Muhammad Syakur- 
Mahmud Al Hajj Amir 


- 
aa 
9 
: 


Ath-Thabarani 


Penerbit Buku Islam Rahmatan 


ASH- 


Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Terbitan (KDT) 


Abu Al Oasim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabarani 
Mu'jam Ash-Shaghir/ Abu Al Oasim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabarani: 
penerjemah, Anshari Taslim, editor, Edy Fr. — Jakarta : Pustaka Azzam, 2011. 
796 hlm. : 23.5 cm | | 


Judul asli : Al Muhalla 
ISBN 978-602-8439-80-0 (Jilid Lengkap) 
978-602-8439-81-7 (jil.1) 


1. Hadis I. Judul II. Anshari Taslim 
II. Edy Fr 
2914 
Cetakan : Pertama, September2011 
Penerbit : PUSTAKAAZZAM 
Anggota IKAPI DKI 
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil INI/15 Jak-Sel 12840 
Telp : (021)8309105/8311510 
Fax : (02178299685 
Website: www.pustakaazzam.com 
E-Mail: pustaka.azzam@gmail.com 
admin@pustakaazzam.com 


Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit 
@ All Rights Reserved 
Hak terjemahan dilindungi undang-undang. ”—“ 


vi — Mw'jam Ash-Shaghir 


Daftar Isi .......ooooooo.. Ba NN AE vii 
Kata Pengantar Penerbit .........oooooooooooooooooooooo anenesenensann ananda xii 
Pendahulganya on ok ka ai am jemaah 1 
MUOADDIMAH ....oc.. Gi bakesablibn en monbeun sean kanga ANA NA TEMA 4 
AL MU'JAM ASH-SHAGHIR ........ Gin ietanntsssnndusik Sebiknkn San ssanaa 019 
BAB: ALIF 

Yang Beran AMMAd 4 senang aa naa 20 
Bab: Mereka yang bernama Ibrahim ................co.coooooocooooo 239 
Bab: Mereka yang bernama Ismail .........o.oooWooWoocoo.ooooo 292 
Bab: Yang Bernama Ishag .........o..oororcooco.coooooom 304 
Bab: Yang bernama Ayyub w..oooco.do.WoooiWowoioooooooooocooooooiiooowidimegnnxa 322 
Bab: Yang bernama Usamah ..........ooooo.ooooooooo 323 
Bab: Yang Bernama Anas ..........ooooWooooo oom 326 
Bab: Yang bernamaAban............... Na an aka nan Btn 327 
Bab: Yang bernama Aslam........oooooo.”oooco.cocoooco.c.”ccoooooo.ooooooo 329 
Bab: Yang bernama Al Ahwash .:......oo.ooocoooooo.#o. oo 330 
Bab: Yang BernamaAzhar .................... Kana Re ana 331 
Bab: Yang bernama Aswad .....oooocooooWooWooor. Woo mnanannn332 
Bab: Yang bernama Asbath ................ooooooooooooooo.ooooo 333 
Bab: Yang bernama BISYT .........ocooooWoocoroooomm Xi 334 
Bab: Yang Bernama Bisytan .............oooooooooooooooWo 338 


Mu'jam Ash-Shaghir— vii 


Bab: Yang bernama BakT .......oooooooooooooooooooooooooo Tana 340 


Bab: Yang bernama Bahlul................. Ma PN NA AN AKN NN 344 
Bab: Yang Bernama Bujair .............ooooooooooooooooooooooooo 345 
Bab: Yang bernama Bamubah........... Na Aa 346 
Bab: Yang BermamaAl Bakhtati .........oooooooooooooooooooooo 347 
Bab: Yang bernama BadF “...oo.oooooocoooooooooooomnnnmmmmamaan 348 
Bab: Yang bernama Bulbul .............oo.oo.oooo.ooooooooooo. 350 
HURUFTAS 
Bab: Yang bernama Tamim ....oooooo.cWo020nnnnn rena nnmnnammmamaan 351 
IA SANA Aa an PN AN AN Ea NA EN AG NE 353 
HURUF JIM 
Bab: Yang bernama Ja fat .....ooooooooooooooooWoo Woman 355 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Jubair .............................. 382 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Jabrun ............................. 385 
HUFUR HA' 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan A1 Hasan.............................. 388 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Al Husain......................... 437 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hasnun ............................. 467 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hubab ............................. 469 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Habab ............................. 470 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hajib ............................... 471 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hamalah .........................472 
. Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Humaid ........................... 474 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hamd .............................. 475 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hamzah ................... Beast, 476 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hudzafi (Hudzagi)............ 480 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hushain ........................... 482 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hajjaj .............................. 483 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hafsh ........................ 22 184 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hatim .............................. 486 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Huwaits............................ 488 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hubbusy.......................... 489 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hamid. ............................ 490 


viii — Mu'jam Ash-Shaghir 


Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hamdan .............o..o........ 493 


Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hukaim .................... 496 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Al Hakam ............eo.......... 498 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Khalaf ............................ 500 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Khalifah. ........................... 504 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Khadir............................ 506 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Khalid ......................... 507 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Khair............................. 511. 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Khaththab ....................... 512 
HURUF DAL | 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Daud .....................oooo 514 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Durran................. Pb lag 517 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Dulail............................... 518 
HURUF DZAL 

' Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan DZakir ........................ 520 
HURUFRA 

Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Rauh ...............o.o.. ...523 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Raja ............................. ...526 
HURUF ZAI | 

Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Zakariya .......................... 528 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Zaid ...............ooo. 534 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Az-Zubarr ........................ 535 
HURUF SIN 

Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Sa'ad ...........ooo.ooo 538 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Sa' dun... 539 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Sa'id ................ 540 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Sahl........................ 552 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali dengan Salamah ........................... 555 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Salamah .......................... 560 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Sulaiman................. Gin 563 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Salm.................. aa 568 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Saif ............................... 570 


Mu'jam Ash-Shaghir— ix 


Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan As-Sariy........................... 571 


Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Syw'aib............................ 572 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Syabab............................ 574 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Syharahil ......................... 575 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Syaiban ............. Bapa 576 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Shalih .............................. 57 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Shadagah ........................ 581 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Dhirar.............................. 583 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Thalib .............................. 584 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Thahir.............................. 585 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Thaiyy ............................. 594 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Umar............................... 595 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Utsman............................ 610 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan “Ali .............o.o..oooo...... 618 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Abdullah .......................... 688 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Abdan ............................. 763 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Ubaidilah ......................... 769 


Xx  — Mu'jam Ash-Shaghir 


Pengantar Penerbit 


Al hamdulillah, kebesaran dan keagungan-Mu benar-benar membuat 
kami selalu ingin berteduh dan berlindung dari segala macam kesalahan serta 
kealpaan diri, hingga tetesan kekuatan dan pengetahuan yang Engkau 
cipratkan saja sungguh sangat berarti, sebab dengannya kami mampu 
merangkai kata dan memunculkan ide-ide yang tertuang dalam bentuk kalimat- 
kalimat, sebagaimana yang para pembaca akan nikmati. 

Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa 
dicurahkan kepada seorang lelaki yang sabdanya menjadi ajaran agama dan 
tingkah lakunya menjadi contoh kehidupan sempurna. Dia adalah Muhammad 
SAW. 

Al Imam Abu Al Oasim Ath-Thabarani, pengarang kitab Al Mu jam 
Ash-Shaghir ini, telah berusaha meriwayatkan berbagai hadits dalam kitab 
ini dari syaikh yang menjadi gurunya, yang kemudian hal itu diketengahkan 
dengan baik oleh Al Ustadz Muhammad Syakur. 
| Dalam buku ini pengarang menyebutkan berbagai pelajaran yang dia 
tulis dari para gurunya yang dia datangi di berbagai kota. Dia meriwayatkan 
satu hadits atau lebih dari setiap gurunya, lalu menyusunnya berdasarkan nama- 
nama mereka. Walaupun terkadang dia menyebutkan nama negeri tempat dia 
menulis hadits yang dimaksud. Bahkan, dia biasa menyebutkan tahun 
penulisannya. 

Dikarenakan kitab ini dianggap memberi sumbangsih pengetahuan 
bagi banyak kalangan, maka kitab ini pernah dicetak di India, lalu disebarkan 
oleh Maktabah As-Salafiyyah di Madinah Al Munawwarah, walaupun ada 
beberapa kesalahan cetak karena hadits-haditsnya tidak ditakhrij oleh seorang 
ulama. Oleh sebab itu, guna menambah keistimewaan buku ini, maka Allah 


Mu'jam Ash-Shaghir— xi 


memberikan taufik kepada pen-tahgig untuk menelitinya, sehingga bisa 
diketengahkan kepada para pembaca dalam bentuk yangjelas, agar mendapat 
manfaat yang maksimal dan jauh dari kesalahan. 

Semoga buku yang luar biasa ini turut menjadi bagian dari 
penyempurnaan Imam kita kepada Allah dan mendorong kita kepada arah 
yang lebih baik dan berpetunjuk. 0 


Penerbit 


xii — Mu'jam Ash-Shaghir | 


Pendahuluanya 


Para ulama Islam melakukan berbagai kreasi kepenulisan dari 
berbagai sisi. Mereka menentukan pola penyusunan yang indah dan 
menakjubkan. Salah satu dari mereka adalah Al Imam Abu Al @asim 
Ath-Thabarani dalam tiga kitab Mu'jam-nya, salah satunya adalah A/ . 
Mu jam Ash-Shaghir. 


Dalam Mu'jjam ini ia berusaha mengaluarkan satu hadits atau 
“lebih dari seorang syekh yang menjadi gurunya. Secara otomatis ia 
— memperkenalkan para ulama hadits di masanya, dan itu merupakan hal 
yang luar biasa. | 


Dari biografi mereka atau sebagian besar dari mereka, kita 
mengetahui banyak muhaddits di suatu masa secara lengkap. Inilah yang 
berusaha diketengahkan dengan baik oleh saudara kita Al Ustadz 
Muhammad Syakur. 


Ath-Thabarani sendiri sebenarnya telah memperkenalkan 
kepada kita bab-bab induk yang dibahas dalam sunnah ketika dia 
menyebutkan hadits-hadits yang berbeda-beda dari masing-masing 
gurunya dalam Mu'jam ini. Tanpa hal lain, yang demikian itu saja sudah 
memberikan kontribusi yang besar dalam penyusunan buku. Lalu Al 
Ustadz muhaggig (penelis) kitab berusaha menyempurnakan apa yang 
telah dilakukan oleh penulis dengan memberikan keterangan tentang 
derajat hadits dan ini merupakan usaha yang patut diapresiasi. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 1 


Jika saja muhaggig melakukan hal di atas, tentu dirasa lebih dari 
cukup, apalagi ia juga berusaha membandingkan antara kitab yang telah 
dicetak dengan yang masih berbentuk manuskrip, ditambah 
membuatkan daftar isi. dari berbagai kategori. Semoga Allah 
membalasnya dengan kabaikan. 


. Saya gembira ketika melihat muhaggig kitab ini melakukan hal di - 


atas demi pengabdian terhadap Islam. Saya sendiri mengenalnya sejak 
. lama ketika beliau melakukan kegiatan ilmiah, kerja dan dakwah. Saya 
rasa ini sejak lama perlu mendapat tempat dalam lapangan kerja amal 
islami. Saya mengenalnya bergerak dalam lapangan dakwah dan kini ia 
menekuni penelaahan karya-karya terpendam serta menggali mutiaranya 
sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah, berupa kesungguhan 
dan ilmu yang mendalam. Saya gembira sekali akan hal ini. Dan, segala 
puji bagi Allah atas semuanya. Saya senantiasa menganggap bahwa 
bidang ilmiah dan penelitian merupakan senjata yang paling ampuh 
untuk membantu Islam, menegakkan kebenaran dan memilah mana 
yang benar mana yang salah. 


Saya berharap semoga Allah memudahkan penerbitan kitab lain 


setelah kitab ini, sebagaimana saya pun berharap kita ini bermanfaat 
bagi para pembaca sebagaimana saya memohon kepada Allah agar 
menerima amal ini dan memberikan taufig-Nya. 


| Kemudian, Allah memudahkan saya untuk mengunjungi Beirut, 

lalu saya bertemu dengan saudara yang mulia, Al Ustadz Zuhair 
Syawisy, dengan menyodorkan buku ini disertai keinginan Dar Al 
Ammar untuk turut memberikan kontribusi bersama Al Maktab 'Al Islami 
dalam penerbitan kitab yang mulia ini. Ternyata beliau setuju 
sebagaimana kebiasaan beliau dalam pengabdian terhadap sunnah yang 
suci. 


Semoga Allah menjadikan kita sebagai pengabdi agama dan 
pembela syariat-Nya dan Rasu-Nya. Semoga shalawat dan salam 


2 — Mw'jam Ash-Shaghir 


kepada junjungan kita Muhammad beserta para keluarga dan sahabat 
“beliau semuanya. 
Akhir doa kami adalah, segala puji bagi Allah, tuhan semesta 


alam.. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 3 


MUOADDIMAH 


Segala puji hanya milik Allah. Kita memuji dan minta tolong 
hanya kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan 
diri kita dan keburukan perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh 
Allah berarti dia akan memperolehnya dan siapa yang disesatkan Allah 
maka dia tidak akan mendapat penolong dan pembimbing. 

' Shalawat dan salam semoga terlimpah atas junjungan keturunan 
Adam, sang nabi penyayang, Muhammad, beserta kepada keluarga dan 
para sahabatnya. : 

' Selanjutnya, ini adalah kitab kedual yang saya persembahkan 
kepada saudara-saudara, para penuntut ilmu yang berkeinginan kuat 
untuk mengetahui hadits Rasulullah #&, sebagai bentuk partisipasi saya 


dalam pengabdian terhadap ilmu. Semoga Allah memasukkan saya 


. dalam golongan orang-orang yang tersebut dalam hadits Nabi-Nya yang 
mulia, “Semoga Allah memberi cahaya kepada orang yang mendengar 
perkataanku lali memahaminya kemudian menyampaikannya 
dariku... 2 , 


Selain itu, saya berharap ini menjadi tabungan amal setelah saya 


mati, “Apabila seorang anak Adam mati maka terputuslah amalnya 
kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau "anak 


1 Kitab pertama adalah kitab A/ Awa 'H karya Ath-Thabarani pula dari beberapa 
orang sahabat Nabi &. 
2 Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. 


4 . — Mu'jam Ash-Shaghir 


berbakti yang mendokannya.'8 Sampai akhirnya saya bisa mencapai 
telaga Al Musthafa & dan kita berada di bawah bendera beliau serta 
termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari yang 
tidak ada lagi gunanya harta dan anak-anak kecuali yang diberi hati yang : 
selamat. 


“Ini adalah kitab Al Mu'jjam Ash-Shaghir karya Al Hafizh 
' Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabarani yang di dalamnya menyebutkan 
berbagai pelajaran yang dia tulis dari para gurunya di berbagai kota. Dia 
mengeluarkan satu hadits dari setiap guru tersebut, kadang pula lebih 
dari satu, lalu menyusunnya berdasarkan nama-nama mereka. Kadang 
dia menyebutkan nama negeri tempat dia menulis hadits itu, bahkan 
biasa pula dia menyebutkan tahun berapa dia menulisnya. 


Kitab ini pernah dicetak di India lalu disebarkan oleh Maktabah 
As-Salafiyyah di Madinah Al Munawwarah hanya saja ada beberapa 
kesalahan cetak dan hadits-haditsnya juga tidak ditakhrij. Akhirnya Allah 
memberi saya taufik untuk menelitinya sampai bisa mengetengahkan 
cetakan ini kepada para pembaca dalam bentuk yang jelas supaya 
mendapat manfaat yang sempuma semaksimal mungkin jauh dari 
kesalahan. 


Bentuk penyajian kitab ini: 

1) Saya membandingkan naskah yang tercetak dengan manuskrip 
yang ada di perpustakaan As-Sa'diyyah di Haidar Abad yang 
difotokopi di perpustakaan Universitas Islamiyyah di Madinah Al 
Munawwarah. 

2) Menuliskan nama-nama dan redaksi hadits dengan harakat 

supaya pembaca bisa mengejanya dengan benar. 
Mengoreksi kesalahan-kesalahan tulis yang ada pada sanad dan 
matan, dan itu cukup banyak terjadi. 


3 


— 


3 Dikeluarkan oleh Muslim dan lainnya dari hadits Abu Hurairah. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 5 


ra 


— 


Menuliskan biodata ringkas dari setiap guru Ath-Thabarani. 
Menjelaskan makna kata-kata. 

Mengeluarkan hadits dengan mencukupkan diri berdasarkan apa 
yang dikeluarkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az Zawa'id 
pada hadits yang hanya Ath-Thabarani yang mengeluarkannya. 
Kadang saya juga menyertakan pendapat para ulama. 
Sedangkan hadits yang juga dikeluarkan oleh penulis shahih (Al 
Bukhari atau Muslim -penerj) dan kitab-kitab sunan maka saya 
sebutkan hadits itu sesuai dengan tempatnya dalam kitab-kitab 
tersebut. | 
Saya buatkan daftar isi kalimat awal hadits. 


Saya buatkan pula daftar isi untuk nama-nama para sahabat 
yang disebutkan riwayat mereka dalam Mu'jam ini. 


Saya sebutkan pula daftar nama kota dan negeri tempat dimana 
Ath-Thabarani menjelaskan sedikit tentang tempat tersebut. 


10) Membubuhkan penomoran hadits agar mudah dirujuk. 


11)Menyebutkan biografi penulis dan beberapa gurunya serta 
beberapa muridnya serta kitab-kitab tulisannya. 


Terakhir, saya ucapkan terimakasih tak terhingga kepada siapa 


saja yang telah membantu saya mempublikasikan kitab ini, baik dengan 
kata-kata, koreksian, atau bahkan sekedar menuliskan satu huruf. Saya 
- mohon kepada Allah & agar menjadikan amalan terbaik kita dalah 
penutupnya dan hari terbaik kita adalah pada saat kita bertemu dengan- 


Seruan terakhir mereka adalah "Segala puji bagi Allah Tuhan 


semesta alam”. 


Muhaggig | 


— Mu'jjam Ash-Shaghir 


Biografi perawi kitab: 


Ibnu Raidzah? mahir dalam pen-sanaddn, ia meriwayatkan dari 
Ashbahan Abu Bakar Muhammad. bin Abdullah bin Ibrahim Al 
Ashbahani, seorang pedagang. Dia meriwayatkan dari Abu Al Gasim 
Ath-Thabarani dan perawi terakhir darinya dengan ijazah. | 


Yahya bin Mandah berkata tentang dirinya, "Ia seorang yang 
tsigah, amanah, salah seorang pemuka masyarakat, bijaksana, 
berwibawa, menghormati ahli ilmu, bagus tulisannya dan mengetahui 
' sedikit tentang nahwu dan ilmu bahasa.” 


Dia wafat pada bulan Ramadhan tahun 440 H.5 Adz-Dzahabi 
| berpendapat bahwa dia wafat tahun 439 H.$ Usianya ketika wafat 
adalah 94 (sembilan puluh empat) tahun, semoga Allah merahmatinya 
beserta para ulama semesta alam. 


Biografi Penulis 

Nasabnya: 

Al Imam Al Allamah Al Hafizh A/ Kabir adalah seorang alim 
yang kuat hafalannya. Pada masanya, ia juga ahli dibidang isnad, Abu Al 
@asim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muthair Al Lakhmi? Asy- 
Syami Ath-Thabarani, semoga Allah # menyayanginya dan menjadikan 
surga sebagai tempat kembalinya.8 


- 


4 Dalam naskah yang tercetak tertulis “Ibnu Zaid” pembetulan diperoleh dari 
buku-buku biografi. 

5 Syadzarat Adz-Dzahab 3/265, Lisan Al Mizan ketika menyebutkan biografi Ath 
Thabarani. 

6 Al Ibar fii Khabari man Ghabar 3/193, lihat biografinya dalam Tadzkirat Al 

Huffazh 3/918. 

7 Lakhm adalah nama suku yang merupakan imigran ke Yaman dan Syam. 

8 Lihat biografinya di kitab-kitab, Tadzkirat Al Huffazh 3/118,  Thabagat Al 
Huffazh (372), Syadzarat Adz-Dzahab 3/30, Al 'Ibar fti Akhbar man Ghabar 2/315, Al 
A'lam 3/181, Akhbar Ash Bahan 1/335, 


Mu'jam Ash-Shaghir — 7 


Abu Al @asim Ath-Thabarani dilahirkan di bulan Shafar tahun 


260 H. N 


— Proses Menuntut Ilmu dan Perjalanannya. 


Dia dididik oleh ayahnya yang juga biasa membawanya ikut serta 
dalam perjalanan sejak usianya masih belia. Awal pertama kali dia 
mendengar hadits adalah pada tahun 273 H di Thabariyyah.? 


Dia juga melakukan perjalanan ke Al @uds pada tahun 274, 
kemudian ke @aisariyyah pada tahun 275 dan di sana dia mendengar 
hadits dari para murid Muhammad bin Yusuf Al Firyabil0. Di samping 
itu, ia juga belajar ke Himsh dan Jabalah serta kota-kota Syam lainnya. 
Lalu dia naik haji dan masuk ke Yaman, kemudian bertolak ke Mesir, 
Bargah, Irak dan Ashbahan, pada tahun 290 H, lalu ia keluar dari 
tempat itu. 


Dia juga berpetualang demi ilmu ke Al Jazirah dan Persia. 
Terakhir ia singgah di Ashbahan lagi lalu menetap di sana. Dia menjadi 
muhaddits selama enam puluh tahun, hingga wafat di sana. 


Para Gurunya: 


Ath-Thabarani meriwayatkan hadits dari seribu orang Guru atau 
bahkan lebih. Dia mendengar langsung dari banyak orang, antara lain: 


1. Hasyim bin Martsad Ath-Thabarani, dari Adam. Ibnu Hibban 
mengatakannya, ”Tak teranggap” 11 


9 Di sinilah penisbahan Ath-Thabarani dilekatkan kepadanya. 

10 Dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Al Firyabi Al Hafizh. Dia 
banyak meriwayatkan dari Ats Tsauri dan Al Awza'i. Al Bukhari sempat bertemu | 
dengannya. Al Imam Ahmad juga berkelana mencarinya tapi tidak sempat bertemu 
dan dia hanya memperoleh kabar kematiannya di Himsh dan itu amat dia sayangkan. . 
Dia tsigah tsabat (terpercaya dan teliti), wafat tahun 212 H di bl ai semoga 
Allah merahmatinya. Syadzarat Adz-Dzahab 2/28. 

11 A/ Mizan 4/290. 


8  — Mu'jam Ash-Shaghir 


2. Abu Zurah Ad-Dimasygi seorang hafiih yang tsigah, 
muhaddits Syam bernama asli Abdurrahman bin Amr. Abu 
Hatim mengatakannya, "Ia perawi yang shadug”, wafat bulan 
Jumada Al Akhirah tahun 281 H.12 


3. Ishag bin Ibrahim Ad-Dabari, musnid (yang suka meriwayatkan 
dengan sanadj di Yaman, murid Abdurrazzag, dan Syaikhul 
Arabiyyah Abu Al Abbas Muhammad bin Yazid Al 
Mubarrad.13 


4. Idris Al Aththar yaitu putra Ja'far Abu Muhammad Al Aththar, 
meriwayatkan dari Abu Badr Syuja' bin Al Walid sebanyak 
lima hadits. Al Baghdadi mengatakan, “Ulama kami di 
Baghdad tidak mengenal riwayat dari Idris secara musnad 
(bersambung sampai ke Nabi #8) selain hadits-hadits ini.” Yang 
biasa meriwayatkan beberapa hadits darinya adalah Ath- 
Thabarani, dari Yazid bin Harun dan Abdul Aziz bin Aban. Ad- 
Daraguthni mengatakannya, “Matruk”14 


5.  Bisyr bin Musa sang muhaddits dan imam yang tsabat, Abu Ali 
Al Asadi Al Baghdadi. Ahmad bin Hanbal sangat 
menghormatinya dan Ad-Daraguthni mengatakannya, "ia 
adalah perawi yang tsigah nabil (cerdas)”. Wafat pada tahun 
288 H.15 


6. Ali bin Abdul Aziz Al Baghawi, Abu Al Hasan adalah hafizh 
yang jujur, guru tanah Haram dan pengaran A/ Musnad. Abu 
Hatim berkata tentangnya, "Ia adalah perawi yang shadug”. 
Sementara An-Nasa'i sangat membencinya, karena dia 
mengambil upah dari mengajar hadits. Tapi tak diragukan, 


12 Tadekirat Al Hulfazh 2/624. 
13 Tadzkirat Al Huffazh 1/585. 
14 Tarikh Baghdad 7/13. 

15 Tadekirat Al Huffazh 2/611. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 9 


bahwa dia adalah orang miskin yang hanya berdiam di masjid. 
Wafat pada tahun 280 H.16 


7. An Nasa'i, Al Hafiih Al Imam Syaikhul Islam Abu 
- Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr Al 
Khurasani Al @adhi, pengarang sunan. Ad-Daraguthni berkata 
tentangnya, “Dia adalah syeikh yang paling ahli dibidang fikih 
di Mesir pada masanya, serta orang yang paling pintar dalam 
masalah hadits dan perawinya di kalangan mereka.” Dia wafat 
di Palestina 303 H. Ath-Thabarani bersama-sama 
meriwayatkan dengannya dari sejumlah syeikh.1? 


8. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, sang imam Al Hafizh Al 
Hujjah Abu Abdurrahman muhaddits Irag. Ahmad bin Al 
Munadi berkata dalam Tarikhnya, “Tidak ada di dunia ini yang 
lebih banyak meriwayatkan dari ayahnya selain Abdullah bin 
Ahmad.” Dia juga berkata, “Kami selalu melihat bahwa para 
guru senior kami mengakui kehebatan Abdullah dalam ilmu 
periwayatan, cacat tidaknya hadits, nama-nama dan kegiatan. 
Bahkan ada yang berlebihan dari mereka sehingga 


mengunggulkan Abdullah ini daripada bapaknya dalam hal 
ilmu pengetahuan dan banyaknya riwayat.”18 | 


9. Yahya bin Ayyub Al Allaf, merupakan salah seorang guru 

senior. Ath-Thabarani. Yang biasa meriwayatkan darinya 

adalah An-Nasa'i dan dia berkata, "ia adalah periwayat yang 

shalih”. Wafat pada tahun 289 H.19 | 
| 


Di antara yang biasa meriwayatkan darinya dari kalangan 
gurunya sendiri: 


16 Tadzkirat Al Huffazh 2/623. 

17 Tadzkirat Al Huffazh 2/701. 

18 Tadzkirat Al Huffazh 2/665. 

19 Tahdzib At-Tahdzib 11/185, Syadzarat Adz-Dzahab 2/ 202. 


10 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


2- 


Abu Khalifah Al Jumahi yaitu Al Fadhl bin Al Hubab. Adz- 
Dzahabi mengatakannya, ”Musnid zamannya di Bashrah dan 
dia seorang yang tsigah serta alim (berpengetahuan). Aku tidak 
mengetahui ada yang melemahkannya kecuali pernyataan As- 
Sulaimani bahwa dia termasuk orang rafidhah dan ini tidak 
benar terhadap diri Abu Khalifah.20 Dia wafat tahun 305 H. 


Ibnu Ugdah, Abu Al Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sa'id 
Al Kufi seorang hafizh di zamannya dan muhaddits lautan.2 
Dalam Al Mizan disebutkan tentangnya, ”Muhaddits Kufah, 
orang syiah pertengahan, lebih dari satu orang 
menganggapnya lemah tapi ada pula yang menguatkannya.”?2 


Sedangkan yang bukan dari kalangan gurunya antara lain: 


Abu Bakar bin Mardawaih Al Hafizh Ats-Tsabat Al Allamah 
Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Mardawaih Al Ashbahani, . 
pengarang tafsir, tarikh dan lain-lain. Dia men-takhrij hadits- 
hadits Shahih Al Bukhari dan sangat pintar dalam ilmu ini, 
mengerti keadaan para perawi dengan karya tulisa yang enak 
dibaca. Wafat tahun 410 H.2 


Abu Nu'aim Al Hafizh A/ Kabir muhaddits masanya, Ahmad 
bin Abdullah bin Ahmad Al Mahrani Al Ashbahani penulis 
kitab Hilyat Al Awliya”, Dzikr Akhbare« Ashbahan. Ibnu 
Mardawaih berkata tentangnya, "Abu Nu'aim ini orang yang 
layak dikunjungi (untuk menuntut ilmu), tidak ada di seluruh 
ufuk alam yang lebih hafal dan lebih bersanad daripada 
dia...”24 


20 Mizan Al Ytidal 3/350, Tadzkirat Al Huflazh 2/670. 


21 Tadzkirat Al Huffazh 3/839. 
22 Mizan 1/136. 

23 Tadzkirat Al Huffazh 3/1050. 
24 Tadzkirat Al Huffazh 3/1094. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 1l 


.8- Abu Al Fadhl Ahmad bin Muhammad Al Jarudi. Abu Nu'aim 
berkata tentangnya, ”Dia mengenal hadits dan 
mempelajarinya.” Dia datang ke Ashbahan tahun 361 H dan 
dia menemani Abu Nu'aim.25 


4- Abu Al Husain Fadzasyah yaitu Ahmad bin Muhammad bin 
Fadzasyah, murid Ath-Thabarani, pendengarannya shahih 
hanya saja dia seorang syiah mu'tazilah, madzhab buruk. 
Meninggal dunia pada tahun 433 H.26 


5- Ibnu Raidzah, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin 


Pengetahuan Ath-Thabarani dan pendapat para ulama 
tentangnya i 


Dari berbagai karya tulisnya Anda dapat menyaksikan beraneka 
ragam pengetahuan dan luasnya bacaan Ath-Thabarani, kedalaman 
ilmunya, bahkan Adz-Dzahabi menyebutnya, “Musnid Ad-Dunya”. As- 
Suyuthi juga menyebutnya, “Musnid Ad-Dunya dan salah satu pendekar 
ilmu ini”. Ibnu Asakir menyebutnya, “Salah seorang hafizh yang banyak 
meriwayatkan hadits dan sering melakukan perjalanan menuntut ilmu”. 
Ibnu Abdil Hadi Al Hanbali mengatakan, “Al Imam Al Allamah Al 
HAfizh A/ Kabir yang tsabat, musnid ad dunya... Dia termasuk salah 
satu pendekar ilmu ini dengan sifatnya yang jujur dan amanah.” Ibnu 
Mandah berkata, “Ia adalah salah seorang hafizh yang banyak sebut.” Al 
Hafizh Abu Al Abbas Ahmad bin Manshur Asy-Syirazi berkata, “Aku 
menulis dari Ath-Thabarani sebanyak tiga ratus ribu hadits dan dia tsigah 
hanya saja ketika di Mesir dia menulis dari seorang syekh?8 yang punya 


25 Deikr Akhbar Ashbahan 1/166. 

26 Mizan Al Ptidal 1/136. 

27 Sudah disebutkan sebelumnya. 

28 Yaitu Ahmad bin Abdurrahim Al Bargi. 


12 — Mu'jam Ash-Shaghir 


saudara laki-laki, lalu Ath-Thabarani melakukan kesalahan dengan 
menyebut syekh itu dengan nama saudaranya tersebut.” 


Adz-Dzahabi mengatakan dalam A/ /bar, “Dia sendiri tsigah, 
jujur, luas hafalan dan mengerti cacat-cacat hadits dan biografi perawi 
serta permasalah fikih dan banyak lagi karya-karya tulisnya....” 


Ibnu Al Amid berkata, “Tadinya aku mengira tak ada sesuatu di 
dunia ini yang lebih manis dan lezat melebihi kekuasaan dan 
kementerian yang mana aku pernah menjabatnya. Hingga suatu ketika 
aku menyaksikan debat antara Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabarani dan 
Abu Bakar Al Ji'abi yang sempat aku hadiri. Ath-Thabarani dapat 
mengalahkan Al Ji'abi dengan hafalannya, tapi Al Jiabi 
— mengalahkannya dengan kepintaran serta kecerdikan penduduk Bagdad 
hingga suara mereka menjadi tinggi dan masing-masing belum ada yang 
benar-benar menundukkan lawannya. Al Ji'abi dalam perdebatan itu 
berkata, “Aku punya suatu hadits yang tidak ada di dunia ini kecuali 
hanya aku yang tahu.” Ath-Thabarani berkata, “Coba sebutkan.” Al 
Ji'abi berkata, “Abu Khalifah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 
. Ayyub menceritakan kepada kami...:” Lalu dia menyebutkan haditsnya. 
Kemudian Ath-Thabarani berkata, “Akulah Sulaiman bin Ahmad bin 
Ayyub dan darikulah Abu Khalifah mengambil hadits itu. Coba 
dengarkan saja dariku sehingga sanadmu menjadi tinggi dan tidak usah 
meriwayatkan dari Abu Khalifah dariku.” Mendengar itu Al Ji'abi pun 
menjadi malu dan Ath-Thabarani berhasil mengalahkannya.” Ibnu Al 
Amid juga berkata, “Aku ingin sekali berada di posisi Ath-Thabarani kala 
itu tanpa harus menjadi menteri dan bisa bergembira sebagaimana Ath- 
“Thabarani bergembira karena haditsnya.” 


Saya tidak melihat ada yang menjarh (menurunkan 
kredibilatasnya kecuali apa yang dinukil oleh Adz-Dzahabi dalam Al 
Mizan: Al Hafizh Abu Bakar bin Mardawaih menganggapnya lemah 
sebagaimana disebutkan oleh Sulaiman bin Ibrahim Al Hafizh yang 
berkata: Al Bathirgani berkata, “Ibnu Mardawaih punya pandangan 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 13 


miring terhadap Ath-Thabarani.” Kemudian Sulaiman berkata: Abu 
Nu'aim berkata kepada Ibnu Mardawaih, “Berapa banyak haditsnya 
- yang anda tulis darinya?” Dia pun mengisyaratkan kepada Huzam. Abu 
Nw'aim bertanya lagi, “Apakah Anda pernah melihat orang yang 
menandinginya?” Ibnu Mardawaih hanya terdiam. Al Hafizh 
Dhiya 'uddin menyebutkan bahwa Ibnu Mardawaih menyebutkan Ath- 
Thabarani dalam Tarikh-nya dan dia tidak berkomentar apa-apa. 


Penyebab Ibnu Mardawaih melemahkan Ath-Thabarani adalah, 
karena dia pernah salah sebut nama orang atau lupa akan hal itu. Salah 
satunya dia pernah menceritakan tentang kisah perang dari Ahmad bin 
Abdullah bin Abdurrahim Al Bargi, padahal sebenarnya yang dia 
maksud adalah Abdurrahim, saudara si Ahmad ini. Karena Ahmad telah 
meninggal dunia sepuluh tahun atau lebih sebelum datangnya Ath- 
Thabarani ke Mesir. Hanya saja yang benar adalah apa yang dikatakan 
oleh Adh-Dhiya', “Andaikan setiap orang yang salah dalam satu atau 
dua hadits kemudian dianggap berdusta maka tidak akan ada 
seorangpun yang selamat dari hal ini.” 


Ath-Thabarani 88 meraih ilmu yang lus ini karena kekuatan 
hafalan yang dianugerahkan Allah kepadanya, serta perjalanan yang 
panjang dengan mencari ilmu dari ahlinya, juga dengan banyaknya guru 
yang di antara mereka ada ahli hadits, ahli fikih, ahli bahasa, ahli nahwu, 
ahli tafsir, ahli giraat dan lain sebagainya. Kemudian faktor lain adalah 
kesabaran yang juga dikaruniakan Allah kepadanya. 


Ath-Thabarani pemah ditanya tentang banyaknya hadits yang ia 
riwayatkan, lalu dia menjawab, “Aku biasa tidur di atas bawari29 selama 
tiga puluh tahun.”30 


29 Bawari jamak dari bauri yaitu tikar yang teranyam dari bamboo (Taj al Arus). 
30 Ini menunjukkan betapa memprihatinkan keadaannya kala menuntut ilmu 
hadits yang tidak bisa dilakukan orang yang tidak sabar. Penerj. 


14 — Mujam Ash-Shaghir | 


Wafatnya 


Ath-Thabarani wafat pada malam kedua bulan Dzul @a'dah 
tahun 360 H dalam usia seratus tahun lebih sepuluh bulan. Dengan 
begitu dia termasuk orang yang diberi usia panjang (di atas seratus), lalu 
dikebumikan di samping kuburan sahabat yang syahid Humamah bin 
Abi Humamah Ad-Dausi di pintu kota31. Shalat jenazahnya dihadiri oleh 
Al Hafizh Abu Nu'aim. 


Karya Tulisnya. 

Ath-Thabarani memiliki banyak karya tulis, baik tentang hadits, 
tafsir, sunnah, dalil-dalil dan lain sebagainya. Di antara buku-bukunya 
yang paling penting adalah: 


1) AI Mu'jam Al Kabir merupakan kitab musnad selain musnad Abu 
Hurairah. As-Suyuthi berkata, “Di dalamnya dia tidak 
menyebutkan musnad para sahabat yang banyak meriwayatkan 
hadits kecuali Ionu Abbas dan Ibnu Umar. Sementara Abu 
Hurairah, Anas, Jabir, Abu Sa'id dan Aisyah tidak disebutkan 
dalam kitab ini. Juga tidak disebutkan hadits-hadits beberapa 
orang yang meriwayatkan dalam jumlah tidak banyak, karena 
untuk masing-masing pengarang telah menulis kitab tersendiri, 
sehingga tidak lagi perlu menyebutkannya dalam Al Mu'jjam Al 
Kabir ini.”32 

2) Al Mu'jjam Al Awsath. Mu'jam ini disusun berdasarkan nama 
guru Ath-Thabarani. Dia membawakan hadits gharib (yang 
hanya diriwayatkan melalui satu orang atau satu jalur) dan 'aja 'ib 
(hadits dengan sanad atau matan yang aneh) dari setiap orang 


31 Maksudnya pintu kota Ashbahan. Nama pintu itu adalah Tabrah, lihat Akhbar 
Ashbahan 1/71. 

32 Thabagat Al Huffazh hal 372. Kitab ini sudah ditahgig oleh Fadhilah Syekh 
Hamdi bin Abdul Majid As-Salafi dan dicetak serta dipublikasikan oleh kementerian 
wagaf Irak. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 15 


guru. Ini adalah tandingan kitab A/ Ifrad karya Ad-Daraguthni. 
Dalam kitab ini dia menjelaskan keutamaan dan luasnya 
periwayatannya, dimana dia berkata, “Kitab ini adalah jiwaku.” 
Karena memang dia sangat lelah menyusunnya. Di dalamnya 
termuat berbagai hal berharga, hadits aziz dan hadits munkar.38 


3) AI Mu'jam Ash-Shaghir yaitu kitab yang sedang kita baca ini. Di 
dalamnya dimuat setiap guru membawakan satu hadits dan 


kadang pula lebih. 
Adapun karya tulis lainnya adalah: 
1. Kitab Ad-Du'aa ' dalam satu jilid besar. 
2. Kitab As-Sunnah. 
3. Kitab Dala 'i/ An-Nubuwwah. 
| 4. Kitab Hadits Asy-Syamiyviin masih berbentuk 
| manuskrip di perpustakaan Badi'uddin Syah di 
Pakistan. 
5. Kitab Ath-Thiwalaat yang dicetak bersama A/ Mujam 
Al Kabir. 
| 6. Kitab An-Nawadir. 
| 7. Kitab musnad Sufyan. 
| 8. Kitab Al Awa“il 
| 9. Dia juga punya sebuah kitab tentang Tafsir berukuran 
besar. 
10. Kitab musnad Syu'bah. 
11. Kitab musnad Asyarah. 
12. Kitab musnad Al Abadilah. 


16 — Mu'jam Ash-Shaghir 


33 Sedang dipersiapkan untuk dicetak dengan tahgig Dr. Mahmud Ath-Thahhan. 


Ne DAA Me EA Ma KA KANE ANA PENA EN NA NN Sp PA SA NE PN EA PE PEN PA NN EA TA AN Ot EL OANN YAENE BENER YA PENA PN TPA SN AN PAT PO Kar U MAS KAK TE GA SP St HA DINI EN ANA NE PU 


13. 


14. 
15. 
16. 
17. 


Kitab musnad Abu Hurairah, dan dia juga membuat 
musnad para sahabat senior. 


Kitab Akhbar Umar bin Abdul Aziz. 


Kitab Isyratun Nisa '. 
Kitab Al Fara 'idh. 


Kitab Fadha"il Ramadhan. 


As-Suyuthi berkata, “Masih banyak lagi ban ba, bahkan Ibnu 
Mandah menyebutkan beberapa judul lain.” Adz- Dzahabi berkata, “Serta 
bebera kitab yang belum kami dapatkan.” 


Semoga Allah 'merahmati beliau dan membalasnya kebaikan 
beserta kita dan semua kaum muslimin. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 17 


AL MU'JAM ASH-SHAGHIR 


Shalawat Allah semoga tercurah kepada junjungan kita, 
Muhammad, para keluarga dan sahabatnya. 


Al Imam Al Hafizih Abu Al @asim Sulaiman bin Ahmad bin 
'Ayyub Al Lakhami Ath-Thabarani 4 mengabarkan kepada kami, dia 
berkata: Ini adalah kitab pertama: nukilan dari para guru saya, yang 
mana saya menulisnya dari mereka di beberapa kota besar. Saya 
keluarkan riwayat setiap orang “dari mereka satu hadits lalu saya tulis 
nama mereka berdasarkan huruf abjad. 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 19 


BAB: ALIF 
Yang Bernama Ahmad 

ae pa SA yh SAP ee Ip Ia is 
IN PA Gi AU Un Ki Ga gl Ta Kau 
PI Ii 33 CI n as 3 BIG GL Aga 
Tab Il ala ale An IA pn IE IG eh 
He BN AB it Gta 3 JL vdtar 
NG AIA Di Bt) Anie aa ta Ye 

1. Ahmad bin Abdul Wahhab bin Najdah Al Hauthi4 Abu 


Abdullah menceritakan kepada kami di kota Jabalah, pada tahun 279 
H, Junadah bin Marwan Al Azdi Al Himshi menceritakan kepada kami, 


24 Dia adalah Abdullah Al Jabali biasa meriwayatkan dari ayahnya dan Ali bin 
Abbas serta selain mereka berdua. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Ath- 
Thabrani, Al Hafizh Abu Fadhl Al Jarudi. Dia shadug masuk periode kesebelas. Ad- 
Daraguthni mengatakan, “Tidak ada masalah dengannya”. Dia wafat tahun 290 H di 
Jabalah. 

Lihat A/ Igd Ats-Tsamin 3/86, Al Khulashah 1/23, At-Tagrib 1/30, An-Nubala 
13/152. 


20 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari 
Anas bin Malik RA, dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Aku pernah 
meminta kepada Tuhan-ku & tiga perkara, namun Dia memberikan 
kepadaku dua dan menolak yang satu. Aku memohon kepada-Nya agar 
umatku tidak dikuasai musuh selain dari golongan mereka sendiri, lalu 
Dia mengabulkannya untukku, aku memohon kepada-Nya agar umatku 
tidak mati karena kelaparan, lalu Dia mengabulkannya. Lalu aku 
memohon kepada-Nya agar umatku ini tidak tertipu oleh berbagai 
perpecahan, tapi Dia tidak mengabulkan itu.” 

Tidak ada yang meriwayatkan redaksi ini dari Mubarak bin 
Fadhalah selain Junadah. 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, “Dalam sanadnya ada 
Junadah bin Marwan dan dia adalah dha'if”5 

Hadits ini sendiri diriwayatkan pula oleh Muslim dari hadits 
Tsauban dengan redaksi yang panjang.26 Demikian pula yang 
diriwayatkan oleh An-Nasa"i dari Khubab. Banyak hadits shahih dan 
hasan yang senada dengan hadits ini. 


pa Ea ikan MAN AD al pel IG Oa raat 
. .  3o 5 .. 


ABK ES UAP DP EN uan bantah 
PE IP dia Ai daa IE Ha BE Ai 
Area LSN mAh HP DT Gal gi SAS IP 
SEA Jo An Gopi pg MAL 3 
WI ON Hi PE IG ce 


35 Majma' Az-Zawa 'id1/222. 
36 Shahih Muslim 8/171. 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 21 


2. Ahmad bin Abdurrahim Abu Zaid Al Hauthi327 menceritakan 
“kepada kami di Jabalah, pada tahun 279 H, Ali bin Ayyasy 
menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Yahya Al Athrabulusi 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdul Hamid bin Dzi Himayah 
menceritakan kepada kami, dari Ghailan bin Jami', dari Hammad bin 
Abi Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Algamah biri @ais, dari 
Abdullah bin Mas'ud RA, bahwa Nabi & berkata kepada seorang laki- 
laki, “Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.” 

Tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud dengan /snad 
ini, Ionu Dzi Himayah bersendirian dalam meriwayatkannya dan dia 
termasuk orang muslim yang tsigah. 

Isnad: — Al  Haitsami - mengatakan, — “Ath-Thabarani 
meriwayatkannya dalam ketiga mu'jamnya. Dalam sanad:nya ada 


Ibrahim bin Abdul Hamid bin Dzi Himayah, saya belum menemukan 


biografinya, sedangkan perawi lainnya adalah tsigah.”8 


Saya katakan, Al Bukhari mengisyaratkan ke-dha'ifan hadits 
ini.39 | 


37 Dia adalah Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim Al Bargi Al Hafizh. Dia biasa 
mendengar dari Amr bin Abi Salamah dan para ulama yang semasa dengannya, salah 
satunya adalah saudara Abu Salamah tersebut. Dia punya kitab Ma rifat Ash-Shahabah 
yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Ali Al Mada'ini darinya. Ahmad bin Abdullah ini 
termasuk seorang hafizh yang teliti, dia ditendang oleh hewan kendaraannya sendiri di 
bulan Ramadhan yang membuatnya meninggal dunia pada tahun 270 H, semoga 
Allah merahmatinya. 

Ath-Thabrani di sini melakukan kesalahan penyebutan nama, dan dia 
meriwayatkan dari Ahmad ini banyak hadits. Semua itu adalah salah sebut nama 
karena sebenarnya yang dia maksud adalah saudaranya Ahmad ini yang bernama 
Abdurrahim bin Abdullah, tapi Ath-Thabrani mengira Abdurrahim inilah yang bernama 
Ahmad. Lihat Tadzkirat Al Huffazh 2/570, Mu'k jam Al Udaba'" 3/102, An Nubala ' 
13/153. 

38 AJ Majma' 4/154, Al Kabir 10/99, dia mengisyaratkan pernyataan Ath- 
Thabrani tentang Ibrahim bin Abdul Hamid yang dianggapnya sebagai orang yang 
tsigah. Al Bukhari menyebut biografinya dalam At-Tarikh Al Kabir. 

39 Faidh Al @adir 3/50. 


22 — Mw'jam Ash-Shaghir 


KI o- Id aa LAI L-0- 0 &. 0 SG. 3 80-09 tera 
CR 2 jar Gp (SP CR DAA Up Ia 


z 3 0 0 aro. - — 0. jo. 0 - Pa 

u UNI Sp YE ha IP 0 cal 5P ud Lo 
Daan PADA. nan Pe Ta 3 PENA 5 On ea In buana P3 
De la la gue AE SI 3 Bh 
MS BI tea H3 HN enda SESI Ojih Ol M5 
“3 5 2, Raw A0 L , haw! sa 2 0, "39 Ran) Seb 
CI IA LN MIN Bb Unta Ny Ea NI 53 
1 aan 5 Pen : # « € ” 0.8 EL ” PA Na 
ena BEA al on op deli ed Uni 
KANG TEek AN UP SPN SPV 073 Oi ap 

3. Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Hamzah Ad-Dimasygi 

Abu Abdullah#0 menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari ayahnya, dari Tsaur bin Yazid, dari Amr bin @ais Al 
Mula'iy, dari Abu Ishag, dari Al Bara” bin 'Azib, bahwa Nabi & 
mengajari seorang laki-laki untuk membaca doa ketika hendak tidur, “Ya 
' Allah, aku hadapkan wajahku kepada-Mu dan aku sandarakan 
punggungku, aku serahkan urusanku kepada-Mu, aku pasrahkan diriku 
kepada-Mu karena takut kepada-Mu sekaligus cinta kepada-Mu. Tidak 
ada tempat bersandar selain pada diri-Mu dan tidak ada tempat selamat 


40 Dia adalah Abu Abdullah Al Batiahi. Al Batlahi adalah nisbah kepada negeri 
Bait Lahiya salah satu negeri di Damaskus. Dia meriwayatkan hadits munkar dari 
ayahnya. Abu Ahmad Al Hakim mengatakan, “Dia perlu ditinjau ulang, Abu Jahm Asy 
Sya'rani meriwayatkan darinya hadits-hadits batil.” Dia juga berkata, “Aku bertanya 
kepada Abu Al Jahm tentang keadaan Ahmad ini maka dia berkata, “Dia itu sudah tua 
sehingga bisa didikte orang yang sebenarnya bukan haditsnya dan dia menerima 
diktean itu.” 

Al Haitsami berkata, dha'if. 

Lihat Lisan Al Mizan 1/295, Mukhtashar Tarikh Dimasyg 2/80, Mizan Al F'tidal 
1/151, Tdzkirat Al Huffazh 2/650, Majma' Az-Zawa 'id 8/116, AHLubab fii Tahdzib 
Al Ansab. Dia wafat tahun 289 H. 


Muw'jjam Ash-Shaghir— 23 


dari-Mu selain kepada-Mu juga. Aku beriman kepada kitab-Mu yang 
Engkau turunkan, serta kepada Nabi-Mu yang Kau utus.” 


Kalau dia mati malam itu juga maka dia akan diampuni. 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Amr bin @ais kecuali 
Tsaur, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Tsaur kecuali Yahya dan 
hanya anaknya yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At- 
Tirmidzi dan Abu Daud.4! 


et aa Li BA 4 da 

de 2 Aa t teara « 13323 Crott P3 Cu La Get 2 Jatah Aa 
Joe Ta ea PAN X6 a53 an Gas Ja LA 
ERA pp tah ji Ws Ka 3 BPN 3 KI 
AN Se ea : AMAN Jp 38 ap DI 


35 sg (eka AI ea an da Jo dya) 


4. Ahmad bin Ibrahim Abu.Abdul Malik Al Gurasyi Al Busri Ad- 
Dimasygi'2 menceritakan kepada kami di Damaskus, pada tahun 299 
H, Sulaiman bin Abdurrahman Ad-Dimasygi menceritakan kepada kami, 


# Jami" Al Ushul 4/2250, Mukhtashar Abi Daud, no. 4881, Fath Al Bari 


2/357, Tuhfat Al Ahwadzi 9/338, Mukhtashar Muslim (1896). 

42 Dia biasa meriwayatkan dari Abu Al Jamahir, Ishag Al Garadisi, Abu Mush'ab, 
Ibrahim bin Al Mundzir Al Hizami dan beberapa orang lain. : 
— Yang biasa meriwayatkan darinya adalah An-Nasa'i dan dia katakan, “Tidak ada 
masalah dengannya.” Juga Ath-Thabrani yang sekaligus mengatakannya, “ Tsig 


Dia juga dianggap #sigah oleh Ibnu “Asakir. Ibnu Hajar berkata, “Shadug termasuk | 


periode sebelas.” Wafat tahun 289 H. 
Lihat A/ Khulashah 1/6, Tadekirat Al Huffazh 2/650, At-Tagrib 1/10. 


24 —Muj jam Ash-Shaghir 


Ash-Shalt bin Abdurrahman Az-Zubaidi menceritakan kepada kami, dari 
Sufyan Ats-Tsauri, dari Ionu Aun, dari Al Hasan, dari Imran bin Hushain 
RA bahwa Iyadh bin Himar Al Mujasyi'i kemudian An-Nahsyali RA 
menghadiahkan seekor kuda kepada Rasulullah #& sebelum dia masuk 
Islam, maka beliau bersabda, “Aku tidak suka menerima hadiah dari 
orang musyrik.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Sufyan kecuali Shalt bin 
Abdurrahman dan hanya Sulaiman bin Abdurrahman yang 
meriwayatkannya. 

Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam A/ Awsath. Al 
Haitsami mengatakan, "Dalam sanadnya ada Ash-Shalt bin 
Abdurrahman Az-Zubaidi yang dha if” 8 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari 
hadits 'Iyadh bin Himar. At-Tirmidzi mengatakan, ”Hadits ini hasan 
shahih.” Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam A/ Musnad dan dianggap 
shahih oleh Ibnu Khuzaimah.4 


aa Ra eka Ot na Pa 


Pada KA Ja gac gang 


Pen Jae dB Baja ja aa 
215 Sa Bh ea pe Nina 


13 Tana -Zawa “id (4/151) 
44 Jami” Al Ushul 11/9226 disertai catatan kakinya, Mukhtashar Abi Daud 
(2934). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 25 


IS AB AB NS aa WES Ya daa 
AAN Ga 3 IG NI Pat La JP nada Oa JP 


5. Ahmad bin Mas'ud Al Magdisi Al Khayyath1S menceritakan 
kepada kami di Baitul Magdis, pada tahun 274 H, Amr bin Abi Salamah 
At-Tunisi menceritakan kepada kami, Zuhair bin Muhammad At Tamimi 
menceritakan kepada kami, dari Salim bin Abi An-Nashr maula Umar 
bin Ubaidullah46 bin Ma'mar At-Taimi dan Abdullah bin Utsman bin 
Khutsaim, dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya47 RA, dari 
Nabi & yang bersabda, “Umatku adalah umat yang dikasihani, Allah 
menjadikan azab bagi mereka di tangan mereka sendiri. Kalau sudah 
datang hari kiamat maka setiap orang dari kalangan muslimin akan 
didorong kepada salah satu dari pemeluk agama lain dan itulah yang 
menjadi tebusan baginya dari neraka.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Salim dan Ibnu Khutsaim 
kecuali Zuhair dan hanya Amrlah yang meriwayatkannya dari Zuhair. | 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dengan 
redaksi, "Apabila datang hari kiamat maka setiap muslim akan 
mendapatkan seorang Yahudi atau Nashrani lalu dikatakan kepadanya 
(si Muslim -penerj, “Ini adalah pembebasmu dari neraka'.”48 


45 Dalam manuskrip tertulis Al Magdisi Ad-Dimasygi. Al Haitsami 
mengatakannya, “Aku tidak mengetahuinya. Lihat A/ Majma' 3/7. 

Saya katakan, dia disebutkan oleh Ibnu Asakir dan komentarnya, “Ada yang 
mengatakan dia orang Damaskus, meriwayatkan dari Amr bin Abi Salamah dan yang 
meriwayatkan darinya adalah Ath-Thabrani. Wafat tahun 274 H di Baitul Magdis 
dimana Ath-Thabrani juga mendengar haditsnya di tahun tersebut. Lihat Mukhtashar 
Tarikh Dimasy 2/89, An-Nubala " 13/244. 

46 Dalam naskah cetakan tertulis “Umar bin Ubaid bin Ma'mar” pembetulan ini 
didapatkan dari naskah manuskrip dan dari kitab At-Tagrib. 

47 Yaitu Abu Musa Al Asy'ari RA. 

48 Shahih Muslim 8/104. 


26 — Mw'jam Ash-Shaghir 


BU Gas dead : JAN SL up Pe Sa Hara 


Ka ai FS ip Ip ud BS CI Sa 
SK S3 223 Has Aa seat Sana 
He Io KA JB IE AGS pg KESE Sy I 
Nislas jas & s AI Ha 
6. Ahmad bin Anas bin Malik Ad-Dimasygi Al Muari#? 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hisyam bin Yahya Ibin 
Yahyal50 Al Ghassani menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari kakekku, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah 
@ yang berkata, Nabi bersabda, “Hukum potong tangan 


dilaksanakan bila jumlah pencurian mencapai seperempat dinar atau 
lebih.” “ 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Yahya bin Yahya kecuali 
anaknya. 

Isnad: Hadits Aisyah ini diriwayatkan oleh Al Jamaah?1 
dengan redaksi yang berbeda-beda.2 


49 Dia membaca dari Hisyam bin Ammar, Abdullah bin Dzakwan dan dia punya 
naskah dari masing-masing kedua orang syekh tersebut. Yang meriwayatkan giraat . 
darinya adalah Abdullah bin Muhammad bin Nashih yang terkenal dengan sebutan 
Ibnu Al Mufassir, Abu Bakar An-Naggasy, Al Fadhl bin Abu Daud, Ahmad bin Sa'd bin 
Abdullah Ad-Dimasygi yang terkenal dengan sebutan Ibnu Futhais dan Abdullah bin 
Ahmad bin Harun Ad-Dimasygi. Dia wafat tahun 299 H. | 

Lihat Tadzkirat Al Huffazh 2/656, Ghayat An-Nihayah 1/40. 

50 Yang di dalam kurung didapatkan dari naskah manuskrip dan kitab A/ Mizan. 

51 Al Jamaah adalah Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, 
Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal. Penerj. : | 

52 Jami” Al Ushul 37/1869, Mukhtashar Muslim, no. 1043, Fath Al Bari 12/96, 
An-Nasa"i 8/80, Mukhtashar Abi Daud (4218), Tuhfat Al Ahwadzi 5/3, Ionu Majah 
(2585), A/ Muwaththa '4/155. : 


Mu'jam Ash-Shaghir— 27 


BG. 3 3 9 Te Pte 


PI KE Ah KAS pi NE ap KS £ Be 
Ben sena eta CS an Sp yi 
Pa no one Pa 
Se bema ak tagged ae Mp Or 
Aa An GI AO yA Je pera ng -a 


7. Ahmad bin Muhammad bin Al Harits bin Muhammad bin 
Abdurrahman bin 'Irg Al Himsh Al Yahshubi?8 menceritakan kepada 
kami di Himsh, pada tahun 298 H, ayahku menceritakan kepada kami, 
Bagiyyah bin Al Walid menceritakan kepada kami, dari Abu Bakar bin 
Abi Maryam, dari Habib bin Ubaid, dari Al Migdam bin Ma'dikarib Az 
Zubaidi #8, dari Nabi $& yang bersabda, “Akan datang kepada manusia 
suatu masa dimana kalau dia tidak tidur bersama si kuning dan si putih?4 
maka dia tidak akan bisa nyaman.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Abu 
Maryam selain Bagiyyah dan hanya Ibnu 'Igr yang meriwayatkannya, 
serta tidak ada /snad lain sampai ke Migdam selain ini. | 


Isnad: Isnadinya dha'if, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam 
Al Kabir dan Al Awsath, muaranya adalah Ali bin Abu Bakr bin Abi 


Maryam padahal dia mengalami kerancuan hafalan. Juga Pen 
oleh.Ahmad disertai sebuah kisah.55 


53 Syeikh Ath-Thabrani di sini disebutkan dalam Al Lubab, dinisbahkan kepada 
kakeknya. Dia biasa meriwayatkan dari ayahnya. Yang meriwayatkan darinya adalah 
Ath-Thabrani.” (Al Lubab 2/335). 

54 Yang putih maksudnya perak sedangkan yang kuning adalah emas. 

55 Majma' Az-Zawa 'id4/65, AlKabir 20/278. 


28 — Mu'jam Ash-Shaghir 


aan Ta EN NY SI ai Bas 


. Pt 


AN ag yi AA ES agan Gi Nai BA v3) 
ANE oi PAN AE PA Je IP Apa 
Ia Aa yan Mp SA Pep LS 
SANG dead Jp Nya nge Ko va Je 

GAP pe Je Tati Yg dna SIKA pet 


| 8. Ahmad bin Ziyad»6 bin Zakariya Al Iyadi Al Arraj. 
menceritakan kepada kami di Jabalah, pada tahun dua ratus tujuh puluh 

sembilan H, Yazid bin @ais menceritakan kepada kami, Al Mu'afi bin 

Imran Ath Thahuri Al Himshi menceritakan kepada kami, dari Ismail bin 

Ayyasy, dari Abdul Aziz bin Ubaidullah, dari Al Hakam bin Utaibah, dari 

“Salim bin Abu Al Ja'd, dari Tsauban #8 yang berkata, Rasulullah & 

bersabda, “Beristigamahlah dan kalian tidak akan mampu.?7 Ketahuilah 

bahwa amalan terbaik kalian adalah shalat, serta tidak ada yang 
senantiasa menjaga wudhu kecuali orang mukmin.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Al Hakam kecuali Abdul 
Aziz, serta tidak ada yang meriwayatkannya dari Abdul Aziz kecuali 
“Ismail bin Ayyasy, hanya Al Mu'afi bin Imran Ath-Thahawi yang 
meriwayatkannya, dan dia bukan Al Maushili. Yang terkenal hanya 
berupa hadits Manshur, Al A'masy dan Yazid bin Ziyad dari Salim bin 
Abu Al Ja'd. 


56 Dalam versi tercetak tertulis, “Ahmad bin Zakariya”, pembetulan ini diperoleh 
dari versi manuskrip. 

57 Maksudnya tidak akan mampu terus menerus dalam keadaan yang sama, yang 
namanya makhluk pasti pemah alpa dan bosan melakukan hal serupa. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 29 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Malik 
secara balagh (tanpa sanadj.58 


KELANA oi da gi pd HA yeh fa 
Oia IP Oi Cpaaa A3 ap Mena pa ebeg Fear 
RAI gp elbah 5 An NS ejaan JASA 3 OA Ba 
dal Ay bek p aa udh ulagi 
aa og Ay ale al odeo Mi Sya) O Ket 2) Pa 
9. Abu Al Abbas Ahmad bin Al Hasan bin Ali bin Ibrahim Ad- 
Dimasygis? menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman ' 
Al Ju'fi bin saudara Husain bin Ali Al Ju'fi menceritakan kepada kami, 
Marwan bin Muhammad Ath Thathari menceritakan kepada kami, Yazid 
bin As-Simth menceritakan kepada kami, dari Al Wadhin bin Atha', dari 
Yazid bin Martsad, dari Mahfuzh bin Algamah, dari Salman Al Farisi 4 
bahwa Rasulullah & pernah berwudhu kemudian beliau membalik jubah 
yang dipakainya lalu dengan itu dia basuh mukanya. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Salman kecuali 
dengan /snad ini. Hanya Marwan bin Muhammad Ath Thathari yang 


58 Ibnu Majah (277), dalam Az-Zawa "id dikatakan, “Para rawinya adalah tsigah 
dan tsabat hanya sajad ada keterputusan di dalamnya antara Salim dan Tsauban. Tapi 
Ad Darimi mengeluarkannya juga Ibnu Hibban dalam shahihnya dari jalan Tsauban 
secara bersambung. : 

Al Muwaththa" 1/73, Syekh Abdul @adir Al Armauth berkata dalam Jami” AI 
Ushul (9/7049), “Ini adalah hadits shahih berdasarkan kesemua jalannya. Nanti akan 
disebutkan lagi hadits dari jalur Manshur pada no. 1011. 

59 Saya belum menemukannya. 


30 — Mw'jam Ash-Shaghir 


meriwayatkannya. Semua yang menjual Karabis (pakaian dari kapas 
berkain kasar) di Damaskus dinamakan Ath-Thathari. 


Isnad: Isnad ini hasan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah.80 
Dalam masalah ini ada beberapa hadits dari Aisyah dan Anas.01 


1 dai Lana AN GA op AN Ka KA Bis Bas 
5. 9223 an 


a EN TA Ao be GA TG 
AS Kei yi Ta 13 ceibas 3 Ino 8 Taard ca Kue 
HA Ie MO bp op da TN, 
Pol Ou 5 ah da 2 “gk pay paka nang 
Sana CA ani af 5 2ne APA Bag Ora P3 ata 
On an JAS ol Ami 

10. Ahmad bin Abdul Oadir bin Al Anbari Al Lakhami Ad- 
Dimasygi62, imigran ke Damaskus menceritakan kepada kami, pada 
tahun 279 H, Munabbih bin Utsman menceritakan kepada kami, 
Sedakah bin Abdullah menceritakan kepada kami, Al Wadhin bin Atha' 


menceritakan kepada kami, dari Mahfuzh bin Algamah, dari 
Abdurrahman bin "A'idz Al Azdi, dari Ionu Umar, bahwa Rasulullah & 


bersabda, “Iman yang paling mulia adalah ketika orang-orang 
mempercayaimu, islam yang paling mulia adalah ketika orang lain 


60 Jami" Al Ushul 7/hal. 192 di bagian catatan kaki, Sunan Ibnu Majah (468) 
dam isnadnya shahih. Pendengaran Mahfuzh dari Salman perlu ditinjau ulang. 

61 Lihat kitab di atas 7/5208 dan setelahnya. 

62 Adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar menamakannya Ahmad bin Abdul @ahir dan 
mereka katakan, "Biasa meriwayatkan dari Munabbih bin Utsman, yang meriwayatkan 
darinya adalah Ath-Thabrani, tidak diketahui siapa dia. Dalam Al Mughni dia (Adz- 
Dzahabi -peneri) berkata, "Hampir tidak dikenal” 5 

Lihat Lisan Al Mizan 1/215, Al Mizan 1/117. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 31 


selamat dari lidah dan tanganmu, hijrah yang paling mulia adalah ketika 
kamu menahan diri dari perbuatan buruk dan jihad yang paling mulia 
adalah ketika kamu terbunuh dan kudamu terpenggal.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Al Wadhin selain 
Sedakah, hanya Munabbih bin Utsman yang meriwayatkannya. 


Isnad: Isnad ini dha'if lantaran dha'ifnya Sedakah. Hadits ini 
sendiri juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ad-Dailami, juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dalam Tarikhnya dengan tambahan83. Al 
Haitsami mengatakan, "Hanya Munabbih yang meriwayatkannya.” 4 


Sa GA de MP 0 KA Tan ena Kara 
20 3 


aa & Pe era va hara aU » 9 yaah LA pgn) 


2 


Kay MALE G3, SS ju aU BIS ea 
— aa 3 aah an SA 2 SN 2079 D “ad 
PARA DIA U pa YAN: Mak Hoon en KAN 

Pan Pa au ni :JB Gaal 


11. Ahmad bin Muhammad bin Al Walid bin Sa'd Al Murri Al 
Masiri Ad-Dimasygi65 menceritakan kepada kami, Mahmud bin Khalid 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Al 
Muth'im bin Al Migdam Ash Shan'ani menceritakan kepada kami, Nafi' 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah berboncengan 


63 Faidh Al @adir 1/524. 

64 Majma' Az-Zawa 'id 1/60. 

65 Ibnu “Asakir menyebutkannya dalam Tarikh Dimasyg (2/78) dia berkata: Abu 
Bakar Al Mugri meriwayatkan hadits dari Al Jauzajani dan beberapa orang lainnya. 
Yang meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar bin Haba Al Bazzar dan lain-lain. Dia 
wafat tahun 297 H, An-Nubala ' (14/81). 


32 — Mu'jam Ash-Shaghir 


dengan Ibnu Umar ketika dia melintasi seorang pengembala yang 
sedang meniup seruling, diapun lalu memukul wajah unta dan 
mengalihkannya ke jalan lain sembari menutup kedua telinganya dengan 
jemari. Dia juga berkata, “Apakah kamu masih mendengar suaranya?” 
Sampai ketika suaranya sudah tidak terdengar lagi akupun berkata, 
“Saya sudah tidak mendengarnya lagi.” Barulah dia kembali ke jalan itu 
dan berkata, “Begitulah aku lihat Rasulullah #@ melakukan.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Muth'im kecuali 
Khalid dan hanya anaknya yaitu Mahmud yang meriwayatkannya. Tidak 
ada pula yang meriwayatkan hadits ini dari Nafi' kecuali Al Muth'im, 
Maimun bin Mihran dan Sulaiman bin Musa. Yang meriwayatkan dari 
— Maimun hanyalah Abu Al Malih-Al Hasan bin Umar Ar-Ragi. Sedangkan 
dari Sulaiman bin Musa hanya diriwayatkan seorang diri oleh Sa'id bin 
Abdul Aziz. 

Isnad: Para rawinya tsigah. Abu Daud meriwayatkannya dan di 
beberapa versi manuskrip di akhirnya ada kalimat, “Ini adalah hadits 
munkar.” Ahmad se selain pula dalam A/ Musnad dan Isnad 
nya hasan.56 


Jaa Gas AA AB eng So LA 
Bat aa Gee ee 5 3s & Pan 
aa -JE TEA pn PPA Op bip Kb 
Be Ne un ln ale Ai 


Seal 


66 JJami' Al Ushul (8/6245), Mukhtashar Abi Daud, no. 4756. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 33 


12. Ahmad bin Ali bin Sa'id$7 Al @adhi Al Himshi menceritakan 
kepada kami, Al Fadhl bin Ziyad Ath-Thasti menceritakan kepada kami, 
Abbad bin Abbad Al Muhallabi menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Amr bin Algamah, dari Nafi', dari Ibnu Umar 4 yang 
berkata, Rasulullah # bersabda, “Shalat malam itu dua-dua, kalau kamu 
khawatir masuk waktu Subuh maka berwitirlah dengan satu rakaat.” 


Tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Amr dari 
. Nafi. kecuali Abbad bin Abbad dan hanya Al Fadhl bin Ziyad sendirian 
yang meriwayatkannya. Sedangkan banyak orang meriwayatkannya dari 
Muhammad bin Amr dari Abu Salamah, tapi kedua-duanya shahih. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Jamaah dengan 
redaksi yang mirip.” 


5 EA ara Sp di: saya 


.. ?. 


4 O.... 5 Ss NP » 3 - 4 

Al de go tu SP EPA to an PE 
3 . 3 33 ” 4 .“ 2. . ed 
PA mean nyi Gb3 elalas JI ol :J6 (el) sale 


67 Dalam cetakan tertulis “Sa'd” dan itu salah. Guru Ath-Thabrani di sini adalah 
seorang hafizh hujjah hakim di daerah Himsh dan dia menetap di sana. Sebelumnya 
dia menjabat hakim di Damaskus. 

“Dia biasa meriwayatkan dari Ibnu Al Ja'd dan angkatannya. Tang meriwayatkan 
darinya adalah Ath-Thabrani, An-Nasa'i dan lain-lain. Dia tsigah, hafizh salah seorang 
wadah ilmu. Dia mempunyai beberapa karya tulis yang sangat bermanfaat dan 
beberapa musnad. Antara lain, Kitab Al Ilmu, Kitab Al Jumu'ah, Musnad Abi Bakar, 
Utsman, Aisyah. Dia hidup sekitar 90 tahun dan wafat tahun 292 H. 

68 Jami" Al Ushul (6/4204), Mukhtashar Muslim, no. 383, Mukhtashar Abi Daud 
(1282), Fath Al Bari (2/477), An-Nasa'i 3/333, Tuhfat Al Ahwadzi 2/555, Ibnu 
Majah, 1320. 


34 — Mu'jam Ash-Shaghir 


'13. Ahmad bin Muhammad bin Abu Musa Al Anthaki8? 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman bin Sah! Al 
Anthaki menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada 
kami, dari Mu'awiyah bin Yahya dan Malik bin Anas, dari Az-Zuhri, dari 
Anas bahwa Nabi & bersabda, “Sesungguhnya setiap agama itu punya 
akhlak dan akhlak Islam adalah malu.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Malik kecuali Isa bin 
Yunus dan hanya Ibnu Sahl yang meriwayatkannya. 


Isnad: Isnadnya dha'if, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah dari hadits Anas dan Ibnu Abbas. Ibnu Al Jauzi berkata, "Hadits 
yang tidak shahih”, Ad-Daraguthni berkata, ”Hadits yang tidak 
tsabit”.”70 


». ea aa PS 


AS Ip KG BS PI An ra Blm 
Ijo Map BUS play ala G tra 1 ea 
“aa es :Jb (Bj en up ala Ao TA 

DA din an H3 Yah AAN Ie el yg UJI 
KAA Ia akad we ad sA i 
an, EA ja Haa id Ha yak cal ala 


, 3 Ah 


5 
ea 25 Lg PAP 31 3 


8 Saya belum menemukannya. 
70 Faidh Al @adir (2/508), Ibnu Majah (4182), dalam Az-Zawa"id dikatakan, 
'” Jsnadnya dha'if.” 


Mu'jam Ash-Shaghir— 35 


14. Ahmad bin Ishag Al Khasysyab Ar Ragai/! menceritakan 
kepada kami, Ubaid bin Junad Al Halabi menceritakan kepada kami, 
Atha” bin Muslim Al Khaffaf menceritakan kepada kami, dari Abdullah 
bin Syaudzab, dari Ibrahim bin Abu “Ablah, dari Rauh bin Zinba' yang 
berkata, Aku masuk menemui Tamim Ad-Dari yang waktu itu menjadi 
gubernur di Baitul Magdis. Waktu itu dia sedang membersihkan biji 
jewawut untuk makan kudanya, aku berkata padanya, “Wahai Amir 
(gubernur), tidakkah ada orang yang bisa membantu anda mengerjakan 
itu?” Dia menjawab, “Aku mendengar Rasulullah #& bersabda, “Siapa 
yang 'membersihkan jewawut untuk kudanya di jalan Allah maka Allah 
akan menuliskan satu kebaikan untuk setiap biji jewawut itu.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin Abi 
Ablah kecuali Ibnu Syaudzab, dan tidak ada pula yang meriwayatkannya 
— dari Ibnu Syaudzab kecuali Atha" bin Muslim, hanya Ubaid bin Junad 
yang meriwayatkannya. 


Isnad: Dalam sanadnya ada yang tidak saya temukan 
biografinya, tapi hadits ini sendiri diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan 
redaksi yang mirip dengan ini, tapi dalam sanadnya ada para perawi 
yang majhul. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Zanjawaih dan Al Hakim 
dalam Al Kuna dari Tamim secara ringkas.72 


- 3 0 Ta 1 Pn 


u Lis kera al sala TAGS Ill gi 


Kap da DA pa GIA A5 Cs tok 


71 Dalam Ghayat An-Nihayah disebutkan, "Dia meriwayatkan giraat dari Ahmad 
bin Mubarak At-Tammar, dari Sulaim. Yang membaca kepadanya adalah Muhammad 
bin Ali Ar-Raagi guru Al Kattani (1/39). 

72 Sunan Ibnu Majah (2/2891). 


36 — Mu'jam Ash-Shaghir 


laa ai — Ie bh Jai MASA pp PA ON 
SA ARE IE) HS 


15. Ahmad bin Ishag Al Khasysyab Al Baladi/3 menceritakan 
kepada kami di Balad, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, dari Al Harits bin 
Hashirah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas @ bahwa Nabi & melaknat 


pria yang bergaya seperti wanita dan beliau bersabda, “Jangan 
masukkan mereka ke rumah-rumah kalian.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Al Harits kecuali Abdul 
Wahid bin Ziyad, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Abdul 
Wahid kecuali Affan. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, At- 
Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah.74 


AA AA Juri pal HA tara 
PN Ie Oa AA aa Cab jins 2 Kis 
Aa Be 1 AT al Tio aa PN 
Dg Aa seba SA yeh Iya Sl SA ank 
US ut gs il ut 2, Maba as pe 
3 aa JA sad Gel ale NI Jo JS 
PN NA 


3 Saya belum menemukannya. 
74 Jami Al Ushul (6/4958), Sunan Ibni Majah (17/1904), Fath Al Bari (12/159), 
Mukhtashar Abi Daud (1762). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 37 


16. Ahmad bin Abdurrahman bin Igal Abu Al Fawaris Al 
Harrani'5 menceritakan kepada kami, Abu Jafar An Nufaili 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Imran bin Abdurrahman Al 
Hajabi menceritakan kepada kami, dari neneknya yaitu Shafiyyah binti 
Syaibah, dari Aisyah «& yang berkata, “Ada seorang wanita datang 
kepada Rasulullah & dan berkata: Saya ini punya seorang anak laki-laki 
lalu saya namai Muhammad dan kunyahnya adalah Abu Al @asim, lalu 
dikabarkan kepada saya bahwa Anda tidak menyukai hal itu.” 
Mendengar itu Nabi @ pun bersabda, “Apa yang membuat namaku 
boleh tapi kunyahku jadi tidak boleh, dan apa pula yang membuat 
kunyahku tidak boleh lalu namaku boleh2!” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Shafiyyah kecuali 
Muhammad bin Imran dan tidak ada yang meriwayatkan dari Aisyah 
kecuali dengan /snad ini.76 


Isnad: Isnadinya dha'if. Ibnu Hajar berkata, ini adalah. matan 
yang munkar menyelisihi hadits-hadits shahih.77 

Juga diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4968 dan dalam 
sanadnya ada rawi yang majhul. 

Abu Daud dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ali 4, yang 
berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut anda kalau aku punya 
“anak setelahmu nanti lalu aku namai dengan namamu dan aku 


75 Dia biasa meriwayatkan dari Abu Ja'far An Nufaili. Abu Arubah berkata, "Dia 
tidak terpercaya dalam hal agamanya.” Adz-Dzahabi mengatakan, ”Yang 
meriwayatkan darinya adalah Ibnu Adi dan Ath-Thabrani, lalu Ibnu Adi mengatakan, 
”Dia boleh ditulis haditsnya.” 

Al Haitsami mengatakan, "Dia dha'if” 

Lihat A/ Mizan (1/116), Af-Lisan (1/213), Maja" Az-Zawa “id (5/48, @anun Al 
Maudhu at (236). 

76 Jenad ini dha'if karena Muhammad bin Imran Al- -Hajabi dianggap mastur (tidak 
diketahui kredibilitasnya) oleh Ibnu Hajar dalam At- Tagrib 2/81, no. 6980. penerj. 

71 Tahdzib At-Tahdzib biografi Muhammad bin Imran. 


38 —Mu'jam Ash-Shaghir 


kunyahkan dengan kunyahmu?” Beliau menjawab, "Silahkan.” At- 
Tirmidzi mengatakan setelahnya, "Hadits hasan shahih.”78 


A3 Kama Kara Ia PA la pd ba j3 tara 


AA ATA eea  Up 6 ea A5 ML dl Fi 


A da JB -JG era 3 3 NA A3 Ah TN 
- . 3 3 

pai LS ap NY DI la 33 IS sel ala AI Jo 

17. Ahmad bin Mathir Abu Ja'far Ar Ramli Al @adhi7? 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi As-Sari Al Asgalani 
menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada 
kami, dari Al Awza'i, dari Ma'mar, dari. Hammam bin Munabbih, dari 
Abu Hurairah 48, yang berkata, Rasulullah @ bersabda, “Daud #& tidak 
makan kecuali dari hasil pekerjaan tangannya sendiri.” 

| Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Awza'i kecuali Al 

Walid dan hanya Ibnu Abi As-Sari yang meriwayatkannya. 
Isnad: Juga diriwayatkan oleh Al Bukhari.2 


OA EL Uta Lita, JA se sia 23 5 abs 
Je SAN Ai Gani Terneea gn La 


Pa Ia 


PP AP 3 PA gap ah Go Dea SA AL 
KAA OS Ten -JG 


78 Jami" Al Ushul (1/173). 
79 Saya belum menemukannya 
80 Jami” Al Ushul (8/6315) Fath Al Bari (6/453). 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 39 


AL ES ma Ha 23 ML 3 33,3 Get Lp PAI (3 
Au ye 


18. Ahmad bin Khulaid Al Halabi Abu Abdullah81l menceritakan 
kepada kami di Halab, pada tahun-278 H, Yusuf bin Yunus Al Afthas 
saudara Abu Muslim Al Mustamilli menceritakan kepada kami, Sulaiman 
bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 
Umar, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah #& bersabda, "Apabila 
nanti di hari kiamat maka Allah akan memanggil seorang hamba dari 
kalangan hamba-hamba-Nya dan diberdirikan di hadapan-Nya lalu Dia 
akan menanyainya tentang kedudukan si hamba itu SETAN juga 
dia ditanyai tentang hartanya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Dinar 
kecuali Sulaiman bin Bilal dan hanya Yusuf bin Yunus yang 
meriwayatkannya. 


Isnad: Di dalamnya ada Yusuf bin Yunus dan dia sangat 
lemah.82 


() ec 30.9 


09 ') 
AA HI AI 3 ss ja G y ata 


30. 246. 4 Pt 


deal A3 AP KN Ea di Amin gd ep MASA GAS 
sea ale da Ko Ai dpan Ab ad oi AK 3 


81 Saya belum menemukannya. 

82  Majma' Az-Zawa'id (10/346) Adz-Dzahabi mengatakan, “Ibnu Adi 
membicarakannya dan mengatakan, “Semua yang dia riwayatkan dari #sigah adalah 
munkar (A/ Mughni fi Adh Dhu'afaa ). Sedangkan dalam Tarikh Baghdad disebutkan, 
dari Ad-Daraguthni bahwa dia &sigah. 


40 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


. 


3 ai - o- Z- - 0 Pa o Sa 
SP Lai Ip KI IR TLAS YAI Haver dd ide 
5 ud Pd 


.. 


53 - - 

IU 3 LAN 
19. Abu Salamah Ahmad bin Abdurrahman bin Yunus Ar- 
Raggi88 menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi Saminah 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada 
kami, dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa 
Rasulullah & bersabda, “Jibril berkata kepadaku, Beri kabar gembira 
kepada Khadijah binti Khuwailid bahwa Khadijah berada dalam surga di 
sebuah lorong yang tidak ada hiruk pikuk dan rasa sakit di dalamnya.” 
Yaitu lorong dari mutiara.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Sulaiman kecuali Abu 
Bakar dan hanya Ibnu Abi Saminah yang meriwayatkannya. | 

Isnad:' Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dalam A/ Kabir 
dan Al Ausath, para rawinya adalah perawi kitab shahih .kecuali 
Muhammad bin Abi Saminah tapi dia dianggap #sigah oleh lebih dari 
satu orang.&4 


Ha HR ES G3 SBN Si 2 UH et 


ARE mah K3 ai adan Je MI 9606 


83 Saya belum menemukannya. 

84 Lihat: Faidh Al @adir (4/499), Majma' Az-Zawa “id (9/224). Juga dikeluarkan 
oleh Al Bukhari dan Muslim dengan redaksi senada dari hadits Abdullah bin Abu Aufa, 
dan Mustim dari hadits Abu Hurairah. Lihat Al Bukhari (2/315), Muslim (7/133) dan 
Kanz Al Ummal (12/34336). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 41 


20. Ahmad bin Yahya Al Anthaki @argarah?” menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Nashr Al Anthaki menceritakan kepada 
kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin 
Umar, dari Nafi”, dari Ionu Umar, dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
"Penyembelihan untuk janin hewan sudah termasuk dengan 
menyembelih induknya.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya secara marfu' dari Ubaidullah 
kecuali Abu Usamah dan Pan Abdullah bin Nashr yang meriwayatkan 
hadits ini darinya. 


Isnad: Al Iragi berkata, sanadnya bagus dari hadits Ibnu 
Umar.$6 


Juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi lalu dia 
menganggapnya hasan, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadits Abu 
Sa'id. 

Abdul Hag berkata, Semua sanad ini tidak bisa dijadikan 
hujjah.37 


Al Haitsami mengatakan, Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani 
dalam A/ Ausath dan Ash-Shaghir lalu dia menjelaskan bahwa perawi 
dalam A/ Ausath adalah tsigah hanya saja di dalamnya ada Ibnu Ishag 
padahal dia seorang mudallis.88 


o o- 3 Lea en Area 


ri Na abrait 


35 Saya belum menem 

86 Takhrij Ahadits Al Ihya" (2/116). 

87 Nashb Ar-Rayah (4/189). 

88 Az-Zawa “id (4/35), Al Hakim dengan redaksi yang mirip (4/114) dari Ibnu 
Umar. 


42 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


- 2 Pa BA 5 . Leo3 ... . . Tr. 0. SA . 
J—5 J6 PA) P3 IA ne Cl op sbas SLS uj 
kd A 2 2 $ £ “- 3 13 4 - y 2 @ 
YM SI CAR re ale AI Ke My 


0 o 


PF) 
Ne Path 


21. Ahmad bin Umair bin Jausha Ad-Dimasygi8? menceritakan 
kepada kami, Abu Tagi Hisyam bin Abdul Malik menceritakan kepada 
kami, Bagiyyah menceritakan kepada kami, dari Warga" bin Umar dan 
Ibnu Tsauban, dari Amr bin Dinar, dari Atha' bin Yasar, dari Abu 

Hurairah 4& yang berkata, Rasulullah #@ bersabda, "Apabila shalat telah 
digamatkan maka tidak ada shalat lain lagi kecuali shalat fardhu (yang 
digamatkan itu -penerj).” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibni Tsauban 
'kecuali Bagiyyah dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Bagiyyah 
kecuali At-Tagi serta hanya Ibnu Jausha yang meriwayatkannya dan dia 
termasuk orang muslim yang tsigah bahkan terkemuka. 


Isnad: Dalam sanadnya ada Bagiyyah bin Al Walid dan dia 
adalah seorang mudallis. Hadits ini sendiri juga diriwayatkan oleh 
Muslim dan imam yang empat.90 


89 Dia adalah Ibnu Jaushiyya atau Jausha' Abu Al Hasan seorang imam yang 
hafizh dan berwawasan. Dia mendengar dari Musa bin Amir Al Muzani, Muhammad 
bin Hasyim Al Ba'li, Katsir bin Ubaid dan angkatan mereka di Mesir dan Syam. Yang 
meriwayatkan darinya adalah Hamzah Al Kinani, Abu Ali An Naisaburi, Abu Ahmad Al 
Hakim. 

Ibnu Katsir mengatakan, Dia adalah seorang muhaddits hafizh dan perawi yang 
hidup. Adz-Dzahabi mengatakan, “Shadug, dia punya beberapa riwayat yang 
menyendiri, Ad-Daraguthni mengatakan, “Dia tidak kuat.” 

“Dia mengumpulkan dan menulis hadits serta juga berbicara tentang penyakit 
hadits dan para perawi, wafat tahun 320 H. 

90 Faidh Al @adir (1/293) dan akan disebutkan kembali pada, no. 529. Lihat 
pula Mukhtashar Shahih Muslim, no. 263, Tuhfah Al Ahwadzi (2/481), An-Nasa'i 
(2/116-117), Mukhtashar Abi Daud (1222), Ibnu Majah (1151). 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 43 


25 RAB Koe Maa Ca Ha ai ji SA Ea 
TE ne ata CI Jatah bi PA An 
da se 3 Men WIL up sa gr di see UP 
E : Pa INN 3 aa 0... Peta 2... 
22. Ahmad bin Bisyr bin Habib Al Bairuti?l menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Mushaffa menceritakan kepada kami, Al 
Abbas bin Ismail Al Hasyimi menceritakan kepada kami, Al Hakam bin 
'Athiyyah menceritakan kepada kami, dari 'Ashim Al Ahwal, dari Anas 


bin Malik, dari Nabi &, ”Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seitap 
muslim.” | 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari 'Ashim kecuali Al Hakam 
bin 'Athiyyah dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Al Hakam 
kecuali Al Abbas bin Ismail Al Bashri, hanya Ibnu Al' Mushaffa yang 
meriwayatkannya. 


Isnad: Hadits Anas ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam Al 
Kamil dan Al Baihagi dalam Asy-Syu'ab. As-Suyuthi memberi isyarat 
akan ke-shahih-annya. Sementara Syekh Al Albani mengatakan, "Hadits 
ini bisa naik ke derajat hasan karena banyak jalurnya sebagaimana yang 
dikatakan oleh Al Mizzi.”?2 


40 3.0 Papa 


Tara Tapak dya at Ada ia 22 -—. Ka Gas 


16 - 3 Ye 2. 


91 Saya belum menemukannya. 
92 Al Jami' Ash-Shaghir (4/5264), Silsilah Al Ahadits Adh Dha'ifah (1/5/25), 
akan disebutkan lagi pada no. 61 dari Al Hasan. 


44 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Lp -JG Ala AN KD cp HSE ad LPG 39 


B9... 


NAS 


23. Ahmad bin Muhammad Al Buwarani?8 di kota Al Haditsah 
di Jazirah menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Ja'far 
Al Mada'ini menceritakan kepada kami, Ali bin Ghurab menceritakan 
kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Pan &, dari 
Nabi #& yang berkata, "Perang itu adalah tipuan.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Hisyam kecuali Ali dan 
hanya Ja'far bin Muhammad yang meriwayatkannya. 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Aisyah dan 
hadits Ibnu Abbas. Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi 
mengeluarkannya dari hadits" Jabir. Al Bukhari dan Muslim juga 
mengeluarkan dari hadits Ka'b bin Malik dan lainnya. 4 


As-Suyuthi dan lainnya menganggap hadits ini mutawatir.95 


ne 3 
ea oi IP GA Gi ear CAS akan Gi lah 
(8 aka ale ee Ip IG -JG AS Pb 
Aa Mask SB EA 3 SAS 
24. Ahmad bin Al Musayyib bin Thu'mah Al Halabi?6 


menceritakan kepada kami, Abu Khaitsamah?7 Mush'ab bin Sa'id 


98 Saya belum menemukannya 
24 Al Jami" Ash-Shaghir (3/3812), Ibnu Majah (2833 dan 2834). 

. 95 Nazhm al Mutanatsir fil Hadits Al Mutawatir oleh Al Kattani hal. 94. 
26 Saya belum menemukannya. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 45 


menceritakan kepada kami, Musa bin A'yan menceritakan kepada kami, 
dari Laits bin Abi Sulaim, dari Thawus, dari Ibnu Abbas yang berkata, 
Rasulullah & bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian berdiri 
melaksanakan shalat maka janganlah dia memejamkan mata.” 


' Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ionu Abbas kecuali 
dengan sanad ini, hanya Musa bin A'yan Al Jazari Al Harrani yang 
meriwayatkannya. 


Isnad: Draalan oleh Ath-Thabarani dalam ketiga 
mu'jamnya dan dalam sanadnya ada Laits bin Abi Sulaim dan dia 
seorang mudallis, di sini dia meriwayatkan dengan kata ”dari”.98 

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan dia berkata, "Di dalamnya 
ada Mush'ab Al Mishshishi meriwayatkan hadits-hadits munkar dari 
orang-orang tsigah, kemudian dia menyebutkan hadits ini salah 
satunya.?9 


Pt - 3 03 o An NG aa 
ba AS Kanan Pal Ke yi : 


20. 


301 o et 8 it LB o 0 PN) 9 
Apa Sa un Wa Pi MAS ji oran Lp Jera 
A ke 5 
SI aa GAN ON AN Gn aa BA AP PIN ep 


og 


of Aas Y da PN Ha LJB el ale 


2... 20 


ide, "tia IR Saja op Sa 


97 Dalam versi tercetak tertulis “Khutsaimah” pembetulan ini diperoleh dari kitab 
Lisan Al Mizan dan versi manuskrip. 

98 Majma' Az-Zawa 'id (2/83), Al Kabir (11/34). 

29 Faidh Al @adir (1/414). 


46 — Mu'jam Ash-Shaghir 


25. Ahmad bin Muhammad bin Ubaid As-Sulami100 
menceritakan kepada kami di kota Juniyah, Ismail bin Hishn bin Hassan 
Al @urasyi menceritakan kepada kami, Amr bin Hasyim10! Al Bairuti 
menceritakan kepada kami, dari Al Awza'i, dari Ibnu Az-Zubair, dari 
Jabir #& bahwa Nabi & bersabda, “Syufah itu ada dalam setiap 
perkongsian baik yang berbentuk bangunan ataupun kebun, tidak boleh 
salah satu menjualnya sampai diberi izin oleh sekutunya. Karena 
sekutunya berhak membeli atau membiarkan orang lain untuk membeli.” 


(Tidak ada yang meriwayatkannya dari Al Awza'i selain Amr dan 
hanya Ismail yang meriwayatkannya.|102 


Isnad: Hadits Jabir diriwayatkan oleh Al Jamaah.103 


Jan OA tara na Aa Jet 3 Ne aa 


Pr Jep ap Ja Ha aU avi 


30, 350 3-3 


AI Lpp3 Abal 5 8 JB Aa SN Ga 


Kn Je MA se A3 ie ani U 
Ie aan ta aa Ju EP 3 Aa 


2taon 


Ai Pa KIA GET AT Le HIS Kh ea ai al 


26. Ahmad bin Ismail Ash-Shaffar Ar-Ramli!4 menceritakan 
kepada kami, Harun bin Zaid bin Abi Az-Zarga" menceritakan kepada 


100 Dia meriwayatkan di Juwniyah daerah di Tharablus di pantai Damaskus, di 
sanalah Ath-Thabrani mendengar darinya. Juga ada beberapa orang yang 
meriwayatkan darinya. Mukhtashar Tarikh Dimasyg (2/64). 

101 Dalam versi tercetak tertulis “Hisyam” pembetulan diperoleh dari kitab Mizan 
Al Ptidal dan lainnya. 

102 Yang dalam kurung ini tidak terdapat dalam versi tercetak. 

103 Jami' Al Ushul (1/415), Mukhtashar Muslim, no. (968), Mukhtashar Abi 
Daud, no. 3370, Fath Al Bari 4/436, Tuhfah Al Ahwadzi (4/611), An-Nasa'i 
(7/320), Ibnu Majah (2492). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 47 


kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syibl bin Abbad menceritakan 
kepada kami, dari Ismail bin Umair, dari Abu Hurairah & yang berkata, 
Umar bin Al Khaththab #8 berkata, "Aku tidak pernah menyesali 
sesuatu melebihi perna lara tidak sempat penanya kepada 
Rasulullah & tentang angin.” 


Berkatalah Abu Hurairah, "Aku sempat menanyakannya, aku 
berkata, wahai Rasulullah, angin itu asalnya dari mana?” 


Beliau menjawab, "Dari tiupan Allah, Dia neng rana sebagai 
rahmat atau bisa pula sebagai azab.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Syibl kecuali Zaid bin Abi 
Az-Zarga' dan hanya anaknya yang meriwayatkannya. 


Isnad: diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan An- 
Nasa 'i dari hadits Abu Hurairah tanpa ada perkataan Umar tapi mereka 
meriwayatkan dengan tambahan redaksi, ”Kalau kalian melihatnya 
(angin) maka janganlah kalian memakinya, tapi mintalah kepada Allah 
kebaikan angin itu serta berlindunglah kepada Allah dari 
keburukannya.”105 


Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad dan Al 
Hakim dengan sanad yang hasan.106 


Pn ne Nan Ru MEP ae PA Es Hata 


Lo 2” 0 3 L- Coc 


Ha pun SI Wa tara Ii Haa Cet 


108 Saya belum menemi 

105 Jami” Al Ushul 4/ 2332, Al Hafizh berkata dalam -Takhrij Al Adzkar 
sebagaimana disebutkan dalam A/ Futuhat Ar Rabbaniyyah oleh Ibnu Allan, “Ini adalah 
hadits hasan shahih”. Mukhtashar Abi Daud, no. 4934. 

106 Kasyf Al Khafa" (1/1403), Al Adab Al Mufrad, no. hadits 720, Ibnu Majah 
(2727). 


48 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Aa KS ap ba BAR de PA 
. 2. 13 AS “3 y . 0 3 “ig PE 2 Z0. A, - . 
(lay ale AI Gale Al dya Ki Vale SS JB MS AI op) 
8,3 AN Sa £ Te 0. . 2. EN TEST 0 MEP 
So ai Ja eladi Kanas (Aap ya 03 3) CF Ja sa 
i SSI ena MAKE an PAN ME 
“Jas Beng 56 33 Ieluag tele Al 
27- Ahmad bin Abdul Wahhab At-Tamimi Al Mishishi!07 
menceritakan kepada kami, Abu Khaitsamah Mush'ab bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, Al Mughirah bin Siglab menceritakan 
kepada kami, dari Al Wazi' bin Nafi" Al Ugaili, dari Salim bin Abdullah 
bin Umar, dari ayahnya, dari Abu Bakar Ash-Shiddig #& yang berkata, 
"Aku pernah duduk bersama Rasulullah & lalu datanglah seorang laki- 
laki yang telah berwudhu tapi di kakinya ada bagian yang belum terkena 


air, maka Nabi & bersabda, "Pergilah dan sempurnakan wudhumu." 
Dia pun lalu melakukannya. 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Abu Bakar Ash-Shiddig 
kecuali dengan /snad ini, hanya Al Mughirah bin Siglab yang 
meriwayatkannya. 

Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam A/ Awsath. Al 
Haitsami mengatakan, "Dalam sanadnya ada Al Wazigh bin Nafi' dan 
dia itu disepakati ke-dha 'ifannya. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Al Baihagi 
dari Umar, Abu Daud dan Al Baihagi dan lain-lain dari Anas.108 


107 Saya belum menemukannya. : 
108 Majma' Az-Zawa 'id (1/241), Muslim (1/148) Kanz Al Ummal (9/26148). 


Mu'jjam Ash-Shasghir— 49 


ara 3 Ai SAN Je o Hee Pein tr rara 


40 3 o- s0. A9 


ups Pe Aa 


Lo. S0 


AN 3 Oo Pa ja ji Aa 53 gi Oia yi 
al ca Silema oa ale Ke Si dsn 
EN ap Sp 


28. Ahmad bin Muhammad bin Ali Al Bakhtari Ar-Ramli Al 
Muaddib109 menceritakan kepada kami, Yazid bin Khalid bin Mauhib 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada 
kami, dari Yazid bin Iyadh dari Shafwan bin Sulaim, dari Atha” bin 
Yasar, dari Abu Hurairah 48, bahwa Rasulullah & melarang muhagalah, 
muzabanah dan mulamasah. Beliau juga melarang ash-syighar.”110 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Shafwan bin Sulaim selain 
Yazid bin 'Iyadh, hanya Ibnu Wahb yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. 


. Isnad: Isnad ini dha'if tapi hadits-hadits yang melarang semua 
yang disebutkan di atas adalah shahih. 111 


109 Saya belum menemukannya. 

110 Muhagalah adalah penyewaan tanah dengan gandum. Ada pula yang 
mengatakan selain itu. 

Muzabanah adalah menjual tamar (buah kurma kering) dengan ruthab (buah 
kurma basah) secara takaran, atau anggur basah dengan kismis (anggur kering) secara 
takaran yang sama. 

Mulamasah adalah menyentuh kain atau pakaian yang akan dibeli tanpa melihat 
barangnya. Si penjual biasanya mengatakan, "Kalau kamu sentuh pakaian ini maka 
jual beli harus terlaksana, atau menyentuh barang yang akan dibeli dari balik pakaian 
tanpa melihat dulu barangnya dan dengan itu terjadilah jual beli. 

" Syighar adalah seorang menikahkan anaknya dengan balasan yang jadi 
menantunya ini juga harus menikahkannya dengan anaknya tanpa ada mahar antara 
mereka berdua (tukar,anak). 

111 Jami" Al Ushul (1/298) dan (1/344), Faidh Al @adir (6/317). 


50 — Mw'jam Ash-Shaghir 


PN) KA IK ha 


oo da dh ala Pi A3 


aa sal 3 pi gap ARA Kn Gi 
SI Hp Aa MPN Jie ds JB JB aa es 


LO aa BU Ine 


29. Ahmad bin Muhammad bin Abi Hafsh An-Nashibi!!2 
menceritakan kepada kami, Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada 
kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abi 
Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah 48 yang berkata, Rasulullah & 
' bersabda, "Teriakan anak yang baru lahir ketika dia dilahirkan adalah 
(akibat) tusukan setan.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Awanah (dari | 
Suhail bin Abi Shalih dari ayahnyaJ113 selain Syaiban. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan pula oleh Sean dengan 
tambahan redaksi. 114 


ag . Pati na 


— Ela calau PA Ta gi Jt ey Si La 
Pe oo Io yet 
Pn ip Oi ah Ea gajah gi PN A5 5 AI | 


Hb d3 Nas Dika G3 IE ca YP Aib al oi DPP es 


. 


Na aah pl ba de Je bgs Ja 


112 Saya belum menemukannya. 

M3 Yang dalam kurung tidak ada dalam versi tercetak. 

114 Jami" Al Ushul (8/6319), Mukhtashar Muslim, no. 1619, Fath Al Bari 
(6/469). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 51 


ah ia pakan UP sat KJ aa Pa ala 


aa 


30. Ahmad bin Khalid bin Musarrah Al Harrani!15 menceritakan 
kepada kami di Harran, pamanku Al Walid bin Abdul Malik bin 
Musarrah menceritakan kepada kami, Makhlad bin Yazid menceritakan 
kepada kami, dari Mis'ar bin Kidam, dari Aun bin Abi Juhaifah, dari 
ayahnya, dia berkata, Ja'far bin Abu Thalib datang kepada Rasulullah & 
dari negeri Habasyah lalu dia mencium Rasulullah & di antara kedua 
mata beliau. Beliau sempat bersabda, "Aku tidak tahu mana yang lebih 
membuatku gembira, apakah kedatangan Ja'far. ataukah ketika 
menaklukkan Khaibar.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mis'ar kecuali 
Makhlad bin Yazid dan hanya Al Walid bin Abdul Malik yang 
meriwayatkannya. 


Isnad: Al  Haitsami mengatakan, — ”Ath-Thabarani 
meriwayatkannya dalam ketiga mu'jamnya. Dalam sanad Al Kabir ada 
nama Anas bin Salm yang aku tidak tahu sedangkan perawi lainnya 
adalah tsigah. Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani secara mursal dari 
Asy-Sya'bi sedangkan perawinya adalah para perawi kitab shahih.” 116 


AI KA Eh SANA Sablh Le KH is 


Si dg apa abu Tea 


115 Dia meriwayatkan dari pamannya Al Walid bin Abdul Malik bin Musarrah, 
yang meriwayatkan darinya adalah Abu Ahmad bin Adi, Ath-Thabrani mendengar 
hadits darinya di Harran. 

Lihat Lisan Al Mizan 1/156. 

116 Majma' Az-Zawa 'id (9/271-272), Al Kabir (22/100). 


52 — Mu'jam Ash-Shaghir 


EN oi Ala oi HB ap alba 3 olah GP lan gi Oia 
BEBAN NA pg 0. Ni “ - Hoa DN La ntt 0 - 
FE naa al TE Ie RA Ggp3 TM LP 


LA 0 9e 
& 


No ORI 3. IBI, . 9 50 2. aan (aa) a20 2 
Pa Yg an Deh Gd ema Oren IN ai cg PAS Il Tawa 


31. Ahmad bin Yahya Al Lakhami Ad-Dimasyai!1 
menceritakan kepada kami, Munabbih bin Al Walid bin Utsman!18 
menceritakan kepada kami, Sedakah bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, dari Ishag bin Abdullah bin Abi Farwah, dari Shafwan bin Sulaim, 
dari Sulaiman bin Atha', dari Khubaib bin Abdullah bin Az-Zubair, dari 
Aisyah «8, dari Nabi & yang bersabda, "Siapa yang makan tujuh buah 
kurma Ajwah dari pepohonan di Aliyah119 di pagi harinya maka dia 
tidak akan terkena racun dan sihir hingga sore.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman bin Atha' 
selain Shafwan, tidak ada pula yang meriwayatkannya dari Shafwan 
kecuali Abu Farwah, serta tidak ada yang meriwayatkannya dari Abu 
Farwah selain Sedakah Ibnu Abdullah, hanya Munabbih bin Al Walid bin 
Utsman yang meriwayatkannya. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, Dalam sanadnya ada Sedakah 
bin Abdullah As-Samin yang dianggap dha'if oleh jumhur, tapi dianggap 
tsigah oleh Duhaim dan Abu Hatim. Juga ada Munabbih bin Utsman Al 
Lakhami yang tidak aku ketahui. Dalam kitab shahih dari Aisyah 


117 Saya belum menemukannya. 

118 Dalam versi cetak tertulis “Munabbih bin Utsman”. 

119 Aliyah adalah tempat-tempat di dataran tinggi yang ada di Madinah, 
penisbahan kepadanya disebuta Al Ulwi dan ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa 
penisbahan yang ada. Yang paling dekat dengan Madinah berjarak empat mil dan yang 
paling jauh adalah kea rah Nejed sejauh delapan mil. Lihat kitab An-Nihayah fi. Gharib 
Al Hadits. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 53 


berbunyi, "Kurma ajwah daerah Aliyah adalah obat di pagi hari.” Dalam 
kitab shahih dan Ahmad dari Sa'd mirip dengannya.”120 | 
| » o “ 3 Lg 23 p 
3 IA ba DA KIA A34 HA is 
Boo 6 3 S5. 209 


IN Aa Ea LAM JASA 5 AI HP EA ai Gaal 


5 0 2. o - ag 0 22 ey 03 0 gn. 50 
BP AP BP Ri MA PUS el Ui 


Ng aa ET Ta Ta Ia Ara CA Ban .' PN ea DB NN 9, 
DUR PB Li MG Ii IN JB ea ale Al ale 


Tao Una UV 


32. Ahmad bin Muhammad Asy-Syafi'i Al Makki!21 putra dari 
putri Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, 
pamanku yaitu Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Raja" Al Makki menceritakan kepada kami, 
dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi” dari Ibnu Umar, dari Nabi & yang 
bersabda, "Yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, maka 
tinggalkanhah yang  meragukanmu menuju apa yang tidak 
meragukanmu.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Ubaidullah bin Umar 
kecuali Abdullah bin Raja”, dan Abdullah bin Raja' juga 
meriwayatkannya langsung dari Abdullah bin Umar. 


120 Majma' Az-Zawa 'id (5/41). 

121 Dia adalah orang yang punya ilmu yang luas punya kedudukan terpandang 
dan terhormat. Tidak ada dalam keluarga Asy-Syafi'i setelah Imam Asy-Syafi'i yang 
lebih mulia darinya. Ayahnya adalah salah seorang ahli fikih madzhab Asy-Syafi'i. Al 
Fakihi menyebutkannya sebagai salah satu ahli fikih Mekah. Dalam Mu jam Al Udaba '" 
disebutkan, “Tulisannya shahih dan teliti dalam menyampaikan. Termasuk ahli adab 
yang menjadi pedoman dalam tulisan dan pelafalan kalimat. 

Lihat A/ Igd Ats-Tsamin (3/144), Mu'jam Al Udaba ' (4/ 188), Thabagat Asy- 
Syaff'iyyah (1/287), Tahdzib Al Asma ' (2/296). 


54 —Mu'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, Isnad dalam Ash-Shaghir 
adalah hasan.” 


As-Suyuthi mengatakan, "Periwayatan ini dari Umar dan 
merupakan hadits hasan.”122 | 


BG. 3 350 5-0 


LA Je 3 hasan ne MI M6 ara 

G5 Irta uas Fa) AP gag tree Gasa Ha 
PA ak :JG Ie Ps Yaa aa la tera Ia pia 
AG Dpt Ta Jai aga ag Aa G3 IP aa NAS 
ge Ti Jaz P3 Pan as Aa jas j Tg 
Ed, ci si DIAN Rita CJ dea JS UP 
HE anta pp SI JB MAA Jp Ia JA 

SA Je Dasi Febi DA JI NS ja ep 
DB AB AG ISP IE Ui TB AB He 
IM Jpn Ia BS La Ji “A3 dea 
yA an Kuah, Sea la 
II 5 G6 IG das au ge ah Uya 
Sa bg Ip kat CN 3 Ops 
ep GA se d3 BAU ORA Gb kah 
Sa San bagi Gi Soha at Uh Ue bal 


122 A/ Jami' Ash-Shaghir (3/3857). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 55 


Bea San ne ARP Ba aa ba 
2 Ya & Te :J8 S SN 3a sat Kav 
33. Abu Ad-Dahdah Ahmad bin Muhammad bin Ismail Al Udzri 
Ad-Dimasygil23 menceritakan kepada kami di Damaskus, Musa bin 
Amir Abu Amir menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim 
menceritakan kepada kami, Khalid bin Da'laj menceritakan kepada 
kami, Abu Ghalib menceritakan kepada kami, dia berkata, 
"Didatangkanlah kepala para pemberontak khawarij lalu ditancapkan di 
lorong masjid di Damaskus membuat orang-orang melihat kepala-kepala 
(yang terpenggal) itu. Aku juga termasuk orang yang melihatnya, lalu 
datanglah Abu Umamah di atas keledai dan dia mengenakan kemeja | 
sunbulani, dia juga melihat ke mereka kemudian dia berkata, "Apa yang 
dilakukan setan terhadap umat ini?” Dia mengucapkan itu tiga kali. 
"Korban pembunuhan terburuk yang ada di kolong langit ini adalah 
mereka dan korban terbunuh terbaik yang ada di kolong langit ini adalah 
orang yang mereka bunuh. Mereka adalah anjing-anjing neraka!” Dia 
mengucapkan itu tiga kali, kemudian dia menangis lalu pergi. | 


Abu Ghalib berkata: Aku mengikutinya dan aku katakan 


' kepadanya, "Saya mendengar anda mengucapkan apa yang anda 


ucapkan tadi, apakah itu adalah ucapan pribadi anda?” Dia menjawab, 
"Maha suci Allah, kalau begitu betapa lancangnya aku. Justru aku 
mendengarnya dari Rasulullah & di banyak kesempatan.” 


123 Dalam A/ Mu'jam Al Kabir tertulis “Al Adawi” bukan Al Adzri dan itu adalah 
salah tulis. Dia biasa meriwayatkan dari banyak orang. Yang biasa meriwayatkan 
darinya adalah Ibnu Darastawaih, Ath-Thabrani dan beberapa orang lain. Asal 
keluarganya adalah dari Irak kemudian pindah ke Damaskus. Di sanalah dia tinggal di 
dekat gerbang Al Oaradis di pinggiran @ashabiyyah. 

Keluarganya adalah keluarga orang-orang berilmu. Dalam Tadzkirah Al Huffazh 
(3/844) disebutkan, “Muhaddits Damaskus wafat sekitar tahun 320 H. Ada pula yang 
mengatakan tahun 328 H. 

Lihat Tadzkirah Al Huffazh (3/844), Tarikh Dimasyg (1/452), Al Kabir (8/329). 


56 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Aku bertanya lagi, "Saya lihat anda menangis?” Dia menjawab, 
”Aku kasihan pada mereka, mereka sebenarnya adalah orang Islam.” 
Kemudian dia berkata padaku, "Tidakkah kau menghafal Al @ur' an?” 
Aku jawab, “Iya.” Dia berkata, “Coba baca surah Ali Imran.” Akupun 
membacanya. Dia berkata, “Tidakkah kamu dengar firman Allah 'Azza 
wa Jalla, "Sedangkan mereka yang di hatinya ada kecenderungan (untuk 
sesat) maka mereka akan mencari-cari ayat yang mutasyabihat itu...” 
(@s. Aali Imraan (31: 7). | 


Coba baca lagi awal ayat seratus. Akupun membaca sampai di 
ayat: “Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan 
ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam 
muram mukanya (kepada mereka dikatakan), 'Kenapa kamu kafir 
sesudah kamu. beriman? karena itu rasakanlah azab disebabkan 
kekafiranmu itu'” (@s. Aali Imraan (3: 106). 


Aku bertanya, "Wahai Abu Umamah apakah yang dimaksud 
adalah mereka?” Dia berkata, "Ya, merekalah yang dimaksud.” 


— Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Khulaid bin Da'laj 
kecuali Ibnu Al Walid. 
Isnad: Isnadnya dha'if karena kelemahan Khulaid bin Da'laj124. 
Al Haitsami berkata, “Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam A/ Kabir 
dengan tambahan, lalu dia katakan, “Para perawinya tsigah.” Kemudian 
dia berkata lagi, “Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi 
- secara ringkas.”125 


-. 


Wa— as SNI CA S: ea u ai 2 
303 Pa Pa 3 2 Ge 
A3 CA 3 IP AS 5 G3 45 
124 A/ Mughni ff Adh-Dhu'afa '. 


125 Majma' Az-Zawa 'id (6/233), Ibnu Majah (1/176), Al Kabir (8/329). 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 57 


me Ada sek ale Ai Io AM J5, JG JG OA 3 Aang 


SB Tani NYA ta 


34. Ahmad bin Muhammad bin Ash-Shalt Al Baghdadi126 
menceritakan kepada kami di Mesir, Muhammad bin Ziyad bin Zubbar 


“Al Kalbi menceritakan kepada kami, Syargi bin Al @uthami 


menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir yang berkata, 
Rasulullah & bersabda, "Berikanlah buruh itu upahnya sebelum kering 


keringatnya.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Az-Zubair selain As- 
Syargi, dan hanya Muhammad bin Ziyad yang meriwayatkannya. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Di dalamnya ada Syargi bin 
@uthami dan Muhammad bin Ziyad rawi darinya adalah dua orang yang 
dha'if” Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam A/ Awsath. 


Dalam Nashb Ar-Rayah disebutkan, “Semua jalurnya dha'if” 


. 


gl Eerra OP “3 TI Sg: BA Se Gas 


Fa A0 Xo-2 


3 —aman YP KA ting 9333 End an 3 L Nee WAS 


126 Dia adalah Abu Abdullah Adh-Dharir tinggal di Mesir dan meriwayatkan 
hadits di sana dari Muhammad bin Ziyad Al Kalbi, Ali bin Al Ja'd Al Jauhari dan selain 
mereka. 

Yang biasa meriweyatkan darinya adalah Muhammad bin Ahmad bin Thunnah Al 
Mishri dan Ath-Thabrani. Sebagian perawi melakukan kekeliruan mengenai namanya, 
sebagian mereka menyebutnya Muhammad bin Ash Shalt. 

Al Fatani mengatakan, “Dia itu pendusta.” Ibnu Adi mengatakan, “Aku tidak 
pernah melihat ada pendusta yang lebih tidak tahu malu daripadanya.” 

Ad-Daraguthni mengatakan, “Dia biasa memalsukan hadits.” Wafat tahun 288 
atau 289 H. 

Lihat Tarikh Baghdad 5/33), Ganun (237), Al Mizan (1/140). 


58 — Mw'jam Ash-Shaghir 


OP YP Oi ha kep pe JET gi 
PP Ta PANG abal Je ego A5 
Sa ab Utang Opah HA 5 ab An JULI JB Yah 

AE jang JUAN) 


35. Ahmad bin Muhammad bin Hasyim Al Ba'labaki!? 
menceritakan kepada kami di Ba'labak, ayahku menceritakan kepada 
kami, Suwaid bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Daud bin Isa 
An-Nakha'i menceritakan kepada kami, dari Maisarah bin Habib An- 
Nahdi, dari Al Minhal bin Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas 
RA bahwa Nabi & bersabda, "Siapa yang masuk: mengunjungi orang 
sakit lalu dia mengucapkan, "Aku mohon kepada Allah yang maha 
agung, Tuhan Arsy yang agung untuk menyembuhkanmu' Sebanyak 
tujuh kali, niscaya dia akan disembuhkan selama ajalnya belum tiba.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Daud bin Isa selain 
Suwaid bin Abdul Aziz. 


| Isnad: Dalam sanad ini ada Suwaid bin Abdul Aziz dan dia itu 
dha'if128 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dan 
dia katakan, “Hadits hasan gharib.” Juga oleh Al Hakim dan dia 
katakan, “Sesuai syarat Al Bukhari.”129 


127 Saya belum menemukannya. 

128 Disebutkan dalam Mizan Al I'tidal. 

129 A/ Adzkar oleh An Nawawi hal. 114, Mukhtashar Abi Daud, no. 2977, 
Tuhtah Al Ahwadzi 6/259, Al Hakim 1/342: 


Mu'jam Ash-Shaghir— 59 


HA rara (jas Hata Gang 3 seen ara 
2». 9. 


se ap ai Oi dab OA Es db ON 
PN ig la AN Jo AD ap gi yah Ip al 
: JIE 0g EA elu 5 SAB de Jak 

36. Ahmad bin Ishag Ash-Shadafi Al Mudharil30 menceritakan 
kepada kami, Amr bin Ar-Rabi' bin Tharig menceritakan kepada kami, 


Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 
Tsabit Al Bunani, dari ayahnya, dari Anas bin Malik bahwa Nabi & bila 


sedang ruku' maka. kalau diletakkan gelas air di tengah punggung beliau 
niscaya gelas itu akan tegak saking lurusnya punggung beliau itu. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin 
Tsabit kecuali Yahya bin Ayyub, hanya Amr bin Ar-Rabi' yang 
meriwayatkannya. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, “Di dalamnya ada Muhammad 
bin Tsabit yang dha'if Tapi hadits ini punya beberapa penguat.”131 


Pa nara denah ina PP) ye ola 
tpi beng pan 6 Ea eri ASN) Si Ii Bis jap 
y— 2J6 el Ie le Ai drh ol Ae OP AN ai 
HA Ja, SSI, Jadi, AI pa 3 slh S2 JT 


KI Pn din Pi Can Si KN ae Udan 


BG. - Aas Ka 


130 Saya belum menemukannya. 
131 Majma' Az-Zawa id3/123. si 


60 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


37. Ahmad bin Hammad Zughbah Abu Ja'far Al Mishri!32 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ufair menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Rasyid Al Bara” menceritakan kepada kami, Hisyam bin 
Hassan: Al @urdusi menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari 
Jabir bahwa Rasulullah & bersabda, "Siapa yang makan dari sayur- 
sayuran ini yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay dan 
lobak maka janganlah dia mendekati masjid kami, karena malaikat 
terganggu dengan apa yang mengganggu keturunan Adam.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Hisyam Al Ourdusi selain 
Yahya bin Rasyid, hanya Sa'id bin Ufair yang meriwayatkannya. 


@aradis adalah salah satu klan dari suku Azd. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Dalam sanadnya ada Yahya bin 
Rasyid Al Bara" Al Mishri dan dia itu dha'if Dianggap tsigah oleh Ibnu 
Hibban tapi dia katakan, “Biasa salah dan menyelisihi orang lain”. 
Sedangkan perawi lainnya adalah tsigah. Hadits ini shahih selain 
perkataan, (Je!) (lobak).”138 


3 0- . S$&0 Ao Pep 


MA ES Gam Wap KA IN aa van vd— 


SARA tgl La KA AJ ny 
PPN Oi sp LP ee Cb), PU C3 


132 Namanya adalah Ahmad bin Hammad bin Muslim At Tujaibi Al Mishri,. 
seorang muhaddits yang berusia panjang, shadug Abu Ja'far. Dia meriwayatkan dari 
Sa'id bin Abi Maryam dan lainnya. Yang meriwayatkan darinya adalah An-Nasa 'i dan 
beberapa ulama lain. Dia wafat di Mesir tahun 296 H. Ibnu Yunus berkata, “Dia tsigah 
dan terpercaya. An-Nubala " (13/533, Syadzarat (3/224), Tahdzib At-Tahdzib (1/25- 
26). 

133 Majma' Az-Zawa 'id 2/17 dan haditsnya akan disebutkan lagi pada no. 148 
dan, no. 1126. | 


Mu'jam Ash-Shaghir— 61 


VE AE cd Je S9 GA La sala dl AM Io dj, JB 
PS IN OS NG PI Ia ni 
38. Ahmad bin Daud Al Makki Abu Abdullah184 menceritakan 
kepada kami di Mesir, Abdullah bin Abi Bakr Al Ataki menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Hudbah bin Al Minhal 
menceritakan kepada kami, dari Bayan bin Bisyr Abu Bisyr, dari Rifa'ah 
Al Fityani, dari Amr bin Al Hamg Al Khuza'i, dia berkata, Rasulullah & 
bersabda, "Barangsiapa memberi keamanan seseorang akan jiwanya 
tapi kemudian dia juga yang membunuhnya maka aku berlepas diri dari 
sang pembunuh meski yang dibunuh itu orang kafir.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Bayan selain 
Hudbah, hanya Abdullah bin Abi Bakr yang meriwayatkan hadits ini dari 
ayahnya. 

Isnad: Isnad hadits ini adalah hasan.135 


ea LA Pai Ao lb LA Gas 


3 o- Pa & 230 Too. 8. an 


KPI AG BA IE EA RA sa ES 


134 Al Haitsami mengatakan, “Aku tidak mengetahuinya.” Lihat A/ Majma' 
8/100. " | 

Saya katakan, dia disebutkan oleh penulis kitab A/ Igd Ats-Tsamin fi Akhbar Al 
Balad Al Amin (3/38) dan dia katakan, "Biasa meriwayatkan dari Ismail bin Salim Ash 
Sha'“igh, Abu Umar Hafsh bin Al Hauthi, Ar Rabi' bin Yahya bin Muslim Al Isnani Al 
Bashri dan lain-lain. Yang mendengar hadits darinya adalah Abu Ja'far Al Ugaili, Ath- 
Thabrani dan lain-lain. 

Wafat tahun 282 H sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Zabr. 

Saya (Anshari) tambahkan, dalam A/ Irsyad hal. 113 disimpulkan bahwa dia 
tsigah. 

135 Lihat Majma' Az-Zawa "id 6/285, Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah (1/441), 
Sunan Ibni Majah (2/2689). 


62 — Mujam Ash-Shaghir 


£ 0. 


a20 ap Kari been Arah pompa 


“0 


1 Ti 


39. Ahmad bin Thahir bin Harmalah bin Yahya At-Tujaibi Al 
Mishril36 menceritakan kepada kami, kakekku yaitu Harmalah bin 
Yahya menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Ziyad Ar-Rashashi 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 
Hammad bin Salamah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir #» bahwasanya 
Nabi & masuk Mekah pada hari penaklukan dan beliau memakai 
surban warna hitam di kepala. 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Syu'bah selain 
Abdurrahman bin Ziyad, hanya Harmalah yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, 
An-Nasa 'i, Abu Daud dan Ibnu Majah.137 


Pt o SG. 3 202.0 £ 


PEN He Neta am Ke 
fe 2 - o- neha 4. 2 A9 - 40 
Jen DP LA Ge ah 


BEN 


IS Veppa MA S3 Ah ale 


136 Biasa meriwayatkan dari kakeknya. 

137 Mukhtashar Muslim, no. 768. Mukhtashar Abi Daud no. 3917, Tuhfah Al 
Ahwadzi 5/410, Sunan An-Nasa"i 8/211, Ibnu Majah (3585) dan juga akan 
disebutkan lagi pada, no. 592. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 63 


40. Ahmad bin Muhammad bin Nafi' Ath-Thahhan Al Mishri!38 
menceritakan. kepada kami, Ahmad bin Shalih menceritakan kepada 
kami, Anbasah bin Khalid menceritakan kepada kami, dari Yunus bin 
Yazid Al Aili, dari Abu Az-Zinad, dari Nafi' dari Ionu Umar, dari Zaid bin 
Tsabit bahwa Rasulullah #& memberi keringanan dalam masalah jual beli 
sistem araya dengan menaksirnya dalam takaran. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Az-Zinad selain 
Yunus, tidak ada yang meriwayatkannya dari Yunus selain Anbasah, 
hanya Ahmad bin Shalih yang meriwayatkannya. 


Isnad: para rawinya tsigah kecuali guru Ath-Thabarani. Hadits : 
ini juga diriwayatkan oleh Al Jamaah.139 


Ne ee ee 


0 3 


sn ena PENA PAR EGA daa 
OS OI : JG data AN 3 AE Ul 3 al 56 3 
Je ga: AP ME Ma 

Ken gl 2 


41. Ahmad bin Risydin Al Mishril40 menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sulaiman Al Ju'fi menceritakan kepada kami, pamanku yaitu 


138 Al Haitsami mengatakan, “Aku 'tidak mengetahuinya.” Lihat A/ Majma' 
(7/215). 

139 Jami' Al Ushul (1/295. Mukhtashar Muslim, no. 919, Fath Al Bari (4/390), 
An-Nasa'i (7/267-268), Mukhtashar Abi Daud (3233), Ibnu Majah (2269), Tuhfah Al 
Ahwadzi (4/525) dan Al Muwaththa ' (3/262). 

140 Dia adalah Ahmad bin Muhammad bin Al Hajjaj bin Risydin bin Sa' d. Abu 
Ja'far Al Mishri. Ionu Abi Hatim berkata tentangnya, “Aku mendengar darinya di Mesir 
tapi aku tidak meriwayatkan haditsnya karena mereka memperbincangkan 
kredibilitasnya.” 


64 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


Amr bin Utsman menceritakan kepada kami. Abu Muslim si penuntun 
Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Mujahid, 
dari Ibnu Abbas 4 yang berkata, "Sungguh benar ada seorang berasal 
dari penduduk daerah Awali yang mengundang Rasulullah & hanya 
untuk makan roti dari sya'ir (jewawut) di tengah malam dan beliau akan 
memenuhi undangan itu. 


— Tidak ada yang meriwayatkannya dari Al A' masy kecuali Abu 
Muslim, dan tidak ada dari Abu Muslim kecuali Amr bin Utsman, hanya 
Yahya bin Sulaiman yang meriwayatkannya. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, “Di dalamnya ada Abu Muslim 
penuntun Al A'masy yang dianggap #sigah oleh Ibnu Hibban tapi dia 
juga katakan, “Biasa salah”. Sedangkan beberapa ulama 


menganggapnya dha if” 141 


Demikian pula guru Ath-Thabarani di'sini adalah dha if. 


Uya MAA AAN pal ae ta 13 Ia da Kiara 
Ne Hara Ana Rs Boi Dp anta SE yh Es 
JAN OP hj ANE edan Dea 


0 0 


JS Oi HP YP ae dp Ben ay AR! 
ag laa ad LB egg MS IE 3 


Ibnu 'Adi berkata, “Mereka menganggapnya pendusta, dan aku mengingkari 
beberapa riwayat darinya.” Dalam kesempatan lain dia mengatakan, “Di dalamnya ada 
kelemahan.” Tapi di lain waktu dia juga berkata, "Boleh ditulis haditsnya.” 

.— An-Nasa'i mengatakan, "Abu Ja'far masuk menemuiku dan ada beberapa orang 
di sekitarku, lalu mereka menyorakinya sambil berkata, "Hei pembohong!”. 
-Lihat: A/ Jarh wa At-Ta'dil (2/75), Al Mizan (1/133), Al-Lisan (1/172), Husn Al 
Muhadharah (1/225) dan Tarikh Dimasyg (1/455). 
20 A1 Az-Zawa 1d (1/53). 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 65 


1 
Sp IE Ke BU HK 3 KI Ae PLAN AK 
Cell Ya Ol) Pj 


42. Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman An-Nasa'i Al 
@adhil42 menceritakan kepada kami di Mesir, Abu Al Mu'fi 
Muhammad bin Wahb bin Abu Karimah Al Harrani menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Salamah Al Harrani menceritakan kepada 
kami, dari Abu Abdurrahim Khalid bin Abi Yazid, dari Zaid bin Abi 
Unaisah, dari Muhammad bin Juhadah, dari Abu Shalih, dari Ubaid bin 
Umair, dari Ali karramallahu wajhah yang berkata: Rasulullah & 
melarang pakaian mu'ashfar, gassiy, cincin emas, serta melarang 
pakaian yang pinggirannya terbuat dari sutera. Beliau bersabda, 
"Sesungguhnya aku hanyalah pemberi nasehat kepada kalian.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Juhadah kecuali 
Zaid, hanya Khalid bin Abi Yazid yang meriwayatkannya. 


142 Dia adalah Ahmad bin Ali bin Syuaib, sang hafizh yang merupakan salah 
seorang tokoh penulis kitab As Sunan dan beberapa kitab lain. Biasa meriwayatkan 
dari Ishag bin Rahawaih, Isa bin Hammad, @utaibah bin Sa'id dan banyak ulama 
lainnya. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Ibnu Sunni, Ath-Thahawi, Ath- 
Thabrani, Ibnu Al A'rabi dan lain-lain. 

Ad-Daraguthni mengatakan tentang dirinya, "Dia adalah orang yang paling 
mengerti fikih di antara para syekh di Mesir di masanya, juga yang paling alim 
terhadap hadits di antara mereka.” 

Ibnu Yunus mengatakan, "Dia adalah imam dalam hadits, tsigah tsabat dan 
hafizh.” 

— Dia -rahimahullah- adalah orang yang banyak ibadah, puasa sehari dan tidak 
puasa sehari. 

Di antara buku-bukunya adalah As-Sunan Al Kubra, As-Sunan As-Shughra, 
Khasha 'ini adalah hadits shahih Ali, Musnad Ali, Musnad Malik. 

Lahir pada tahun 225 (demikian yang tertulis dalam catatan kaki, tapi yang benar 
adalah 215 -penerj) H, lalu ada perbedaan mengenai tahun wafatnya. Ada yang 
mmengatakan dia wafat pada bulan Shafar tahun 303 H, ada pula yang mengatakan di 
Mekah bulan Sya'ban di tahun yang sama. 

Lihat Tadzkirah Al Huffazh (2/698), Khulashah (1/17), Husn Al Muhadharah 
(1/161), Tagrib (1/16), Asy-Syaff'iyyah (2/83), Wafayat Al A'yan (1/77), Al Bidayah 
(11/123), Syadzarat (2/239) dan Al Igd Ats-Tsamin (3/46). 


66 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada riwayat dari Ali kecuali dengan isnad ini. 


Isnad: diriwayatkan pula oleh Muslim, Abu Daud dan At- 
Tirmidzi secara ringkas, dan juga oleh An-Nasa 'i sendiri. 143 


Aa AP ae jang Sig ea 

Aa yang pns Aa an 
& Jo) JB J8 GIA SP 0 KE 
Ia Senja as jar Gb ag al sie Je 


35. 0. 3. 
Ai pp Cs JG $ K0 Ab aa Ou 


. 
"9. 


ga ng ) Kakan « and 

43. Ahmad bin Yahya bin Khalid bin Hayyan Ar-Raggi Abu Al 

Abbas Al Mihsri!44 menceritakan kepada kami di Mesir, Yahya bin 
Sulaiman Al Ju'fi menceritakan kepada kami, pamanku Amr bin 
Utsman menceritakan kepada kami, dia berkata, Abu Muslim si 
penuntun Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Al A'masy145, dari 
Amr bin Murrah, dari Atha” bin Abi Rabah, dari Abu Hurairah yang 
berkata: Rasulullah & bersabda, "Aku berkata, 'Wahai Jibril, apakah 
Tuhanmu yang maha tinggi sebutan-Nya maha mulia kedudukan-Nya 
juga bertasbih? Jibril menjawab, “Ya'. Aku bertanya lagi, "Apa shalawat- 
Nya?' Dia menjawab, 'Maha suci (Allah) dari segala yang jelek dan maha 


143 Jami" Al Ushul (10/4321), Muslim (6/144), Mukhtashar Abi Daud (3886), 
Tuhfah Al Ahwadzi (5/394) dan An-Nasa 'i (8/204). 21 
144 Dalam Thabagat Al Hanabilah (1/84) disebutkan, "salah satu yang 
' meriwayatkan dari imam kita (Ahmad bin Hanbal -peneri).” 
145 Kata “dari Al A'masy” tidak ada dalam versi yang sudah tercetak. Kami 
memperolehnya dari manuskrip dan dari sanad. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 67 


bersih Allah dari segala kekurangan. Belas kasih-Ku mendahului 


. kemurkaan-Ku'.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy selain 
Abu Muslim dan hanya Al Ju'fi yang meriwayatkannya. . 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, “Para rawinya dianggap 
tsigah. Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam A/ Awsath.”146 


JAN AS 2 milo EN Uap ya Ogah & A3 Area 
IL Ap Ne CL day Kr wati “trorbad Sa Pa san 


2... 


BS Iga JG ina ea) 1 
44. Ahmad bin Hamdun Al Maushili!47 menceritakan kepada 
kami, Shalih bin Abdus Shamad Al Asadi Al Maushili menceritakan 
kepada kami, Al Gasim bin Yazid Al Jarmi menceritakan kepada kami, 
dari Israil, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah yang berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Apabila shalat sudah digamatkan maka jangan 
dulu kalian berdiri sampai kalian melihatku.” | 
Tidak ada yang meriwayatkannya dari Simak kecuali Israil dan 
tidak ada pula yang meriwayatkannya dari Israil selain Al @asim Al 
Jarmi, hanya Shalih bin Abdus Shamad yang meriwayatkannya. 


Isnad: Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dalam A/ Awsath, 
Al Haitsami berkata, ”Isnadnya hasan.” 148 


146 Majma' Az-Zawa "id (10/213). 
147 Saya belum menemukannya. 
118 Majma' Az-Zawa 'id (2/75). 


68 — Muw'jam Ash-Shaghir 


SS 33 tera MPA Pena resa 
BA be pa ey Ie CAS Ll 
GS el ale io Ai Igo JB 2J6 GLEN Kat AP 


SI LE EL BA BA leh AI 
ISA Rp MN ESA 2JG SUPLAI J3 U AG 
45. Ahmad bin Zukair Al Hamrawil4?9 menceritakan kepada 
kami, Zuhair bin Harb Ar-Ruwasi menceritakan kepada kami, Sufyan 
bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ammar Ad-Duhani, dari 
Athiyyah Al Aufi, dari Abu Sa'id Al Khudri yang berkata, Rasulullah & 
bersabda, "Bagaimana mungkin aku bisa merasa bersenang-senang 
sementara pemilik tanduk!?0 telah menggenggam tanduknya serta 
mengerenyitkan dahi menunggu disuruh:” Mereka berkata, "Wahai 
Rasulullah, apa yang anda perintahkan kepada kami?” Beliau bersabda, 
"Ucapkanlah, “cukuplah Allah bagi kami dan Dialah sebaik-baik tempat 
menyerahkan urusan'.” | 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Ammar Ad-Duhani 
kecuali Sufyan bin Uyainah dan tidak ada yang meriwayatkannya dari 
Sufyan kecuali Zuhair dan Rauh bin Ubadah. 

Isnad: Isnadnya dha'if, juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
dengan Isnad yang dha'if tapi punya beberapa penguat yang bisa 
menguatkannya. 151 


149 Saya belum menemukannya : 
150 Yaitu malaikat Israfil “alaihis salam menunggu disuruh meniup sangkakala hari 
kiamat. 
151 Lihat A/ Fath (11/31), Jami' Al Ushul (10/7939) dan Tuhfah Al Ahwadzi 
(7/117). 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 69 


Pa - Pen Sea Ig aa 


San an Saga WA 2 nda ajaa 
KASI Aa Bola Ap Bl Nak Taangya 

pinta die Ko NIA J6 LIBRA Pa ana 
Ldi— JL PS Fr AG cg 33 MTI 3 Late 


Lada AAL EN 3 BMA ah GP ae II Ea 
fog Ko Up aga Saka Ia eat J3 PA AE it, 
46. Ahmad bin Ziyad Al Hadzdza" Ar-Raggi!?2 menceritakan 
kepada kami, Hajjaj bin Muhammad Al A'war menceritakan kepada 
kami, Yunus bin Abi Ishag menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, 
dari Abu Juhaifah, dari Ali # yang berkata, Rasulullah #& bersabda, 
“Siapa yang melakukan dosa di dunia lalu dia dihukum karenanya maka 
Allah Jalla Dzikruhu maha adil untuk menghukum kembali hambanya itu 
di akhirat. Siapa yang melakukan dosa di dunia lalu ditutup oleh Allah 
dan Dia ampuni maka Allah & maha pemurah dan tidak akan 
mengorek kembali kesalahan yang telah Dia tutupi dan Dia ampuni.” 


Tidak ada yang meriwayatkan dari Yunus bin Abi Ishag kecuali 
Hajjaj bin Muhammad. 

Isnad: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hasan 
.gharib”, Ibnu Majah, dan Al Hakim, serta dia katakan, ”shahih 
berdasarkan syarat keduanya” hal ini dibenarkan oleh Adz-Dzahabi. 
Dalam Al Muhadzdzab dikatakan, ” Sanadinya bagus”. Dalam Al Fath di 

katakan, ” Sanadnya hasan.”158 


152 Saya belum menemukannya 
153 aan Al dadir (6/66), Tuhtah Al Ahwadzi (7/377) dan Al Hakim (7/262). 


70 — Mu'jam Ash-Shaghir 


3 SEL ES dago! MAIN JASA ep KA Gis 

Ga Ol op BU IP KPA ab Ph MAL AS ca) 

CA SEN JAN 20 #ekaa, ae 2 Le Si Id du 
PN dapa 32 GAN, GAN sn In 3 da 


47. Ahmad bin Muhammad Al Jumahi Al Mishshil54 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Ibrahim Al Hunaini menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Umar Al Umari menceritakan kepada kami, 
dari Nafi', dari Ibnu Umar yang berkata, Rasulullah & benda “Shalat 
malam dan siang itu dua-dua rakaat.” 


Gharib tidak ada yang meriwayatkan redaksi ini "dan siang” dari 
Al Umari kecuali Al Hunaini. 

Isnad: Hadits Ionu Umar diriwayatkan oleh pengarang kitab 
sunan yang empat dan Al Baihagi yang juga menyebutkan pen-tashih-an 
Al Bukhari terhadap hadits ini. Hadits ini shahih dengan tambahan di 
atas ataupun tanpa tambahan itu. Yang tanpa tambahan diriwayatkan 
dari Aisyah dan Abu Hurairah.155 


Ai Ana Gis CAP GS data & ena 
ui 33 Ag Gi Al X5) CAB) j3 jaka Enny ika 5 


AI Jp J6 :JG aan as dala 


154 Saya belum menemukannya. 

155 Nashb Ar-Rayah (2/1344), Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah (1/3/79), - 
Tuhfah Al Ahwadzi (2/512), Mukhtashar Abi Daud, no. 1282, An-Nasa'i (3/227) dan 
Ibnu Majah (1322). 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 71 


Ki aa ig ad Ka aa aa ak deh Jo 
Sa 


438-156 Ahmad bin Ismail As-Sukuni Al Himshi157 menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Katsir Ash-Shan'ani menceritakan kepada 
kami, Ma'mar bin Rasyid dan Abdullah bin Syaudzab dan Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, semua mereka dari Muhammad 
bin Ziyad, dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah & bersabda, 
"Apabila salah seorang kalian memakai sandal maka hendaklah dia 
memulai dengan yang kanan dan kalau mencabutnya hendaklah dia 
memulai dari yang kiri.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Syaudzab 
kecuali Muhammad bin Katsir. 


Isnad: .Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu 
Majah. Sedangkan Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Daud ada tambahan, 
“Hendaklah yang kanan menjadi bagian yang pertama kali memakai 
sandal dan yang terakhir dicabut sandalnya.”158 


Be 3 2 Naa A. g gi 3) Ora ea Bira 


3 90 Ao 


ie teu an Aan an YA 2 se 


GS 3 LE GP MANA oi et 3 Au 


156 Hadits, no. 48 — 52 tidak terdapat dalam manuskrip dan saya mengambilnya 
dari versi yang tercetak. 

157 Saya belum menemukannya. 

158 Faidh Al @adir (1/304-305) Ibnu Tin mari dari Ibnu Wadhdhah bahwa 
redaksi ini adalah mudraj (sisipan kalimat) dan yang marfu' (ucapan Nabi shallallahu 
alaihi wa sallam) hanyalah kalimat yang tertulis diredaksi Ath-Thabrani di atas.. Lihat 
pula Mukhtashar Muslim, no. 1381, Tuhfah Al Ahwadzi (5/1838), Ibnu Majah (3616), 
Mukhtashar Abi Daud (3976). 


72 —Mw'jam Ash-Shaghir. 


Sara . or Aa cd . , 3. oz Pr 3 o () ra 
ang —3 d——. Ta Ga AN JB 
S K : 3 1 Ie 
49. Ahmad bin Ishag bin Wadhih Al Assal Al Mishri159 
menceritakan kepada kami, Hamid bin Yahya Al. Balkhi menceritakan 
kepada kami, Hafsh bin Salim menceritakan kepada kami, Mis'ar bin 
Kidam menceritakan kepada kami, dari Abu Al Anbas, dari Al @asim 
bin Muhammad, dari Aisyah « yang berkata, "Aku pernah mengerik 
(bekas) mani dari pakaian Rasulullah @ dan beliau lalu 
: menggunakannya untuk shalat.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Mis'ar kecuali Hafsh bin 
Salim, hanya Hamid bin Yahya yang meriwayatkannya. Abu Al Anbas 
yang menjadi guru Mis'ar di sini adalah Abu Al Anbas Sa'id bin Katsir 
bin Ubaid. Mis'ar sendiri biasa meriwayatkan dari Abu Al Anbas senior 
yang bernama Abdullah bin Marwan. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, Al Baihagi, 
Ad-Daraguthni, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al Jauzi.160 


en 2 yh Giaa LEAN ag ph Gi AN NE Lara 
ADA - Dina 3 DIRI Hah CS ws 5 
hp Sa jasa Sa apa ds 33 
& Ya Ala dea Je MO IE: SIB SA 3 
Jai Pepe 


159 Saya belum menemukannya. | 
160 Subul As-Salam (1/36-38), Mukhtashar Muslim, no. 188, Tonu Khuzaimah 
(1/149) dan Ad-Daraguthni (1/125). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 73 


50. Ahmad bin Ibrahim bin Fil Al Anthaki!61 menceritakan 
kepada kami, Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi' menceritakan kepada 
kami, Mush'ab bin Mahan menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats- 
Tsauri, dari Ionu Abi Dzi'b dan Muhammad bin Amr bin Algamah, dari 
Nafi” bin Abi Nafi', dari Abu Hurairah &, yang berkata, Rasulullah & 
bersabda, "Tidak ada peronaan kecuali dalam sepatu, kuku dan anak 
panah. 162 


Tidak yang meriwayatkannya dari Sufyan dari Muhammad bin 
Amr kecuali Mush'ab bin Mahan. Ibnu Abi Dzi'b sendiri sudah cukup 
terkenal. 


| Isnad: Para perawinya #sigah dan hadits ini diriwayatkan pula 
oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan Isnad 
yang shahih.168 


TAN Bana TCP 2 HASAN aa aa Hara 
Aoi ha PAI X5 Hi Bo Bia dai EA ABG Oi 


- 


hn Kerta en #0 - 0 BD. 3 90 PAPAN TI SNP Gran D 
Jaw) JB :JB BRA AP Kena Ui SPA UP BS YP Ag 


161 Dia adalah Abu Al Hasan Al Asadi Al Balisi yang menetap di Antakia. 
Meriwayatkan dari Ahmad bin Yunus, Abdul Wahhab bin Najdah dan Abu Mush'ab Az 
Zuhri serta tingkatan mereka. 

Yang meriwayatkan darinya adalah An-Nasa'i dalam musnad Malik, Ibnu Hajar 
mengatakannya, 'shadug termasuk periode kedua belas.” Ibnu Asakir menganggapnya 
tsigah dan Al Hafizh Abu Al @asim mengatakannya, “ Tsigah.” 

Lihat A/ Khulashah (1/5), Tagrib (1/9), Al Kamil (1/16). 

162 Maksud sepatu adalah sepatu unta artinya balap unta, sedangkan kuku 
artinya ladam kuda maksudnya balapan kuda dan anak panah adalah lomba memanah. 

163 Jami" Al Ushul (5/3031). Tuhfah Al Ahwadzi (5/352), Mukhtashar Abi Daud 
no. 2464, An-Nasa'i (6/226) dan Ibnu Majah (2878). 


74 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Yna cost L3aEN 1 IE AM IG salah ale IA 
- o- - - - AZ £ 
AB Je PE Yg dea Op SG 32 
51. Ahmad bin Al Muw'alla Ad-Dimasygi Al @adhil64 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid bin Rasyid Ad-Dimasygi 
'Al Mugri menceritakan kepada. kami, Sedakah bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari @atadah, 
dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah yang berkata, 
Rasulullah db. bersabda, “Allah Ta'ala berfirman: Aku sudah 
mempersiapkan untuk para hamba-Ku yang shalih berupa sesuatu yang 
belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar telinga dan 
belum penah terlintas dalam hati manusia." 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Gatadah kecuali Ibnu Abi 
Arubah, hanya Sedakah bin Abdullah yang meriwayatkannya. | 


Isnad: Isnadnya dha'if tapi hadits ini sendiri juga diriwayatkan 
oleh Ahmad dan syaikhain, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam masalah 
ini juga ada hadits yang diriwayatkan dari Anas dan lain-lain.165 


Mr Et nas AN oya An 5 Ea 


P: 5 


- - ... 3 00 0 MarTad sa oo, AG 3 Ao Pi 
(HL 0 Upah OP cyPlep Ot Jas Uiae Sa Ol £ up 


164 Dia adalah Abu Bakar Al Oadhi. Dia adalah hakim di Damaskus sebagai 
pengganti dari Muhammad bin Utsman Al Gadhi. Dia biasa meriwayatkan dari 
sejumlah ulama antara lain Abu Hatim Ar-Razi. Yang biasa meriwayatkan darinya 
adalah An-Nasa'i dalam berbagai tulisannya. An-Nasa“i mengatakan tentang dirinya, 
“Tidak ada masalah dengannya.” Ibnu Hajar mengatakan, “Shadug, termasuk periode 
kedua belas.” Dia wafat tahun 286 H di Damaskus. 

Lihat Ad-Dimasyg (2/94), Tagrib (1/26) @udhat Dimasyg (24). 

165 Faidh Al Oadir (4/473), Fath Al Bari (13/465), Tuhfah Al Ahwagzi (9/56), 
Ibnu Majah (4328) dan Mukhtashar Muslim (2157). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 75 


IA ea La ISI LA AI IG CJ alah 
BOS Hip asa Ia IA Udh al aa NA 
IS SS In ah at ag Le as el 
aa 3 S5 HN S3 Aa Yana 3 UT ie UEA 
Cg ee bo ale S3 3 Bni Y of naa Bd 


BS LAN 3 gl 133 TAN ok SEN LG Ja Jp S 
Dede SMAN Ini Se ya mede Al AR Sai Ra 

52. Ahmad bin Amr Al Khallal Al Makki Abu Abdullah!66 
menceritakan kepada kami, Abdullah. bin Imran al Abidi menceritakan 
kepada kami, Fudhail bin Iyadh menceritakan kepada kami, dari 
Manshur, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah yang berkata: Ada 
seorang laki-laki datang kepada Nabi @& dan berkata, "Wahai 
Rasulullah, demi Allah, engkau adalah orang yang lebih aku cintai 
daripada diriku sendiri, engkau lebih aku cintai daripada keluarga dan 
hartaku, lebih aku cintai daripada anakku. Aku berada di rumah lalu aku 
mengingat dirimu membuatku tak sabar ingin segera bertemu lagi 
denganmu. Kalau aku ingat kematianku dan kematianmu maka sadarlah 
aku bahwa kau akan masuk surga diangkat bersama para nabi, 
sedangkan aku kalaupun aku masuk surga aku takut tidak bisa lagi 
melihatmu.” 

Rasulullah & tidak menjawab pernyataan orang ini sampai 
datanglah Jibril #8 membawa ayat ini: Barangsiapa yang mentaati Allah 
dan RasullNya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang 
yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiigiin, 


166 Saya belum menemukannya. 


76  — Mu'jam Ash-Shaghir 


orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh...” (Os. An-Nisa' 
(MI: 69). 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Manshur dari 
Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah kecuali Fudhail, dan hanya Abdullah 
bin Imran yang meriwayatkannya. 

Isnad: Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dalam A/ Awsath. 
Al Haitsami mengatakan, "Para perawinya adalah perawi kitab shahih 
kecuali Abdullah bin Imran Al Abidi tapi dia tsigah.”167 


ANE ea Was Pa DB yi ae Gas 

Eta IG Lae 2 LA Gi CA 
uh ag da Je dn ah op LI yi 
Peaaba Ta ad tnd sd mati Sat 


PPs) 


” 


Ag UP ai Su 


53.Ahmad bin Zaid bin Harun Al Makki!68 menceritakan 
, kepada kami, Ibrahim bin Al Mundzir Al Hizami menceritakan kepada 
kami, Ma'n bin Isa Al @azzaz menceritakan kepada kami, Malik bin 
Anas menceritakan kepada kami, dari Wahb bin Kaisan, dari Ibnu 
Umar, bahwa Rasulullah & bersabda, "Sesungguhnya ajal kalian (batas : 
waktu menjelang kiamat) dihitung sejak umat sebelum kalian hanya 
bagaikan waktu antara shalat Asar sampai terbenamnya matahari.” 


167 Majma' Az-Zawa "id (1/T). 
168 Saya belum menemukannya. 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 77 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Malik kecuali Ma'n dan 
hanya Ibrahim bin Al Mundzir yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dalam A/ Awsath. 
Al Haitsami berkata, ” Isnad yang ada dalam A/ Awsath dan Ash-Shaghir 
adalah para perawi kitab shahih. Dia juga meriwayatkannya dalam A/ 
Kabir dengan tambahan redaksi, tapi dalam sanadnya ada Syarik yang 
dianggap tsigah sedangkan perawi sisanya adalah perawi kitab 
shahih.”169 


5 Bi Erea ai TN Ta ta Panen 8... at ana 


Ipa tara ANGKA AA ag K5 SAN GS 


4 


Kana JL CORE Ain AN GP JL oi AP 5 gila 5 


da: Na ata Neta edan 
Ola ap S3 dat Kop 333 


z-0- 


54. Ahmad bin Muhammad Abu Sulaiman Al Makkil70 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi 
menceritakan kepada kami, Shafwan bin Sulaim menceritakan kepada 
kami, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri yang berkata, Aku 
. mendengar Rasulullah & bersabda mengenai orang yang lewat di depan 
orang yang sedang shalat, "Kalau dia enggan maka tolaklah dia, tapi 
kalau masih bandel juga maka perangilah dia karena dia itu hanyalah 
setan.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Shafwan kecuali Abdul 
Aziz dan hanya Ibnu Hamzah yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


169 Majma' Az-Zawa''id (10/311), A/ Kabir (12/338), juga dikeluarkan oleh 
Ahmad, Al Bukhari dan At-Tirmidzi dengan redaksi lain. Lihat Fath A/ Bari (4/445). 
170 Saya belum menemukannya. 


78 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Jamaah kecuali At- 
Tirmidzi baik dengan redaksi ringkas maupun panjang.17! 


PA Oa ak KAA s3 3 LN ES 5 OA Kara 
tep 3 aa hara Pa he en lima 5 v alan Kara At ket 1 aa 
SB cak) ale AN Se 3 af SAN ph Ag Ap bas 
LE IG GEN Kia SI) Op Ab ae AU Ia aU 
Ak dad na Af has ot Kia Lb ai 
1 wage st - aer 0. .. o. Tana, 8 
IMO Ing Car O ups! Ab II YES Sia st 

.. 0 32 Ke SAN) Ph pat 5 - Sa 3 2 0d 

SD om PH pan aXup Ing Naa Cb Is ea 
Y 4 
MN JS 


55. Ahmad bin Zakariya Al Abidi Al Makki172 menceritakan 
kepada kami, Abdul Wahhab bin Fulaih Al Makki menceritakan kepada 
kami, Sulaim bin Muslim Al Khasysyab menceritakan kepada kami, Ibnu 
Juraij menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Ibnu Abbas 48 bahwa 
Nabi @ bersabda, "Wahai keturunan Abdu Manaf, wahai keturunan 
Abdul Muththalib kalau kalian mengambil alih urusan ini (kepemimpinan 
umat Islam -penerj) maka janganlah kalian melarang siapapun yang 
' akan thawaf di rumah ini (Ka'bah) untuk melaksanakan shalat kapan 
saja mereka inginkan baik siang maupun malam.” 


171 Jami" Al Ushul (65/3725): Fath Al Bari (1/581): Muhtashar Muslim (338): An- 
Nasa'! (3/66): Ibnu Majah (954) dan Muhtashar Abu Daud (665) 

172 Dalam Al Igd Ats-Tsamin (3/41) disebutkan, dia biasa meriwayatkan dari 
Abdul Wahhab bin Fulaih. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Ath-Thabrani 
dalam Mu'jam Ash Shaghir. 


- 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 19 


Abu Al @asim Ath-Thabarani berkata, maksudnya dua rakaat 
setelah thawaf tujuh kali, meski melaksanakannya setelah shalat Subuh 
sebelum terbit matahari atau setelah shalat Asar sebelum terbenam 
matahari di setiap siang. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij dari 
Atha' dari Ibnu Abbas kecuali Sulaim bin Muslim. 


Isnad: Dalam sanadnya ada Sulaim bin Muslim Al Khasysyab 
dan dia itu matruk.173 


. Pt - Le o - 0 .. kera 
BA Aji IP Je NN hg! 


Ro 3 bo 3 35804 


: PA AP MA Kera saga el 
NA BA Ioi AB Pi EN 
hai Je AN alah ale At Lo Oya JB JL as 

PAb aa SMAN 


56. Ahmad bin Ali bin Ismail Ar-Razi Al Isfadzani!74 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Musa Al Farra" menceritakan 
kepada kami, Abbad bin Al Awwam menceritakan kepada kami, dari 
Umar bin Ibrahim, dari Al Hasan, dari Al Ahnaf bin Gais, dari Al Abbas 


173 Majma' Az-Zawa "id (2/229), juga dikeluarkan oleh para pengara sunan dan 
lainnya dari hadits Jubair bin Muth'im. Lihat Nash Ar-Rayah (1/253). 

174 Al Khathib Al Baghdadi mengatakan, “Dia termasuk penduduk Ray lalu 
datang ke Bagdad untuk menunaikan haji. Dia meriwayatkan dari paman ayahnya 
Umar bin Ali bin Abu Bakar, Muhammad bin Mihran Al Jamal, Sah! bin Utsman, 
Ibrahim bin Musa dan dua orang pemilik nama Ar-Razi. 

Yang meriwayatkan darinya adalah Abdurrahman bin Sima Al Mujbir, Ath- 
Thabrani dan lain-lain. Dia tsigah. Dari Abu Al Abbas bin Sa'id diperoleh informasi 
bahwa dia ini terkenal dalam bidang hadits. | 

Dia wafat tahun 290 ketika pulang dari pelaksanaan ibadah haji. 

Lihat Tarikh Baghdad (4/307). 


890 — Mwjam Ash-Shaghir 


bin Abdul Muththalib 4 yang berkata, Rasulullah #@ bersabda, ”Umatku 
akan senantiasa berada dalam fitrah (Islam) selama mereka tidak 
mengundur pelaksanaan shalat Maghrib hingga bertebarannya bintang- 
bintang.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Gatadah kecuali Umar bin 
Ibrahim175, hanya Abbad bin Al Awwam yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh al Jamaah kecuali An- 
Nasa'i dengan redaksi yang ringkas.176 

Puki ragr cadar Halu Cam SP 3 Juna 3: an Bia 


330 3G. A4 “3. 


pi ab LA BA ES dai SN Tiba G3 Tiban Tab 
Ipa ega Op Ed AR Tb oa 
In GAC Lo jay 5 JM Jae Aa ale Ko 
aa vga Ul H3 Hye SG Ik 3, up 

Ona Ul) Gurbeh ls Un 


57. Ahmad bin Sa'id bin Fargad Al Juddi!77 menceritakan 
kepada kami di kota Juddah, Abu Hammah Muhammad bin Yusuf Az- 
Zubaidi menceritakan kepada kami, Abu @urrah Musa bin Tharig 
menceritakan kepada kami, dari Musa bin Ugbah, dari Ubaidullah bin 
Umar, dari Nafi”, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah & berbagi hasil 


175 Nama @atadah tidak termasuk dalam sanad hadits ini. 

176 | ihat Faudh Al @adir (6/396): Ibnu Majah (689). la mengatakan TANPA kitab 
Zawa'id, bahwa isnadnya hasan. 

177 Meriwayatkan dari Abu Hummah, darinya adalah Ath-Thabrani tapi dia 
tertuduh memalsukan hadits tentang burung, dia juga punya riwayat-riwayat munkar. 
Lihat A/ Mizan (1/100), Lisan Al Mizan (1/177). 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 81 


dengan penduduk Khaibar berupa hasil panennya baik tanaman 
maupun buah-buahan sejumlah setengah hasilnya. Setiap tahunnya 
beliau memberikan para istri beliau sebanyak seratus wasag!78, seratus 
wasag delapan puluh wasag buah kurma dan dua puluh wasag sya'ir 
(jewawut). | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Musa bin Ugbah 
kecuali Abu @urrah. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah, kecuali An-Nasa'i179 


2 eraa sn Ly er akang Ka 
kaga A6 ,.. o 


...X Be Gi Sm aa EA o- ey o- 0 -. 
Ne 
$ 8 La kai Intan 
A3 BSA iba 


58. Ahmad bin Sahl bin Ayyub Al Ahwazi!80 menceritakan 
kepada kami, Ali bin Bahr bin Barril81 menceritakan kepada kami, 


178 Satu wasag disimpulkan oleh Muhammad Shubhi bin Hasan Hallag dalam 
kitabnya A/ lidhaahaat Al 'Ashriyyah lil Magaayiis wal Makayil wal Awzan wa An 
'Nugud Asy Syar'iyyah hal. 128 adalah 135,5 kg atau kalau dengan takaran adalah 
165,06 liter. 

179 Nashb Ar-Rayah (4/179), Mukhtashar Muslim, no. 977, Fath Al Bari (5/10), 
Mukhtashar Abi Daud (2888), Tuhfah Al Ahwadzi (4/637), dan akan disebutkan lagi 
pada no. 197. | 

180 Biasa meriwayatkan dari Ali bin Bahr. Ibnu Hajar mengatakan, “Termasuk 
guru Ath-Thabrani. Dia mengeluarkan hanya satu hadits darinya dalam A/ Mu'jam Ash- 
Shaghir yang sangat aneh. Dia juga punya riwayat dalam Ghara 'ib Malik dari Abdul 
Aziz bin Yahya dari malik sebuah hadits yang gharib sekali (hanya satu sanad yaitu dari 
dirinya sendiri -penerj). - 

Lihat Lisan Al Mizan (1/ 184). 

181 Dalam versi tercetak tertulis “Bazzi” dan itu salah. 


82 — Muw'jam Ash-Shaghir 


Hisyam bin Yusuf Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, Ibnu Jurajj 
memberitakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Al Harits bin - 
Abdurrahman bin Abi Dzubab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari 
Abdullah bin Amr yang berkata, Rasulullah & bersabda,”Yang 
menyogok dan yang disogok (akan berada) di neraka.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Juraij kecuali Hisyam 
bin Yusuf dan hanya Ali bin Bahr yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Para perawinya tsigah.” Al 
Mundziri mengatakan, ” Tsigah dan terkenal.”182 


Ed ES IA ya Ab ain HA Ola 
e GP IP er GP AN doi Jela p ap 3 AS 
. Nas SA “ 2 AN Aa ., st # A.A 
LA aa ka AA JB Kel ae AI te AD of CA pjaa 
59. Ahmad bin Zaid bin Al Harisy Al Ahwazi188 menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Imran bin Uyainah 
menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya bi, 
dari Urwah bin Mudharris Ath-Tha'iy bahwasanya Nabi @ bersabda, 

— ”Manusia itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abi Khalid 
kecuali Imran bin Uyainah. 


An aa Sia an 
182 Faidh Al @adir (4/43) dan Majma' Az-Zawa “1d (4/199). 
183 Saya belum menemukannya. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 83 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabarani dalam ketiga mu'jamnya dan para perawinya adalah perawi 
kitab shahih selain Zaid bin Al Harisy tapi dia tsigah.184 


3 Kaban Na SAA9 dejaral yi GAN Gta Sa 

Abe ni tra cabe 33 path SA 5 sa yh Kas SAI 
Pa paA Sp seni dp dan gi Ea GA 
IE el EN Ke oh Po oa YP Kei 


60. Ahmad bin Al Khadhir Al Marwazi!85 menceritakan kepada 
kami di Bagdad, Muhammad bin Abdah Al Marwazi menceritakan 
kepada kami, Abu Mu'adz An-Nahwi Al Fadhl bin Khalid menceritakan 
kepada kami, Abu Hamzah As-Sukkari menceritakan kepada kami, dari 
Ragabah bin Mashgalah, dari Salm bin Basyir, dari Abdul Aziz bin 
Shuhaib, dari Anas bin Malik bahwa Nabi & bersabda, Besa 
kalian karena dalam makan sahur itu ada keberkahan.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Salm bin Bisyr 
kecuali Ragabah dan hanya Abu Hamzah yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. Abu Hamzah ini namanya adalah Muhammad bin Maimun. 


184 Majma' Az-Zawa 'id(10/281), dan nanti akan disebutkan lagi hadits beberapa 
orang sahabat. Demikian pula dalam A/ Kabir (17/154). 

185 Tidak ada kata “Al Marwazi” dalam kitab yang dicetak. Dia adalah Abu Al 
Abbas datang ke 'Baghdad dan meriwayatkan hadits di sana dari Muhammad bin 
Abdah Al Marwazi. Yang meriwayatkan darinya adalah Sa'id bin Ahmad bin Al 'Arrad, 
Abu Bakar An Naggasy Al Mugri', Ath-Thabrani dan lain-lain. 

Riwayat Ahmad ini sangat terkenal dan tersebar di kalangan penduduk Khurasan. 
Abu Nu'aim mengatakan, "Dia adalah syeikh di Khurasan, punya beberapa fatwa yang 
terkenal serta penelitian yang terpuji. Wafat tahun 315 H.” 

Lihat Tarikh Baghdad (4/137), Hilyat Al Auliya "110/42). 


84 — Mu'j am Ash-Shaghir 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At- 
Tirmidzi dan An-Nasa '1.186 


. 


Tn Taha LAI AI Ai Li ie Herara 
Ham ab doi HAN AP 3 TA GA te GAN ga 
2 Lai 03 oo. 31 0 oo 35035. 3 Pa 38 - 
KR Tg Ona ban ga Puua 0. .... 
2 BI Lo Al Jo) JB J6 CA 3 aa 52 Ode 
: 83 Pd 5 Za . “ P3 . g 
aa 2 IS da Lia Na Bang 
61. Ahmad bin Yahya bin Abu Al Abbas Al Khawarizmil87 
menceritakan kepada kami di Baghdad pada tahun 287 H, Sulaiman bin 
Abdul Aziz bin Abi Tsabit Al Madini menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Al Husain 
menceritakan kepada kami, dari Ali bin Husain bin Ali, dari ayahnya #& 
yang berkata, Rasulullah @ bersabda, ”Menuntut ilmu itu wajib bagi 
setiap muslim.” : 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Husain bin Ali 
kecuali dengan isnad di atas. Hanya Sulaiman yang meriwayatkannya 


— 186 Jami” Al Ushul (2/4529) dan nanti akan disebutkan lagi hadits Abu Hurairah 
pada no. 253, Mukhtashar Muslim, no. 580, Fath Al Bari (4/139), An-Nasa'i (4/141) 
dan Tuhfah Al Ahwadzi (3/392). 

187 Abu Al Abbas, datang ke Bagdad dan menceritakan hadits di sana dari 
Ahmad bin Nashr Al Farra', Sulaiman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abi Tsabit Al 
Madini, Muhammad bin Abdullah bin @ahzad Al Marwazi. Yang biasa meriwayatkan 
darinya adalah Muhammad bin Makhlad Ad Dauri, Ahmad bin Ishag bin Nabkhab Ath- 
Thibi dan Ath-Thabrani. 

Ad-Daraguthni mengatakan, "Tidak bisa dijadikan hujjah.” Di tempat lain dia 
mengatakan, ”Dha'f matruk.” Lihat Tarikh Baghdad (5/203), Lisan Al Mizan (1/321), 
Mizan AI Ptidal (1/162). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 85 


dan kami pun tidak menulisnya kecuali dari syaikh ini (Ahmad bin Yahya 
-penerj). 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Dalam sanadnya ada Abdul 
Aziz bin Abi Tsabit dan dia itu sangat lemah.”188 


BG GIS Mar ae sj pahat ea Tan 


ara 1 0 Se KAN ne ee aa na 


NA pe gp ab lai eh La gi ta Up 
BA Ae: Ie alba Ko AN IA J2 AA (is 
Sa BE ora gan ad gak 
Ip Aang SI 2 SES 3 TAG #3 rb, edi 


AL o0 


Ad 3 Fa ah Kb Tao an 


62. Ahmad bin Husain bin Abdul Malik Abu Asy-Syamagmag Al 
Muaddib189 menceritakan kepada kami di istana Ibnu Hubairah, Hamid 
bin Yahya Al Balkhi menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah 
menceritakan kepada kami, dari Su'air bin Al Khims, dari Habib bin Abi 
Tsabit, dari Ionu Umar 4 yang berkata, Rasulullah & bersabda, "Ada 
sepuluh orang @uraisy yang masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di 
surga, Utsman di surga, Ali juga di surga Thalhah di surga, Az-Zubair di 
surga, Sa'd di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abdurrahman bin Auf di 


188 Majma' Az-Zawa “id (1/120), sudah disebutkan pada no. 22 dari hadits Anas. 

189 Diriwayatkan dari Hamid bin Yahya Al Balkhi dan Ahmad bin Budail Al Kufi. 
Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abdus Shamad Ath-Thasti dan Ath-Thabrani. 
Ad-Daraguthni menyebutnya dengan mengatakan, "Tidak ada masalah dengannya.” 
(Tarikh Baghdad (4/97). 


86 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


surga, Abu Ubaidah bin Al Jarrah di surga, semoga Allah meridhai 
mereka semua.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Habib dari Ibnu 
Umar kecuali Su'air, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Sw'air 
kecuali 'Sufyan, hanya Hamid bin Yahya seorang yang 
meriwayatkannya. | 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, ”Para perawinya adalah 
perawi kitab shahih kecuali Hamid bin Yahya Al Balkhi tapi dia 
tsigah.”190 


Spb IA Pai uya AN BU gi Pa jp KA Gia 
Tara sa MA NG fe ana Sena Daan Kata tra 


5 0- 


Ai Pa AI Pp GP DP oi LAB PL AE 
Ag aa dn Jo Ia IE GA Gl op da peer 
pub ng LS AU IE) usah Yana 


pa gal Aa TI PN Pa 


63. Ahmad bin Husain bin Mudrik Abu Hafsh191 menceritakan 
kepada kami di istana Ibnu Hubairah, Sulaiman bin Ahmad Al Wasithi 


€ 


190 Faidh Al @edir (4/317), hadits ini punya beberapa penguat dari beberapa 
orang sahabat. Lihat sunan Ati Tirmidzi (9/3748), Faidh Al Jadir. 

191 Dalam Tarikh Baghdad (4/96) disebutkan, Abu Ja'far Al Gashri mendengar 
| dari Sulaiman bin Ahmad Al Wasithi, Shalih bin Ziyad As Susi, Abdurrahman bin 
Muhammad bin Salam Atharsusi. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abu Al Husain bin Al Munadi, Umar 
bin Al Hasan Asy Syaibani, Abdus Shamad bin Ali Ath-Thasti dan Abu Al Gasim Ath- 
Thabrani. Semua mereka mendengar darinya di istana Ibnu Hubairah. 

Al Khathib Al Baghdadi mengatakan, ”Dia tsigah.” Juga dari Abu Sa'id yang 
berkata, "Dia terkenal dalam ilmu hadits.” wafat tahun 290 H. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 87 


“menceritakan kepada kami, Abu Khalid Ugbah bin Hammad 


menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban 
menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Hurr, dari Laits bin Abi 
Sulaim, dari Mujahid, dari Ibnu Umar yang berkata: Nabi & memegang 
sebagian anggota badanku dan bersabda, "Wahai Abdullah, jadilah di 
dunia ini seolah orang asing atau pengelana dan anggap dirimu sebagai 
penghuni kubur.” 


— Tidak ada yang meriwayatkannya dari Al Hasan bin Hurr kecuali ' 
Ibnu Tsauban. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari secara ringkas. | 
At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah serta selain mereka dengan redaksi 
yang mirip.192 € 


CI ba oi la Bai Ot YK Ea 

Ja hat 28 dn gi ba sa SP ea sa DP BELA 
64. Ahmad198 bin Ishag bin Ibrahim bin Nubaith bin Syarith Al 

Asyja'i sahabat Rasulullah $& menceritakan kepada kami di Mesir di 


192 Jami' Al Ushul (1/185), Kasyf Al Khafa" (2/2023), Ibnu Majah (2/4114), 
Fath Al Bari (11/233) dan Tuhfah Al Ahwadzi (6/625). 

193 Guru Ath-Thabrani di sini keadaannya parah. Al Haitsami mengatakan, 
“Penulis A/ Mizan (Adz Dzahabi -penerj) menganggapnya pendusta. Adz-Dzahabi juga 
berkata, “Di tahun ini (287 H) wafat pula pengarang naskah Nubaith bin Syarith yang 
dikarang oleh Ahmad bin bin Ishag di Mesir. Dia mengklaim dilahirkan tahun 170 H, 
pendusta.” 

Al Fitni mengatakan, “Dia biasa meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya 
dengan naskah Bilal, tidak boleh berhujjah dengannya karena dia seorang pendusta. 


88 — Mu'jam Ash-Shaghir 


tebingnya, ayahku yaitu Ishag mk, dari ayahnya yaitu Ibrahim, dari 
ayahnya yaitu Nubaith bin Syarith yang berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah & bersabda, "Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah.” 


PER ML ea an MA 
ON BAN Day ieag ala Al oo al Jay JB M3 


Aeomea2 


65. Dengan /snad ini pula Rasulullah bersabda, “Umatku 
diberkahi di pagi harinya pada hari Kamis.” 


m0... A.A Be Aa Pem Sea 

H3 Koba AG Uya pig AP uan dd db 
| .X 
GB JA 
66. Dengan Isnad ini pula Rasulullah & bersabda, “Siapa yang 


membangun masjid karena Allah niscya Allah akan membangun sebuah 
rumah untuknya di surga.” 


$3o3 GT. oo. Pan Na Pa y an MAA - 
ma ena aa na ba Oa 
Ab Ga Pi 
67. Dengan /snad ini pula Rasulullah & bersabda, “Siapa yang 


berdusta atas namaku dengan sengaja maka bersiaplah menempati 
tempat duduknya di neraka.” 


Lihat Az-Zawa “id (1/146), Tadzkirah Al Huffazh (2/641), Marun (234) dan Mizan 
(1/82). . 


Mu'jam Ash-Shaghir— 89 


PIA Ya Tya an ja 
AB ga Ea 


” 68. Dengan /snadini pula Rasulullah PN bersabda, “Barangsiapa 
yang menutup kehormatan seorang mukmin maka Allah akan 
mengharamkannya dari neraka.” | 


2. PAR SANG SAR A.A Di OA Ha an 
Aa Pa Hlla Ale Al lo al Sya) JB 213 
69. Dengan /snad ini Pa Rasulullah &, "Perang itu 'adalah 
tipuan.” 


AI JAN Up SI iela dla In Ko 1 IA IG 2 
HAK LG Ana JI ah SG Ja BA 


ip Kk Dpr Tg Ie ai Oo Plh 2 Dan 
TA (3 II OM le AI dino | 


70. Dengan /snad ini pula Rasulullah & bersabda, "Apabila 
seorang mendapatkan anak perempuan maka Allah akan mengutus 
malaikat kepadanya mengucapkan: 'Assalamu alaikum wahai penghuni 
rumah'. para malaikat itu memeluk mereka dengan sayap-sayapnya, 
mengusap keluarga itu dengan tangan-tangan mereka di atas kepala 
mereka sambil berkata, 'Ini adalah bayi yang lemah keluar dari ibu yang 
lemah, siapa saja yang mengurusnya akan mendapat pertolongan di hari 
kiamat'.” 


990 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits-hadits ini dari Nubaith 
kecuali dengan /snad ini, hanya anaknya yang meriwayatkan darinya.194 


3.9 as R 5 ae - - J0 Ao Ka 
AP Tebal AP Un CI AI ea 
A 3 & T.. DA aya KA .. . 2 2 2 
AI Iya telah ale Al Ko Al Iya) JB JB LM gp) & 

: oL $ z3 - 0 211, 0 - “G PARA 9 2, 1 ng 

71. Ahmad bin Muhammad An-Nakha'i Al @adhi Al Kufil35 

menceritakan kepada kami, Mis'ar bin Al Hajjaj An Nahdil96 

menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Abu 

Ishag, dari Al Harits, dari Ali 4 yang berkata, Rasulullah & bersabda, 

Allah Ta'ala berfirman, "Kemarahanku amatlah besar kepada orang 
yang menzalimi seseorang yang tidak ada penolongnya selain Aku.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Abu Ishag kecuali Syarik, 
hanya Mis'ar yang meriwayatkannya. 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Al 
Haitsami dalam Ash-Shaghir dan Al Awsath. Dalam sanadnya ada 
Mis'ar bin Al Hajjaj An-Nahdi -demikian yang tertulis dalam Ath- 


194 Semua hadits di atas dikatakan oleh Al Haitsami, “Guru Ath-Thabrani ini 
dianggap pendusta oleh penulis A/ Mizan sedangkan sisa sanadnya aku belum 
menemukan ada yang menerangkannya selain sahabat Nabi (Nubaith bin Syarith). (Az- 
Zawa "id 1/146). 

Sedangkan hadits di atas sebenarnya sudah diriwayatkan pula dengan jalur-jalur 
lain selain dari Nubaith bin Syarith. 

195 Saya belum menemukannya. 

196 Al Haisyami mengatakan: demikian yang tersebut dalam Ath-Thabrani, dan 
aku tidak menemukannya kecuali pada Mis'ar bin Yahya An-Nahdi. Namun hal ini 
didhaifkan oleh Adz-Dzahabi dengan khabar yang telah disebutkannya. Lihat Az- 
Zawa'id (4/206) 


Mu'jam Ash-Shaghir— 91 


Thabarani- dan aku tidak menemukan selain Mis'ar bin Yahya An-Nahdi 
yang dianggap dha'if oleh Adz-Dzahabi lantaran sebuah khabar yang dia 
sebutkan. Wallahu a'lam.”197 


OLS Ap PI SAN AS 3 Je 3 LA Es 


aan eng BE Ca ME op King IG Gis Tera 
Pa P3 Se MI daa Be di ega up 
A ab la 3 dia pa SI GRAN gp Je pls 


AS Ok ap Tia old ob cl La Pan ren PN ea sp 


Ten Ana 


72. Ahmad bin Sahl bin Al Walid As-Sukkari Al Ahwazi Abu 
Ghassan!98 menceritakan kepada kami, Khalid bin Yusuf bin Khalid As- 
Sam'i menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
dari Ziyad bin Sa'd, dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah 
bahwa Rasulullah & ditanya tentang lugathah, maka beliau bersabda, 
"Tidak boleh mengambil lugathah (barang temuan), siapa yang 
menemukan sesuatu tercecer hendaklah dia mengumumkannya. Jika 
pemiliknya datang hendaklah dia mengembalikannya kepada pemiliknya 
itu. Tapi kalau tidak datang maka hendaklah mensedekahkan barang 
tersebut. Kalau (setelah disedekahkan) pemiliknya baru datang 


hendaklah dia menyuruhnya memilih Ae akan menerima upah 
ataukah mengambil haknya.” 


197 Lihat sebelumnya. 
198 Saya belum menemukannya. 


92 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ziyad bin Sa'd 
kecuali Yusuf bin Khalid, hanya anaknya yang meriwayatkan hadits ini 
' darinya. | 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabarani dalam A/ Awsath tapi dalam sanadnya ada Yusuf bin Khalid: 
As-Samti dan dia itu pendusta.”199 


AM Ae Bis «s Ka SPA AU aa KA aa 
lo Opa Ii Lagi BI Eh Aa nj ui 
PE Ap ae i Ea Ii le Gis GIA 
Ip Ba IR EA 
PI 33 Ja dn Y BELI Haa 


73. Ahmad bin Abdul Karim Az Za'farani Al Askari200 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar bin Yazid Al Ashfahani 
Rustah menceritakan kepada kami, Ya'gub bin 'Amr murid Al Harawi 
menceritakan kepada kami, Shalih bin Rustum Abu Amir Al Khazzaz 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas 
yang berkata, "Rasulullah #8 pernah melakukan perjalanan dari Mekah 
ke Madinah dan beliau tidak takut siapapun keculai kepada Allah. Beliau 
shalat dua rakaat, dua rakaat.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Amir kecuali 
Ya'gub al Bashri, hanya Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadits 
ini darinya. : | 


199 Az-Zawa 'id (4/168). 
200 Saya belum menemukannya. 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 93 


' Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Ya'gub bin 
Amr murid Al Harawi aku belum mengetahuinya. Aku katakan, Ibnu 
Abbas punya beberapa hadits tentang @asar dengan redaksi berbeda 
dari yang di sini.201 


0d. Pie Uta 


Ip an ES II GA 3 Ae Anta 


25 aa And Tan aa 
Ha 3 dn deh Jah Ag Ig Tk as 
PA Tai Dit AN Ab Ja ia ai Je dev 


74. Ahmad bin Hammuwaih Abu Sayyar At-Tustari Al 
Bazzaz202 menceritakan kepada kami, Abdan bin Muhammad Al 'Askari 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakariya bin Abi Za'“idah 


menceritakan kepada kami, Daud bin Abi Hind menceritakan kepada 


kami, dari Abu Utsman An Nahdi, dari Abu Sa'id yang berkata, "Ketika 
kami pulang dari Tabuk ada seorang laki-laki bertanya kepada 
Rasulullah @, "Kapankah terjadinya kiamat?” Beliau menjawab, "Tidak 
akan datang seratus tahun ke depan sementara yang hidup saat ini 
masih bernapas.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Daud kecuali Abu 

Za 'idah. 
— Isnad: Di dalamnya ada yang belum aku temukan biografinya, 
hanya saja hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor 2539. 


201 Az-Zawa “id (2/156). 
202 Saya belum menemukannya. 


94 — Mu'jam Ash-Shaghir 


diriwayatkan oleh Muslim dan At- Tirmidzi dengan Ja senada dari 
Jabir, juga oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar.20 


NP o- So A-o 


Ga Sigi Oi AA HA cp ja Gi AN Ae 

AE yh sn 5 Ia ES CI aan ah 

Pn Dana li LI oh Gp in Ap ba Es 

Ao 365 SMAN cab ai KIS PIA dna 
BIS Ip Pa GAN Oni sa IA bis 


75. Ahmad bin Ja'far bin Fatik At-Tustari204 menceritakan 
kepada kami, Yusuf bin: Musa Abu Ghassan As-Sukkari Ar-Razi ' 
menceritakan kepada kami, Amr bin Abdul Ghaffar Al Fugaimi 
menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari 
Abu Sufyan, dari Jabir yang berkata, Rasulullah & bersabda, 
"Allah $& setiap harinya berfirman kepada surga, 'Berharumlah untuk 
para penghunimu!' maka surgapun bertambah harum, dan itulah rasa 
dingin yang biasa dirasakan manusia setiap waktu sahur (sebelum 
Subuh).” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Al A'masy kecuali Amr 
bin Abdul Ghaffar, hanya Yusuf bin Musa Abu Ghassan yang 
meriwayatkan hadits ini darinya. | 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabarani dalam A/ Awsath di dalamnya ada Amr bin Abdul Ghaffar 
yang matruk.”205 


203 Jami" Al Ushul (10/7894). 
204 Saya belum menemukannya. 
205 Az-Zawa "1d 10/413. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 95 


Ka 0 2 


tray La APA DIAN Gi Ka "tu reva 

"In EA BLS 5 Jadi 21 355 Cas KENA JASA 
Ooh us dna yan yna JA LL dls A3 bah 
3 Se Apeg Ing Opah Y, AI tas at JG 
PE LEANA NE 0 Ko33  ala ale 
NET SAN ig 208) H6 


76. Ahmad bin Isa bin As-Sukain Al Maushili206 menceritakan 
kepada kami, Az-Zubair bin Muhammad Ar Rahawi menceritakan 
kepada kami, @atadah bin Al Fudhail bin @atadah Ar-Rahawi 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abi Ablah menceritakan kepada 
kami, Aku bertanya kepada Anas bin Malik #8, "Bagaimana saya 
berwudhu?” Dia menjawab, ("Kamu bertanya kepadaku bagaimana aku 
berwudhuJ207 dan. kamu tidak bertanya bagaimana aku melihat 
Rasulullah #8 berwudhu. Aku melihat Rasulullah & berwudhu tiga-tiga 
kali dan beliau bersabda, “Beginilah aku diperintahkan oleh Tuhanku 
Azza wa Jalla.” - 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abi Ablah 
kecuali Matadah. 


206 Abu Al Abbas Asy Syaibani Al Baladi, meriwayatkan di Baghdad dari Hasyim 
bin Al Gasim, Muhammad bin Ma'dan, Salman bin Saif Al Harrani dan lainnya. 

Yang meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar Asy-Syafi'i, Muhammad bin Ismail 
Al Warrag, Abu Al Hasan Ad-Daraguthni dan lainnya, meninggal di Wasith tahun 323 
H. Lihat Tarikh Baghdad (4/280). 

207 Yang dalam kurung didapatkan dari Majma' Az-Zawa 'id (1/231 dan 
manuskrip kitab Majma' Al Bahrain, no. hadits 326. 


96 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Para perawinya tsigah, 
diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al Awsath dan Al Bazzar 
dengan ringkas.”208 


as 3 AS 


Ea dan Me Ae 3 Sp KA GS 


PA “an 3 “3 Ai Rab Pe 3 OT “ 30. k&0 315. 3 

ge Code Cgnldi P csla Ld WS pad DIP 3 Ke 
. Ed 5 

to. 3 0 


—. sa Coo.3 Oo », o Ra tc. Lo. 3 Maja 
JB GA Ina Ip OS KS yirmd JAN 
4 ENI Mn TPA 3 5 XX 8 INA 
Mai DS ap MS tlg ale AI lo dl Iya) JB 
- Pa at en at . . Pig an a -g T 0 & , 
IN TAS Tomi La APN UN 3 Usah JG JA 
17 Ahmad bin Al Husain bin Mabihram Abu Abdullah Al 
Iydzaji209 menceritakan kepada kami, Muhammad bin Marzug Al Bashri 
menceritakan kepada kami, Hani” bin Yahya As-Sulami menceritakan 
kepada kami, Hasan bin Abi Ja'far Al Jufri menceritakan kepada kami, 
dari @atadah, dari Yahya bin Watstab, dari Abu Hurairah yang berkata, 
Rasulullah & bersabda, "Tatkala Allah berbicara kepada Musa maka dia 
bisa melihat semut yang merayap di bukit Shafa di malam yang gelap 
gulita pada jarak sepuluh farsakh.” 


(Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Gatadah kecuali 
Hasan bin Abi Ja'far, hanya Hani' bin Yahya yang meriwayatkan 
darinya.210 | 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Hasan bin 
Abi Ja'far Al Jufri dan dia itu matruk.”211 


208 Majma' Az-Zawa “id (1/231). 

209 Dalam versi tercetak tertulis "A/ Aidaji” sedangkan yang kami tuliskan 
berdasarkan nama kota Aidzaj di Samargand serta yang lain ada di daerah Al Ahwaz 
(Al Lubab). 

210 Yang dalam kurung tidak ada dalam versi tercetak. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 97 


2. 
2 02 


MN AN Sa AI RAN AS ane 


1.0 - 0. 38305 Kara 3 2 SI » So) 0. Ke 
LIL PU JIR 3 Term Io ( gamasd Ktm OP RA Mam 
PP Ya 


IE BL NP Aa US 3 ea 
-09 0, - .. “ s8 38 Pa : “5 2 ore Lah 2.3 t? 


245. 3 80 


P3 .. P3 - P3 (Li 
JI ya Ke Ns Om ah ES GA 1 cuBUL 


78. Abu Ja'far Ahmad bin An Nadhr bin Musa Al 'Askari212 
menceritakan kepada kami, Abu Khaitsamah Mush'ab bin sa'id Al 
Mishshishi menceritakan kepada kami, Sa'id bin Yunus menceritakan 
kepada kami, dari Auf Al A'rabi, dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas, 
dari Anas bin Malik, dia berkata, Nabi melewati sebuah 
perkampungan Bani Najjar, ternyata ada beberapa arjak wanita sedang 
memukul duf (rebana tanpa kerincing) dan mereka mengucapkan, 
”Kami adalah para penyanyi (biduan) Bani Najjar, alangkah baiknya 
Muhammad sebagai tetangga”.” | 


Maka nabi @ bersabda, "Allah maha tahu bahwa hatiku 
mencintai kalian (Bani Najjar -penerj).” 


211 Az-Zawa "id (8/203). 5 

212 Penduduk Askar Mukarram datang ke Bagdad dan meriwayatkan hadits di 
sana dari Sa'id bin Hafsh An Nufaili, Mush'ab bin Sa'id Al Mishshishi, Yahya bin Raja” 
bin Abi Ubaidah Al Harrani dan lain-lain. : i 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abdullah bin Ishag Al Madayini, Ismail 
bin Ali Al Khuthami, Abdul Bagi bin Gani' Al @adhi, dan lain-lain. 

Dia membaca di hadapan Hisyam dan hanya ada Abu Bakar Muhammad bin 
Hasan An Naggasy dibacakan kepada Ali bin Al Munadi. 

Dia termasuk orang yang tsigah dan banyak menulis. Meninggal di Riggah dua 
hari masuk bulan Dzul Hijjah tahun 290 H. 

Lihat Tarikh Baghdad (5/185), Dimasyg (2/104). 


98 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Auf kecuali Isa, 
hanya Mush'ab bin Sa'id yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim 
dengan redaksi mirip ini.213 Juga Ibnu Majah dengan sanad yang 
shahih.214 


e SG. 3 L£o J-0 


Ke Kk ara (Siak PA SES 0 Ken 3 seni raera 

2 ja S 2 2 4 25 e -. o- 01 
HE Pd PH Ia Ci LEAN GAN a16 OA 
SAN AA LA Ea cal H3 BE ES YA 
AA HE Me LAU SE gl 3 LA ah 
HEM IN IN JB ne Ui yP akal 
AD 9 e 01 2 3 Na A, - Pp 

OI blg Hb GA opa Ola eyad AI aan Helen 
| ' ata net a Tar or NX 8, 
.aXh ana - « 9 dala ai ce 

” 79. Ahmad bin Muhammad bin Attab Al Marwazi?!5 
menceritakan kepada kami di Baghdad, Abdullah bin Abdurrahman As- 
Sa'di menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya Abu Yahya?16 
. Al Mw'allim Al Marwazi menceritakan kepada kami, Hasyim bim 
Makhlad menceritakan kepada kami, Ayyub bin Ibrahim Ats-Tsagafi 


menceritakan kepada kami, dari Ibrahim Ash-Sha 'igh, dari Abu Ishag Al 
Hamdani, dari Abdullah bin Yazid Al Khathmi, dari Al Bara” bin 'Azib 


213 Jami” Al Ushul (9/6718), Fath Al Bari (1/ 113-114) dan Mukhtashar Muslim, 
. no. 1725. 

214 Tbnu Majah (1/1899). 

215 Dalam versi cetak tertulis “Ahmad bin Attab” sedang dalam Tarikh Baghdad 
(Ghiyats), yang kami sebutkan di sini berdasarkan manuskrip. Dia datang ke Bagdad 
dan meriwayatkan hadits di sana dari Abdullah bin Abdurrahman As-Sa'di Al Marwazi, 
yang biasa meriwayatkan darinya adalah Ath-Thabrani. 

216 Kata “Abu Yahya" tidak ada dalam versi cetak, lihat Tarikh Baghdad (5/80). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 99 


yang berkata, "Biasanya kalau Nabi & mengucapkan "Sami'allahu 
liman hamidah” (Allah mendengar siapa saja yang memuji-Nya) maka 


tidak ada satupun dari kami yang membungkukkan punggungnya 
sampai Rasulullah & sujud, barulah kami ikut sujud bersama beliau.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim Ash 
Sha'igh kecuali Ayyub bin Ibrahim, hanya Hasyim bin Makhlad yang 
meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: diriwayatkan oleh Syaikhain, Abu Daud, At-Tirmidzi dan 
An-Nasa 'i.217 


20. 3 » Pj 2 Anna Tegas 


CA II EA SI aj Em Aj LA G 

o LI. -. 2 oo 0. Y -—. 309 40 IS 

3 LAI PO PI Kp ap AI ara Iya 

(AA dig Png MAP Ag s5 
Tp lag ala Ai Ko Ai Aa Ju JG Dyah 


80. Ahmad bin Yazid As-Sijistani218 menceritakan kepada kami 
di Baghdad, Al Hasan bin Sawwad menceritakan kepada kami, An 
Nadhr bin Arabi menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim bin Malik . 
Al Jazari, dari Ziyad bin Al Jarrah, dari Abdullah bin Ma'gil bin 


217 Jami' Al Ushul 56/3892), Mukhtashar Muslim, no. 317, Fath Al Bari (2/181), 
Mukhtashar Abi Daud (591) dan An-Nasa'i (2/96). 

218 Dia adalah Ahmad bin Daud bin Yazid bin Mahan Abu Yazid As sijistani, 
tinggal di Baghdad dan meriwayatkan hadits di sana dari Al Hasan bin Siwar Al 
Baghawi dan Ibrahim bin Yusuf saudara “Isahm Al Balkhi. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abdus Shamad bin Ali Ath-Thasti, Abu 
Bakar Asy-Syafi'i, Da'laj bin Ahmad, Ath-Thabrani. Ad-Daraguthni mengatakan, 
“Tidak kuat tapi bisa dijadikan i'tibar” dalam riwayat lain dia mengatakannya, “Tidak 
ada masalah dengannya”, demikian pula dalam riwayat Al Hakim dari Ad-Daraguthni, 
“Tidak ada masalah dengannya.” 

Lihat Tarikh Baghdad (4/140), Mizan Al Ptidal (1/97). 


100 — Mw'jam Ash-Shaghir 


: Mugarrin, dari Abdullah bin Mas'ud yang berkata, Rasulullah & 
bersabda, "Penyesalan itu adalah taubat.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari An-Nadhr bin Arabi 
kecuali Ibnu Sawwar. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al Bukhari 
dalam Tarikhnya, Ibnu Majah, Al Hakim dari hadits Ibnu Mas'ud. 


Dalam masalah ini ada pula hadits dari selain Ibnu Mas'ud dan 
ini adalah hadits hasan, bahkan ada yang mengatakan shahih.219 


P4 - ed o 23 Pd 2 3 Pa nat 2 0 3-0 px . 

Ba eat Gi ESA ES SE pp ka ia 

0 3g 0 - 01 0. 6-3 0d "Ko. cor 30. -. 

8 Lo. ok Bea 3 Bea or A.A #, » | oo. # 

S OLS Du KI Pa Ag “ls PT) apa, of al 13 «le 

- . . - . 4 5 - g 

AT AT, deni Int WE JAN TSB ea 
pesan 

81. Ahmad bin Ali Al Barbahari220 menceritakan kepada kami, 

Muhammad bin Sabig menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Thahman 

menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair Muhammad bin Muslim, 

. dari putra Ka'b bin Malik, dari ayahnya, bahwa Nabi #& mengirimnya 


219 Faidh Al @adir (6/297), Al Hakim (4/243), dia berkata, “Sanadnya shahih, 
tapi mereka berdua tidak mengeluarkannya.” Adz-Dzahabi menyetujuinya, Ibnu Majah 
(4252). : ' 
220 Dia adalah Abu Al Abbas, mendengar hadits dari Muhammad bin Sabig, 
Affan bin Muslim, "Ashim bin Ali dan lain-lain. Yang meriwayatkan darinya adalah Ath- 
Thasti, Ismail Al Khathabi, Ibnu @ani' dan lainnya. 

Al Khathib mengatakan, “Dia tsigah.” Tarikh Baghdad (4/304). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 101 


bersama Aus bin Al Hadatsan di hari-hari tasyrig?21 untuk membacakan 
pengumuman bahwa tidak akan ada yang masuk surga kecuali jiwa yang 
beriman serta hari-hari mina adalah hari makan dan minum.” 


Tidak ada yang. meriwayatkan hadits ini dari Ka'b bin Malik 
kecuali dengan /snad ini hanya Ibrahim bin Thahman yang 
meriwayatkan hadits ini darinya. 


| dsnad: Para perawinya tsigah dan hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Muslim nomor 1142.222 


G - 


de GAS J6 « AA , yua v Pe 
Ke Sa 3 Gl 3 an AE Era IS Kakan Gi 
:Jb aa setu wp Man ye PAS yi ga 


- | Pte 


tado- 


y 5 MRI EN a" 3 Si Bata er . , Na Pa Pe 
ip Ula) Oya Tali at telay dle II Ko Al dy) JB 


8:5 # A5 “0 sf 
sliao Opa Lia "ai 


82. Ahmad bin Al @asim bin Musawir Al Jauhari223 
| menceritakan kepada kami, dia berkata, Affan bin Muslim menceritakan 
kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, dari Al 


221 Hari tasyrig adalah tiga hari setelah hari nahar (tanggal 10 Dzul Hijjah - 
penerj), dinamakan demikan karena mereka biasanya menjemur daging hewan kurban 
di terik matahari. 

222 Jami” Al Ushul (6/4504). 

223 Abu Ja'far, dia ear dari Affan bin Muslim, Ali bin Al Ja'd, Abu Bilal Al 
Asy'ari, dan lainnya. 

Yang Inetvayalkan darinya adalah Al Gadhi Al Muhamili, Ibnu Kamil, Ibnu Gani" 
dan lain-lain. 

Meriwayatkan giraat dari Khalaf bin Hisyam dan Muhammad bin Sama'ah. Yang 
meriwayatkan giraat darinya adalah Abu Bakar bin Mujahid dan Ahmad bin 
Abdurrahman Al Wali. 

Lihat Tarikh Baghdad (4/349), Ghayah An-Nihayah (1/97). 


102 — Muw'jam Ash-Shaghir 


Harits bin Hashirah, dari Al. @asim bin Abdurrahman bin Abdullah bin 
Mas'ud, dari ayahnya, dari kakeknya yang berkata, Rasulullah SAW 
bersabda, "Penduduk surga itu ada seratus dua puluh barisan (shal) 80 
shaf di antaranya di isi oleh umatku.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Gasim kecuali Al 
Harits hanya Ibnu Ziyad yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad, 
Abu Ya'la, Al Bazzar dan Ath-Thabarani dalam ketiga mu'jamnya. Para 
perawi mereka adalah perawi kitab mana selain Al Harits bin Hashirah, 
tapi dia dianggap tsigah.”224 


(lama La am Eta YAN "Ia 3 13 Ka On hara 
o Wi 303 o- ag 0-3 Ao PAN 
jP GA gi aa DP Sama og Tap Wae Mn Kd— 
— Oa Iytadi 3 ang ala An Je P3 af aa 3 cal 
.) 
an Ha 

83. Abu Al Abbas Ahmad bin Ali Al Abbar225 menceritakan 

kepada kami, Umayyah bin Bistham menceritakan kepada kami, Yazid 


224 Majma' Az-Zawa “id (10/403), ini adalah hadits shahih yang juga dikeluarkan 
oleh At-Tirmidzi dari hadits Buraidah. 

Lihat Faidh Al @adir (3/65) dan Jami” Al Ushul (9/6755). 

225 Dia adalah Al Hafizh Al Imam sang muhaddits Baghdad. Biasa meriwayatkan 
dari Musaddad, Ali bin Al Ja'd, Syaiban bin Farrukh dan banyak lagi yang lainnya. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Da'laj, Abu Bakar An Najjad, Abu 
Suhail bin Ziyad dan lain-lain. 

Ad-Daraguthni mengatakan, “ Tsigah”. 

Al Khathib berkata, “Dia tsigah, hafizh, teliti bermadzhab baik.” 

Ja'far Al Khuldi berkata, “Al Abbar termasuk orang yang paling zuhud.” 

Dia punya beberapa karya tulis dan kitab tarikh. Wafat pada hari Nishfu Sya'ban 
tahun 200 H. 

Lihat Tadzkirah Al Huffazh (2/639) dan Tarikh Baghdad (4/306). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 103 


bin Zurai' menceritakan kepada kami, Rauh bin Al @asim menceritakan 
kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bahwa 
Nabi & membaca, ".. dan Jadikanlah sebahagian magam Ibrahim 
tempat shalat....” (@s. Al Bagarah (2): 125). 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Rauh kecuali Yazid 
dan tidak ada pula yang meriwayatkannya dair Yazid kecuali Umayyah, 
hanya Al Abar yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


- Isnad: Para perawinya tsigah, juga diriwayatkan oleh Abu 
Daud dengan /snad yang shahih.226 


G3 tea 3 tara Hk op Jana 3 BA A6 (ae 
HA DP op Gabah SS tra je Ai Jad 
Way sah dea Jo MO, JB -JG Maa 


2 0 


HA INA CU TAG mg SA AS ye Lp 
WII AI Kai) (3 Ad Ja Kala Pr Pr Gadi 


84. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Sedakah227 
menceritakan kepada kami, Bistham bin Al Fadhl saudara 'Arim 


226 Jami” Al Ushul (2/946) dan Mukhtashar Abi Daud, no. 1825, dari hadits 
Jabir yang panjang tentang tata cara haji Nabi &. 

227 Ahmad bin Abdullah bin Shadagah Abu Bakar Al Baghdadi Al Hafizh, yang 
biasa meriwayatkan darinya adalah Ibnu @ani', Ath-Thabrani dan lainnya. Dia adalah 
seorang imam yang hafizh punya pengetahuan tentang makna hadits. 

Ad-Daraguthni mengatakan, "tsigah, tsigah.” Ibnu Al Munadi berkata, "Dia 
termasuk orang yang cerdas dan punya hafalan kuat yang mencapai puncak keridhaan 
para ulama.” 

Dia biasa meriwayatkan dari Ismail bin Mas'ud Al Jahdari, Muhammad bin Miskin 

Al Yamami, Muhammad bin Harb An-Nasa'i dan tingkatan mereka-mereka tersebut. 


104 — Mu'jam Ash-Shaghir 


menceritakan kepada kami, Hammad. bin Mas'adah menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu 
Hurairah yang berkata, Rasulullah & bersabda, "Kemungkinan akan 
ada di antara kalian yang melihat Isa bin Maryam sebagai imam yang 
adil dan bijaksana, menghapus pajak, memecahkan salib, membunuh 
babi dan perangpun telah meletakkan peralatannya (perang berhenti)” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Aun kecuali 
Ibnu Mas'adah, hanya Bistham yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Para perawinya tsigah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
syaikhain, Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan redaksi senada.228 


TN 


Pn Lo -, 2 0... Pa o- £&0. 18 - 3 
dai PSPS Ka GP AP AS op apr lada « 


GE an LAN belle 3 OB 


85. Abu Ja'far Ahmad bin Yahya Al Hulwani229 menceritakan 
kepada kami, Al Faidh bin Watsig Ats-Tsagafi menceritakan kepada 


Abu Ya'la menyebutnya dalam Thabagat Al Hanabilah dan dia berkata, "Dia 
meriwayatkan dari imam kita beberapa masalah fikih dan banyak hal. Wafat tahun 290 
H. 

Yang mengherankan adalah perkataan. Al Haitsami tentangnya, ”Aku tidak - 
mengetahuinya.” : 

Lihat Syadzarat Adz-Dzahab (2/215), Thabagat Al Hanabilah (1/64), Tarikh 
Baghdad (6/40), Tadzkirah Al Hulfazh (2/745), Majma' Az-Zawa “id (7/44) dan Siyar 
A'lam An-Nubala 14/83). 

228 Jami” Al Ushul (10/7831), Mukhtashar Muslim, no. 2059, Fath Al Bari 
(6/490), Mukhtashar Abi Daud (4157) dan Tuhfah Al Ahwadzi (6/488). 

229 Dia biasa meriwayatkan dari Ibnu Yunus dan lainnya. Termasuk orang yang 
tsigah, terkenal dengan kezuhudan dan ibadah yang rajin serta banyak meriwayatkan 


Mu'jam Ash-Shaghir— 105 


kami, Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari Habib bin 
Abu Amrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas yang berkata, 
Rasulullah & bersabda, "Allah melaknat Yahudi, sudah diharamkan atas 


mereka lemak, tapi mereka malah menjualnya dan memakan hasil ' 
penjualannya itu.” 

Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari dari Ibnu Abi 
Amrah kecuali Jarir, hanya Faidh yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

| Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh syaikhain dan An- 
Nasa:i dari Ibnu Abbas dari Umar dengan redaksi yang lebih panjang. 
dari ini.230 


Aa ae Aa ba Kek Lon pai GG sara 


ba 


JB cad 33 Ya 3 Oya Wis GAN bo Pai 
1 ol ale Lo Ai Ipa AP Oh 3 Oya 
Bai AB 


86- Ahmad bin Basyir bin Ayyub Ath-Thayalisi231 menceritakan 
kepada kami, Sulaiman bin Ayyub murid Al Bashri menceritakan kepada 


hadits. Dalam Al Mughni disebutkan, Abu Zur'ah tidak meridhainya. Abu Bakar Al 
Khallal menyebutnya termasuk bagian dari ulama madzhab (Hanbali -penerj). 

Dia wafat tanggal 6 Dzul Hijjah 296 H. 

- Lihat, Thabagat Al Hanabilah (1/83), Tarikh Baghdad (5/212), Syadzarat Adz- 

Dzahab (2/224), Al Mughni f Adh-Dhu'afa '. 

230 Jami" Al Ushul (1/266), Mukhtashar Muslim, no. 929, Fath Al Bari (4/414) 
dan An-Nasa'i (7/177). 

231 Abu Ayyub, dia mendengar hadits dari Ibnu Ma'in, Sulaiman bin Ayyub murid 
Al Bashri, Abdullah bin Mu'adz Al 'Anbari dan lain-lain. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Ali bin Ibrahim bin Hammad Al @adhi, 
Ahmad bin Ja'far bin Salm Al Khutulli dan lain-lain. 

Ahmad bin Kamil mengatakan, “Dia sedikit ulmunya tentang hadits dan agak 
dungu, tapi tidak ada yang mempermasalahkan pendengarannya (periwayatan hadits).” 


106 — Muw'jam Ash-Shaghir 


kami, Harun bin Dinar menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia 
berkata, Aku mendengar Maimun bin Sinbad berkata, aku mendengar 
Rasulullah & bersabda, "Para pemimpin??? umatku ini akan terdiri dari 
orang-orang paling jelek di antara mereka." 

Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Maimun kecuali 
dengan /snad ini, hanya Harun bin Dinar Al Bashri yang meriwayatkan 
hadits ini darinya. 

Isnad: diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dan semua /snad: 
nya dha'if 233 

Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Abdullah bin 
Ahmad, Al Bazzar dan Ath-Thabarani dalam /A/ Kabir dan Al Awsath, di 
dalamnya ada Harun bin Dinar dan dia itu dha'if.”254 


Pee AN ES KEMANA aj LA Pe giaa 
SA A3 Aa CA Ai mba KA 


Ibnu Hajar menyebutnya dalam Lisan Al Mizan dan mengatakan, “Ad-Daraguthni 
menganggapnya layyin (agak lemah). Al Khallal menyebutnya sebagai orang yang biasa 
menukil dari Imam Ahmad. . 

Lihat Tarikh Baghdad (4/54), ALLisan (1/140), Thabagat Al Hanabilah (1/22). 

232 AJ guwwam dengan tasydid pada huruf waw artinya para pengendali urusan 
dan para pemimpin. Kebanyakan mereka adalah orang-orang buruk karena labilnya 
kepatuhan dan kezaliman mereka. 

Sedangkan Guwam tanpa tasydid artinya keadaan stabil dan aturan yang berjalan 
terjadi ketika dipimpin oleh mereka yang buruk. Ini adalah manifestasi dari sabda 
Rasulullah &, “Sesungguhnya Allah kadang menguatkan keberadaan umat ini dengan 
(kepemimpinan) orang yang durjana.” Sana: 

233 Faidh Al Gadir (4/528), Tamyiz Ath-Thayyib min Al Khabits hal.. 114 dan 
Kasyf AI Khafa ” (1/720). 

234 Ar-Zawa'id (5/302). Saya katakan, dia tidak menyebutkannya dari Ash 
Shaghir. Lihat A/ Kabir (20/353), Muhaggig kitab yaitu Syekh Hamdi Abdul Majid As 
Salafi mengatakan, “Guru kami (Al Albani -penerj) menganggapnya hasan.” 


Mu'jam Ash-Shaghir— 107 


— Bibit SA PG Al uap Lgi 
er Saka Mus ob Rana ok 
lag ala Rp3 P3 Ti 5 


87. Ahmad bin Muhammad bin Al. Jahm As-Simmari235 
menceritakan kepada kami, Abu Hatim Sahl bin Muhammad As-Sjjistani 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakariya bin Abu Al Hawajib Al 
Kufi menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku pernah memegang 
tangan Al A'masy maka dia berkata, "Aku membaca Al @ur'an di 
hadapan Yahya bin Watstsab sebanyak tiga puluh kali, semuanya dia 
membaca, 'dasa-dosa maka tinggalkanlah.236 Demikian pula yang 
dibaca oleh Yahya di hadapan Algamah, dan Algamah membacanya di 
hadapan Abdullah bin Mas'ud serta Ibnu Mas'ud membacanya di 
hadapan Nabi &.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy kecuali 
Ibnu Abi Al Hawajib Al Kufi yang merupakan imigran ke Bashrah. - 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan pula oleh Ath- 
Thabarani dalam A/ Kabir, di dalamnya ada Zakariya bin Abu Al 
Hawajib Al Kufi dan dia itu dha'i£”27 


235 Dia biasa meriwayatkan hadits dari Umar bin Ali Al Fallas, Abu Hatim As 
Sijistani, Muhammad bin Abi As Sari Al Azdi dan lain-lain. 

“Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abu Al Gasim Ath- Thabrani dan ja 
lain. 

“Al Khathib Al Baghdadi menyebutnya dalam Tarikh Bagdad (3/403), dan tidak 
menyebutkan penilaian apa-apa terhadapnya. 

236 Os. Al Muddatstsir ayat 5. @iraat dalam riwayat ini adalah menggunakan kata 
“Ar-Rujza' dengan dhamah pada huruf ra " dan ini adalah giraat Hafsh, Abu Ja'far dan 
Ya'gub, sedangkan giraat yang lain membacanya dengan (715) dengan kasrah pada 
huruf ra -nya, dan keduanya adalah giraat yang terkenal. 

237 Majma' Az-Zawa "id (7/131) dan A/ Kabir (10/117). 


108 — Mu'jam Ash-Shaghir 


ed 0 3 8.0 - “G. 
Ca Tik kena Ab Jet or IE 3 KA BA 


AP IP NAN ES AA IG 


0 . ix ey o- ON 0 0 - 083 Lo. 8 038 
BP EK NE GAN LE AN 


ka 2 3) HI & Saja dala an Jai d3 B Je Hd 
VA ME AN La UN BI TES 1 ANE 
| MI NS ah HE 
88. Ahmad bin Ali bin Ismail Al @aththan Al Baghdadi?88 
menceritakan kepada kami di Baghdad, Abu Marwan Al Utsmani 
menceritakan kepada kami, Ad-Darawardi menceritakan kepada kami, 
dari Muhammad bin Abdullah putra saudaranya Az-Zuhri, dari 
pamannya yaitu Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari 
“Ibnu Abbas bahwa Rasulullah & bersabda, “Jibril #8 membacakan 
kepadaku setiap huruf dan aku selalu minta tambahan (versi bacaan lain) 
dan dia pun menambahkannya kepadaku sampai berhenti di tujuh huruf 
(versi bacaan). 239 | : 


238 Biasa meriwayatkan dari Abu Marwan Ahmad bin Utsman Al Utsmani, yang 
biasa meriwayatkan darinya adalah Ath-Thabrani. 

Al Khathib Al Baghdadi menyebutnya dalam Tarikh Bagdad dan tidak 
menyebutkan jarh maupun ta'dil, lihat Tarikh Bagdad (4/305). 

239 Dalam An-Nihayah dikatakan, “Yang dimaksud huruf di sini adalah tujuh 
bahasa (diales) yang ada dalam bahasa Arab. Artinya itu tersebar dalam Al @ur'an. 
Sebagiannya dengan bahasa Guraisy, sebagian lagi dengan bahasa Hudzail, sebagian 
lagi dengan bahasa Hawazin, sebagian lagi dengan bahasa Yaman. Bukan berarti 
bahwa dalam satu huruf terdapat tujuh versi, sebab ada pula dalam Al @ur'an satu 
kata dibaca dalam empat belas versi. Ini adalah seperti perkataan kita, “(d), (Ha) dan 
(W) (semua berarti “kemarilah”). Kata huruf sendiri secara bahasa berarti pinggiran 
atau ujung, atau sisi. 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 109 


Az-Zuhri berkata, "Tujuh huruf itu maksudnya hanyalah perintah 
yang kalau hanya satu maka tidak akan ada perbedaan antara halal dan 
haram.” 


Tidak ada yang Been hadits ini dari Keponakan Az- 
Zuhri kecuali Ad-Darawardi. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari.240 


3 04 0 3 - na pe Gb an 


SPN rata sah Oral o: Banas Uj3 Aha 


SA Ba ee ja A1 xe 
Je 1 ga Kia 


- 


» Ju 
II ata IS ah Jt pati gal sat vi anlag aa 


5 
2 
“ep 
# “ 


Nan 
oa — na 
nan 
He 


89. Ahmad bin Sa'id bin Syahid Al Baghdadi?41 menceritakan 
kepada kami, Mush'ab bin Abdullah Az-Zubairi menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari 
Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, 


240 Fath Al Bari (923), Dikeluarkan pula oleh An-Nasa'i dari Ibnu Abbas dari 
Ubay bin Ka'b (2/153). 

241 Abu Al Abbas mendengar hadits dari na bin Farukh, Ya'gub bin Humaid 
bin Kasib, Yahya bin Ma'in dan lain-lain. 

Yang meriwayatkan darinya adalah Abdus Shemiad bin Ali Ath-Thasti, Abu Bakar 
Asy-Syafi'i, Ath-Thabrani dan lain-lain. 

Al Khathib mengatakan, “Dia tsigah.” 

Dalam Mu'jam Al Udaba ' (3/49) disebutkan bahwa dia termasuk ahli sastra, dia 
punya kitab berjudul “Maa gaalathu Al 'Arab” (Apa yang diucapkan orang Arab) dan 
“Katsir fii Afwaah Al 'Aammah” (Yang banyak di lidah orang awam). 

Dikatakan bahwa dia pergi dan pindah ke Mesir serta wafat di sana pada tahun 
293 H. 

Lihat Tarikh Bagdad (4/171). 


110 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Rasulullah & bersabda, “Maukah kalian aku kabarkan tentang | 
penduduk surga? Penduduk surga itu adalah setiap orang yang lembut 
perangainya, toleran dan dekat dengan orang lain.” 


7 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Hisyam kecuali 
. Abdullah, hanya anaknya yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabarani dalam Al Awsath dan Abu Ya'la dengan redaksi yang mirip. 
Dalam sanadnya ada Abdullah bin Mush'ab Az-Zubairi dan dia itu 
dha'it.” 

DL AA Ea den Le AA Lo ging 23 IL GS 
PEN TI TE SEN SET JUN TT Na Page - 20. 3 X8 - 8 
Oo (AJA op Jain 08 UEJEI (gm Or sena Ldr Naa 
b Pa Ga ea Lo 0 Tim 02 2... 0x. co. 9 
Ol dm, JU :JB Ga aji IG 5P Ca gi Tah YP KAN 
2 4 2 “2 . 2 2. 3 Joo Kn ana or ta 0 
HA SA Ie DO SL ia IP AI dl 
: 0G 
rj 


90. Ahmad bin Ya'gub Al Mugri Al Baghdadi?42 menceritakan 
kepada. kami, Muhammad bin Aban Al Balkhi menceritakan kepada 
kami, Musa bin Isa Al Gari menceritakan kepada kami, dari Mufadhdhal 


0... 3 


£ 5 8.2 Prod 2 
jaka Ob) $ tojad SE GA de3 


242 Albu Al Abbas yang dikenal dengan nama Ibnu Akhi Al Irg. Meriwayatkan dari . 
Muhammad bin Aban Al Balkhi, Hudbah bin Abdul Wahhab Al Marwazi, Muhammad 
bin Bakkar Ar Rayyan dan lain-lain. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar Asy-Syafi'i, Ahmad bin 
Kamil Al @adhi, Isa bin Hamid Ar Rafji, Makhlad bin Ja'far Ad Daagag. 

Dia juga membaca Al @ur'an dari Hisyam Al Barbari, Ismail bin Madan, 
Hamdawaih bin Maimun, murid-murid Al Kisa'iy. Sedangkan yang membaca Al 
@ur'an kepadanya adalah Ibrahim bin Ahmad bin Ibrahim Al Buzuri dan lain-lain. 

Dia tsigah, wafat tahun 300 H. Ada pula yang mengatakan tahun 301 H. 

Lihat Tarikh Bagdad (5/225) dan Ghayat An-Nihayah (1/150). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 111 


bin Yunus, dari Al Awza'i, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Watsilah bin Al 
Asga' yang berkata, Rasulullah $& bersabda, "Kalian mengira bahwa aku 
adalah orang terakhir dari kita ini yang akan wafat. Tidak, justru akulah 
yang akan pertama dari kalian yang akan wafat. Setelah itu aku akan 
disusul oleh beberapa kelompok yang terpisah-pisah dimana kalian akan 
saling bunuh.satu.sama lain." 


| Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mufadhdhal kecuali 
Al @ari', hanya Muhammad bin Aban yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. | : | 


Isnad: Isnadinya shahih. diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu 
Ya'la dan Ath-Thabarani. 


Al Haitsami mengatakan, "Para perawi Ahmad adalah perawi 
kitab shahih.” Tn | 

Demikian pula Syekh Al Albani menganggapnya shahih dan dia 
punya syahid (penguat dari riwayat lain).249 


Pa tera SNI Kes gd | mart ae 

OS Uye 5P Ulas Gi aa LP daa Pa id Ha aa 

An anta Sa “JG oa ol 
en ita TT or ea Pn NA fr 


91. Ahmad bin Al. Hasan bin Mukram Al Baghdadi?4 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami, 


:243 Majma' Az-Zawa “id (7/306), Silsilah 2 Ahadits Ash-Shahihah (2/851) dan 
Kanz Al Ummal (11/31363). 

244 Dia bisa meriwayatkan dari Ali bin Al Ja'd, yang meriwayatkan darinya adalah 
Abdul Bagi bin @ani', Abu Al Gasim Ath-Thabrani. 


112 — Mu'jam Ash-Shathir 


Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari 
Thawus, dari Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah && bersabda, "Aku 
diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota dan aku ana untuk 
menarik rambut atau pakaian ke belakang (saat sujudP?. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Isa bin Mahan Abu 
Ja'far kecuali Ali bin Al Ja'd. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh enam imam kecuali At- 
Tirmidzi dan mereka menyebutkan ketujuh anggota tubuh.216 


-.. BAG Ca 


Jne CA ANT jika dis Papa 
: Pengen ano on AAN 
Gl: Cr galat Jo Ir JB :JE aye pt 

DAN ph ga NA dia End 5 JP 


92- Ahmad bin Humaid Al Mugri" Abu Ja'far Al Baghdadi?1 
menceritakan kepada kami, Bilal Al Asy'ari menceritakan kepada kami, 
Syabib bin Syaibah As-Sa'di menceritakan kepada kami, dari Atha" bin 
Abi Rabah, dari Abu Sa'id Al Khudri yang berkata, Rasulullah & 
bersabda, “Allah tidak pemah menciptakan penyakit kecuali akan 
menciptakan pula obatnya kecuali as-saam yaitu kematian.” 


VJ“ ——-—- 

Dia disebutkan oleh Al Khathib dalam Tarikh Bagdad (4/80) dan dia tidak 
memberikan komentar tentangnya. 

245 Menarik atau menahan rambut di sini punya dua makna. Pertama tidak 
menahannya untuk turun ke lantai saat sujud, kedua tidak mengikat atau mengunciya 
ke belakang. 

246 AJ Jami" Ash-Shaghir (2/1637), Mukhstashar Muslim, no. 299, Fath Al Bari 
(2/295), An-Nasa'i (2/216), Mukhtashar Abi Daud (853) dan Ibnu Majah (884). 

| 247 Saya belum menemukannya. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 113 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Atha” dari Abu 
Sa'id kecuali Syabib. | 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani pula dalam A/ Awsath. 


Al Haitsami mengomentari, "Di dalamnya ada nama Syabib bin 
Syaibah dimana Zakariya As-Saji mengatakannya, “Shdug yahim” (jujur 
tapi suka lupa) dan mayoritas ulama menganggapnya dha'if. 2 na 
perawi lainnya adalah perawi kitab shahih.248 


Pet) O-£ Ao Ao 


Pa mena Tea KAA G reapa 


B8. 


ne Raga 2: (3 

uv buy AN na 1 ui 2-6 An dri LE Ket 
or ta ea y 3 Ba Ta 

BB dp ad ob NB AS 

Aa AR TE alah La SS ala Aa ya ol - 


an Aw" An ASI Ju Hd Adi Jas Ka u KA 

93. Ahmad bin Ubaidullah bin Jarir bin Jabalah249 menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al 
Hasan Al @urdusi menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Amr bin Syu'aib, dari 
ayahnya, dari kakeknya yang berkata, Rasulullah & bersabda, “Siapa 
saja yang didatangi oleh sepupunya lalu meminta sebagian rezekinya 
dan dia enggan memberikan maka Allah enggan pula memberikan 
kepadanya fadhilah di hari kiamat. Siapa saja yang tidak mau 


248 AZawa "id (5/84). 

249 Disebutkan dalam Al Lubab (1/257) dan dikatakan, “Dinasabkan kepada 
kakeknya (Al Jabali). Dia biasa meriwayatkan dari ayahnya Ubaidullah dan yang 
meriwayatkan darinya adalah Abu Al Gasim Ath-Thabrani. 


114 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Mi 


memberikan sisa air agar tidak pula memberikan sisa. rumput maka 
Allah tidak akan memberinya fadhilah di hari kiamat.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy kecuali 
Jarir, tidak ada yang meriwayatkannya dari Jarir kecuali Muhammad bin 
Hasan, hanya Ubaidullah bin Jarir yang meriwayatkan hadits ini darinya. 
Juga tidak ada riwayat Al A'masy dari Amr bin Syuaib kecuali 
hadits ini dan kami tidak menulisnya kecuali dari Ahmad bin Ubaidullah. 
Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Muhammad 
bin Al Hasan Al @ardusi yang dianggap dha'if oleh Al Azdi lantaran 
Ath-Thabarani juga meriwayatkannya dalam A/ Awsath. Al 
Mundziri mengatakan, ”Ini gharib (hanya bersumber dari satu orang - 
pen erj).”250 : 2 h 


Lp it data GAN yaah 2 AA pa Ea 
Ka: Pa Gis CA ye Ke Oam (rara (2 Endah ea u 
CAN Oa Sp esn TP PAP GP tp 
Ag AI 2 3 ab celah lan Si A1 OA JB 1d 
Jen Dag dp wa (3 ja MAN GS Vip By 
SA Ul Ci Gn la GP SN Ya AG EL BI 3 Laga abi 
EN Ep BEN GA SESI GLS AA 
94. Ahmad bin Naa bin Al Abbas Al Murri Al 
@anthari251 menceritakan kepada kami, Harb bin Al Hasan Ath- 


250 Az-Zawa 'id (8/154) dan At-Targhib wa At-Tarhib (2/39). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 115 


Thahhan menceritakan kepada kami, Husain bin Hasan Al Asygar 
menceritakan kepada kami, @ais bin Ar-Rabi' menceritakan kepada 
kami, dari Al A'masy, dari Abayah yaitu putra Rib'i, dari Abu Ayyub Al 
Anshari yang berkata, Rasulullah & bersabda kepada Fathimah, ”Nabi 
kita adalah nabi terbaik yaitu ayahmu ini, syahid kita adalah syahid 
terbaik yaitu paman ayahmu Hamzah, di antara kita ada orang yang 
punya dua sayap dimana dia terbang dengan kedua sayap itu di surga 
kemana saja dia inginkan yaitu sepupu ayahmu Ja'far. Dari kita pula 
akan ada dua cucu untuk umat ini yaitu Hasan dan Husain, mereka 
berdua adalah anakmu dan dari keturunan kitalah Al Mahdi.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy kecuali 
Mais hanya Husain bin Al Asygar yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada nama @ais 
bin Ar-Rabi' dan ia itu dha'if tapi ada yang menganggapnya tsigah. 
Sedangkan para rawi sisanya adalah perawi yang tsigah.”252 


: | L1 20 20 reva ... 6 A0 naa 

IP 3 Fita AI cegah AI Aa IAI Pa dr 

Ka cal sis 2 tata  £ Sara gp 1 Hera ca 

Pri Gi Al Ia UP Kalla oh Gak Pa pp pp 

Ba ay da Jen JB JB es AI 
Gang ae nan Sena ea la 0 

Ie PE eri & PE Ke 
. gan Pekan 


- 


251 Saya belum menemukannya. : 
252 Az-Zawa "id (9/166). 


116 — Mu'jam Ash-Shaghir 


95. Ahmad bin Al @asim Ath Tha'iy Al Baghdadi?253 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Walid Al Kindi menceritakan 
kepada kami, Abu Yusuf Al @adhi menceritakan kepada kami, Al Hasan 
bin Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al 
Mu'tamir, dari Syagig bin Salamah, dari Abdullah bin Mas'ud RA yang 
berkata, Rasulullah & bersabda, "Apabila seorang dari kalian ragu dan 
dia tidak tahu sudah berapaka rakaatkah dia shalat maka hendaklah dia 
mencari dahulu sampai yakin, kemudian menyempumakan apa yang 
dianggap kurang di dalam hatinya, kemudian hendaklah dia sujud dua 
kali sujud sahwi.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Hasan bin 
Ubaidullah kecuali Abu Yusuf. 


Isnad: Hadits ii ga diiwayatkan oleh An-Nasa'i dan sanad 
—.nya shahih.254 


Ii LA Es Ae Ya WA AK BR pa sat 


3 30316. 3 as - Lao 


Png mn ee Ang AN 
3 Ki Gp H5 5 ala sa BL Aa 535 
ali Fa dp 93 HI Kep pi Ka GP SN il aa 
SA P ab Lil gak oa af ia 


03 


ai 


253 Dia adalah Al Burti, meriwayatkan dari Bisy bin Al Walid Al Kindi, Abu 
Bakar dan Utsman bin Abi Syaibah dan lain-lain. Yang meriwayatkan darinya adalah 
Abu Amr bin As Simak, Ath-Thasti, Ibnu Kamil dan Ibnu @ani', dia aah 

“Wafat tahun 296 H. Lihat Tarikh Baghdad (3/28). 

254 Jami” Al Ushul (65/3777) dan An-Nasa'i (3/28). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 117 


96. Ahmad bin Muhammad Ash-Shaidalani Al Baghdadi?5$ 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Aisyun Al . 
Harrani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman bin Abi 
Daud Al Harrani menceritakan kepada kami, Salam bin Abi Muthi' 
menceritakan kepada kami, dari @atadah, dari Al Hasan, dari Sa'd bin 
Hisyam, dari Samurah bin Jundub yang berkata, Rasulullah & 
bersabda, "Sebaik-baik umatku adalah abad pertama dimana aku diutus 
di dalamnya. Selanjutnya adalah generasi abad setelahnya, kemudian 
abad setelahnya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari @atadah kecuali 
Sallam Abu Muthi' hanya Muhammad bin Sulaiman bin Abi Daud Al 
Harrani yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


| Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Abdullah 
bin Muhammad bin Aisyun yang tidak aku ketahui, sedangkan perawi . 
lainnya tsigah.”256 


5) IG Bara o- NASA AS Jastadi L AP AS 2 Kab 


otot tara LAI Ri Pa PN) 


. Lo. 


- AAA (pa PA Oh OP AAA Ye aa ud AP 
3 HA Pb ca satin Sae La Ja ap 


255 Meriwayatkan dari Ishag bin Wahb Al Wasithi, Abdullah bin Muhammad bin 
Aisyun Al Harrani. Yang meriwayatkan darinya adalah Ali bin Umar As Sukkar dimana 
dia menyebutkan bahwa dia mendengar dari Ash Shaidalani ini i pada tahun 303 H. 
Ath-Thabrani juga biasa meriwayatkan darinya. : 

Lihat Tarikh Baghdad (5/137). 

256 Az-Zawa "id (10/19), hadits ini juga dikeluarkan oleh Muslim dari Aisyah, 
Ahmad dan syaikhan dari Ibnu Mas'ud. Nanti akan disebutkan lagi pada hadit Umar, 
no. 352. 


118 — Mu'jam Ash-Shaghir 


JI A3 BIT PSS de ova alot 
Hi An Ia sah Jai KAS 
AI in Salad KA pg Sg ia Ah Ih 

97. Ahmad bin Ka'b Al Wasithi Al Hafizh257 menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik Ad-Dagigi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abu Nu'aim Al Wasithi menceritakan 
kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Aban bin Taghlib, 
dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas # tentang firman 
Allah 8, ”...Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari 
saudaranya, hendaklah yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang . 
baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang 
memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)....” (Os. Al Bagarah (2: 
178). Dia berkata, "Tadinya Bani Israil menetapkan bahwa bila ada 
yang terbunuh di antara mereka secara sengaja maka tidak ada yang 
bisa diputuskan kecuali hukum gisas. Sedangkan bagi kalian 
diperbolehkan untuk menggantinya dengan denda, maka Allah 
memerintahkan agar yang ini (keluarga korban yang memaafkan) 
mengikuti dengan baik dan keluarga pelaku membayar denda dengan 
cara yang baik pula. Itulah keringanan yang diberikan dari Tuhan 
kalian.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Aban kecuali 
Syarik, hanya Muhammad bin Abu Nu'aim yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. 


257 Ibnu Hajar berkata, "Ahmad bin Ka'b Ad-Darra" Al Wasithi. Sebagaimana 
disyaratkan kelemahannya ketika dia menyebutkan biografi Isa bin Ma'n. Al Khathib 
juga memberi isyarat bahwda dia lemah. Lihat Lisan Al Mizan (1/149). 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 119 


Isnad: diriwayatkan oleh Al Bukhari dan An-Nasa'i secara 
panjang lebar dari jalur Mujahid.258 


- - 8 . @, 0 ” “ 35 2 Pa G5 
EA AE Taka KITA AN II ae Ip KE Gis 
Ni ag Papa 2 Laga - g o 3 Pa 2 ol... o- o- 
Ola Lado Cs amal ul A3 231 Ti GUA 9 Ran 9 yaa 
co. sa 3 2 s3 AT Pn 2.3 Dan 1 2g 
SE AE GP opa GP SAI Yap D3 20599 GAYA il 
-.. a Oa af aa oC. 10 - 38 og. 8 “3 
Ae AB Cembeh JIA oi TEA tnpa LAS dek 
9 AA Pn Le rd NA . ifa 5 - Haa Pet 
aa AB OI ali 3 ES NYALA Un Sepi GO 3 
— LI 1 imi UMS yani Y) Cola 15 ag 3 ilezerle 
Ma ean HA end am AS 2 Syam an raba ea 4 
Er Eh UNJ AI IE ab, 
3 AE. eb,- 4 & 2» 6 s0. Hat T- 0 
HA NG ea GM UUT LB AE ah Ye 
ore A “5 , an 0 - . ji La 7, ea - a - 
Ale eko AI Iyan MP SEN daa SJ 9 5 ea UR, 
- 2 an o - Es ad 2 . - g K 
SAE D3 ipa Ol GLAG ca UUS SKA ET ala 
pa or, Te - 2 3 LA ' or T- ora on Or. oc 
| tab Cb Seal PLB Up Ip gi La, dh Cl 
» - 2. 
IA Oa aa NA Lg R3 


98. Ahmad bin Abdullah Al Lihyani Al Akkawi259 menceritakan 
kepada kami di kota Akka' pada tahun 275 H, Adam bin Abi Iyas Al 
Asgalani menceritakan kepada kami, Syaiban Abu Mu'awiyah dan 
Waraga ' bin Umar Al Yasykuri menceritakan kepada kami, dari 
Hushain bin Abdurrahman As-Sulami, Ummu 'Ashim istri Utbah bin 
Fargad As-Sulami menceritakan kepadaku, dia berkata, "Kami para istri 
Utbah ada empat orang. Tidak ada satupun dari kami kecuali akan 


' 258 Jami" Al Ushul(2/483), Fath Al Bari (8/176) dan. An-Nasa'i (8/36-37). 
259 Saya belum menemukannya. 


120 — Mw'jam Ash-Shaghir 


berusaha maksimal mengharumkan diri agar lebih harum dibanding 
yang lain. Utbah tidak pernah menyentuh parfum kecuali akan 
mengusapkannya ke jenggotnya dan dia sendiri lebih harum dari kami. 


Kalau dia keluar menemui orang-orang maka mereka akan berkata, 
"Kami tidak pernah mencium bau parfum yang lebih harum dari 
parfumnya Utbah.” 


Aku pun bertanya padanya di suatu hari, "Kami sudah berusaha 
maksimal untuk memakai parfum tapi kamu tetap saja lebih harum dari 
kami, apa parfummu itu?” 

Dia menjawab, "Aku pemah terkena syira260 di masa 
Rasulullah & lalu aku mendatangi beliau dan mengadukan itu 
kepadanya. Beliau kemudian menyuruhku bertelanjang maka akupun 
melepas pakaian dan duduk di depan beliau dengan menutupkan 
pakaianku di kemaluan. Beliau meniup di tangan beliau lalu 
mengusapkan ke punggung dan perutku. Sejak saat itu bau harum ini 
melekat pada diriku.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Warga' kecuali 
Isnad: Al Haitsami berkata, "Ath-Thabarani meriwayatkannya 
dalam A/ Awsath dan Al Kabir, perawi dalam A/ Awsath adalah perawi 
kitab shahih kecuali Ummu Ashim yang tidak aku kenal.”261 


Saya katakan, di sini juga demikian. 


Ca ea Ag JA gi AP oi LA Bis 


4 au - s0... - 15 - 3 23 . Pn 0, o- 35039. A4 AG € 
Tea Man ng deh Ani oi AI Ia 5 ESA Sis 


260 Syira adalah penyakit gatal yang ada pada badan satu kali kemunculan. 
Diriwayatkan pula dengan kalimat As-Sara dengan huruf sin. 
261 A-Zawa “id (8/282-283) dan Al Kabir (17/329-331). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 121 


8 . 


— af ya oa 0 2 SESI A3 las u ap oa — 
042. sapa Ao 2. “5 - FI P3 - KI ke 
: PA P9 Di yana (N log dala 34 
99. Ahmad bin Ubaid bin Ismail Al Firyabi262 menceritakan 
kepada kami di Baitul Magdis, Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al 
Mugri' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Salim Al @addah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari 


Atha', dari Abu Asy-Sya'tsa", dari Ibnu Abbas bahwa Nabi & menikahi 
Maimunah dalam keadaan ihram. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij dari 
Atha', dari Abu Asy-Sya'tsa" kecuali Sa'id bin Salim, sedangkan orang 
lain meriwayatkannya dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas dan 
mereka tidak menyebutkan Abu Asy-Sya'tsa'. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jamaah kecuali: Al 
Muwaththa” dari Ibnu Abbas.268 


Kp ta 2 PE IU ata 5 TOGA et 

5 Panai maa arak 3 Ii Jaa 3 Sik Ata Gas 

Peang: TA PA Nya cli MP 

Aa BA JAN ig lea io AI j5 JG 18 cal 3 
Iga Ip Eko Vp op 


100. Ahmad bin Sa'id Al Hamdani Abu Al Abbas bin Ugdah Al 
Kufi264 menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Muhammad bin 


262 Ea belum menemukannya 
263 Jami" Al Ushul (371329), Mukhtashar Muslim, no. 815, Mukhtashar Abi 
Daud (1767), Fath Al Bari (4/51), Tuhfat Al Ahwadzi (3/581) dan Ibnu Majah (1965). 


122 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Abdullah Ar-Ragasyi menceritakan kepada kami, Umar bin Habib Al 
@adhi menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza', dari Abu 
Malik bin Usamah bin Umair Al Hudzali, dari ayahnya, dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, "Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan: 
| tidak menerima sedekah dari barang yang dicuri.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Khalid Al Hadzdza 
kecuali Umar bin Habib, hanya Abdul Malik bin Muhammad Ar Ragasyi 
Abu @ilabah yang meriwayatkan hadits ini darinya. Nama dari Abu 
Malih adalah Amir. 


Isnad: Isnad yang ada di sini dha'if tapi hadits ini sendiri juga 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Daud, Al Baihagi dari dua jalur, Ibnu 
Majah dari beberapa jalur dan Ad-Darimi dalam sunannya.?65 


SN Tia Z PEN AA Maa tara 
Ca HI Tran cela Y ea NE: Tara v3 ar 
— Ie Ha PPN Mn Ap BE Ge 

Pa ap 2 5 . 0 

Las GUS Pama Jaman SSI - JG nang 
101. Ahmad bin Muhammad bin Al Abbas Al Harawi?66 
menceritakan kepada kami di Mekah tahun 283 H, Khalid bin Hayyaj 
bin Bistham menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 


kami, Rauh bin Al @asim menceritakan kepada kami, dari Gatadah, dari 
Anas bin Malik bahwa Nabi # bersabda, "Membuang dahak di masjid 


264 Saya belum menemukannya 

265 Ad Darimi dan takhrijnya (1/692), Mukhtashar-Abi Daud, no. 54, Ibnu 
Majah (271), An-Nasa”i (1/87-88) dan Al Baihagi (1/42). 
266 Saya belum menemukannya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 123 


adalah suatu kesalahan (dosa) dan cara Imenokapubnya adalah dengan 
menguburnya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Rauh kecuali 
Hayyaj, hanya anaknya Khalid yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


— Isnad: Isnadnya dha'if tapi hadits ini sendiri diriwayatkan oleh 
Al Jamaah kecuali A/ Muwaththa '.267 | 


0 Pe ang 


IN EA SIA Lega gal aga i Os Hi 


0-3 - H8 BA 3 0 3 0-3 


ja Obat 3 Anji Si GP AA B1 
Olla 13 den OA At Ca ot 53 Spa AI, 
AI in ala Ko AI Io JB AB SA ap 
DyayG AI “ne BnuA 
2 Ef dak Alah AS Jb SPI gadi LI et SL 


. 


Te. 2 & Penpa ag Han S3 Las TE 


“102 Atuna bin Imran Abu Musa As- -Susi268 menceritakan 
kepada kami di Baghdad, Abu Ar-Rabi' Ubaidullah bin Muhammad Al 
Haritsi menceritakan kepada kami, Yazid bin Sufyan bin Ubaidullah bin 
Rawahah Al Bashri menceritakan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, 
dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Salman Al Farisi #,.yang berkata, 
Rasulullah & bersabda, "Ada dosa yang tidak diampuni, dosa yang 


261 Jami' Al Ushul (11/8732), Mukhtashar Abi Daud, no. 446, Mukhtashar 
Muslim, no. 250, Fath Al Bari (1/511), An-Nasa'i (2/50-51) dan Tuhfah Al Ahwadzi 
(3/164). 

268 Dalam versi tercetak dan Tarikh Bagdad terutlis “Abu Musa” sebagai ganti 
“Ibnu Musa” Wallahu A'lam. Disebutkan oleh Al Khathib Al Been dan dia tidak 
mengomentarinya. Lihat Tarikh Bagdad (4/333). 


124 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


tidak dibiarkan serta dosa yang diampuni. Dosa yang tidak diampuni 
adalah syirik kepada Allah, dosa yang tidak dibiarkan adalah kezaliman 
hamba satu sama lain, sedangkan dosa yang diampuni adalah dosa 
antara si hamba dengan Allah 8” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman At-Taimi 
kecuali Yazid bin Sufyan, hanya Abu Ar-Rabi' yang meriwayatkan hadits 
ini darinya. 

Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam A/ Kabir. Al 
Haitsami mengomentari, "Di dalamnya ada Yazid bin Sufyan bin 
Abdullah bin  Rawahah yang dha'if. Ibnu  Hibban 
mempermasalahkannya, sedangkan perawi lain adalah tsigah.”269 
PSI SAR KE JAR op aka LA Gis 

at P4 ap ge 30 .. Feat 2 8. Le oc () . PN) 
Ga Se PP ) 1 Es (0 yaah Pi Kah 
Kn Kata Gp BOB Ti oi MIN AI IP AA Smg 
0 NN 2 Pan AN TEA SN 2 ai Ca 3 25 Kan . 0. 
Ya Jani Pala AE Gala Al Sya) JB Iga gb ep XS 
0 X 3. 7 4 Ld 0. Sus e ar. : asing, .. . 
BEA AN AAS Uh AINI PASAL gada Y La JB ALAN sia Jl 
. - 04. 3 ed Ie Pd 
Jae Ab HUNI 3 IOS Hb IE) aan Ie 
bana S3) ARE ala SUS Mint 253 

103. Ahmad bin Muhammad bin Mugatil Ar-Razi70 
menceritakan kepada kami di Baghdad, Al Husain bin Isa bin Maisarah 


269 Az-Zawa "id (10/95) dan Al Kabir (6/6133). 

270 Abu Bakar. Datang ke Bagdad dan menceritakan hadits di sana dari ayahnya, 
Al Husain bin Isa bin Maisarah, Ahmad bin Bakr bin Saif. | 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abdul Bagi bin @ani', Al Husain bin 
Mahdi Al Marwazi, Abu Al Gasim Ath-Thabrani. 


Mw'jam Ash-Shaghir— 125 


menceritakan kepada kami, Abu Zuhair Abdurrahman bin Maghra' 
menceritakan kepada kami, Isa Al Juhani menceritakan kepada kami, 
dari Abdul Malik bin Maisarah Az-Zarrad, dari Mujahid, bahwa dia 
mendengar Abdullah bin Amr271 berkata, Rasulullah & bersabda, 
"Akan ada pemeluk agama ini yang masuk neraka dalam jumlah yang 
tak dapat dihitung kecuali oleh Allah lantaran kedurhakaan mereka 
kepada Allah, dan kelancangan mereka untuk melakukan maksiat, tidak 
mau patuh pada-Nya. Kemudian aku diizinkan memberikan syalaat, lalu 
akupun memuji-Nya dengan bersujud Le kata aku memiji-Nya 
dalam keadaan berdiri.” 


Kemudian dia menyebutkan haditsnya. 


Saya katakan, lanjutannya adalah ”...lalu dikatakan kepadaku, 
”Angkatlah kepalamu, mintalah kamu akan diberi, berilah syafaat kamu 
akan dipersilahkan.” 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam A/ Awsath. Al 
Haitsami mengomentari, ” Isnadinya hasan.”272 


Demikian pula yang dikatakan oleh Al Mundziri.?73 


te "AI YA Ka bai oi: Sen na 
3 20 $ KG 


393 yg aa Oi , nyaa UI Cat za 2 Haa Tiap 
SP NP Saba up SAE oi PAI 3 eU 


Al Khathib menyebutnya dalam Tarikh Baghdad dan tidak memberikan penilaian 
apa-apa. Tarikh Baghdad (5/98). 
271 Dalam versi tercetak tertulis “Abdullah bin Umar”, Wallahu Alam. 
212 Az-Zawa "id (10/376). 
273 At-Targhib wa At-Tarhib (4/436). 


126 — Mu'jam Ash-Shaghir 


o - 2 PE 2.3 £0 ee. - be c. PPn ot tah . & - 

LAMA 23) al HA IP 1JU elang tele anna 

2 . Ly. 

ag 

104. Ahmad bin Muhammad bin Ya'gub Abu Bakar Al Khazzaz 

Al Ashbahani274 menceritakan kepada kami, Syuaib bin Ayyub Ash . 

Sharifini menceritakan kepada kami, Mush'ab bin Al Migdam 

menceritakan kepada kami, dari Daud Ath-Tha'iy, dari An Nu'man bin 

Tsabit, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Abu Hurairah, dari Nabi & yang 

bersabda, “Apabila bintang meninggi berarti akan diangkatlah semua 
bencana dari semua negeri.” : 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Daud Ath-Tha 'iy 
kecuali Mush'ab. | 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Semuanya juga diriwayatkan 
oleh Ahmad, Al Bazzar dan Ath-Thabarani dalam A/ Awsath dengan 
redaksi mirip. Para perawi di A/ Awsath ada nama 'Asal bin Sufyan 
yang dianggap tsigah oleh Ibnu Hibban tapi dia katakan, "Kadang salah 
dan menyelisihi”, sedangkan yang lain menganggapnya lemah. Adapun 
perawi lainnya adalah perawi kitab shahii .”215 


0 aa Je | 


:. Ab El as 39 AA PA Ge jab ENI 
HA PE AA op sp ai ap 


274 Abu Nu'aim menyebutnya dalam Tarikh Ashbahan (1/ 121) dan dia berkata, 
”Meriwayatkan dari orang-orang Bashrah seperti Muhammad bin Al Walid Al Busri 
dan lainnya.” 

215 Az-Zawa "id (4/103). 


ed 
Pt . 


Lo Jd— 


Mu'jam Ash-Shaghir — 127 


Oa KA IE AI ale Je Dl 108 Pn - AN Ke 


105. Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Hafsh 
- Al Ashbahani Abu Al Hasan2'6 menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Al Furat Ar-Razi menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam mk, dari 
@uthbah bin Abdul Aziz, dari Al A'masy, dari Bukair bin Al Akhnas, dari 
Mujahid, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ubay bin Ka'b, dari . 
Nabi 8, sesungguhnya Jibril 'alaihis salam berkata kepada beliau, 
"Bacalah Al @ur 'an dengan tujuh huruf.” | 


.- 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy kecuali 
@uthbah, hanya Yahya bin Adam yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: diriwayatkan pula oleh Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud 
dan An-Nasa'i dari hadits Ubay secara panjang lebar.277 


3 0 ne saya 


KA Kis SNN sasa pai v P hub Op Ka 
2 HIU ES ag Ea CA Aa GA Ea dejkaa 
Ia SJ alah ae ska AI Iga JB JB KAI 
Ie aah ta ra AS KD GE ses 
| TA NI Si TA paka ag OS Sp gia uas) 
AN na a33 
“HE Abi Naim mengatakan, "Dia adalah salah satu abda/ (wali -penerj) dan 
orang zuhud. Perkataannya diterima. Wafat tahun 309 H di bulan Dzul @a'dah. Lihat 
Thabagat Al Ashbahan (1/125). 


211 Jami" Al Ushul (2/479), Mukhtashar Abi Daud, no. - 1424 dan 1425, Tuhfah 
Al Ahwadzi (8/263) dan An-Nasa"i (2/153). 


128 — Mu'jam Ash-Shaghir 


106. Ahmad bin Al Husain bin Nashr Al Hadzdza' Al 
Baghdadi278 menceritakan kepada kami, Syabab Al "Ushfuri 
menceritakan kepada kami, Unais bin Sawwar Al Jarmi menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Malik bin Huwairits . 
menceritakan kepada kami, dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
"Apabila Allah ingin menciptakan suatu makhluk hidup maka seorang 
laki-laki menyetubuhi wanita air maninya akan terbang di setiap urat dan 
keringat. Bila sudah sampai hari ketujuh maka Allah pun menghadirkan 
setiap keringat antara dia dengan Adam. ” Lalu beliau membaca, "Dalam 
bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.” (As. Al 
Infithar (82): 8). 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Malik bin Al 
Huwairits kecuali dengan - /snad ini, hanya Ibnu Sawwar yang 
meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabarani dalam ketiga mu parang dan para perawinya adalah 
tsigah. »279 


3G 3 ia - Lo 0 2.0 KAS 


Maen una das Pb sa 
IA SBB EA 3 SU oi yA 5G den Aa 


278 Abu Ja'far mendengar dari Ali bin Al Madani, Ash Shalt bin Su'ud Al Jahdari, 
Syabab Al “Ushfuri dan lain-lain. Yang meriwayatkan darinya adalah Ismail bin Ali Al 
Khuthabi, Abdul Bagi bin Gani' dan lain-lain. 

Dia termasuk warga Samara lalu tinggal di Bagdad dan meninggal di sana tahun 
299 H. 

Ad Daragtuhni mengatakan, ” Tsigah.” Lihat Tarikh Baghdad (4/97). 

279 Az-Zawa “id (7/134) dan Al Kabir (19/644). 


“ 


Mu'jam Ash-Shaghir— 129 


- MA Ia nk MAN Pa In ee BU ep dan NG 2 8 $ 
L5 2yei Gani JS BN J3 Giat Gila ale lo ga 
CA OS II ea IS KAA Ud Gan LL Ul Ia 

| SAI 
107. Ahmad bin Manshur Al Mada'ini mawla Bani Hasyim280 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag Al Musaiyyabi 
menceritakan kepada kami, Abu Dhamrah Anas bin Iyadh 
menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Anas 
bin Malik #&, dia berkata, "Disebutkan di masa Nabi @ adanya 
pembenaman di bumi belahan timur maka sebagian orang pun berkata, 
"Wahai Rasulullah, apakah bumi yang ada kaum muslimin di dalamnya 
akan dibenamkan juga?” Beliau menjawab, "Ya, kalau penduduknya 
banyak yang berbuat kekejian.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id dari 
Anas kecuali Abu Dhamrah, hanya Al Musayyabi yang meriwayatkan 
hadits ini darinya. 

Isnad: Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dalam A/ Awsath. 
Al Haitsami mengatakan, "Para perawinya adalah perawi kitab 
shahih.”281 Ta | 
Tg, Pa ja CA MENAATI CN La 5 Bis 


280 Diriwayatkan dari Muhammad bin Ishag Al Musaiyyabi, yang meriwayatkan 
darinya adalah Ismail bin Abbas Al Warrag dan Abu Al @asim Ath-Thabrani. 
Disebutkan oleh Al Khathib Al Baghdadi dan dia tidak memberikan penilaian apa-apa. 
Lihat Tarikh Bagdad (5/154). 

| 281 AzZawa 1d(1/269). 


130 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Os A . en 0. . 9 Oo 0“. Co. 
Apar JA KIE AGE AI Cop) TAS PAR AP oa Kat 
Hanna .. ke A3 c 0 ra “. - ore A4 S 3 Yi 
AE Na b Lee aj Sei Jas V Lisa 2 ab, 
” 108. Ahmad bin Yahya Al Azdi Al Baghdadi282 menceritakan 
kebada kami, Bisyr bin Al Walid Al @adhi Al Kindi menceritakan kepada 
kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Thalhah bin 
Musharrif, dari Khaitsamah bin Abdurrahman, dari Aisyah & yang 


berkata, "Rasulullah @& memerintahkanku untuk tidak memasukkan 
wanita kepada suami yang belum menyerahkan maharnya sedikitpun.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Manshur kecuali 
Syarik. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan Ibnu 
Majah dari jalur Khaitsamah.288 


an Aj Isa G aa anta 

Hap Kaya Maka NG IS BP tara Aap aa 

II OS Na aed Pa sma 
AG AS PS Lb Ah bg la Ai dia 


109. Ahmad bin Zanjuwaih Al @aththan?84 menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abi As-Sari Al 'Asgalani menceritakan 


282 Dikenal dengan nama An Nigmah. Dia menceritakan dari Sa'd bin Abu Ar 
Rabi', Bisyr bin Al Walid, Harun bin Abdullah Al Bazzar dan lain-lain. 

Yang meriwayatkan darinya adalah Abu Al Husain bin Al Munadi, Abdus 
Shamad Ath-Thasti. 

283 Jami" Al Ushul (774995), Mukhtashar Abi Daud, no. 2041 dan Ibnu Majah 
(1992). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 131 


kepada. kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan Ats- 
Tsauri menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari 
Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah yang berkata, "Apabila 
Rasulullah $& bersin maka beliau menutup wajah.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ats-Tsauri kecuali 
Abdurrazzag, hanya Ibnu Abi As-Sari yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan At- 
. Tirmidzi lalu dia katakan, "hasan shahih”, juga oleh Al Hakim dan dia 
menganggapnya shahih serta disetujui oleh Adz-Dzahabi. diriwayatkan 
pula oleh Abu Nu'aim, "Beliau menutup wajah dan mulutnya.”285 


SAS BLS KENA LAB AA uh IN 2 2 LA Gis 
0 -..8 oo 8- aa ne 8. 3 ..i - 3. 
data P “ga SI ae & In ea dl oi “mai 
BP sel PAN So MIA JB EA ap kei 
. .. Pd Pa Pd 8 3. 5 (3 
HP AI alba PP eh dl sah SAE 
2 sae 5 P3 . 


ye! 


'284 Abu Al Abbas Al Makhrami, rneriwayatkan dari Muhammad bin Bakkar bin 

Ar Rayyan, Abdul A'la bin Hammad dan Bisyr bin Al Walid dan lain-lain. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar Asy-Syafi'i, Sa'id bin 
Muhammad bin Ishar Ash Shairafi, Abu Bakar bin Al Ja'abi dan lain-lain. 

Al Khathib Al Baghdadi mengatakan, “Dia tsigah.” Wafat tahun 304 H. 

Lihat Tarikh Baghdad (4/164) dan An-Nubala ' (14/246). 

285 Al Jami” Ash-Shaghir (5/6748), Mukhtashar Abi Daud, no. 4864, Tuhfah Al 
Ahwadzi (8/19), Al Hakim (4/264) dan Al Hilyah (3/346). 


132 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


110. Ahmad bin Abdullah bin Al Abbas Ath-Tha'iy Al 
Baghdadi286 menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'id Al Hamdani 
menceritakan kepada kami, Ashbagh bin Al Faraj menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Al @asim menceritakan kepada kami, dari Nafi' 
bin Abi Nu'aim dan Yazid bin Abdul Malik An-Naufali, dari Sa'id Al 
Magburi, dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah & bersabda, "Jika 


salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan tanpa 
pembatas maka wajiblah dia berwudhu.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Nafi. kecuali 
Abdurrahman bin Al @asim Al Fagih Al Mishri, tidak ada pula yang 
meriwayatkannya dari Abdurrahman kecuali Ashbagh, hanya Ahmad bin 
Sa'id yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


| Isnad: Isnadnya dha'if. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban 
dalam shahihnya serta dishahihkan oleh Al Hakim dan Ibnu Abdil Barr. 
Ibnu As-Sakan mengatakan, ”Ini adalah hadits terbaik sanadnya yang 
diriwayatkan dalam masalah ini.”287 


Juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Daraguthni dan Al 
Baihagi.288 


286 Abu Al Abbas Al Agtha', penduduk Ray. Tinggal di Bagdad dan menceritakan 
hadits di sana dari Sahl bin Utsman Al Askari, Hafsh Al Mahrigani, Harun bin Sa'id Al 
Aili dan lain-lain. 

Yang biasa meirwayatkan darinya adalah Ahmad bin Kamil Al @adhi, 
Muhammad bin Ali bin Isa Al Kharraz Al MAliki, Abu Al Gasim Ath-Thabrani. 

' Al Khathib menyebutnya dalam Tarikhnya (4/240) dan tidak memberikan 
penilaian apa-apa 

287 Subul As- Salam (1/67). 

288 Nashb Ar-Rayah (1/56), Al Haitsami mengatakan, “Diriwayatkan oleh 
Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al Awsath dan Ash Shaghir, juga oleh Al Bazzar. 
Dalam sanadhya ada nama Yazid bin Abdul Malik An-Naufali yang dianggap dha'if 
oleh sebagian besar ulama tapi dianggap #sigah oleh Ibnu Ma'in dalam sebuah riwayat 
darinya. Lihat Az-Zawa “id (1/245), Al Hakim sah 138, Al Baihagi (1/130-131) dan Ad- 
Daraguthni (1/147). 


Mw'jam Ash-Shaghir— 133 


016.3 cod 0. Sea Den 


AS 3 Ia GAS BA NA 

On 1 dala anna BB HI da kata 1 Kas edi 
"ga Galian Ale Jo AI Iga tebal FIB ala dasi 
2, 0... Sena ea 2. P Sg: aa Ain ng Pr 
deg Ap Ii Ant EA aa 


MI ap P1 u Ls SP dj AS Mgeaa Ha Las Bp 
kas La su aa YES ORA J3 lh 0 3 
St Ag ND Tp 3 3 DB Ina Sena 
V TA -., . Pe Sa or 4 "5 2 Oo ”. 

ia PP Wan bg EA Ko ye dya Ai 

111. Ahmad bin Al @Gasim Al Barni289 menceritakan kepada 

kami di Baghdad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abbad Al 
Makki menceritakan kepada kami, Abu Sa'id maula Bani Hasyim 
menceritakan kepada kami, dari Abu Khaldah, dari Maimun Al Kurdi, 
dari ayahnya?90, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah & bersabda, 
"Siapa saja pria yang menikahi wanita lebih sedikit atau lebih banyak 
dari mahar dan dalam hatinya dia berniat untuk tidak membayarnya 
Yaitu dengan menipu wanita itu lalu dia mati dalam keadaan belum 
menunaikan hak wanit aitu maka dia akan bertemu Allah di hari kiamat 
dalam keadaan berzina. Siapa saja pria yang berutang dan tidak ingin 
membayarnya dengan cara menipu lalu dia mati dalam keadaan belum 


289 Dia adalah Ahmad bin Al Gasim bin Muhammad Ath-Tha'iy Al Baghdadi Al 
Barni, meriwayatkan dari Bisyr bin Al Walid Al Kindi, Abu Bakar dan Utsman bin Abu 
Syaibah dan lain-lain. 
Yang biasa meengikan darinya adalah Abu Umar AsSammak, Ath-Thasti, 
Ibnu Kamil, Ibnu @ani'. 
Dia tsigah, wafat tahun 296 H. Lihat Tarikh Baghdad (4/350). | 
290 Yaitu Maimun Al Kurdi ra yang tidak ada riwayatnya dari Nabi @& kecuali 
hadits ini. 


134 — Mu'jam Ash-Shaghir 


| | - Ti 


membayar hutangnya itu maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan 
sebagai pencuri.” 


Abu Maimun tidak pernah meriwayatkan hadits dari 
Rasulullah & selain ini, dan tidak ada yang meriwayatkan hadits ini 
darinya kecuali dengan /snad di atas, hanya Abu Sa'id maula Bani 
Hasyim yang meriwayatkan hadits ini darinya dan dia tsigah, namanya 
adalah Abdurrahman bin Ubaidullah. Yang biasa meriwayatkan darinya 
adalah Ahmad bin Hanbal yang sekaligus memberi pujian kepadanya 
radhiyallahu 'anhu. 

Isnad: Ath- Thabarani juga mengeluarkannya dalam Al Awsath. 
Al Haitsami mengatakan, "Para rawinya adalah tsigah.” 


san Dae Pes Ja ap 5 KA iis 
Ha dag Jadi ap den pe Gi KAA Ca aga 
He jp La : II We gi Aa up AN 
H5 Saga A kusus NA ng 
A4 Di PAW) 


:112. Ahmad bin Abi Auf Al Muw'addal Al Baghdadi??! 
menceritakan kepada kami, Utsman bin Abi Syaibah menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al @asim Al Asadi menceritakan kepada 
kami, @ithr bin Khalifah menceritakan kepada kami, dari Abu Khalid Al 
Walibi, dari Jabir bin Samurah yang berkata, Aku mendengar Nabi & 
bersabda, "Sesuatu yang paling aku takuti terhadap umatku adalah 
minta hujan kepada rasi bintang, kezaliman penguasa dan pengingkaran 
— terhadap takdir.” 


291 Dalam versi tercetak tertulis "Ahmad bin Auf...” 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 135. 


Tidak ada yang meriwayatkan dari Jabir kecuali dengan Jsnad 
ini, hanya Al Asadi yang meriwayatkan hadits ini darinya, dan dia 
dianggap pendusta oleh Ahmad dan para imam yang lain. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad, 
Abu Ya'la, Al Bazzar dan Ath-Thabarani dalam ketiga mu'jamnya 
dengan sedikit perbedaan. Dalam sanadnya ada Muhammad bin Al 
@asim Al Asadi yang dianggap tsigah oleh Ibnu Ma'in, tapi dianggap 
pendusta oleh Ahmad. Sedangkan perawi lainnya adalah para imam.292 


PA Ga Sa AG Ga Gi AP Gi Kab ai 
5. Y z0 6.3 420 


| Gg Ne BA pi Kan 
cal 5P Ka dai due Pp dai aa 
Kota AA OP Dag ae ale An Jie SI J5 JG 20 
gag Jia Ah S3 AAA SA KN JAN 52 JA 
Are Pi) AA ag Heat ws at nj Lis jasa Ad Pati 

ak | AN ya 


Di st 


113. Ahmad bin Umar bin Suraih Al @adhi Abu Al Abbas293 
menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Muhammad bin Khatim 


292 Az-Zawa 'id(1/203) dan Al Kabir (2/1853). | 

"293 Dalam versi tercetak tertulis “Syuraih” (menggunakan huruf syin) bembstlin 
di atas diperoleh dari buku-buku biografi. Dia adalah syaikhul Islam dan maha guru 
madzhab Syafi'i, pengarang banyak buku bahkan sampai berjumlah 400 karya tulis. 
Dia meriwayatkan hadits dari' Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani dan beberapa 
orang lain. 

Al Isnawi berkata, “Syaikh Abu Ishag berkata, “Ibnu Zurria lebih unggul dari 
semua murid Asy-Syafi'i bahkan dibanding Al Muzani.” 
| Wafat tahun 306 H rahimahullah Ta'ala. 


136 — Mu'jam Ash-Shaghir 


menceritakan kepada kami, Surah bin Al Hakam Al adhi menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Habib bin Abi Tsabit menceritakan kepada 
kami, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya, dia 

- berkata," Rasulullah & bersabda, "Ada tiga yang akan mendapatkan 
pahala mereka dua kali, orang dari ahli kitab yang beriman kepada 
nabinya lalu menjumpai Nabi 8 kemudian dia beriman kepadanya, 
orang yang memilik budak wanita lalu memerdekakannya kemudian 
menikahinya, dan seorang budak sahaya yang bertakwa kepada Allah. 
dan patuh pula pada tuannya.” 


— Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ionu Habib kecuali 
Surah, hanya Al Abbas bin Muhammad yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. | 

Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Syaikhan, 
At-Tirmidzi, An-Nasa 'i dan Ibnu Majah.24 


at EP AI Ie oi Se yA ia 
AAA ala ap ea pp Up OS 
SAN alah ala Ai Ie Si Iyan JB :JB Cab Ol op Oa 
Tn IPA dee Mn Ladi 
114. Ahmad bin Ishag bin Bahlul Al 'Anbari Al @adhi?95 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Suwaid 


Lihat Syadzarat Ade-Dzahab (2/248), Tarikh Baghdad (4/287), Al Bidayah 
(11/129), AsySyafiiyyah (2/87), Al Ibar (2/132), Wafayat (1/66) dan “kitab-kitab 


— lainnya. 


294 Al Jami' Ash-Shaghir 371548, Mukhtashar Muslim, no. 21, Fath Al Bari 
(1/190), Ibnu Majah (1956), An-Nasa'i (6/115) dan Tuhfah Al Ahwadzi (4/ 258). 

295 Dia menjadi hakim di kota Al Manshur selama dua puluh tahun yaitu sampai 
tahun 296 H. . 


Mw'jam Ash-Shaghir— 137 


bin Amr Al Kalbi menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Shalih, 
dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah & 
bersabda, "Jangan pernah mengangkat tongkat kepada keluargamu 
(untuk memarahinya) tapi ingatkan untuk takut kepada Allah "Azza wa 
Jalla.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Dinar kecuali 
Al Hasan, dan tidak ada pula dari Al Hasan kecuali Suwaid, hanya Ishag 
yang meriwayatkan hadits ini darinya. 
Isnad: Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dalam A/ Awsath. 
“Al Haitsami mengatakan, ”Di dalamnya ada Al Hasan bin Shalih bin 
Hay yang dianggap tsigah oleh Ahmad dan lainnya tapi dianggap dha'if 
oleh An Nawawi dan lainnya. Berdasarkan ini maka sanadnya 
Jayyid.”296 
2 AP AAS Agak Ola oh ma Gi Ea 
2 than op Mi AP IP bad GAN Xp SAS Pa | 


et 


APA pp PL iga pg Kl daku 
pa RO an SA) da la Aa AI SIB 3 AI | 

Y, Aas Y, AN BN dop la EA la 

OS Ed 


115. Ahmad bin Ibrahim bin Milhan Al Baghdadi297 
menceritakan kepada kami, Amr bin Khalid Al Harrani menceritakan 


296 Az-Zawa "id (8/106). 
297 Abu Abdullah, asalnya adalah orang Balkh, mendengar dari Watsimah bin 
Musa Al Furat, Amr bin Khalid Al Harrani, Yahya bin Bukair Al Mishri. 


138 — Mu'jam Ash-Shaghir | ai 


kepada kami, Abdullah bin Lah'ah menceritakan kepada kami, dari 
Abdu Rabbih bin Sa'id, dari Salamah bin Kuhail, dari Syagig bin 
Salamah, dari Jarir bin Abdullah Al Bajali s& yang berkata, "Apabila 
Nabi & mengirim sebuah pasukan (Sariyyah)??8 maka beliau berpesan, 
"Dengan nama Allah, di jalan Allah dan atas agama Rasulullah, jangan 
kalian mencuri rampasan perang, jangan menipu, jangan memutilasi 
mayat, dan jangan membunuh anak-anak.” : 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Jarir kecuali dengan 
Isnad ini, hanya Ibnu Lahi'ah yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Juga diriwayatkan oleh Abu 
Ya'la dan Ath-Thabarani dalam ketiga mu'jamnya. Di dalamnya ada 
Ibnu Lahi'ah dan haditsnya hasan tapi dia punya kelemahan. Sedangkan 
perawi sisanya tsigah. Dia punya jalur lain dalam A/ Kabir yang 
dha'if,” 299 | 


BS. 8 Do 3-0 


A3 00 9. 3 Lex Te. 0. o Pte 
Y ya Wd— GNU Kake Aoi JA Yi AA Gia 
- o 2 9 Bg 2.3 3303 - K6 - Pe, PN) 
Koo. £ 6 8 -9 - A B (3 2. o . 8 0 . 9 
Sp PNP Moi Pai KP AAN 
ng Go 0d 20 Ine Kn Tana or X “5 y # PNG TE TEA 
Ii H5 aa Ii ON ialah SISA teko Sl Ijah JL 2JL 
Es baca LE NI V9 2. "5 


Yang meriwayatkan darinya adalah Abu Amr bin As Sammak, Ahmad bin Kamal 
Al Gadhi, Abu Bakar Asy-Syafi'i, Ibnu Gani' dan Ibnu Khallad. | 

Ad Darguthni mengatakan tsigah. 

Wafat tahun 290 H rahimahullah. 

Lihar Siyar A'lam An-Nubala ' (13/533)-dan Tarikh Baghdad (4/11). | 

298 Yaitu pasukan dimana Rasulullah #? mengutusnya untuk berperang 
sementara beliau sendiri tidak ikut di dalamnya. 

299 Az-Zawa 'id (5/317), Al Kabir (2/355). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 139 


116. Ahmad bin Muhammad Abu Sha'sha'ah Al Baghdadi200 
menceritakan kepada kami, Manshur bin Abu Muzahim menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Yusuf Ash Shan'ani menceritakan kepada kami, 
dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, 
dari Al A'raj, dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah & bersabda, 
"Tidak ada shalat setelah Subuh sampai terbit matahari dan tidak ada 
pula setelah shalat Asar sampai terbenam matahari.” 


Tidak ada yang meriwayatkannya dari Yahya kecuali Yazid, 2g 
hanya Manshur yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Hadits Abu Hurairah tentang pelarangan shalat di 
waktu-waktu tersebut disepakati ke-shahih-annya oleh Al Bukhari dan 
Muslim, sebagaimana juga diriwayatkan dari beberapa orang sahabat 
Nabi.301 


A4 0. 30 tu rara 


(ea ENI SAP SAYA apa Ui Kb | 
aa AS 5 Te 2 2 4 Tara BA - Ha 2 


2 0-3 | 


BEAN MAN 


- 300 Dalam versi tercetak tertulis “Ibnu Abi Sha'sha'ah” sedangkan dalam Tarikh 

Bagdad (5/36) tertulis “Ibnu Sha'sha'ah”, sedangkan yang kami tetapkan di sini adalah 

dari nazca manuskrip. 
Dia adalah Abu Al Abbas Al Garzaz (Al Bazzar) biasa merwayalkan dari Abdullah 

bin Shalih Al Ijli, Muhammad bin Bakkar Ar Rayyan, Manshur bin Abi Muzahim dan 

lain-lain. 
Yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Amr Al Ugaili, Ath-Thasti, 

Ibnu Gani' dan lain-lain. 
301 Nail Al Awthar (3/106), Faidh Al @adir (6/429), Mukhtashar Muslim, no. 

218 dan Fath Al Bari (2/61). 


140 — Mw'jam Ash-Shaghir 


0 | | | 


117. Ahmad bin Manshur bin Musa Al Jauhari Al Baghdadi202 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Huraits Al Marwazi 
menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah Muhammad bin Khazim 
menceritakan kepada kami,Uabidullah bin Umar menceritakan kepada 
kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Nabi & membaca ayat ini 
ketika mengimami mereka di shalat Maghrib, “Orang-orang yang kafir 

dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah...” (Os. An Nahl (161: 89. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ubaidullah kecuali 
Abu Mu'awiyah, hanya Al Husain bin Huraits yang meriwayatkan hadits 
ini darinya. | 1 “4 
Isnad: Al Haitsami .mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabarani dalam ketiga mu jamnya dan para perawinya adalah perawi 
kitab shahih.”303 | | | 


En Kah Et deh EP 3 KA Gie 

7 ' P3 & 30 P3 

He SPP 5 Ba SA PA ci 
on ok 9 Pa pt AN 3 - - 

HS SAS NI an die Ie op slh 


. 


SA SI HB IR Al Ir Ui AJE Ka 


302 Dalam Tarikh Bagdad tertulis “Ahmad bin Musa” dia adalah Abu Al Abbas 
yang dikenal dengan nama saudara Jazari. Biasa meriwayatkan dari Al Husain bin 
Huraits Al Marwazi, Ibrahim bin Abdullah bin Basysyar Al Wasithi dan lainnya. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Ahmad bin Kamil Al @adhi, Abu Bakar 
bin Salm Al Khutullis, Ath-Thabrani dan lainnya. | 

Al Khathib Al Baghdadi mengatakan, “Dia tsigah.” Wafat tahun 304 H. Lihat 
-Tarikh Baghdad (5/143). | 

303 Az-Zawa “id (1/118), Al Kabir (12/13380), Saya katakan, hanya saja Abu 
Mu'awiyah ini dikatakan oleh Al Imam Ahmad, ”Mudhtharibul hadits” (rancu, suka 
berubah-ubah) kalau meriwayatkan selain dari Al A'masy.” Lihat A/ Khulashah. 
Sedangkan Ibnu Ma'in mengatakannya, "Dia meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar 
riwayat-riwayat munkar.” (Tahdzib). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 141 


: 9335, . 8. o 1 . 
SB ig JEDA 3 3G BEI 3 AI SE 
ANN SG 7 £ : Pa LA Ia Sa ah aa 
SA SJ PUN ojgg V ran Kl 
"NS. PE Na 2... rn 2. 3 . 02 - 
3339 Sah IS AB AN Sya Gi AJE SIT at oa 6S 
AS Sih KE Ag ai ak PG sept as II 
| " : | 2, o z ge i 5 . 3 : 2 £ 2 5 
118. Ahmad bin Al Ja'd Al Wasysya" Al Baghdadi?04 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakkar bin Ar-Rayyan 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ziyad Al @urasyi menceritakan 
kepada kami, dari Abu Hazim, dari Anas bin Malik, dari Nabi & yang 
bersabda, "Maukah kalian aku kabarkan siapa saja di antara kalian yang 
| ada di surga?” Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah.” Beliau 
bersabda, "Nabi di surga, Ash-Shiddig juga di surga, orang yang syahid 
| Juga di surga, anak yang baru dilahirkan juga di surga, seorang laki-laki ' 
mengunjungi saudaranya di pelosok kota dan motivasinya mengunjungi 
hanya karena Allah 4 juga akan berada di surga.” Beliau bertanya lagi, 
"Maukah kalian aku kabarkan para wanita yang ada di surga?” Mereka 
menjawab, "Tentu wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, "Setiap wanita 
yang subur dan penuh cinta kasih dimana bila dia marah atau dia 
diperlakukan buruk, atau suaminya marah kepadanya maka dia pun 
berkata, 'Ini tanganku ada pada tanganmu, aku tidak akan memejamkan 
mata (tidak mau tidur) sebelum kau meridhaiku'.” 


304 Namanya adalah Ahmad bin Muhammad 'bin Abdul Aziz bin Al Ja'd Al 
Wasysya"” sebagaimana disebutkan dalam “Tarikh Baghdad (5/56), dan dalam 
Tadzkirah Al Hulfazh (3/697) ketika menyebutkan biografi As-Sami. 

Biasa mendengar hadits dari Muhammad bin Bakkar Ar-Rayyan, Abdul A'la bin 
'Hammad, Suwaid bin Sa'id dan dia adalah perawi kitab A/ Muwaththa " dari Suwaid 
ini. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Makhlad, Abu Bakar 
Asy-Syafi'i, Abu Ali Ash-Shawwaf dan lain-lain. Wafat tahun 301 H. Ad-Daraguthni 
pernah ditanya tentangnya dan dia menjawab, "Tidak ada masalah dengannya.” 


142 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hazim 
Salamah bin Dinar kecuali Ibrahim bin Ziyad, hanya Ibnu Bakkar yang 
meriwayatkan hadits ini darinya. Dia juga biasa diberi kunyah Abu 
Hazim salah satu yang biasa meriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu 
Hazim ini biasa meriwayatkan dari Sahl bin Sa'd dan Abu Hazim At 
Tammar Al Madani. 

Sedangkan Abu Hazim Al Asyjai maka yang biasa 
meriwayatkan darinya adalah Manshur dan Al A'masy,- dia biasa 
dipanggil Maisarah, meski ada perbedaan pendapat tentang siapa nama 
sebenarnya. 

Sedangkan Abu Hazim yang biasa diriwayatkan oleh Ismail bin 
Abi Khalid bernama Nabtal dan dia orang Kufah. 


Isnad: Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dalam Al Awsath. 


Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Ibrahim bin Ziyad Al 
Gurasyi. Al Bukhari mengatakannya, “Tidak shahih haditsnya”. Kalau 
yang dia maksud adalah pen-dha'ifannya maka tidak ada soal lagi, tapi 
kalau yang dia maksud ada salah satu haditsnya yang dha'f maka dia 
tidak menyebutkannya. Sedangkan para perawi lainnya adalah perawi 
kitab shahih.”305 


Cie NAN aya JET IE oi opa KA ia 

Ga ana AAN An GA Ea GA AS 

KI Gd OA gp SA oi Kap IP OB gi Olag up dRh 

PA oi ES ba de At Op Je “JG 
BA Jpn OS 


305 Az-Zawa "id (4/312). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 143 


119. Ahmad bin Hasan bin Abdul Jabbar Ash Shufi Al 
Baghdadi206 menceritakan kepada kami, Muhammad bin Nu'aim -As- 
Sawwag menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ja'far Ar Raggi 
menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada 
kami, dari Imran bin Zhabyan, dari Adi bin Tsabit, dari Al Bara” bin 
'Azib yang berkata, Rasulullah @ berkata kepada Hassan bin Tsabit, 
”Ejeklah kaum musyrikin (dengan syairmu) dan Jibril bersamamu.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Imran kecuali 
Sufyan, tidak pula dari Sufyan kecuali Ar Raggi, hanya Abu Nu'aim 
yang meruegatkan hadis ini darinya. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh syaikhan.207 


ID iga tnya an) SIAK SA aa pan ada Dea Ia Kai 
gg aa us LE AN engan Ke 5 Jet € Haa 


5 J3 abs db Ja Mara Ih AA AN 
en AN Wen Mail GA Id cai 333 
SANG ata ip Ta pp dead 
: ia ' me ap - rr 3 2 

TE AS G3 Gan GI, ega 


306 Meriwayatkan dari Ali bin Al Ja'd, Yahya bin Ma'in dan beberapa ulama 
lainnya. Dalam Syadzarat Adz-Dzahab dikatakan, (2/247), "Dia tsigah dan ahli hadits” 

Al Khathib Al Bagdadi dalam tarikhnya (4/82) mengatakannya, "Dia tsigah”. 

Ad-Daraguthni pemah ditanya tentangnya maka dia menjawab, ” Tisgah.” 

Wafat tahun 306 H dalam usia lebih dari sembilan puluh tahun. Al Hanabila 
(1/37). 

307 Jami" Al Ushul (5/3231), Mukhtashar Muslim, no. 1714 dan Fath Al Bari 
6/304. 


144 — Muw'jam Ash-Shaghir 


120. Ahmad bin Muhammad Al Birti308 menceritakan kepada 
kami di Baghdad, Suraij bin Yunus menceritakan kepada kami, Ismail 
bin Mujalid menceritakan kepada kami, dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, 
dari Jabir bin Abdullah yang berkata, "Ada seorang arab badui datang 
kepada Rasulullah & dan dia | berkata, "Wahai Rasulullah, apakah 
pakaian kita di surga akan kita rajut dengan tangan kita sendiri?” Orang- 
orangpun tertawa dan Rasulullah & bersabda, "Apa yang membuat 
kalian tertawa? Menertawakan orang yang tidak tahu bertanya kepada 
orang yang tahu?! Tidak demikian wahai arab badui, melainkan dia akan 
keluar dari buah-buahan surga.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mujalid kecuali 
anaknya yaitu Ismail, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Jabir 
kecuali dengan isnad ini. 


Isnad: Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabarani dalam, 
AI Awsath. 


Al Haitsami mengatakan, "/snad Abu Ya'la dan Ath-Thabarani 
para perawinya adalah perawi kitab shahih selain Mujalid bin Sa'id tapi 
dia dianggap tsigah.”309 


308 Abu Al Abbas Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Al Azhar Al Birti. Al Birti 
adalah nisbah kepada sebuah kampung di pinggiran Bagdad. 

Dia belajar fikih kepada Abu Sulaiman Al Jauzajani lalu meriwayatkan kitab 
Muhammad darinya dari Muhammad. Dia meriwayatkan hadits dari banyak orang dan 
menulis sedikit buku. Dia mengambil ilmu dari Yahya bin Aktsam Al @adhi, dari Waki' 
bin Al Jarrah, dari Abu Hanifah. 

Al Khathib berkata, “Abu Al Abbas ini #sigah dan hujjah. Dia terkenal dengan 
kebaikan dan banyak ibadah. Dia memegang hakim pengadilan Wasith, kemudian 
mengundurkan diri pada pemerintahan Al Mugtadir. . 

—— Wafat tahun 280 H semoga Allah Ta'ala merahmatinya. 
Lihat Tarikh Baghdad (5/60) dan Al Fawa “id Al Bahiyyah (87. 
309 Majma' Az-Zawa "id (10/415). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 145 


AB NA Me pe BA e 
GA MA BII API OKE 23 MIE SAS LSG ala 
Sea Ba 5 AS oi op ip TG ma ip dala 
Ba an Re Beng Tapi Tut Aa AA 1 - 
ae 5 OP OP Li Cokun y 4 dls Ml ap Bagan . 
5 Tee ya Pat si Pa ed 
— ga AAN ale is OI IIanG da) 
G be 2 3 -4 2 2 s2 or. .0 - 
Oa an Na La. aa sad Ga 16 Ops OA 
Ata (ale GB Oi oi MMA TA So 156 
: GA z B RA 5 2 5 2 359i or. - 
Plasa ot AI OA el 
121. Ahmad bin Ali bin Al Husain Abu Ash Shugr At-Tamimi Al 
Baghdadi Al Muaddib810 menceritakan kepada kami, Ali bin Utsman Al 
Lahigi menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami, dari 'Ashim bin Bahdalah, dari Zirr bin Hubaisy, dari 
Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi @&, "Kalian akan terbakar, kalian akan 
terbakar811. Jika kalian shalat Subuh maka itu akan membasuhnya, 
kemudian kalian akan terbakar, kalian akan terbakar. Tapi jika kalian 
shalat Zuhur maka itu akan membasuhnya. Kemudian kalian akan 
terbakar, kalian akan terbakar tapi jika kalian shalat Asar maka itu akan 
membasuhnya. Kalian akan terbakar, kalian akan terbakar, kemudian 
Jika kalian shalat Maghrib maka itu akan membasuhnya. Kalian akan 
terbakar, kalian akan terbakar, jika kalian shalat Isya maka itu akan 


membasuhnya. Kemudian kalian tertidur dan dosa itu tidak akan ditulis 
untuk kalian sampai kalian bangun.” | 


”310 Disebutkan oleh Al Khathib Al Baghdadi dan dia tidak menyebutkan jarh 
maupun fa di/ terhadapnya. Tarikh Bagdad (4/305). 
311 Maksudnya terbakar akibat melakukan dosa yang banyak, membasuhnya 
berarti Be kmi dosa itu. 


146 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Hammad bin 


Salamah secara marfu' kecuali Al Lahigi. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabarani dalam ketiga mu'jamnya hanya saja dia mauguf dalam A/ 
Kabir. Para perawi riwayat yang mauguf adalah perawi kitab shahih 
sedangkan yang marfu' terdapat nama 'Ashim bin Bahdalah dan hadits 
hasan.” 


Al Mundziri mengatakan, ”/snadnya hasan.”312 


A Pe bea BL GP in AS Ag aa 


o— Pp  $ Se “ SE 2 23515 taat Sbd 

is 4. IG eka ae Ko Oo Uu 

ate Fly SI SANG SVG J30 ain Ih Haa 
0G 

| AN 

122. Ahmad bin Yahya Tsa'lab An Nahwi813 menceritakan 

kepada kami, Muhammad bin Salam Al Jumahi menceritakan kepada 


kami, Za'idah bin Abi Ar Rugad menceritakan kepada kami, dari Tsabit 
Al Bunani, dari Anas bin Malik bahwa Nabi & berkata kepada Ummu - 
— "Athiyyah seorang tukang khitan wanita yang ada di Madinah, ” Kalau 

' kamu mengkhitan maka potong sedikit saja dan jangan potong Nan 
karena itu lebih mencerahkan wajah dan lebih membahagiakan suami.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Tsabit kecuali 
Za'idah hanya Muhammad bin Salam yang Ms hadits ini 
darinya. 


312 Az-Zawa “id (1/299), At Targhib (1/243) dan Al Kabir (9/160 - 161). 
313 Dalam versi tercetak tertulis, “bin Tsa'lab” 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 147 


Isnad: Saya katakan, di dalamnya ada nama Za 'idah dimana Al 
Bukhari mengatakannya, ”Munkarul hadits”, An-Nasa'i juga 
menganggapnya dha 17314 


'Ath-Thabarani juga mengeluarkannya dalam A/ Awsath dan Al 
Haitsami mengomentarinya, "Isnad"nya hasan”, tapi dia tidak 
mengambilnya dari Ash-Shaghir.315 | 


de Cia (el (3 MA rn 

— Ke LN KS Pn Ne asa ga Kan 
d3 6 FA aa jp gi AP UP AI s ujian 
Jb Tas 0 ala 5P ang ega He Lo 1 ca 
Dota AI Ja ai Al ah SN WEE La engal 


123. Ahmad bin Muhammad Al Jawaribi Al Wasithi816 
menceritakan kepada kami, pamanku yaitu Ali bin Ahmad bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Mu'alla bin Abdurrahman 
menceritakan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Az-Zuhri, 
dari Amir bin Sa'd dari ayahnya yang berkata, Aku berkata, "Wahai 
Rasulullah, ada orang yang membela kaumnya, membela sahabatnya 
apakah dia akan mendapat (pahala jihad) sebagaimana yang lainnya?” 
Beliau menjawab, “Ibumu berat membawamu wahai putra ibu Sad, 
bukankah kalian akan ditolong dan diberi rezeki hanya lantaran orang- 
orang lemah di antara kalian?!” | 


314 Tahdzib At-Tahdzib, Adh Dhu'afa wa Al Matrukin oleh An-Nasa'i (219), 
diriwayatkan pula oleh Abu Daud dari Ummu “Athiyyah dengan sanad yang dha'if, 
Lihat Jami' Al Ushul (4/2936). 

315 Az-Zawa “id (6/172). 

316 Saya belum menemukannya. 


148 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri kecuali 
. Abdul Hamid, hanya Mw'alla bin Abdurrahman yang meriwayatkan 


hadits ini darinya. 

Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan An- 
Nasa'i dari Mush'ab bin Sa'd dari ayahnya dengan redaksi yang mirip 
dengan ini.217 


pia NA an bla bah 35 Panja es Tapa 
ato. 


3 EP PAS Hi lag AS Fa naa ana 
HAN Ai ale At io J6 - JG Sab ol 


2... 


BA SAN Una Sbs SL KE 


" 124- Ahmad bin Wahb Abu Zaid Al Wasithi318 menceritakan 
kepada kami, Wahb bin Hafsh Al Harrani menceritakan kepada kami, 
Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami, Mis'ar bin Kidam 
menceritakan kepada kami, dari 'Athiyyah, dari Ibnu Umar yang 
berkata, Nabi & bersabda, “Siapa saja yang Allah butakan matanya lalu 
dia bersabar dan berharap pahala dengan itu maka pastilah Allah akan 
membuat kedua matanya itu tidak melihat api neraka.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mis'ar kecuali Ja'far 
bin 'Aun, hanya Wahb bin Hafsh yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


317 Jami' Al Ushul (4/2781), Fath Al Bari (6/88) dan An-Nasa'i (6/45). 
818 Saya belum menemukannya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 149 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam A/ Awsath. Al 
Haitsami mengatakan, "Dalam sanadnya ada Wahb bin Hafsh Al 
Harrani dan dia itu dha'i£”819 


50 Lo. o- Ae ora Mnet 
. 


HA EL PA pe Ioi Mas ee 

B3 AN Ep M3 Pan an Ip ea GAS ara ee Tea gg 
, - Loc ora 

SS oi PAN SA oi HS YP Usa ar OA 

ANK ae io an Pama na Ma aa 


. Gu. 


En GRI, Jd 4 Ne pr ora Gan 2 AI Mba Ia es 
Lu AG Heri ne GL Ju AE PRA Ju 
SS in J5 Upi Sa) SAI VGA AAN JS) Dp 
125. Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim Al Bargi?20 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf At Tinnnisi 


menceritakan kepada kami menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin 
Humaid?21 menceritakan kepada kami, Zaid bin Wagid menceritakan 


319 Az-Zawa "id (2/309), Saya katakan, bahkan Ad-Daraguthni menuduh Wahb 
ini sebagai pemalsu hadits. (Lihat Lisan Al Mizan). Akan tetapi dalam masalah ini ada 
beberapa hadits shahih dan hasan. Lihat pula Jami' Al Ushul (6/4625 dan setelahnya). 

320 Abu Bakar Al Hafizh mendengar dari Umar bin Abi Salamah dan kawan 
seangkatannya antara lain saudaranya sendiri. Dia punya tulisan tentang mengenal 
para sahabat Nabi. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Ahmad bin Ali Al Mada'ini. Dia 
termasuk seorang hafizh yang teliti. Dia ditendang oleh kendaraannya sendiri di bulan 
Ramadhan tahun 290 H sehingga dia pun meninggal dunia. Semoga Allah 
merahmatinya. 

Ath-Thabrani dalam hal ini salah sebut nama makanya dia meriwayatkan dari 
Ahmad ini banyak hadits. Padahal yang menjadi gurunya di sini adalah Abdurrahim, 
saudara dai Ahmad tadi, tapi Ath-Thabrani menyangka Abdurrahim itu namanya 
adalah Ahmad (salah mengira orang). Lihat Tadziratul Huffazh (2/570), Mu'jjam Al 
Udaba '(3/102). 

321 Dalam versi tercetak tertulis “Jamil (J-2)”. Wallahu Alam. 


150 — Mw'jam Ash-Shaghir 


kepadaku322, dari Sulaiman bin Musa, dari Katsir bin Murrah, dari Yazid 
bin Al "Akhnas, dia pernah menjadi sahabat Nabi 8, bahwa 
Rasulullah & bersabda, "Tidak boleh ada persaingan antara kalian 
kecuali dalam dua hal, seorang yang dikaruniai Allah 4& (hafalan) Al 
Our 'an3?3 dan dia menggunakannya untuk shalat malam dan siang, lalu 
temannya berlomba untuk mengalahkannya dalam hal ini dengan 
mengatakan, “Andai aku dikaruniai Allah seperti yang diberikan kepada 
Fulan itu maka aku juga akan menggunakannya seperti yang dilakukan 
oleh Fulan. (Yang kedua) adalah orang yang dikaruniai Allah harta lalu 
dia berinfak dan bersedekah dengan itu, lalu ada orang yang berkata 
sama seperti yang pertama tadi.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari YAzid bin Al 
Akhnas yaitu Abu Ma'n bin Yazid dimana dia dan anaknya adalah 
sahabat Rasulullah & kecuali dengan /snad ini, hanya Al Haitsam yang 
meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Ahmad meriwayatkannya 
secara tertulis, Ath-Thabarani dalam A/ Kabir dan A/ Awsath. Dalam 
sanadnya ada Sulaiman bin Musa yang ada pembicaraan tentang 
kredibilitasnya, tapi dia dianggap #sigah oleh sekelompok ulama.”324 


TA ar A5 Kejas Paaa aa el 

at Pp Abe ba AP AN 
Naa Pan og 4 2 2 - 2 0. -.. 0 
NA na aa na AA 3 


322 Dalam versi tercetak tertulis, “menceritakan kepada kami”, Wallahu A'lam. 

323 Dalam versi tercetak tidak ada kata “Al @ur' an”. 

324 Az-Zawa'id (3/108), Al Kabir (22/239), Para penyusun kitab shahih juga 
meriwayatkan beberapa hadits dengan makna di atas dari beberapa orang sahabat. 
Lihat pula Jami' Al Ushul (3/1962 dan setelahnya). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 151 


Sy Ch ga Tab SLS SI ja SI Da Ti IA ca 
| SI 3 be laa 
126. Ahmad bin Abi Yahya Al Hadhrami Al Mishri?25 
menceritakan kepada kami, Zakariya bin Yahya Al Waggar326 
menceritakan kepada kami, Bisyr bin Bakr menceritakan kepada kami, 
dari Al.Awza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Jabir, 
dari Nabi & yang bersabda, "Ada tiga perkara yang bila tidak terdapat 
dalam diri seseorang maka dia selamat dari kerakusan: siapa yang 


menunaikan zakat hartanya dengan hati yang tulus, memuliakan tamu 
dan memberi dalam kesusahan.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari. Al Awza'i kecuali 
Bisyr Ad-Dimasygi hanya Zakariya yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. 

Isnad: Al Haitsami berkata, "Dalam sanadnya ada Zakariya bin 
Yahya Al Wagaar dan dia dha'jf”327 


os Pam AE CA oi mail ai AA Gas 
sd Ear ud Para ara Y Jarum u Si Ig na e Jua 


o- £ 0 2 - Pa 25 3 


Ioi Ba Si Ea AB AB oi ya Gi Sak 
0.3 0. 04 0. Z0. ta - -. Wp 0.3 0 o- . 


ig LG Ieong 0 0-8 - e 0. RK: - - 
"J3 OA A3 CINA vs A3 CAN 03 Tang 


325 Guru Ath-Thabrani yang ini dianggap lemah oleh Abu Sa'id bin Yunus. 
Lihat Mizan Al Ptidal (1/163), Lisan Al Mizan (1/322). 

326 Dalam versi tercetak tertulis, “A/ Waggad” dan itu salah. 

327 Az-Zawa “id (3/68). 


152 — Mu'jam Ash-Shaghir 


2 £G 


- 720 2 PN Kena SUN "5 S3 Pa Na 
SEA ay Uang WP Ialah EA eko Spa) JB 


127. Ahmad bin Ibrahim bin Makhsyi Al Farghani3?28 keponakan 
Makhsyi menceritakan kepada kami di Mesir, Ubaidullah bin Sa'id bin 
Ufair, ayahku menceritakan kepadaku, pamanku dari pihak ibu yaitu Al 
Mughirah bin Hasan bin Rasyid Al Hasyimi menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Abdullah bin Salim bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab 
2, dari Ubaidullah bin Umar bin Hafsh, dari Az-Zuhri, dari Abu Idris Al 
Khaulani, dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah & bersabda, 
"Barang siapa- yang berwudhu maka hendaklah dia menghisap air ke 
hidung dan siapa yang cebok menggunakan batu hendaklah dia 
melakukannya dengan bilangan yang ganjil.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ubaidullah bin 
Umar kecuali dengan isnad di atas, hanya Ubaidullah bin Sa'id bin Ufair 
yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh syaikhain, Malik dan 
Abu Daud serta An-Nasa "1.329 


Kanan aan Pe AA 353 3 BA Bas 
£ Io, so 6 
Oa Pt Aam Talas Op SA AS uga Log Gi Gaya 
II AS Io ap Bp AB e 
Pa, 2. 9 s5 PT IN Pa PAP an A 2 , ng Pan 
BB 0 PU, A3 AE en ae Ko IA 
328 Saya belum menemukannya. 


| 329 Jami” Al Ushul (7/5183, Mukhtashar Muslim, no. 115, Fath Al Bari 1/262, 
An-Nasa'i (1/66-67), Mukhtashar Abi Daud (127) dan Al Muwaththa " (1/46). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 153 


y 4 o 3 PN Oa 4.59 Le... 2 
IS Hi Kepad Ga SAE 159 1JB Soe US Gala G3 


128. Ahmad bin Ibrahim bin Yazdad Ath-Thabarani Al 
Khathib880 menceritakan kepada kami, Musa bin Ayyub An-Nashibi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ishmah An-Nashibi 
menceritakan kepada kami, dari Bisyr bin Hakim, dari Ibrahim bin Abi 

Hurairah, dari Salim, dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah & 
bersabda, "Kebinasaan umatku ada pada tusukan senjata dan penyakit 
Tha'un.” Kami berkata, "Kami tahu tusukan, lalu apa itu Tha'un?” 
Beliau menjawab, ”Tusukan dari musuh kalian dari kalangan jin. Tapi 

' dalam keadaan apapun itu tetap syahid.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin Abi 
Hurrah kecuali Bisyr, tidak pula dari Bisyr kecuali Abdullah bin Ishmah. . 

Isnad: Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dalam A/ Awsath. 
Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Abdullah bin Ishmah An- 
Nashibi dimana Ibnu Adi mengatakannya, “Dia punya riwayat-riwayat 
munkar” Ibnu Hibban menganggapnya tsigah.” 81 

Al Hafizh Al Iragi mengatakan, ”Sanadnya bagus”.382 


sin an na nan 

3 205 : . () Fa j 0 Pa 3 aa Lb. PJ ar AA - 613 

CN AN Sh AN ES SIAK GAS Aa OLI 
0, 3036. Pa 20 DI. 3 - 


3 - 
3 Au RA 3 Olame Lado £ LI Olga Op S3 Cola 


Pd 


330 Saya belum menemukannya. 
331 Majma' Az-Zawa 'id(2/314). 
332 Faidh Al @adir (4/444), nanti akan disebutkan syahid pada no. 351. 


154 — Mu'jam Ash-Shaghir 


de Iko Oi SE AA PA Ol OP rb Lp 

«, 3 V- : 2... PE 
mengena ena nan 
Maa, KEY yi, goa ale Ki 


129. Ahmad bin Al Hasan bin Harun bin Ismgil bin Hammad 
bin Abi Sulaiman Al Fagih Al Kufi?88 menceritakan kepada kami di 
Baghdad, Ibrahim bin Rasyid Al Adami menceritakan kepada kami, 
Daud bin Mihran Ad-Dabbagh menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Syuaib menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Thawus, 
dari Ibnu Abbas, dari Al Bara" bin 'Azib, bahwa Nabi & singgah di 
Marra Zhahran284 lalu beliau dihadiahi daging kijang, tapi beliau 
menolaknya dan mengatakan, "Sampaikan salamku kepadanya, kalau 
saja kami tidak sedang dalam keadaan ihram tentu hadiahnya sudah 
kami terima.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Az-Zubair 
kecuali Hammad bin Syuaib, hanya Ibnu Ad-Dabbagh yang 
meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam A/ Awsath. Al 
Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Hammad bin Syuaib dan dia 
itu dha'i£”385 


333 Dikenal dengan nama Ash Shabahi. Meriwayatkan dari Ahmad bin Al Hasan, 
dari Umar bin Ismail Al Mujalidi, Amr bin Ali Ash-Shairafi, Sa'id bin Yahya Al Umawi 
dan lain-lain. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Ali bin Muhammad bin Lu'lu', Ali bin 
Umar As-Sukkari dan lain-lain. 

Al Khathib Al Baghdadi berkata, “Dia #sigah.” Al Khutulli inebgstskah. “Dia 
seorang hafizh yang datang ke Mesir dan meriwayatkan hadits di sana. Lalu dia 
meninggalkan Mesir dan meninggal dunia tahun 312 H. 

Lihat Tarikh Baghdad (4/87). 

334 Tempat dekat Mekah sekarang ini dinamakan pula Wadi Fathimah. 

335 Majma' Az-Zawa 'id (3/230). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 155 


Pt 2.50 &. oran 


Wa——- Ke Da ai pa EN AE 


5o- 0 -— 0 355. 0253 A0 3. 0 


Ap up aah GL ES al 3 FE Olah 


Je IE GP oi 3 dl yi gas 2 In dia dpn 
“Ka Hd USA ata G Nee TAP TAN 
AM Lp ea Uap yas usai, ost 


130. Ahmad bin Yahya bin Ar-Rabi' bin Sulaiman Al 
Baghdadi336 menceritakan kepada kami, Ishag bin Umar bin Salith 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami, dari Maimun bin Hamzah, dari Abu Wa“il Syagig bin 
Salamah, dari @ais bin Abi Gharazah yang berkata, Rasulullah & 
bersabda, "Wahai semua pedagang, sesungguhnya kalian akan 
mencampuri jual beli kalian ini dengan sumpah dan kata-kata yang sia- 
sia maka bersihkanlah itu semua dengan sedikit sedekah.” | 


Tidak ada yang menwsyalkan hadits ini dari Abu Hamzah 
kecuali Hammad bin Salamah. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud, At- 
Tirmidzi, An-Nasa'i dan /snadnya shahih.387 


Cd SIT Aha MI Si Pai Gas 


Gp gl EN ALAN pa KAA Jp ia 
KA Ae oi Tak 23 AI ale PES gi 3 PO KT Yaa 


336 Disebutkan oleh Al Khathib Al Baghdadi dalam Tarikh Baghdad (5/203) dan 
dia tidak memberikan penilaian jarh maupun ta dil. 

337 Jami” Al Ushul (1/241), Mukhtashar Abi Daud, no. 3184, An-Nasa'i (7/15) 
dan Tuhfah Al Ahwadzi (4/398). -: 


156 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


Seat AE tali Ale Al Ko IP ba ide 
Neha: d3 HI IE Oei 
5 Ag -JG adan ia an 23 J3 Bh 

Heat ba Lea Ad O ag eta Yan 


“ 


131. Ahmad bin Isa Abu?88 Al Harisy Ash-Shufi Al Kilabi Al 
Kufi389 menceritakan kepada kami, Amr bin Muhammad bin Hasan Al 
Asadi menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
Hafsh bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Katsir bin Syinthir, 
dari Abu Al Aliyah, dari Ugbah bin Amir Al Juhani, dia berkata, Aku 
datang kepada Rasulullah & dan beliau sedang menghadapi dua orang 
. yang sedang bersengketa. Beliau lalu berkata kepadaku, ”Putuskanlah 
perkara antara mereka berdua.” Aku berkata, "Ayah dan ibuku jadi 
tebusan untukmu kalau aku. melakukan ini?!” Beliau bersabda, 
"Putuskanlah antara mereka.” Aku bertanya dulu, "Berdasarkan apa?” 
Beliau bersabda, ”Berijtihadlah, kalau kamu benar maka kamu akan 
mendapat sepuluh pahala, tapi kalau kamu salah maka kamu akan. 
mendapat satu pahala.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Syinthir kecuali 
Hafsh dan tidak ada yang meriwayatkan dari Ugbah kecuali dengan 
Isnad ini. | 


ka Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dalam A/ Awsath. 


Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Hafsh bin Sulaiman 
Al Asadi yang matruk.”40 


338 Dalam versi tercetak tertulis “Abi” dan itu adalah kesalahan tulis. 
339 Saya belum menemukannya. 
340 Majma' Az-Zawa “id (4/195). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 157 


HI AA ES kera ena pa GA Ea 
HA up bea PP CA Oh Ra op oa AS Gi 
CN IIS UP AN £ o| ega So Iga JB JB al 

| d3 BE ep ega 


| 132. Ahmad bin Amr Al @athrani Al Bashri41 menceritakan 

kepada kami, Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Al Mw'alla bin Ziyad, dari Al 
Hasan, dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah @ bersabda, 
"Sesungguhnya Allah akan memperkuat urusan umat ini dengan kaum 
yang tidak punya kebahagiaan (di akhirat).” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini.dari Al Mu'alla kecuali 
Hammad bin Zaid, hanya Hudbah yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban 
dan At-Tirmidzi dalam Al Ilal, lalu dia bertanya kepada Al Bukhari 
tentang hadits ini dan Al Bukhari menyatakan, "Hadits hasan”. 42 


3 —aya ke SPA FP oi 3 KA Tara 
GA IP an Gp ul Gp kaka AN ang O yaaa 
"2 ale Ie Aa S dye AN Fu - JG TA gg Iga 


341 Dia adalah syaikh muhaddits #sigah yang diberi usia panjang, Abu Bakar. 
Mendengar dari Al @a'nabi dan lainnya. Yang meriwayatkan darinya adalah Ath- 
Thabrani dan lain-lain. Ibnu Hibban menyebutnya dalam Ats Tsigaat. Wafat tahun 295 
H. 

An-Nubala” (13/507). 

342 Kasyf Al Khafa" (17720), Faidh Al @adir (2/259-260), Akan datang hadits 
senada dari Abu Hurairah, no. 336. 


158 — Mu'jam Ash-Shaghir 


2 de 


Sr 2 23 ani plan AP AI Jia Aka ay IG 
at ' dls Sl Oya “lu HN gkt JAS 
Sanga ban 


133. Ahmad bin Ibrahim bin Anbar Al Bashri248 menceritakan 
kepada kami, Musa bin Maimun bin Musa Al Muzani menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari 
kakeknya Abdurrahman bin Shafwan bin @udamah yang berkata: Abu 
Shafwan hijrah kepada Nabi & lalu beliau membaiatnya untuk masuk 
Islam. Nabi pun mengulurkan tangannya dan mengusapnya. Shafwan 
lalu berkata, "Sungguh aku mencintaimu wahai Rasulullah.” Beliau 
bersabda "Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya.” 


— Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Shafwan bin 
@udamah kecuali dengan /snad ini, hanya Ibnu Maimun yang 
meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabarani dalam ketiga mu'jam-nya, di dalamnya ada nama Maimun bin 
Musa Al Mar'iy dan dia dha'if” 44 


ses Sp IG BEI Ko ape LA Gis an 
an - 30 ho Kara 


Maa PN BS EA AJA GA Oi PAI IP 
AP AN IE KP Ip TE OLS 


343 Saya belum menemukannya. 

344 Majma' Az-Zawa “id (10/281), Al Kabir (8/7400), hadits tebing akan 
bersama dengan orang yang dicintainya” adalah hadits mutawatir sena inana bisa 
— dilihat dari kitab Nazhm Al Mutanatsir hal. 139. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 159 


Toner 9 2 Se SA MAA er AN F3 hg PP, 
YUI UI AT bos bag leh Ko DO das 

Ban MG BR, LK 1 VI Uh 

134. Ahmad bin Amr bin Abdul Khalig Al Bazzar Al Bashri Al 
Hafizh45 menceritakan kepada kami, Amr bin Yahya bin Ghafrah Al 
Bajali menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan 
kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dari Aisyah binti Irar, dari Bakr 
bin Abdullah Al Muzani, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi & biasa 
mengucapkan talbiyah dengan kalimat, “Aku datang memenuhi 
panggilan-Mu ya Allah, Aku datang tiada sekutu bagi-Mu, sesungguhnya 


. segala puji dan kekuasaan hanya untuk-Mu, tiada sekutu bagi-Mu.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Aisyah binti Irar 
—dan dia adalah salah satu ahli ibadah di Bashrah— kecuali Hisyam bin 
Hassan, tidak pula dari Hisyam kecuali Hammad bin Zaid, hanya Amr 
bin Yahya Al Bashri yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan pula oleh Malik dan Al 
Jamaah. 46 : 


345 Al Allamah Al Musnid ahli dalam ilmu ilal. Dia mendengar hadits dari Hudbah 
bin Khalid dan lain-ainAl Khathib Al Baghdadi mengatakan, “Dia tsigah seorang 
hafizh. Ad-Daragtuhni perah ditanya tentangnya maka dia menjawab, “Dia tsigah tapi 
sering salah.” KEsalahannya adalah akibat dia menceritakan hadits berdasarkan hafalan 
dan dia tidak punya buku.” 

Ibnu Hajar mengatakan, “Jujur, terkenal, An-Nasa'i mencelanya tapi dia tsigah. 
Wafat di Ramlah tahun 292 H. 

Lihat Tarikh Bagdad . 

346 Jami” Al Ushul (37/1371), nanti akan disebutkan lagi pada no. 236, lihat 
Mukhtashar Muslim, no. 661, Fath Al Bari 3/408, An-Nasa'i 5/159-160), Tuhfah Al 
Ahwadzi (3/560), Mukhtashar Abi Daud (1738), Ibnu Majah (2918) dan A/ 
Muwaththa ' (2/242). 


160 — Mu'jam Ash-Shaghir 


1 | 


LOL $o - 


Bana Apa AAN sn GL GE 
Ban, “aan 0 SAS Opa ci KAA PR 


GAN GA 5 sejapd d ae IG JB Op ci las 
Na NN 5 ON 


. 


0£. o 


Na NP KAN G3 SEN AI 
Bade Te dpn Sir 
” 135. Ahmad bin Musa Asy-Syami Al Bashri menceritakan 
kepada kami, Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Humaid 
bin Mihran Al Kindi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sirin 
' menceritakan kepada kami, dari Imran bin Hiththan yang berkata, 
Aisyah Ummul Mukminin berkata, “Apa sebutan kalian kepada orang 
yang datang kepada kalian dari kampung padahal mereka tidak punya 
hubungan persaudaraan dengan kalian?” Mereka menjawab, “Kami 
menamakannya, Al Uluj47 atau As-Suggath48.” Aisyah & 
mengatakan, “Dulu kami di masa Rasulullah & menamakan mereka 
muhajirin.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Sirin selain 
Humaid bin Mihran. 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam A/ Awsath. 


Al Haitsami mengatakan, “Di dalamnya ada guru Ath-Thabarani 
Ahmad bin Musa Asy-Syami yang belum aku ketahui.” 49 


347 Bentuk jamak dari kata (ms) artinya yang kuat, yang besar. 
348 Artinya yang jatuh dalam pandangan manusia atau yang hina dan rendah: 
349 Majma' Az-Zawa 'id (5/255). Nan ag. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 161 


YA 9yAne rere WA Sp Jelang PA Tara 


3, 


— Ba TA ai o 35 na Ola Tp cat Boi 


MT Ga Ad 2 ala AI Io Si Iyaa J6 J6 ata 


3 - 


5 Hg pang dal) Tap Fa 


136. Ahmad bin Ismail Al Adawi Al Bashri?50 menceritakan 
kepada kami, Amr bin Marzug menceritakan kepada kami, Imran bin Al 
@aththan menceritakan kepada kami dari @atadah, dari Al Hasan, dari 
Samurah bin Jundub yang berkata, Rasulullah & bersabda, “Dirikanlah 
shalat, tunaikan zakat, berhajilah, berumrahlah dan beristigamahlah 
(berpendirian teguh dalam agama) niscaya kalian akan diteguhkan.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Gatadah kecuali 
Imran, hanya Amr bin Marzug yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabarani dalam ketiga mu'jamnya. Dalam sanadnya ada Imran bin 
Gaththan, dimana al Bukhari menjadikannya sebagai penguat riwayat 
dan dia dianggap tsigah oleh Ahmad dan Ibnu Hibban, tapi yang lain 
menganggapnya dha if” 351 


sa 3) dnjad MN A5 HAN na OA Lea 
3 tega Aa 16 Fear ae Sa in Kei 


A1 Ni ser & Epag J6 IG TNI Kal 3 3 SIS uji eta 
350 Saya belum menemukannya. - 
351 Majma' Az-Zawa “id (1/46) dan Al Kabir (7/261). 


Al Mundziri mengatakan, “Isnadnya bagus insya Allah Ta'ala. Imran bin Al Catan 
shadug.” Lihat At-Targkib wa At-Tarhib (1/523). 


162 — Mu'jam Ash-Shaghir 


- 


“aa 2 ea: PAN JB SNI Ngase Ad Y 1G dls 
8 (3 3 (3 Pj 3 

sdh #ela il "dh era 

137. Ahmad bin Amr Az-Zanbagi Al Bashri252 menceritakan 

kepada kami, Zakariya bin Yahya Al Mingari menceritakan kepada 

kami, Al Ashma'i menceritakan kepada kami, Abu Umayyah bin Ya'la 

Ats-Tsagafi Bashri menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, 

dari ayahnya, dari Aisyah «@ yang berkata, Rasulullah #& bersabda, 


“Jangan kalian minta disusukan Hanet kalian) kepada wanita-wanita 
idiot.” 


Al Ashma'i mengatakan, "Aku mendengar Yunus bin Habib 
berkata, ”A/ Warga "artinya adalah A/ Hamga " (wanita pandir, idiot). 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Hisyam kecuali Abu 
Umayyah yang bermama Ismail, hanya Al Ashma'i (Sufyan) yang 
meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Al Bazzar meriwayatkan yang senada dengannya. 

Al Haitsami mengatakan, ” Isnad mereka berdua lemah.”353 


SS. 3 50. - 3 0 Peta Na 


Aina Aj Gan uejah OL US 

Ii LA AI Oa Sena Kp Gb dai 

2 n 2 ubi LE 3 MIL oh oa P3 LP Fila 
IS ag lan Jo da 


352 Saya belum menemukannya. 


353 Majma' Az-Zawa "id (4/262). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 163 


138. Ahmad bin Zakariya Syadzan Al Bashri254 menceritakan 
kepada kami, Barakah bin Muhammad Al Halabi menceritakan kepada 
kami, Yusuf bin Asbath menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri 
menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Juhadah, dari @atadah, 
dari Anas bin Malik, dari Aisyah yang berkata, "Aku tidak pernah 
melihat aurat Rasulullah 8& sama sekali.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ats-Tsauri kecuali 
Yusuf bin Asbath, hanya Barakah bin Muhammad yang Inenaoyatan 
hadits ini darinya. 


Isnad: Saya katakan bahwa di dalamnya ada nama Barakah bin 
Muhammad Al Halabi yang tertuduh memalsukan hadits.255 


ah mede ara A5 AP Cemal SA Yep engan Pra 
Ju “JG GP au ag oi AN agan Ii Yaa Hi Era 
BP II 3 PE AA GA abg lea Je Ie 


Va HA 25 Tale 

139. Ahmad bin Al Hasan Al Aili menceritakan kepada kami, 

Abu 'Ashim An-Nabil menceritakan kepada kami, Mufadhdhal bin Lahig 

menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu 

Hurairah yang berkata, Rasulullah & bersabda, "Siapa yang 

mengunjungi orang sakit maka dia akan diliputi rahmat (Allah). Kalau dia 
duduk (ketika menjenguk) maka dia tenggelam dalam rahmat itu." 


354 Saya belum menemukannya 
355 Lisan Al Mizan. Hadits ini sendiri dikeluarkan oleh Ibnu Ju Majah (1/662) dan 
dia ui 


164 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mufadhdhal kecuali 
Abu 'Ashim. 


Isnad: Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dalam A/ Awsath. 


Al Haitsami mengomentarinya, "Para perawinya tsigah, kecuali 
guru Ath-Thabarani ini yang aku belum mengetahuinya.” 


13 Gas SR GAN GIA Jaa 3 A3 rt 
L 20126 3 6- o Sada Sek 


ak am meneh Ha 
— IKA gp AP (jab gi MEN AG Lp ea 
ar: Sp sa CI LI LAN jp ag le AN Jo 


140. Atmad bin Khalil Al Jariri Al Bashri256 menceritakan 
kepada kami di Bagdad, Wahb bin Yahya bin Zimamah Al Allaf 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sawa' menceritakan 
kepada kami, dari Rauh bin Al @asim, dari Abdul Malik bin Umair, dari 
Jabir bin Samurah yang berkata: Nabi & pernah ditanya tentang dhabb 
(biawak padang pasir) 'maka beliau menjawab, “Itu adalah seorang 
wanita yang diubah bentuknya. Wallahu a'lam.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Pata bin Al G@asim 
kecuali Muhammad bin Sawa '. 


Isnad: Saya belum menemukannya dari Jabir bin Samurah, 
melainkan dari Jabir bin Abdullah.257 


356 Dalam versi tercetak dan manuskrip tertulis “Al HAriri” sedangkan yang kami 
tuliskan di sini berdasarkan pada kitab-kitab biografi. Kunyahnya adalah Abu Bakar. 
Dia datang ke Bagdad 

357 Muslim 6/70. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 165 


Sp sja gate ab PN Peak 


OE Tango sa Dana al Gl yi BN Kara SA 
Gen—al Pa en Sm 2 la Gis CA LA 3 
A “ Nan en ena aa Sar o 1 o £ 0 
Il Ko Jgn JB JB kah op II ME PPP d3 
PE EPA di da ag Gg SA Ga V ik sa 


SAN 39 yo ig of 2 21 
141. Ahmad bin Amr Abu Thalhah Al Mujasyi'i Al Bashri258 
menceritakan kepada kami di Bashrah, Ya'gub bin Ishag Abu Yusuf Al 
@alusi menceritakan kepada kami, Al Harits bin Muhammad Al Kufi 
menceritakan kepada kami, Khalaf bin As-Sari Al Awdi menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah bin 
Mas'ud yang berkata, Rasulullah & bersabda, "Aku benar-benar tidak 
akan mengurangi salah seorang dari kalian yang meletakkan salah satu 
kakinya di atas kaki yang lain (bersusun kaki) kemudian bernyanyi lalu 
tidak membaca Al @ur'an. 859 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Khalaf kecuali al 
Harits, hanya Abu360 Yusuf yang meriwayatkan hadits ini darinya. Kalaf 
(Halw) ini sendiri tsigah. | 
Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Ibnu Ishag 
- dan dia itu mudallis dan ada pula orang yang belum aku ketahui.”361 


358 Saya belum menemukannya. 
359 Dalam versi tercetak tertulis “kemudian dia melagukan bacaan surah Al 
Bagarah”. 
360 Kata “Abu” adalah tambahan agar sanadnya jadi benar. 
361 Az-Zawa Id (6/312). 


166 — Mu'jam Ash-Shaghir 


, 


-.. Menen D era pa 


BIL da3 Tj jam Aas Tabah GMS 


n - 0-3 35 0,5 


Ae Ea ds Hi LINI Gi aa ab Si PS 
alang PPAS gi BAP tata GA 
Wa sda ala daa io jas Ja dala Map ga 
AH MY Kala 32 JAS UP Yp di La JL Gak 
DI na SPS da Si yh 

AN 


142. Ahmad bin Ishag Ad-Damiri?62 menceritakan kepada kami 
di Mesir di kampung Damirah, Zakariya bin Duraid bin Muhammad bin 
Al Asy'ats bin @ais Al Kindi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats- 
Tsauri menceritakan kepada kami, dari Manshur dari Yunus bin 
Khubab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Ummu Salamah, dia 
berkata, Rasulullah # bersabda, "Harta tidak akan berkurang karena 
sedekah, dan: seseorang yang berani memaafkan akan ditambahkan 
kewibawaannya oleh Allah, maka berilah maaf niscaya Allah akan 
menambah wibawa kalian. Tidak ada orang yang membuka pintu minta- 
minta untuk dirinya kecuali Allah akan membukakan pintu kefakiran 
untuknya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ats-Tsauri kecuali 
Al Gasim bin Yazid Al Jarmi dan Zakariya bin Duwaid Al Asyja'i. 

Isnad: Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dalam A/ Awsath. 
Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Zakariya bin Duwaid dan 
dia itu sangat lemah.”363 


362 Saya belum menemukannya. 
363 Majma' Az-Zawa “id (3/105). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 167 


Saya katakan, bahkan memalsukan hadits.364 


Aa de Cia aan AA Al ae PA Ea 
Naa ai Ka aw tera CSI se ui rp pe CI 
4 2, NN en aa 5 Pn a17 0. 2. oh Oo-3 
Al bo Sy) JB 1JE 8 ul up Maag Ol aa 
3. no 0.33 La. ore 
APPS IS) AS Sila IS el se 
143. Ahmad bin Abdullah Al Banna' Ash-Shan'ani 
menceritakan kepada kami, Ali bin Sa'id An-Nasa'i menceritakan 
kepada kami, Amr bin 'Ashim Al Kilabi menceritakan kepada kami, 
Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin 
Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang berkata, Rasulullah & bersabda, 


"Setiap yang memabukkan itu adalah khamer dan setiap khamer adalah 
haram.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mubarak kecuali 
Anmr bin 'Ashim. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jamaah dari Ibnu Umar 
baik secara ringkas maupun panjang.365 


AG Ea Ksjas Bay AS 1 PN an Ke An 
SU Jus u Gam ya tra up asi 3 aa 2 aa tara 13 u 


361 | isan Al Mizan dan @anun Al Maudhu'at 

Tapi hadits ini sendiri shahih dengan jalur selain dari Ummu Salamah. Lihat 
Sunan At-Tirmidzi (2030). j 

365 Jami" Al Ushul (5/3124), Ibnu Majah (2/3387), nanti akan disebutkan hadits, 
no. 546 dan 922, Fath Al Bari (10/35), An-Nasa'i (8/296), Mukhtashar Abi Daud 
(3532) dan Ibnu Majah (3390). 


168 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


os 0 


J5 JG cash 5 GI di PA KAP aa LP AS 
el, AAA Haa OS ol 2 ale Ie & ARI 


Ja dk GA gi be Da yA up 2 (3 35 


K3 Ta Vs, Clay di A3 ag area ob 3: AG Angarag | yaa 
Tag v Ae ha (Olibs, cant 
144. Ahmad bin Ali bin Al Hasan Abu Ali Ali Al Mishri366 
menceritakan kepada kami, Bakkar bin @utaibah menceritakan kepada 
kami, Abu Al Mutharrif bin Al Wazir menceritakan kepada kami, Musa 
bin Abdul Malik bin Umair menceritakan kepada. kami, dari ayahnya, 
dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya yang berkata, 
Rasulullah & bersabda, "Apa pendapat kalian kalau saja Juhainah, 
Muzainah, Aslam, Ghifar lebih baik daripada Asad, Ghathfan dan 
daripada Bani Amir bin Sha'sha'ah, apakah mereka akan merugi dan 
hancur?” Mereka berkata, "Ya.” "Sesungguhnya Juhainah, Muzainah, 
Aslam, Ghifar lebih baik daripada Asad, Ghathfan, dan daripada Bani 
.Amir bin Sha'sha'ah.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Musa bin Abdul 
' Malik kecuali Abu Al Mutharrif bin Abu Al Wazir yang bernama Ibrahim. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan At- 
Tirmidzi.267 


366 Saya belum menemukannya 
367. Tuhfah Al Ahwadzi (10/451), Mukhtashar Muslim (1734), Fath Al Bari 
(6/542) dan akan disebutkan kembali pada, no. 1191. 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 169 


LES GAS ME ae HK Es 
CS CAN oran 5 Lo Es (era AA SAI 
dl Il gi gp CA 3 HA P3 
Ka SY He, de Je & Ta 
145. Ahmad bin Abdus Salam Al Jawaligi At-Tustari 
menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Ibrahim Al Bashri 
menceritakan kepada kami, Ayyub bin Sulaiman Al Habathi 
menceritakan kepada kami, Zakariya bin Hakim Al Habathi, dari Asy- 


Sya'bi, dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah & bersabda, "Lauk 
terbaik adalah cuka.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Asy-Sya'bi kecuali 
Zakariya bin Hakim. 


Isnad: Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dalam A/ Awsath. 


Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Zakariya bin Hakim 
Al Habathi dan dia itu lemah sekali.”368 


tampa Oa «ts Au ata gal kkn 23 ana Wa 
ae ae CAS Lana Beng 
sa 3 ag SK (alas Oak GP ea 
San TN AS) ae Se saga 
SN ME rt Kg Ie To GS ea Oa as 
15 J3 Ih OS 


368 Az-Zawa "id (5/43), tapi hadits ini shahih dari Jabir dan Aisyah. 


Lihat A/ Jami' Ash-Shaghir (6/9268). 


170 — Mwjam Ash-Shaghir 


— 146. Ahmad bin Hamdan Abu Sa'id At-Tustari269 menceritakan 

kepada kami di Abbadan, Ibrahim bin Yusuf Ash Shairafi Al Kufi 
' menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi 
menceritakan: kepada kami, dari Salman Asy-Syaibani, dari Abu Bakr 
bin Abu Musa, dari ayahnya, dari Rasulullah & bahwa beliau melihat 
seorang yang sedang shalat dua rakaat sunnah Subuh ketika muadzdzin 
sudah gamat maka Nabi #& memencet pundak orang itu dan berkata, 
"Mengapa kamu tidak shalat sebelum gamat tadi?!” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Asy-Syaibani 
' kecuali Al Muharibi, hanya Ibrahim yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. 

Isnad: Al “Haitsami mengatakan, Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabarani dalam A/ Kabir dan Al Awsath dan para perawinya dianggap 
tsigah.70 


P4 ad 3 (3 P4 bs" oc 2. 0 . “ 7 
Ba ad A X3 pl ED KA PKS Was 


4 o 4 Be IG - 201. 0 16 - 3 Par . 3093 9 
— s3 Kol tin ji Ob Lodo SAI Asta jp An 


pi gi IA gp LN gaada 5 AD Al GP oral 
ve SD 3 Jb plg le Ko Ai Op Oi deotaN! 
Haa aa (Egi AI WI Le JAN ON AN db Sie yaa 
Ja Lab ad 33 Wav ba an HA 

147. Ahmad bin Muhammad Ash Shabbah Abu Abdullah Al 

Bashri menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari 


369 Saya belum menemukannya. 
370 Az-Zawa “id (2/75), dia tidak mengambilnya dari Ash Shaghir. Nanti akan 
disebutkan lagi hadits Abdullah bin Sirjis, no. 372. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 171 


menceritakan kepada kami, Raihan bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, Abbad bin Manshur menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari 
Abu @ilabah, dari Abu Shalih Al Haritsi, dari An-Nu'man bin Basyir Al 
Anshari, bahwa Rasulullah & bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis 
sebuah kitab yang ada di sisi-Nya di Arsy. Dari kitab itulah turun dua 
surah terakhir dari surah Al Bagarah. Setan tidak akan bisa masuk ke 
rumah yang dibacakan kedua ayat tersebut selama tiga hari.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ayyub kecuali 
Abbad, hanya Raihan yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan dia 
katakan, "Hadits gharib”, Ibnu Hibban dalam shahihnya dan Al 
Hakim.371 


4 0 eta ra 


c-0 . 0. IS 
Sae LE SPA SA Kab Or Ka 
—B (ia Aoi 395 2 Oa Gi bj Pe CI eta 


? 


IN UP ai OS salah la Ni Jo Ai ae PG ! 
mm J3 K2 YAN, NYA 


148. Ahmad bin Muhammad Al Marwazi372 menceritakan 
kepada kami di Bashrah, Muhammad bin Ismail Al Wasithi 


. 81 Tuhfah AI Ahwadzi (8/189 - 190), Al Mustadrak (1/562) dan disetujui oleh 
Adz-Dzahabi. 

372 Dia adalah Ahmad bin Umar Abu Bisyr Al Marwazi datang ke Ashbahan 
tahun 313 H sembari melaksanakan ibadah haji. Dia punya riwayat-riwayat aneh yang 
hanya dia sendiri yang meriwayatkannya. 

Ibnu Hibban mengomentari dirinya, “Dia termasuk orang yang memalsukan isi 
kitab, membolak balik isnad sehingga pantas ditinggalkan.” 

Ad-Daraguthni mengatakan, Dia termasuk orang yang memalsukan hadits tapi 
gaya bicaranya memang menarik dan dia seorang hafizh.” 

Al Khathib berkata, “matrukul hadits” 


172 — Mu'jam Ash-Shaghir 


menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada 
kami, dari Daud bin Abu Hind, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, 
bahwasanya Nabi $& melarang makan bayang bombay, bawang putih 
kenka hendak masuk masjid. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Daud kecuali Yazid, 
hanya Muhammad bin Ismail Al Ahmasi?73 yang meriwayatkan hadits 
ini darinya. 


Isnad:. Guru Ath-Thabarani di sini biasa memalsukan hadits. 
' Telah disebutkan pula hadits dari Jabir no. 37 dan akan disebutkan lagi 
pada no. 1126. 


Ai Pt 


bo 


AAA A3 ppi Ap 0 gd Gi 
ar al, Ha Sa Ap ENI Ce gma II Janeta Si 
| d3 Aa -J6 tg Pan Giaa Iabaa up Se os 
AN SA 3 Kat JB gl AM Ke BA 
5 i oa... 2,33 “2 
Soap ae ST :JLS 

149. Ahmad bin Husain bin Muradis Al Aili Al @adhi374 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail Al Ahmasi 


Ibnu Adi mengatakan, “Dia biasa menceritakan hadits-hadits munkar. Aku 
pernah melihatnya meriwayatkan dan dia jelas kelemahannya.” 

Al Fitni mengatakan, "Dia termasuk orang yang paling keras dalam menjalankan 
sunnah di masanya....tapi meski demikian dia adalah seorang pemalsu hadits dan 
membolak-baliknya.” 

Dia wafat tahun 320 H. 

Lihat Tarikh Ashbahan (1/130), Mizan Al Ftidal (1/149), Lisan (1/290) dan 
@anun (237). 

373 Kata “Al Ahmasi” tidak ada dalam versi tercetak. 

374 Saya belum menemukannya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 173 


menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi 
menceritakan kepada kami, dari Asy'ats bin Sawwar, dari Muhammad 
bin Sirin, dari Abu Hurairah yang berkata: Ada seorang laki-laki datang 
kepada Nabi & dan bertanya, "Apakah seorang laki-laki boleh shalat 
dengan satu pakaian?” Beliau menjawab, “Bukankah semua kalian 
punya dua pakaian?” 


| Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Asy'ats kecuali Al 
Muharibi. 

Isnad: Hadits Abu Hurairah ini juga diriwayatkan oleh Al 
Jamaah kecuali At-Tirmidzi. | 
SE SA EA deg rah Pagal HK Eta 
“ oa PP PAN YO Pa 3 0. 09. 0 406 Kp - ad 
(Aa Gas II jan Va goni Oa Gal Wa ep 

Aa Be Sana Ld -, € 2 Te Tata ..z 3 0. 
3 ja AAN Gay Se 33 : JG pul 
t. C3 3 Lo J1 en F Pata an Man ana 
ds ai Yaa edi JS la 1 Jus 
& 4 3 Na IN or IX 8, y - 3-3 o£ AA o 4 ' & 
Sh ISU Clay KE to AI Iya) Hah pt Btn 
» 0 E PP er. an Yr oL ben ani Mata 
Ca Uta aa AI Iko AI Igag LA Bai 52 et 


ng 0 
. 


Is Po yen 2dig “g cilang Y of Kbs Pie ud noh, 
Hn LAB sonebu IG Legi 3 ang bg u 
KE INRA Yr AI 33 taka la AM Ko AI Ip ni US 


17 Mu'jam Ash-Shaghir 


2 an Ip gol CAN il lag ala Ai 
Ainan "3 Ma AN Ob ali ol ag 3 aa 


150. Ahmad bin Ismail Al Wasawasi Al Bashri375 menceritakan 
kepada kami, Syaiban bin Farukh menceritakan kepada kami, Ash 
Sha'ig bin Hazn Al Aisyi menceritakan kepada kami, Mathar Al Warrag 
menceritakan kepada kami, Zahdam Al Jarmi menceritakan kepada 
kami, dia berkata, "Aku masuk menemui Abu Musa Al Asy'ari dan saat 
itu dia sedang makan daging ayam. Dia berkata, "Ayo ke sini makan 
bersama.” ana berkata, "Saya pernah bersumpah untuk tidak makan 
daging ayam.” 

Abu Musa berkata, "Makan saja di sini karena aku melihat 
Rasulullah #& memakannya (daging ayam), adapun tentang sumpahmu 
itu aku akan sampaikan kepadamu suatu kisah, aku pernah mendatangi 
Rasulullah & bersama beberapa teman-temanku. Kami ingin minta 
diangkut dengan hewan kendaraan kepada beliau, tapi beliu bersumpah 
tidak bisa membawa kami dan memang beliau tidak punya hewan 
kendaraan. Demi Allah, tak berapa lama datanglah beberapa ekor unta 
muda berpunuk putih lalu beliaupun menyuruh kami untuk menaiki 
kendaraan itu. Ketika kami sudah keluar kami teringat dengan sumpah 
Rasulullah & sehingga kamipun kembali kepada beliau. Beliau bertanya, 
'Mengapa kalian kembali?" Kami katakan, 'Kami ingat akan sumpah 
engkau wahai Rasulullah, kami khawatir engkau lupa'. Beliau menjawab, 
'Demi Allah, aku tidak lupa hanya saja siapapun yang sudah terlanjur 
bersumpah lalu dia melihat ada hal lain yang lebih baik daripada 
melaksanakan sumpah itu maka hendaklah dia melaksanakan yang baik 
itu (membatalkan sumpahnya) dan hendaklah dia membayar kaffarah 


1» 


sumpah tersebut'. 


375 Dalam versi tercetak tertulis “Al Wasawini” sedangkan dalam A/-Lubab 
(3/366), Al Wasawisi adalah nisbah kepada Wasawis dan itu dikenal dari Ahmad... 

Dia meriwayatkan dari Syaiban bin Farukh Al Aili dan yang me yana darinya 
adalah Abu Al Gasim Ath-Thabrani. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 175 


' Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mathar kecuali Ash 
Sha'a. | 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan 
redaksi sepanjang ini, serta versi pendek tanpa menyebutkan kisah 
makan daging ayam diriwayatkan oleh syaikhan dan Abu Daud.376 


o£- 0 Pa 


BN PEMA Pra KPA Oa medan as 


o- Do 4 1 - o 30. 6 3 
IG AP BS PI melo Hi yk BA gm MU 
3 sg 


— Ja 1J8 cal Sp Pp dr gu 
Ost Jas 2 BEN KAL Ale A3 eh le do 
AS DE ale Ga -JLS 


151. Ahmad bin Harun bin Rauh Al Bardiji3?77 menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Yasar378 An-Nashibi menceritakan kepada' 
kami, Amr bin Ashim Al Kullabi menceritakan kepada kami, Oarib bin 
Abdul Malik Al Ashma'i menceritakan kepada kami, dari Abu Ghalib, 
dari Abu Umamah yang berkata, "Nabi & pernah ditanya ketika beliau 
sedang berada di jumrah Al Wustha, "Amalan apakah yang paling 
utama?” Beliau menjawab, "Perkataan yang benar di hadapan penguasa 
zalim.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari @arib bin Abdul 
Malik kecuali Amr bin 'Ashim. 


376 Jami" Al Ushul (11/9300), Mukhtashar Muslim, no. 1018, Fath Al Bari 
(11/530), An-Nasa'i (7/9), Mukhtashar Abi Daud (3135) dan demikian pula An- 
Nasa 'i (7/306). 

377 Abu Bakar Al Hafizh, seorang imam yang kuat ingatan, imigrasi ke Bagdad 

378 Dalam Tadezkirah Al Henaa tertulis “Ibnu Sayyar”, Wallahu A Jam. 


176 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Saya katakan dalam sanadnya ada @arib bin Abdul 
Malik. Al Azdi mengatakan, ”"munkarul hadits” .379 


As-Suyuthi mengatakan, "Dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, 
Ath-Thabarani dan Al Baihagi dalam Syu'ab Al Iman.”280 


Gene para uya AA 2 Pe 1 ee 
Koe Ce Kei 1g " Oleh kaat CI ad v IA 
ai .. Aur” 0 site "Nana ana 2, Pena Rn 1 
AA gl PB PP ba Aa Bno 2 Jia 
4 T Lana 4 4 0 - Sena S 2. Pd 
Kat Se wi JB Ab Ai IP du PA Wn | 
Y 03 al le kt Ion In ala ale au Ja Uki 


ja NA 3 Yg EASY 

152. Ahmad bin Zuhair At-Tustari Abu Hafsh28! menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ammar Ar-Razi menceritakan kepada 
kami, Ishag bin Sulaiman Ar-Razi menceritakan kepada kami, Al 
Mufahdhdhal bin Sedakah Abu Hammad Al Hanafi menceritakan . 


379 Lisan Al Mizan. Hadits senada dengan ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i dari 
hadits Tharig bin Syihab. Al Mundziri mengomentarinya, “Isnadnya hasan.” Lihat 
Jami" Al Ushul (1/117). 

380 A/ Fath Al Kabir (1/208), Al Kabir (8/338), dari hadits Abu Umamah, juga 
Ibnu Majah (4012), lalu disebutkanlah perbedaan riwayat dari Abu Ghalib. . 

381 Dia adalah Ahmad bin Yahya bin Zuhair Abu Ja'far At Tustari seorang hafizh 
yang hujjah dan zahid, salah satu tokoh terkenal. Dia mendengar hadits dari Abu 
Kuraib, Muhammad bin Ammar Ar-Razi dan lainnya. Dia banyak meriwayatkan dan 
menulis serta punya kapabilitas tinggi dalam ilmu ini. 

Abu Ishag bin Hamzah Al Hafizh berkata, "Aku tidak perah melihat orang yang 
lebih hafal darinya.” 

Ibnu Al Mugri berkata, "Kami diceritakan oleh mahkota para muhadditsin....” 

Ibnu Al Jazari berkata, "dia teliti dan cermat.” 

Wafat tahun 310 H. 

Lihat Tadzkirah Al Huffazh (2/757), Syadzarat Adz-Dzahab (2/258), An Nujum 
(3/157), Ghayah (1/154) dan An-Nubala ' (14/122). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 177 


kepada kami, dari Abu Al Hayyaj Al Asadi yang berkata: Ali bin Abu 
Thalib mengutusku dan dia berkata: Tahukah kamu atas apa aku 
mengutusmu? Aku mengutusmu seperti Rasulullah & mengutusku 
dimana beliau bersabda, "Jangan kamu biarkan ada berhala kecuali 
harus kamu hancurkan, juga kuburan yang ditinggikan kecuali harus 
kamu ratakan.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abi Ishag kecuali Al 
Mufadhdhal, tidak pula dari Al Mufadhdhal kecuali Ishag Ar-Razi, hanya 
Muhammad bin Ammar yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Abu Daud, 
At-Tirmidzi dan An-Nasa 'i.382 


IP unyil Ae BAL EPS YA AS ae ja Ea 
Ah 5 kara A5 ea u Lgi Teo ai SA ea 
Ll GP ta gi It LA op SO Jah pi 
2 Bi .. - ve, ed SIAP. or XI “, y 2. 3 90 ye - 
3 (AS Ie lg el le AN ata AI ea “JG 
- ot £ 0" Td “0J $ 

MAS) KAS) IP Opa (AG 

153. Ahmad bin Abdullah Al Bazzar At-Tustari288 menceritakan 
kepada kami, Abdul @uddus bin Muhammad Al Habhabi Al Aththar 
menceritakan kepada kami, Amr bin 'Ashim Al Kilabi menceritakan 
kepada kami, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, dari 
Mathar Al Warrag, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya 
yang berkata, ”Aku pernah melakukan perjalanan bersama 


382 Jami" Al Ushul (11/8651), Mukhtashar Muslim (448), Mukhtashar Abi Daud 
(3088), An-Nasa'i (4/88) dan Tuhfah Al Ahwadzi (4/150). 
383 Saya belum menemukannya. 


178 — Mwjam Ash-Shaghir. 


Rasulullah &, Abu Bakar dan Umar dan aku tidak pernah melihat 
mereka shalat lebih dari dua-dua rakaat.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mathar kecuali 
Hammam. | 


Isnad: Hadits Ibnu Umar juga diriwayatkan oleh syaikhan dan 
An-Nasa'i dengan tambahan, "Kemudian empat rakaat bersama 
Utsman”. | 


AE Gain Gas NI Ada dn ae 3 ai da ap 
ja AN Ag ja Up abi M3 RE UNI ha 
HE P toa AP Aa AA 

TE aa Nang 


154. Ahmad bin Abdullah Al Agtha' Al Baghdadi?81 
menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar Al Muhramani Ar-Razi 
menceritakan kepada kami, Hammad bin @irath menceritakan kepada 
kami, dari Jisr bin Fargad Abu Ja'far, dari Yunus, dari Ubaid, dari Al 
Hasan, dari Anas, dari Nabi & yang bersabda, "Seseorang itu akan 
bersama dengan orang yang dicintainya.” 


384 Abu Al Abbas Ath-Tha'iy Al Agtha' termasuk penduduk Ray lalu tinggal di 
Bagdad dan menceritakan hadits di sana dari Sahl bin Utsman Al Askari, Hafsh Al 
Mahrigani, Harun bin Sa'id Al Aili dan lain-lain.. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Ahmad bin Kamil Al @adhi, 
Muhammad bin Ali bin Isa Al Kharraz Al Maliki, Abu Al Gasim Ath-Thabrani. 

Disebutkan biografinya oleh Al Khathib Al Baghdadi dan dia tidak 
mengomentarinya dengan jarh maupun ta dil. 

' Lihat Tazkirah (2/570), Mu'jam Al Udaba ' (3/102). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 179 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yunus kecuali Jisr 
dan Abu Umarah Ar-Razi, yang meriwayatkannya. dari Jisr hanyalah 
Hammad bin @irath, sedangkan dari Umarah hanyalah Abdul Hamid 
bin Bayan Al Wasithi. 


Isnad: Hadits Anas ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, 
Muslim dan Ahmad.285 


ai es kpd la ja es 
— ama "6 gl Sis EA SA Ia hara Lan 
na! Pel yg CHA Eun GOA SAN Ka (Baal 


en TA aa TR Da ea Pa PAMER o- 0. 
EA ke MI Iyo) JB JB WI yi A5 3 Uda Sa 
“Ilail ena) 13) Sal 3S ha Ian 


155. Ahmad bin Al Khaththab At-Tustari?86 menceritakan 
kepada kami, Ubaidullah bin Sa'd Az-Zuhri menceritakan kepada kami, 
pamanku Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, Al Hasan bin 
Dinar menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Al 
@asim bin Auf Asy-Syaibani, dari Zaid bin Argam, dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, "Shalat awwabin (orang-orang bertaubat) adalah 
ketika anak-anak unta sudah mulai merasa kepanasan.” 


385 Syarh As-Sunnah (1/3), Fath Al Bari (10/557), Mukhtashar Muslim, no. 
1770, sudah disebutkan pada no. 133 dan akan disebutkan kembali pada no. 1133 
dan 1190 dari orang lain. 

386 Abu Ja'far datang ke Bagdad dan menceritakan hadits di sana dari Abdullah 
bin Abdul Wahhab Al Khawarizmi dan Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Abi 
Bakr Al Kirmani. 

Yang biasa meriwayatkan dang adalah Ubaidullah bin Muhammad bin 'A'“idz 
Al Khallal, Muhammad bin Al Muzhaffar dan Ali bin Umar As Sukkari. Lihat Tarikh 
Baghdad (4/ ai, 


180 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ayyub kecuali Al 


Hasan bin Dinar, hanya Ibnu Ishag yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. | 

Tafsir dari kalimat "Ketika anak-anak unta sudah merasa 
kepanasan” adalah mengundur pelaksanaan shalat dhuha sampai siang 
agak terik dan bumi terasa panas bagi anak-anak unta itu. 
Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam shahih- 
387 3 
nya. 


KENA dp yaah Opa Oi Ia KS Ap ai Bhs 
Na Sauna WS Jaa Ie Ela Ta 
KU Ju Gin Ie KA sp uje BOP er 
(3 Y- o5. 1. 
Bg ikal Aa ap ag 


156. Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Mihran As-Suyuthi 
Al Baghdadi388 menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim Al Fadhl bin 
Dukain menceritakan kepada kami, Salamah bin Nubaith menceritakan 
kepada kami, dari Adh-Dhahhak bin Muzahim, dari Ibnu Abbas, dari 
Nabi $& yang bersabda, "Aku adalah Ahmad, Muhammad, Al Hasyir, Al 
Mugaffa dan Al Khatim.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Salamah kecuali 
Abu Nu'aim dan tidak pula dari Ionu Abbas melainkan dengan sanad ini. 


Isnad: diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Awsath.289 


387 Jami" Al Ushul (6/4214) dan Mukhtashar Muslim (nomor 368). 

388 Disebutkan oleh Al Khathib Al Bagdadi dan dia tidak mengomentarinya 
dengan jarh maupun fa'dil, Lihat Tarikh Baghdad (5/99). 

389 Az-Zawa "id (8/284). 


Mw'jam Ash-Shaghir— 181 


Saya katakan, sanadnya terputus karena Adh-Dhahhak tidak 
pasti pendengarannya dari salah seorang sahabatpun termasuk Ibnu 
Abbas.390 


BA kena Pia Eng AT Hei ae DO tra Pan 


db Waah: -JU PALA na BAL AS MI Gi Isa 
Asa yA GG YAA Dn daa JI 
BI Es BEA AS RR 333 3 sa Eh aa Te ug 
je ea Ia ta sa Aa AA cela “AE 
Wika 3 Giat A54 la Uh ah AS Aelap Lyla SI 


Aa an aa sad ala IN II edi 
m3 YUI bu HAN bang Ayak (| SAN 


Dp Kobe aa nb, th Ol Foto 
157. Ahmad bin Muhammad bin Abbad Al Jauhari Al 
Baghdadi391 menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ziyad Al Kalbi 
menceritakan kepada kami, Syargi bin Al @uthami menceritakan kepada 
kami, dia berkata, Aku mendengar Abu Thalg Al "A'idzi menceritakan 
dari syurahil bin Al @a'ga' dari Amr bin Ma'dikarib Az Zubaidi: 
Pengalamanku belum berapa lama adalah ketika kami melaksanakan 
ibadah haji maka kami mengucapkan: 


Kami datang memenuhi panggilan-Mu Sabkgsi pengangungan 
dan kepada-Mu sebagai permintaan maaf. 


"390 Tahdzib At-Tahdzib, akan disebutkan pula hadits Abu Musa, no. 217. 
391 Disebutkan oleh Al Khathib dalam Tarikh-nya (5/55) dan dia tidak 
memberikan penilaian apa-apa. 


182 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Ini adalah suku Zubaid datang kepada-Mu dalma keadaan 
bersusah payah. 


Melintasi tanah datar yang luas dan gunung-gunung yang sukar 
dilalui. ' 

Mereka tempatkan sesembahan lain tak berguna bertangan 
hampa. | 

Aku juga menyaksikan bahwa kami wuguf di lembah muhassir 
karena takut kami diganggu jin, maka Nabi & bersabda, “Naiklah dari 
lembah Uranah karena mereka Gin itu) adalah teman kalian kalau 
mereka muslim.” 

Beliau juga mengajari kami bacaan talbiyah, 

“Kami datang memenuhi panggilan-Mu, kami datang dan tiada 


sekutu bagi-Mu, kami datang. Sesungguhnya segala puji dan kenikmatan 
hanya bagi-Mu, begitu pula kerajaan, tiada sekutu bagi-Mu.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syargi kecuali 
Muhammad bin Ziyad. 

Isnad: Al HAitsami mengatakan, “Dikeluarkan oleh Al Bazzar 
dan Ath-Thabrani dalam ketiga mu'jamnya. Dalam sanadnya ada Syargi 
bin Guthami yang dha'if. Al Bazzar berkata, “Jsnadnya tidak kuat.” 


P 0 2-4 Kera La. oo oo 2-0 E x0. : 
CA AS SAI HAN ae HH Was 
do PA Pe eta TA aa 


04 


ud H3 3 pgn - JG adl 5 AHA gi Pap DP GUA 
AD KY SP dl GUY ag ba 
aa TIA Tea Head atur 


Mu'jam Ash-Shaghir— 183 


158. Ahmad bin Abdul Aziz Al Jauhari Al Bashri menceritakan 
kepada kami, "Umar bin Syabbah menceritakan kepada kami, Abu 
Ghaziyyah Muhammad bin Musa al Madani menceritakan kepada kami, 
dari Abdurrahman bin Abi Az Zinad, dari Hisyam bin Urwah dari 
ayahnya yang berkata: Az-Zubair bertemu dengan seorang pencuri lalu 
dia memaafkannya. Ada yang berkata kepadanya, “(Tidak bisa) sampai 
kita membawanya kepada sang imam (hakim).” Maka dia berkata, 
“Kalau sudah sampai ke imam maka dilaknatlah yang memberi maaf 
dan yang dimaafkan oleh Allah sebagaimana dikatakan oleh 
Rasulullah &.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Az-Zubair kecuali 
dengan /snad ini, hanya Abu Ghaziyyah yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. 


Isnad: Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath. 


Al Haitsami mengatakan, “Di dalamnya ada Abu Ghaziyyah 
yang dianggap dha'if oleh Abu Hatim dan lainnya, tapi dianggap tsigah 
oleh Al Hakim. Serta Abdurrahman bin Abi Az Zinad yang dha'if. 


CE OA EL LAI HR oi sp 2 KA GAS 
Sip AP LA gi kat ip Il Aoi 3 6 (ah 
PX JP ES IN Inf taka ale AI Ko 3 JA db 


ye) Casa 23 SP 


184 — Mu'jam Ash-Shaghir 


159. Ahmad bin Ubaidullah bin Yusuf Al Jaizi Abu Al Abbas??? 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Aswad bin Al Haitsam Al 
Hanafi menceritakan kepada kami, Fadh bin Hayyan menceritakan, 


kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Daud bin Abi 
Hind, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah yang berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Shalat jamaah melebihi shalat laki-laki 


sendirian sebanyak dua puluh lima.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah kecuali 
. Fahd bin Hayyan. 

Isnad: diriwayatkan oleh syaikhain dengan redaksi (Ia 5) 
(melebihi).293 


o B- X4 30 L£- 0 “Ai 


Na en FERI GL 395 ah MASA HK aa Gis 
TR en An 3 AS Eat dad ala Ip AA Gs 


. 


AM dy , Je :JG Kan Karat cap ui 
oa (mb IL) Ia LE ae 5p Jaa 3 ag aa Io 
1301 


160. Ahmad bin Muhammad bin Daud As-Sukkari Al 
Jundaisaburi?4 menceritakan kepada kami di Jundaisabur, Muhammad 
bin Khulaid Al Hanafi menceritakan kepada kami, Hammad bin Yahya 
Al Abah menceritakan kepada kami, dari Katsir bin Syinthir, dari Atha”, 

dari Abu Rabah, dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah & 


392 Sa ra belum menemukannya. 

393 Na hb Ar-Rayah (2/23), Ibnu Majah (1/786), Mukhtashar Muslim, no. 322, 
Fath Al Bari 2/131) dan nanti akan disebutkan pada no. 346. 

394 Say: belum menemukannya. 


. Mu'jjam Ash-Shaghir— 185 


bersabda, “Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu. lalu dia 
menyembunyikannya (tidak mau memberitahu) maka di hari kiamat 
nanti dia akan dibelenggu dengan belenggu dari neraka.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Katsir bin Syinthir 
kecuali Hammad, hanya Muhammad bin Khulaid yang meriwayatkan 
hadits ini darinya. 

Isnad: diriwayatkan pula oleh Ahmad dan empat pengaran 
sunan serta Al Hakim. At-Tirmidzi mengatakan, "hasan" sedangkan Al : 
Hakim mengatakan, ”Berdasarkan syarat -mereka berdua.” Lalu 
diperselisihkan sanad ini antara dha'if dengan hasan.395 


368. Ha - BG. 2 30 (AB 


. 
AG 
1 te 
& 


To Pa 3. pa 3 rd 
— ADA 13 3 Wa— Ana si 3 


—e Si Ip 3 A & Gg Ju -JG LA Ap sej Up Kaban 
- o 2 0 ge F3 0 -— ? 1 
AA Ia 5 (Se 3 Op HE na yan ana 


161. Ahmad bin Muhammad bin Syw'aib Al Arrajani?96 
menceritakan kepada kami di Arrajan, Muhammad bin Abdullah bin 
Yazid Al" Mugri menceritakan kepada kami, ayahku - menceritakan 
kepadaku, Warga" menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari 
Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah & 
bersabda, “Berpuasalah. karena melihatnya (hilal) dan berbukalah 


395 Tuhtah Al Ahwadzi (7/407), Mukhtashar Abi Daud (3511), Al Hakim 
(1/101), disetuji oleh Adz-Dzahabi, Ibnu Majah (266), Faidh Al Gadir (6/146), Nazhm 
Al Mutanatsir, no. 7 dan nanti akan disebutkan kembali pada, no. 315 dan 452. 

396 Saya belum menemukannya. 


186 — Mu'jam Ash-Shaghir 


(berhari raya) karena melihatnya pula, kalau kalian tertutup awan maka 


sempurnakan bulan tiga puluh hari.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Warga" kecuali 
Abdullah bin Yazid Al Muari39. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh syaikhan dan An-Nasa'i 
dengan berbagai versi riwayat398 


Ml) —L Tya Pe AN 3 ja Na 
2, 23 SAS Ga aa La 3 DN Nan 
sean B1 Al Xx 3 Up da Bas ta 
ai Ma am. Ag AA da AI Ian JP JB GAS Gl 
AA ad ia ia 3 YG Bb VI ON) 
KN Ep AP PS GM Ga Pal 
162. Ahmad bin Muhammad Asy-Sya'iri Abu Ali Al Muaddil399 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Al Hakam Al Hibri Al Kufi 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Husain Al Anshari 
menceritakan kepada kami, Mandil bin Ali menceritakan kepada kami, 
dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang berkata, 
Rasulullah & bersabda, "Tidak ada iman bagi yang tidak amanah . 
baginya, tidak ada shalat bagi yang tidak ada thaharah baginya, tidak 


ada agama bagi yang tidak shalat. Posisi shalat dalam agama ini adalah 
bagaikan kepala terhadap tubuh.” : 


397 Dalam versi tercetak tertulis “A/ Mishrf' dan itu salah. 

398 Jami" AI Ushul (6/4378), Mukhtashar Muslim (574), Fath Al Bari (4/119) 
dan An-Nasa'i 4/133. 

399 Saya belum menemukannya. 


Muw'jjam Ash-Shaghir— 187 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ubaidullah kecuali 
Mindal, tidak pula darinya kecuali oleh Hasan, hanya Husain bin Al 
Hakam yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath tapi Al 
Haitsami — tidak mengomentarinya. Sedangkan — As-Suyuthi 
mengisayaratkan kelemahannya dan Al Munawi tidak mengomentari.100 


Ai P3 SES SAN Gap gi AG Ka 6 para 
den Gp sei Gi aan G 3. A5 ep KA KA AS Ja Ga 
S AP Sah MU aga Asing Sp ae lgi 
SB ala Jo AI Ipa o An Ab Ie pura ip 
3 J5 oa an Ta “JW A1 Ae Kim ali 
AS, Batal OY. BAN BM 3 BA dbs as 
JI dan LI Ir vf 2 


163. Ahmad bin Muhammad bin Ali Al Khuza'i Al Ashbahani 
Abu Al Abbas101 menceritakan kepada kami, Sahl bin Muhammad Al 
Askari menceritakan kepada kami, Amr bin Tsabit menceritakan kepada 
kami, dari Ismail bin Abi Khalid, dari @ais bin Abi Hazim, Aku 
mendengar Abu Bakar Ash-Shiddig #85 yang sedang berada di atas 
mimbar berpidato: 

Sesungguhnya Rasulullah $& pernah berdiri di tempatku berdiri 
sekarang ini pada tahun pertama. Beliau bersabda, "Tak ada hal lain 
yang dikaruniakan kepada seseorang lebih berharga setelah keyakinan 
(iman) daripada kesehatan. Kita mohon kepada Allah untuk 


400 Az-Zawa "id (1/292). 
401 Saya belum menemukannya. 


188 — Mw'jam Ash-Shaghir 


mendapatkan kesehatan di dunia dan di akhirat Ingatlah sesungguhnya 
' kejujuran dan kebajikan itu di surga, dan ingat pula bahwa dusta dan 
kedurhakaan itu di neraka.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ismail kecuali Amr 
bin Tsabit bin Abu Al Migdam, hanya Sahl bin Muhammad yang 
meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Hadits ini dalam versi pendeknya diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi dan Ahmad dalam musnadnya dengan redaksi senada, juga 
oleh Ibnu Majah dan Isnadnya shahih. At-Tirmidzi menganggapnya 
hasan dan Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam shahihnya.102 


Kara NG tu Gabah mi AN 3 £ 0 Pa Fa 

4 15 S0 ian EN HA ba 
ea NT Ap AA AE 
109 Ibu 5 ab dal Cap Il Ya 10 Se La 26 


Pung BEE (3 SL IA G3 ba iban Pra d P3 I 
164. Ahmad bin Al Husain Al Anshari Abu Ja'far Al 
Ashbahani403 menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Yusuf bin @utaibah 
Al Hamdani menceritakan kepada kami, Bisyr bin Husain menceritakan 
kepada kami, dari Az-Zubair bin 'Adi, dari Anas bin Malik bahwa 
Rasulullah & bersabda, "Ada tiga hal yang merupakan akhlak 


402 Jami" Al Ushul (4/2358), Ibnu Majah (3489), Tuhfah Al Ahwadzi (6/107), 


- dan dia menyebutkan bahwa Ibnu Hibban juga mengeluarkannya dalam shahihnya. 


403 Dikenal dengan nama Al Kulnaki meriwayatkan dari Al Jabbar bin Ala', Al 
Husain bin Muhammad Al Marwazi, Muhammad bin Zanbur, dan lain-lain. 

Abu Nu'aim mengatakan, "Kami diceritakan oleh Al @adhi darinya.” Tarikh 
Ashbahan (1/132). 


' Mu'jjam Ash-Shaghir— 189 


keimanan: Siapa yang marah tapi. kemarahannya itu tidak sampai 
membawanya pada kebatilan, siapa yang ridha pada sesuatu maka 
keridhaan itu tidak mengeluarkannya dari kebenaran, dan siapa yang 
diberi kemampuan maka dia tidak akan mengambil apa yang bukan 
menjadi miliknya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Az-Zubair bin 'Adi 
kecuali Bisyr bin-Al Husain. 
Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Bisyr bin 
Husain dan dia itu pendusta.”104 
“Al Iragi mengatakan, ” Isnadnya dha'if,”195 


eka ale AN Jo BA Ip JG 2Ogit sa Ip IK al tah 
Lt Ja tin ora SE 3 UG aa aya 3 sa 
IA GE 0 


165, Ahmad bin Muhammad Al Bazzar Al Ashbahani406 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali Al Hulwani menceritakan 
kepada kami, Zakariya bin “Athiyyah menceritakan kepada kami, Sa'd 


404 Az-Zawa "id (1/59). 

405 Takhrij Al Ihya (4/359). 

406 Abu Al Abbas, meriwayatkan dari Musykudanah, Daud bin Rusyaid dan Al 
Hulwani. 

Abu Nu'aim mengatakannya tsigah. Dia wafat tahun 293 H. Lihat Tarikh 
Ashbahan (17105). | 


190 — Mu'jam Ash-Shaghir 


bin Muhammad bin Al Miswar bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf 
menceritakan kepada kami, Aisyah binti Sa'd menceritakan kepadaku, 
bahwa dia mendengar. ayahnya yaitu Sa'd bin Malik berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Siapa yang membaca surah Al Ikhlas maka 
berarti dia telah membaca sepertiga Al @Gur'an. Siapa yang membaca 


surah Al Kafirun maka dia sama dengan membaca seperempat Al 
@ur'an. : | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sa'd kecuali dengan 
sanad ini, hanya Ibnu “Athiyyah yang meriwayatkannya. . 


Isnad: “Di dalamnya ada yang tidak aku kenal.”107 


eng ala AP RL 5 Aa ag A3 SAT 

di yA Jap dn ale do Mp5 JB 2 GA 

MA ora ts USG Ag busa Aj An 
SALAK Po Ja Jail 0, 


166- Sa'd berkata: Pamanku yaitu Sa'd bin Ibrahim 
menceritakan kepadaku, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah yang 
berkata, Rasulullah & bersabda, “Siapa yang membaca Jul Huwallahu 
Ahad setelah shalat Subuh sebanyak dua belas kali maka seolah dia 
telah membaca seluruh Al @ur 'an empat kali, dan dia menjadi penghuni 
bumi paling utama saat itu kalau dia bertakwa.” 


Isnad: Sama seperti sebelumnya. 


407 Az-Zawa "id (7/146). 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 191 


RA pa Aya La yA 
oi Dhan GP ia GP Clan An ME MAA Ten 
PEN aa Jera 2 z - 
#l—a ale Al Is na JB :JB Ba eh RT Op 
- e 2... - y 2. BA A 
PA aa BA Pi 
167. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id Al Ma'ini Abu Sa'id Al 
Ashbahani408 menceritakan kepada: kami, Zaid bin Al Harisy 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, 
dari Syu'bah, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah yang berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Sungguh aku tahu ada batu yang 
mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah kecuali 
Yahya bin Sa'id, hanya Zaid bin Al Harisy yang meriwayatkan hadits ini 
darinya, dan kami juga tidak menulisnya kecuali dari Mu'ini. 


Isnad: Hadits 'ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan At- 
Tirmidzi.409 


He EA Nan AAA SES SE JA ep KA 6 Ta 


Ola S3 Ana SS CA S3 ad GI KL 


. 


- y 4 


2. 2, 
- 


o o eta okt -R La la na gama (Tya — Pen 


408 Dia menulis bersama Ja'far bin Ahmad bin Faris dalam perjalanannya. Dia 
mendengar hadits di Mekah dan Madinah serta Ashbahan. Dia keluar kota menuju 
Kirman dan wafat di sana tahun 295 H. Tarikh Ashbahan (1/108). 

409 Faidh Al @adir (3/19), Mukhtashar Muslim, no. 1528 dan Tuhfah Al 
Ahwadzi (10/98). | 


192 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Pb sada ala Ne Md J6 JB toa 


Po. 


2 3 Ie 2 Let? 383 Anna jai 


168. Ahmad bin Muhammad Al Jammal Al Ashbahani Al 
Fagih#!0 menceritakan kepada kami, Ali bin Yunus Al Ashbahani 
menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath Thayalisi menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Sulaiman Adh-Dhuba'i, Fargad As-Sabkhi 
menceritakan kepada kami, dari @atadah bin Sa'id bin Al Musayyib, dari 
Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah & bersabda, “Akan ada satu kaum 
dari umat ini yang bermalam dengan makan dan minum serta berbagai 
hiburan lalu keesokan paginya mereka sudah diubah menjadi kera dan 
babi.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari @atadah kecuali 
Fargad, tidak pula dari Fargad kecuali Ja'far, tidak pula dari Ja'far 
kecuali Abu Daud, hanya Ali bin Yunus yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, “Di dalamnya ada Fargad As- 
Sabkhi dan dia itu dha'if” H1 


410 Namanya adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Mush'ab Al 
Jammal Al Ashbahani Al Fagih Abu Al Abbas. Menceritakan hadits dari Abu Mas'ud 
Ahmad bin Al Furat dan lainnya. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abu Syaikh dan lain-lain. 

Dia pergi ke Bagdad dalam perjalanan menuju ibadah haji, lalu di sana ada 
penduduk Bagdad yang meriwayatkan darinya antara lain Abu Thalib Ahmad bin 
Nashr Al Hafizh. 

Al Khathib mengatakan, “Ahmad ini termasuk orang yang disebut berilmu dan 
disifati dengan keutamaan. 

Abu Nu'aim mengatakan, “Dia adalah salah seorang ulama dan fugaha'.” .. 

Wafat tahun 301 H dalam perjalanan menuju haji semoga Allah merahmatinya. 

Tarikh Bagdad (5/42). 

411 Az-Zawa “id (8/10). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 193 


0 Ine 0 Pt Pa wan, - Pen ata 


Ka Ibuu Wa dagga 09$ jae 


o- Jo 


HA ee Pr a83 ae BAL ebi 
Te AN Ko gan MEA AP oa 5 ee Ii Jia 
AGE jaka ol JS B3 dil 3 Bb uh dB eh 
169. Ahmad bin Sa'id bin Urwah Al Ashbahani#12 menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Musa Abu Musa Al Anshari menceritakan . 
kepada kami, “Ashim bin Abdul Aziz Al Asyja'i menceritakan kepada 
kami, Abu Suhail bin Malik menceritakan kepada kami, dari ayahnya, 
dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang 


mengamati isi rumah suatu kaum tanpa izin mereka berarti halallah bagi 
kaum yang diintip itu untuk mencongkel matanza.” 


“N& 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Suhail Nafi' bin 
Malik paman Malik bin Anas Al Asyja'i kecuali 'AShim, hanya Abu 
Musa Ishag bin Musa Al Anshari yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Muslim. 
Dalam masalah ini juga ada riwayat dari Abu Umamah dan lainnya. 13 


“12 Abu Sa'id Ash Shaffar meriwayatkan dari orang-orang Irak seperti Ahmad bin 
Abdah, Abdul Wahid bin Ghiyats dan lain-lain. 

Abu Nu'aim mengatakannya #sigah amanah, Ibnu Hajar mengatakan, Dia 
dianggap tsigah oleh Abu Syaikh dan Abu Nu'aim. Ibnu Hajar menulis namanya, 
“Ahmad bin Sa'id bin Jarir bin Yazid Abu Ja'far Asy Syaibani Al Ashbahani Ash 
Shaffar Abu Sa'id”. 

Dia wafat tahun 295 H. Lihat Tarikh Ashbahan (1/112) dan Lisan Al Mizan 
(1/178). 

113 Faidh-Al @adir (6/71), Mukhtashar Muslim, no. 1425, Tuhfah Al Ahwadzi 
(10/98), dan dia katakan, “Ini adalah hadits hasan gharib.” 


194 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


ye BAE enno ARA Na 
93 Aan n3 - a33 4 8, 3.5 Fa AS #0. i 2 £ - 
SBY ag SA lo : TP NP CA 
SAY Ap al 3 PAS | ab Lala 


170. Ahmad bin Al Jarudi Al Ashbahani!14 menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin “Isham bin Yazid Jabbar menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Sufyan Ats-Tsauri 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Al A'raj, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi @, “Jangan sekali-kali ada salah satu dari kalian 
yang berkata, 'Ya Allah ampunilah aku kalau Kau mau", tapi hendaklah 
dia men an permintaannya karena Allah itu ag ada yang bisa 
memaksa-Nya 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy kecuali 
Sufyan, tidak pula dari Sufyan kecuali Jabbar. | 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah selain An- 
Nasa "1.15 


414 Dia adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Al Jarud Al Ashbahani Abu 
Ja'far seorang hafizh, imam, pengembara dan penulis. 

Dia biasa meriwayatkan dari Abu Ishag bin Hamzah, Ath-Thabrani, Abu Syaikh 
dan lain-lain. Wafat tahun 299 H. 

Tadzkirah Al Huffazh (2/751) dan An-Nubala “(14/239). 

415 Dikeluarkan oleh syaikhan dengan redaksi senada dari hadits Anas. Lihat 
Jami' Al Ushul (4/2135 dan setelahnya), Mukhtashar Muslim, no. 1878, Fath Al Bari 
(11/139), Tuhfah Al Ahwadzi (9/470), Ibnu Majah (3854) dan Mukhtashar Abi Daud 
(1430). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 195 


4.0 df aa Pa 


Ba IRI Pa La ui ora 3 
AS BS tg ee HB Gi ya Gp ja Op ab 
Ae up up AA GARA Gp pain Hp ES 
Al Ana Jk Hp AN 33 slah 3 petuah, JB Aa) 
HE Ya JM ps Uut IN Sa uga 
| UAS Ba an ad Je Ian NN, 


171. Ahmad bin Sulaiman bin Ayyub Al Madini Al Ashbahani416 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Hasan bin Syagig 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Abu 
Hamzah As-Sukkari menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al 
Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha', dari “Abis bin Rabi'ah, dia berkata, 
“Aku melihat Umar bin Al Khaththab 48 menghadap ke batu (hajar 
aswad) lalu menciumnya kemudian dia berkata, 'Aku tahu kamu ini: 
hanyalah batu yang tidak bisa memberi bahaya dan tak pula 
mendatangkan guna. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah & 


1” 


menciummu tentu aku tidak akan menciummu'. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Manshur bin Al 
Mu'tamir kecuali Abu Hamzah As-Sukkari yang bernama Muhammad 
bin Maimun. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan pula oleh Malik dan Al 
Jamaah.417 


416 Abu Muhammad, biasa meriwayatkan dari orang-orang Irak banyak hadits, 
seperti Sawwar bin Abdullah, Al Walid bin Syuja', Ziyad bin Ayyub dan lain-ain dari 
kalangan orang-orang tsigah. Dia wafat tahun 299 H di bulan Jumadil Ula. Tarikh 
Ashbahan (1/109). 

417 Jami' Al Ushul (5/227), Mukhtashar Abi Daud (1792), Ibnu Majah (2943), A/ 
Muwaththa ' (2/305-306), Mukhtashar Muslim (696), Fath Al Bari (3/475), Tuhfah Al 
Ahwadzi (3/597) dan An-Nasa'i (5/227). | 


196 — Muw'jam Ash-Shaghir 


69 3 L£o Ao 


urea LAN 35 CAN GL oi Eh LA CS 
5 Pb NP JA A3 PA | 
Jaa Se Gp Ba LP Ka AE CAN 


e. 39 


ALAN dj Ha H3 ena aa Ob ag daa 


172. Ahmad bin Rustah bin Umar Al AshbahaniN8 

' menceritakan kepada kami, Al Mugira menceritakan kepada kami, Al 

Hakam bin Ayyub menceritakan kepada kami, dari Zufar bin Hudzail, 

dari Abu Hanifah dari Al Haitsam bin Habib Ash-Shairafi, dari “Amir 

Asy-Sya'bi, dari Masrug, dari Aisyah, bahwa Rasulullah 8 mengenai 
wajahnya (wajah Aisyah) ketika beliau sedang berpuasa. 


Maksudnya adalah menciumnya. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Haitsami kecuali 
Abu Hanifah. 


Isnad: Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan mereka yang 
berenam (Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan 
An-Nasa'i -penerj). Dan ada tambahannya, “Beliau biasa mencumbu 
saat puasa, tapi beliau adalah orang yang paling bisa mengendalikan 
birahinya di antara kalian.” 49 | 


aan KANE gir Gi AA Uas 
AE “SA 5 Ta Aa em 3 Yi la GAS tata ane 


418 Abu Nu'aim menyebutkannya dalam Akhbar Ashbahan (1/106), dan tidak 
mengomentarinya. 

419 Faidh Al @adir (5/237), Mukhtashar Muslim, no. 591, Fath Al Bari (4/149- 
152), Tuhfah Al Ahwadzi (3/422 - 423), Mukhtashar Abi Daud (2271-2279), Ibnu 
Majah (1683-1684) dan A/ Muwaththa " (2/ 164). 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 197 


al GP pa gi BAR gi Geni GP OS gg NA op opa 3 
YG AXoko HIP ea ale Si AI, JB JB 
ALI IM 


—. 173. Ahmad bin Suraih Al Ashbahani20 menceritakan kepada 
' kami, Muhammad bin Rafi' An-Naisaburi menceritakan kepada kami, 
Salm bin @utaibah Asy-Sya'iri menceritakan kepada kami, Ash-Shalt bin 
Tsabit!21 menceritakan kepada kami, dari Abu Syimr, dari Ibnu Abi 
Mulailah, dari Yusuf bin Abdullah bin Sallam, dari ayahnya yang berkata, 
Rasulullah 8& bersabda, “Janganlah kalian menoleh dalam shalat kalian 
karena tidak ada shalat bagi yang menoleh.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ash-Shalt Al Bashri 
kecuali Salm bin @utaibah, dan Abu Syimr yang menjadi guru Shalt bin 
Tsabit adalah Abu Syimr Adh-Dhuba'iy, orang Bashrah dimana Syu'bah 

juga biasa meriwayatkan darinya. | 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam ketiga 
mu'jamnya dan hadits ini dha'1£422 


420 Dia adalah Ahmad bin Muhammad bin Suraih Al Ashbahani Abu Al Abbas Al 
Fa'fa'. Dia menulis hadits di Naisabur dari para gurunya. Dia menulis dari Muhammad 
bin Rafi' dan Ahmad bin Manshur. 

Abu Nu'aim mengatakannya, "Dia tsigah”, wafat tahun 301 H. 

Dalam versi tercetak tertulis, "Syuraih” dan itu salah. Tarikh Ashbahan (1/127). 

421 Al Haitsami menyebutnya, Ini adalah kesalahan (dari Ath-Thabrani) yang 
benar dia adalah Shalt bin Tharif disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam A/ Mizan dan dia 
menyebutkan hadits ini sebagai miliknya. Ad-Daraguthni mengatakannya, "haditsnya 
kacau, Wallahu A'lam.” Majma' Az-Zawa “id (2/80). 

422 Seperti sebelumnya. 


198 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


HE AI KA TAI EA LL 3 ap Ea 
aa GIA dl oa YP LI AS cl ai 2 ag 
IE SN da dl PP dab Se 

jangan ta 


174. Ahmad bin Husain bin Abdul Malik Al Muaddil Al 
Ashbahani423 menceritakan kepada kami, Muammal bin Ihab 
menceritakan kepada kami, An Nadhr bin Muhammad Al Jurasyi 
menceritakan kepada kami, Abu Uwais menceritakan kepada kami, dari 
Al Ala" bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari .Abu Hurairah, dari 
Nabi & tentang firman Allah, "Pada hari datangnya sebagian tanda- 
tanda kekuasaan Tuhanmu.” (@s. Al An'aam (61: 156) Beliau bersabda, 
“fu adalah terbitnya matahari dari timur.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al 'Ala" kecuali 
Abu Uwais Abdullah bin Abdullah, hanya An-Nadhr bin Muhammad 
yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi 
secara panjang lebar.124 | 


1 Abu Asy-Syamagmag, menceritakan dari Hamid bin Yahya Al Balkhi dan 
lainnya. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abdus Shamad Ath-Thasti dan Ath- 
Thabrani. 

Abu Nu'aim mengatakan, “Perkataannya dapat diterima, dia adalah orang yang 
tegas.” | 
Ad-Daraguthni mengatakan, “Tidak ada masalah padanya.” 
Akhbar Ashbahan (1/116) dan Tarikh Baghdad (4/97). 

424 Jami" Al Ushul (2/623), Mukhtashar Muslim, no. 2137 dan Tuhfah Al 
Ahwadzi (8/449). | 


Mu'jam Ash-Shaghir— 199 


g 
10, S9 SN Ah - 


BA EN OLS gp AN KE oi mall HS AS 
Oh ES oo jab & Jarak ES Gay Cnglah Hita € PAN 
ag dE AN Ko At Ip) DEL Int Tah Je ia 


a £ - ig on 3 CA elit Sit or. 4, 3 , kg 3... 


4 03 £ -. oc 


aa anal lh ana Ji ia MG GAS UN GUS gada 
pad ala EA Hi AI Ip Nata AT Ui (gl 
SIA NE) ON) TA dy AI ANA LA ANA IS ja 
175. Ahmad bin Ibrahim bin Abdullah bin Kaisan Ats-Tsagafi Al 
Madini Al Ashbahani425 menceritakan kepada kami pada tahun 290 H, 
Ismail bin Amr menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada 
kami, dari Thalhah bin Musharrif, dari Umairah bin Sa'id, dia berkata, 
"Aku pernah menyaksikan Ali 4 di atas mimbar memanggil-manggil 
para sahabat Rasulullah & siapa saja dari mereka yang mendengar 
ucapan Rasulullah & di hari Ghadir Khum dan apa saja yang beliau 
katakan hendaknya dipersaksikan. Kemudian datanglah 12 orang di 
antara Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Anas bin Malik, mereka semua 
bersaksi bahwa mereka mendengar Rasulullah & bersabda, "Barang 
siapa yang menetapkan aku sebagai pimpinannya maka Ali adalah 
pimpinannya. Ya Allah, dukunglah yang mengikuti kepemimpinannya 
dan musuhilah siapa saja yang memusuhinya.” 


425 Termasuk penduduk Madinah yang dikenal dengan nama Ibnu Syadzuwaih 
dan dia buta. Meriwayatkan dari Ismail bin Umar Al Bajali. Abu Muhammad bin 
Hibban mengatakan, “Aku mendapatinya tapi tidak menulis hadits darinya. Dia 
menceritakan dari hafalannya dan dia tidak kuat.” Ibnu Mardawaih juga 
menganggapnya lemah. Abu Syaikh mengatakan, “Dia salah dan tidak kuat”. Dia 
wafat tahun 291 H. 

Lihat Tarikh Ashbahan (1/107) dan Lisan Al Mizan (1/132). 


200 — Muw'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mis'ar kecuali 


Ismail. 
Isnad: diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Awsath dan 
| Al Haitsami mengatakan, "Dalam sanadnya ada kelemahan.”126 


53 ag v A RA erat sea Inlma 3 Kera Near 

an eddy hiigs 5 da coli 

-9 - o o Pan Pa, 48 - 

HB Lag Ja Ge Jate L dB yah sja Gp “yg (AL Ju 

s Pa Sd s To ut o- s aa De TUNAS 

176. Ahmad bin Mujahid Al Ashbahani”27 menceritakan kepada 

kami, Abdullah bin Umar bin Aban menceritakan kepada kami, Zafir bin 

Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Husain Al Mishshishi . 

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir, dari Al Auza'i, dari 

Yahya bin Abi Katsir yang berkata: Siapa yang berkata, "Aku adalah 

“orang alim" maka sungguh dia telah jahil. Dan siapa yang mengatakan, 

"Sesungguhnya aku ini di surga” maka dia akan berada di neraka. Tapi 

siapa yang mengatakan, "Sesungguhnya aku di neraka” maka dia 
memang benar akan di neraka.” 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, Dalam sanadnya ada 
Muhammad bin 'Atha' Ats-Tsagafi yang dianggap dha'if oleh Ahmad 


126 Az-Zawa'id (9/108). 

427 Abu Ja'far, dia singgah di pintu Kausyak dan keluar menuju Jurjan sampai 
wafat di sana pada tahun 290 H. 

Dia meriwayatkan dari Abu Bakar dan Utsman putra Abu Syaibah serta Abdullah 
bin Umar bin Aban. Lihat Tarikh Ashbahan (1/108). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 201 


dan dia katakan, munkarul hadits. Ibnu Hibban menyebutnya dalam 
kitab Ats-Tsigaat, lebih dari itu ini hanyalah perkataan Yahya.428 


0-38 Lo Y So. Lo £-0 9 


Pa ea en Ke era 
DP LA ap oi ab pp OR 3 5G aa But: 
ta Ob ig Aap pa SIS BESI 


A 3 - o- 3 Hn - . 
DA Igah Je JAS AB dl or Je gal 
LEG AI Of) TE BAGS AS TA Je Id al, sia 


Pi £ 0 


Ara das oa Haag A eta 1. 3 TE Ha ss Lele 
Ai ii Ja, SA AN 1 JI Abe aa Ula 
10208. — o 

Nela 2G "5 

177. Ahmad bin Mujahid429 menceritakan kepada kami, 
Abdullah "bin Umar bin Aban menceritakan kepada kami, Zafir bin 
Sulaiman bin Thu'mah bin Amr Al Ja'fari menceritakan kepada kami, 
dari Abu Al Hajjaf Daud bin Abi Auf, dari Syahr bin Hausyab yang 
berkata, "Aku mendatangi Ummu Salamah, aku mentakziyahnya atas 
kematian Husain bin Ali, maka dia pun berkata, "Rasulullah $& masuk 
menemuiku dan duduk di atas sebuah tikar beludru milik kami. Lalu 
datanglah Fathimah -semoga keridhaan dan rahmat Allah kepadanya- 
kepada beliau membawa sesuatu yang dia letakkan. Kemudian beliau 
bersabda padanya, "Panggilkan aku Hasan dan Husain serta anak 


pamanmu (Ali -penerj).” Tatkala mereka sudah berkumpul di sisi beliau 
maka beliau bersabda kepada mereka, "Mereka adalah keluarga 


428 A7Zawa "id (1/186). 
429 Sudah disebutkan biografinya pada hadits yang lalu. 


202 — Mu'jam Ash-Shaghir 


khususku dan ahli baitku, maka singkirkanlah dosa-dosa dari mereka 
dan bersihkan mereka sebersih-bersihnya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari kecuali Zafir, hanya 
Abdullah bin Umar Musykudanah yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: At-Tirmidzi juga mengeluarkan hadits senada dan dia 


katakan, "Hasan shahih, dalam bab ini ada pula beberapa hadits 
lain.”480 


nh 0 PAN AU aa 


Jen en ena na 

IE ALA AN op Lp ag GAS IG Kap 

AI Io Ja) JG db ALA oi ab Heo 

FEAT Ab ya aa Lai, KU, OS salah ale & 

aa aa HA LAI PDL PS aah 
SA 383 PG 3 da 


178. Ahmad bin Muhammad bin Shubaih Al Ashbahanit8! 
menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Yusuf Al Hamdani menceritakan 
kepada kami, Bisyr bin Husain menceritakan kepada kami, dari Az- 
Zubair bin 'Adi, dari Al Ma'rur bin Suwaid, dari Umar bin Khaththab 
yang berkata, Rasulullah & bersabda, "Emas dengan emas, perak 
dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut 


430 Jami” Al Ushul (9/6702), Ibnu Majah (2/3253) dan Tuhfah Al Ahwadzi 
(9/3258). 

431 Abu Al Abbas Al Madini Ats Tsagafi Al Wadzankabadzi. Abu Nu'aim 
menyebut namanya, “Ahmad bin Mahmud bin Shubaih, meriwayatkan karya tulis dari 
Ibnu Amr Abi Mas'ud. Dia seorang ahli usul dan banyak hikmah. Dia tinggal di 
Wadzankabadz di daerah Madinah. Tsigah meriwayatkan dari orang-orang Ashbahan. . 
Wafat tahun 310 H. Tarikh Ashbahan (1/129). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 203 


kurma dengan kurma, kismis dengan kismis harus sama sepadan, 
demikian pula garam “dengan garam dan harus tunai (pembayarannya). 
Siapa saja yang melebihkan berarti dia telah melakukan riba.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Az-Zubair kecuali | 
Bisyr bin Husain. | 


IsSnad: Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah dengan redaksi 
berbeda, juga diriwayatkan dalam Al Muwaththa' dengan /snad yang 
shahih.432 


(ar La Wb TAN” Fat Apapaal pn 


KA Aga Belah Hj H Laga Wa dn MA 3 
o 6G. 3 0 301 — 


AG PEP ai AA MAAN NG aa 
hagad (AI) dl apa 1th» ale Sa de & 1 J6 Ju ara 


179. Ahmad bin Hatim As-Suramari488 menceritakan kepada 
| kami di Surramanraa" (Samarra di Irak sekarang -penerj), Abdul A'la 
| bin Hammad An-Narasi menceritakan kepada kami, Ya'gub bin Ishag Al 
Hadhrami menceritakan kepada kami, Sa'id bin Khalid Al Khuza'i 


432 Jami" Al Ushul (17372), Mukhtashar Muslim (948), Fath Al Bari (4/377), 
Tuhfah Al Ahwadzi (4/1261), An-Nasa'i (7/273), Mukhtashar Abi Daud (3209), Ibnu 
Majah (3253) dan A/ Muwaththa " (3/279). 

433 Al Muaddal. Dia biasa meriwayatkan dari Abdul A'la bin Hammad An Nursi, 
Muhammad bin Abbad Al Makki, Mahmud bin Ghailan Al Marwazi dan Yahya bin 
Ayyub Al Abid. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abdullah bin Ishag Abu Mahmud Al 
Khurasani, Abu Al @asim Ath-Thabrani dan lain-lain. Al Khathib berkata, “Tak ada 
yang aku ketahui tentang dirinya kecuali kebaikan”. 

Lihat Tarikh Bagdad (4/114). 


204 — Mu'jam Ash-Shaghir 


jo?) -—-#empm EP .e.,.,!:!..,.-w-:.- —-ebb- 


menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir 
#8 yang berkata, Rasulullah & bersabda, "Orang mukmin itu lemah 
(selalu bersalah) dan bertaubat, maka bahagialah orang yang mati dalam 
keadaan bertaubat.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Al Munkadir 
kecuali Sa'id bin Khalid, dia orang Madinah. 


Isnad: Isnadnya dha'if diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani 
dalam Al Awsath, begitu pula Al Bazzar dan Al Baihagi dalam Asy- 
Syu'ab.44 


?, 
o 8-3 Bo 2-0 AG 
: 


C5 ge Ma JA ja ja Es 

JI AAN Cgp3 CE 5 Dp jo PAS 

AA IE pd abad MU 
BE 3G aa 39 IA JB laa 


180. Ahmad bin Muhammad bin Asid Abu Asid Al 
Ashbahani435 menceritakan kepada kami, Muhammad bin Tsawab Al 
Habbari menceritakan kepada kami, Hushain bin Mukharig : 
menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid menceritakan kepada 
kami, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Umamah 4# yang berkata, 
Rasulullah & bersabda tentang firman Allah &, "Haji itu pada bulan- 
bulan yang ditentukan...” (@s. Al Bagarah (2): 197). Beliau bersabda, 
"Yaitu bulan Syawwal, Dzul @a'dah dan Dzul Hijjah.” 


434 Az-Zawa “id (10/201) dan Faidh Al @adir (6/257). 

435 Syaikh yang jujur muhaddits Abu Al Abbas, meriwayatkan dari Al @a'nabi 
dan lainnya. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Al @adhi, Abu Syaikh dan dia 
katakan, “tsigah amanah” wafat tahun 291 H. An-Nubala ' (13/505). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 205 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yunus kecuali 
Hushain bin Mukharig, dia orang Kufah, hanya Muhammad bin Tsawab 
yang meriwayatkan hadits ini.darinya. 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dalam Ash-Shaghir dan Al Awsath. Dalam sanadnya ada 
nama Hushain bin Mukharig yang dikatakan oleh Ath-Thabrani sebagai 
orang Kufah yang #sigah, tapi dianggap dha'if oleh Ad-Daraguthni. 
Sedangkan perawi lainnya adalah tsigah.”436 


EN ih Pengak ang 

An pagi KA dapa pa Gt US 
(3 P3 AI alat ola 5 cal as! Ang 
S3 ag IA al ea To MI an d3 
WE SN daa ae Ben 3 3 "hasi 


181. Ahmad bin Muhammad bin Mashgalah Al Ashbahani437 
menceritakan kepada kami, Az-Zubair bin Bakkar menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Umar Al Fihri menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Aslam Al Anshari, dari 
ayahnya, dari kakeknya yaitu Aslam Al Anshari #, yang berkata, 
"Rasulullah # menugaskan mengawasi para tawanan Bani Guraizhah 
dengan tugas memeriksa kemaluan anak laki-laki. Kalau sudah tumbuh 


136 Az-Zawa “id (3/218), saya katakan, Al Haitsami berkata tentangnya, “Sangat 
lemah”. Az-Zawa “id (6/318). Dalam kitab A/ Mughni # Adh-Dhu'afa " dikatakan, “Ad- 
Daraguthni mengatakannya Dha'i?. 

437 Abu Ali disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Dzikr Akhbar Ashbahan (1/128) 
dan dia menamakannya “Ahmad bin Muhammad bin Miscala” dan dia mengatakan, 
“Biasa meriwayatkan dari orang-orang Irak dan Hijaz. Wafat pada tahun 306 H. 


206 — Mu'jam Ash-Shaghir | 


bulu maka akan aku tebas batang lehernya (dibunuh), sedangkan kalau 
aku tidak melihatnya maka aku akan menjadikannya sebagai harta 
rampasan perang untuk kaum muslimin. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Aslam kecuali 
dengan /snad ini, hanya Az-Zubair bin Bakkar yang meriwayatkan hadits 
ini darinya. | | 

Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Awsath. 

Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada beberapa orang 
yang tidak aku ketahui.”138 


3 2 sg na 0. Jo Jo 8 


AE ENI AN ah oi KA KS GA Bis 
-JG GP Ol OP katak HA IS Lp Lalin 3 pat Ga Caaaia 
ig Pa “. 3 5 SAN” P3 se 2 - ah pa 
rg. 12 - PLAT RR ar Ta | 3 
da aji Oa Jell Junk Jaa ah Gerla 
182. Ahmad bin Abdurrahman bin Yasar An-Nasa'i89 
menceritakan kepada kami, @utaibah bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, Ayyub bin Jabir menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin 
'Ushm, dari Ibnu Umar yang berkata, "Dulunya mencuci pakaian dari air 
“kencing itu sampai tujuh kali, dan Rasulullah & sering mengulang- 


ngulang (permintaan keringanan) hingga akhirnya ditetapkanlah bahwa 
pencucian kencing cukup satu kali.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ionu Umar kecuali 
Abdullah bin Ushm Abu Ulwan Al Kufi, hanya Ayyub bin Jabir yang 
438 Az-Zawa “id (6/141). 
439 Saya belum menemukannya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 207 


meriwayatkan hadits ini darinya. Kadang disebut Abdullah bin Ushmah, 
yang benar adalah Abdullah bin Ushm. 


— Isnad: diriwayatkan oleh Abu Daud secara panjang lebar dalam 
bab mandi dari janabah dan Isnadnya dha'if 40 


Nee Kerana Dur TN ah UP Ii a15 Sab 

Ja 3 aa G5 DEA SA eh AS 

TA La J8 33 SAP BN oa dp 
Ket alah la Io AAA Am O dl 


183. Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna Abu Ya'la Al Maushili 41 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Faraj menceritakan 
kepada kami, Abu Hammam Muhammad bin Zibrigan menceritakan 
kepada kami, Hadiyyah bin Al Minhal menceritakan kepada kami, dari 
Abu Al Hushain, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Dzar 
yang berkata, ”Haji tamattu' hanya diperuntukkan bagi kami para 
sahabat Muhammad & secara khusus.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Hadiyyah kecuali 
Abu Hammam, hanya Muhammad bin Al Faraj yang meriwayatkan 
hadits ini darinya. Yang terkenal adalah hadits Oais bin Ar-Rabi' dari 
Abu Hushain. | 


40 Mukhtashar Sunan Abi Daud (1/164). 

441 Dia adalah sang hafizh pengarang kitab musnad. Meriwayatkan dari Ali bin Al 
Ja'd, Ghassan bin Ar Rabi' dan para ulama senior. Dia juga menulis beberapa kitab. 

Ibnu Katsir berkata, "Dia seorang hafizh yang baik dan bagus penulisannya serta 
adil dalam periwayatan, teliti ketika meriwayatkan hadits. Ibnu Hibban menganggapnya 
tsigah dan menyifatinya ahli dalam agama. Al Hakim mengatakannya, " Tsigah 
amanah". 

Wafat tahun 307 H dalam usia 99 tahun. 

Syadzarat Adz-Dzahab (2/250) dan A/ Bidayah wa An-Nihayah (11/130). 


208 — Mw'jam Ash-Shaghir 


.Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, 
An-Nasa'i dan Ibnu Majah.142 


- - 


“— A5 Pr BI FB AE ba 
api ah batal Ai PE NI 


184. Abu Ma'n Tsabit bin Nu'aim Al Huji48 menceritakan 
kepada kami, Adam bin Abi Iyas Al Asgalani menceritakan kepada 
kami, Mais bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, dari Abu Hushain 
dengan /snadnya dengan redaksi senada di atas. 


PTN nd Aan Naya 


Oi de Gas SAR IAI GA oi AA AG 
Gas aup ata Rana api Aa 
je Wi ar FP SA Made Pop ae 
KEL AN ola Dar KEB Kah AU ai 
3 di, “Is GA Se ak NG SA LIL 
A1 Je UP GA OS Uh USG G3 AU 
5, Ci NE KEL ola USS UI ala le 


enda ala An Sio MAN US ag Ah Ep hat 3 as 


142 Jami" Al Ushul (3/1406), Mukhtashar Abi Daud (2/330), Ibnu Majah (2985), 
Mukhtashar Muslim, no. 672 dan An-Nasa'i (5/179-180). 

443 AJ Haitsami mengatakan, “Aku tidak mengenalnya.” 

Ibnu Hajar mengatakan dalam Lisan A/ Mizan mengatakan, "Disebutkan oleh 
Muslim dalam Ash Shilah dan dia berkata, "Majhu” kami meriwayatkan darinya 
melalui jalur Ishag bin Hajar.” 

Lihat Az-Zawa 'id(1/228) dan Lisan Al Mizan (2/79). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 209 


s ea Sabit AA S3 SA sah Pe FTA 
2 Ie SA AG “3 4 Png AP - 0£ .... 
Ig AE Ko Ia IS Ld Ad OS kesal Lagi 


DI ab Abi TG sem ob dag Gb AI  Gub 
TEA RA EA 5 Lo ad DA It UI aa JR as 
Ja AN Ip BI dn yag in dl Io bd 
Hp da 3 Ganda SE OA gb elu, ala 
JIE Sa Hoot Aa 3 la AJ NO 
AI ag dl de Ip Bat Stang ana 


" 5, 1. 23 9. 2 . or Y, 7 - Pd Te 3. 0. y 8 
KS LS AN ore Gd cl Jepang JUS CARA Ujang Al Ggha 


ANA Uno II SIB AA JI die Is EP ud 
2 eofasa AI Jp JUS SA JI SN ph aa 
nh JUS dia HA BS GAN on aji jug ab) 
JAN J5 daa Was IS om IG Ip Oh Gara 
S1 IA Jp UE Gi 3 el BATU dika 53 
CA Gp pia AAA Io AI Jp IG olah olah ale 


eny 


ore Ae . 8 8 - 8 ni 1, 8 d4 Ae SAE 3 
Te IN IP Ca JB atap IST IS call AIA NA Jt Lai 
IA A3 EA A9 bp LA Cia sabda ia salat 


NS aa Je 3 3 SA FR ji ai pe 2 


210 — Mw'jam Ash-Shaghir 


2 of 0 Ih Ta Kn 0 40- £ aa ore A, re , 2 - 
(Sa AP) dia Ja AISI ilang MEA Aa 
3 Ie 


ag Dn Hoa 222 co 2 - ( » Ana y, o & 
Wat IN LI NA cesana D5 ca IS 39 MI om 3 


A 2 y Ne ji dn an as Aa AN Sa A3 Lega Sea Lon LE 2 2ofe Gara 
H3 dns si Ist Je aah ala 


Td 
2. 


Pura Si Ie & Tai Has ATer Untag da La en 
Tera Re) — “IS Tap Ana An far Kat at GyAri Ag 


Ha CB aite AG CSS JUL LS da PA 


Calti al le Jo MI P3 Ha Aa 
G3 BG gas ae Ol Ia 


185. Ahmad bin Muhammad bin Mahdi Al Harawi 44 
menceritakan kepada kami di Bagdad, Ali bin Khasyram menceritakan 
kepada kami, Al Fadhl bin Musa As-Sinani menceritakan kepada kami, 
dari Abdullah bin Kaisan, Ikrimah menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Abbas yang berkata: Abu Bakar keluar di siang hari terik dan itu ' 
didengar oleh Umar maka diapun keluar dan ternyata ada Abu Bakar. 
Umarpun berkata, "Wahai Abu Bakar apa yang membuatmu keluar di - 
saat seperti ini?” 

Dia menjawab, "Demi Allah, (yang membuatku keluar) adalah 
apa yang kurasakan dalam perutku berupa kelaparan yang sangat.” 

Umar berkata, "Demi Allah, aku juga begitu, tidak ada yang 
membuatku keluar selain itu.” : 


————  ——— ——— ————— — 


444 Disebut oleh Al Khathib Al Baghdadi dalam Tarikh Baghdad (5/105), dan dia 
katakan, “Menceritakan hadits dari Al Hasan bin Arafah, yang meriwayatkan darinya 
adalah Abu Bakar bin Abi Asma Ad Daggag dan Al Khathib tidak memberikan jarh 
maupun fa'di/ kepadanya. 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 211 


Ketika mereka sedang dalam kedaan demikian tiba-tiba datang 
Rasulullah & yang juga keluar dan beliau bersabda kepada mereka 


berdua, "Apa yang membuat kalian keluar di saat seperti ini?” 


Mereka menjawab, "Demi Allah, kami keluar lantaran 
merasakan lapar yang ada dalam perut kami.” 

Nabi & kemudian bersabda, "Aku -demi yang jiwaku berada di 
tangan-Nya- juga tak ada yang membuatku keluar selain itu.” 


Merekapun berangkat sampai di pintu rumah Abu Ayyub Al 
Anshari. Abu Ayyub sendiri pernah menjanjikan makanan atau susu 
untuk Rasulullah & tapi kebetulan di hari itu dia terlambat 


memberikannya dan dia memberikan dulu kepada keluarganya lalu pergi 
lagi ke kebun dan bekerja di sana. Lalu keluarlah istrinya dan berkata, 
"Selamat datang Rasulullah beserta siapa saja yang bersama beliau.” 
Rasulullah & bersabda kepadanya, "Di mana Abu Ayyub?” Dia 
menjawab, "Wahai Nabi Allah, dia akan menemui anda sebentar lagi.” 
Rasulullah #& pun pulang dan beliau terlihat oleh Abu Ayyub 
yang sedang bekerja di kebunnya. Dia pun mempercepat pekerjaannya 
sampai bisa mendapati Rasulullah @ dan berkata, "Selamat datang 


“wahai Nabi dan temannya.” 


Dia berkata lagi, "Wahai Rasulullah, bukan di saat yang biasa 
anda datang kepada saya”, lalu dia mengembalikan beliau. Abu Ayyub 


kemudian datang ke pohon kurma dan memotong satu tandan buahnya. 
Rasulullah # bersabda kepadanya, "Aku tidak menginginkan itu.” 


. Abu Ayyub berkata, "Wahai Rasulullah, saya senang sekali kalau 
anda mau makan kurma yang masih basah dan kulitnya, buahnya serta 
putiknya, di samping itu saya akan sembelihkan hewan untuk anda.” 

Beliau sempat berpesan, "Kalau kamu mau menyembelih maka 
Jangan sembelih yang mempunyai susu.” Maka Abu Ayyub mengambil 
seekor kambing betina atau jantan yang masih remaja lalu 


212 — Mujam Ash-Shaghir 


menyembelihnya lalu dia berkata kepada istrinya, "Kamu buat roti dan 


aku yang masak karena kamu lebih tahu membuat roti.” 


Dia lalu mengambil setengah bagian dari kambing itu dan 
| memasaknya, dan setengahnya lagi ia panggang. Ketika makanan 
tersebut telah siap sedia lalu diletakkanlah di hadapan Rasulullah & dan 


para sahabat beliau. 


Rasulullah mengambil daging kambing dan meletakkannya di 
atas potongan roti kemudian berkata, "Wahai Abu Ayyub kirim ini 
kepada Fathimah karena dia belum perah makan ini sejak beberapa 


Ketika mereka sudah selesai makan dan kenyang maka Nabi & 
bersabda, "Roti, daging, kulit ari kurma, kurma kering dan kurma 
basah...” tiba-tiba saja air mata beliau menetes, lalu beliau bersabda lagi, 
"Inilah nikmat-nikmat dimana kalian -akan ditanya tentangnya di hari 
kiamat.” 3 


Hal itu dianggap masalah besar di kalangan para sahabat beliau 
sehingga beliaupun bersabda, “KAlau kalian mendapatkan yang seperti 
ini maka ucapkanlah 'Bizmilla wa barakatillaah' (Dengan nama Allah dan 
dengan berkah Allah), dan kalau kalian sudah kenyang maka 
ucapkanlah, Jaa . ai gn ai ca AI 231 (Segala puji bagi Allah 
yang telah sn kami kenyang dan menghilangkan dahaga, 
memberi nikmat dan keutamaan kepada kami). ita begitu sudah 
cukup untuk kenikmatan i ini. 

Kebiasaan Rasulullah & adalah kalau diberi suatu kebaikan 
maka beliau akan selalu membalasnya, maka beliau pun berkata kepada 
Abu Ayyub, ”Datangi kami besok”. Tapi Abu Ayyub tidak 
mendengarnya, lalu Umarlah yang berkata kepadanya, "Rasulullah 
menyuruhmu untuk datang kepada beliau besok.” 

Ketika dia mendatangi beliau, maka beliau memberikan seorang 
budak wanita kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Ayyub perlakukan 


Mu'jam Ash-Shaghir— 213 


dia dengan baik, karena selama berada bersama kami kami tidak melihat 
pada dirinya kecuali kebaikan. Abu Ayyub pun lalu berkata setelah 
mendapatkan budak wanita ini, "Aku tidak mendapat cara terbaik demi 
melaksanakan pesan Rasulullah & selain memerdekakan budak wanita 
ini.” Akhirnya dia pun memerdekakannya. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Kaisan 
kecuali Al Fadhl bin Musa. 


Isnad: Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam Al Awsath, 
sedangkan Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Abdullah bin 
Kaisan Al Marwazi yang dianggap #sigah oleh Ibnu Hibban tapi 
dianggap dha'if oleh lainnya. Sedangkan para perawi lain adalah para 
perawi kitab shahih.” 45 


Y '.. 8 6 Lo o : 0 Sy 0-0 Pa 
SA kn g jdai Pangan aa WAS 
A3 Ia AN AI engan Top MA CA CA men il AS 

A -, » ea ea Enji 0 - 0 BB. A 
He Ko Ip JG :JB BIA al OP Kenya oi KS 

Dp AI eka 


186. Ahmad bin Muhammad bin Al Abbas bin Mihran Al Bashri 
Abu Abdullah46 menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Fahd 
menceritakan kepada kami, Muwarrig bin Sukhaib menceritakan kepada 
kami, Abu Hilal menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, 
dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah & bersabda, "Penyesalan itu 
adalah (salah satu bentuk dari) taubat” 


445 Az-Zawa "id (10/317). 
446 Saya belum menemukannya. 


214 — Mu'jam Ash-Shaghir 


. 
Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hilal kecuali 
Muwarrig bin Sukhait, dan tidak pula dari Muhammad bin Sirin kecuali 
Abu Hilal Muhammad bin Sulaim dan Shalih Al Marri. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Para perawinya adalah orang- 


orang yang dianggap tsigah tapi sebagian mereka diperselisihkan.” 47 


Aa en end Ke Pata AA LA Gio 
— Lea DA Gi ul UE brng IE 23 Fat ES 


AB knapa Bag abi an pa PADA oi ja 


- AS eta 25 

Haa GA da pa Bb an ab 
Kane Oo ti dn fa Ca ha NET: aa AG elina 
IA Ia AN, 


187. Ahmad bin Abi Bakr Al Bashri Al @adhi48 menceritakan 
kepada kami, di Thabariyyah, Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku Al @asim bin Ma'n 
menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, 
dari Jabir bin Abdullah #, bahwa Nabi & ketika sampai di Mekah maka 
beliau thawaf di Ka'bah sebanyak tujuh putaran, kemudian beliau keluar 
dari pintu Shafa dan naik ke bukit Shafa. Beliau bersabda, "Kita mulai 
dari apa yang pertama kali disebut oleh Allah”, kemudian beliau 
membaca ayat: "Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syiar 
Allah....” (@s. Al Bagarah (2): 158). 


447 Az-Zawa'id (10/199), saya katakan, belum saya temukan siapa yang 
menganggap Ibrahim bin Fahd bin #sigah, lihat Lisan Al Mizan. 
148 Saya belum menemukannya. 


Mu'j am an Na 215 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Masim bin Ma'n 
kecuali Ali bin Nashr, hanya anaknya yaitu Nashr yang 
meriwayatkannya, dan kamipun tidak menulisnya kecuali dari syaikh di 
atas. : ' 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan mereka 
yang bertiga.149 


Aa Pa 2 Ae Pe Ae 3 Haa Pra 
Ka S3 :3 aa Erie ya Tana En LA Tee CA 


3 53 
Am 4 Snind 


Gs... 83 


SP KA AI Lang Oa 
SEA Co AN j5 JIE KESAN op Ad ap la 
AI BAU SA Tag 0bag SN pa Vp Ki Gi 

Bb de daa 3 3 Sab ida ale Tt, 


188. Ahmad bin Shalih Abu Shalih Abu Bakar Al Yamani Al 
@attat Al Bashri450 menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hani" An 
Naisaburi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abi Bakar Al Ataki 
menceritakan kepada kami, Harun bin Musa An-Nahwi menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu 
Hurairah #, yang berkata, Rasulullah & bersabda, "Tidak ada nabi, 
atau amir (pimpinan) kecuali akan ada dua pendamping setia baginya. 
Yang satu mengajaknya pada kebaikan serta menunjukkan jalannya satu 
lagi adalah pendamping yang menggerakkannya untuk berbuat 
kerusakan. Siapa saja yang selamat dari pendamping perusak itu maka 
dia akan selamat.” 


449 Faidh Al @adir (6/281) dan Mukhtashar Sunan Abi Daud (2/388), secara 
panjang lebar, Tuhfah Al Ahwadzi (3/598), At-Tirmidzi mengatakan, “Ini adalah hadits 
hasan shahih", Mukhtashar Muslim (707) dengan redaksi yang panjang. 

450 Saya belum menemukannya. 


216 — Mw'jam Ash-Shaghir 


N 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Harun An-Nahwi 
kecuali Abdullah bin Abu Bakar Al Ataki. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa 1.451 


CAN Gaal SI ikan ANA Kara han 


o- &£ 0 Hg 


pi B3 AE GIA aa oi Ra Ka 3 ha Ht 


A 
£ Pe £ Or OL “3 £ 


Kena Ag IE Ang Was GE oa bo I— aah 


0-08 o- (3 3- Ca 
EN IP KP Ab NP Ki ARP Ae 
IN Sea ata : Gi Ab an RN ap 3g 


NP MOP 


da AS BNI Hip Ba 
G5 ella JR GAS CASE Y Sa dly alah al AI Jap Ai 
Ie HJ IA FP KY Hg ol 


2. 0. 


JP Sai YA Tg 2 


189. Ahmad bin Salamah Abu Ja'far Ath-Thahawi Al Mishri Al 
Fagih452 menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdullah bin. Abdul 


451 Jami" Al Ushul (4/2060), Al Bukhari dan Muslim (syaikhan) serta An-Nasa'i: 
juga mengeluarkan hadits senada dari hadits-Abu Sa'id, lihat pula An-Nasa 'i (7/158). 

452 Dia adalah Ahmad bin Salamah bin Abdul Malik Ath Thahawi, sebuah nisbah 
kepada sebuah perkampungan di Mesir. Dia adalah seorang ahli fikih madzhab hanafi 
dan punya banyak karya tulis, salah seorang tsigah yang terpercaya dan hafizh yang 
ahli dan terkemuka. 

Di antara buku-bukunya adalah Ahkam Al @ur'an, Ikhtilaf Al Ulama, Ma'ani Al 
Atsar, Al Agidah As Sunniyyah, At Tarikh Al Kabir, dia punya sebuah kitab tentang 
syarat dan dia memang ahli dalam bidang itu. 

Ibnu Yunus berkata, “Dia tsigah tsabat belum ada tandingannya.” 

Dia datang ke Damaskus dan mengambil fikih dari hakim di sana Abu Hazim. 
Dia wafat tahun 321 H dalam usia 82 tahun semoga Allah merahmatinya. 

Lihat, A/ Bidayah wa An-Nihayah (11/174), Syadzarat (2/288), Al A'lam 
(1/197), An-Nubala ' (15/27), Wafayat (1/71) dan lainnya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 217 


Hakam menceritakan kepada kami, Abu Zur'ah Wahbullah bin Rasyid 
menceritakan kepada kami, Haywah bin Syuraih menceritakan kepada 
kami, YAzid bin Abdullah bin Al Had menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Abi Bakr menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari 
Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dari ibunya yaitu Ummu Kultsum 
binti Ugbah yang berkata, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah & 
memberi keringanan untuk berdusta kecuali dalam tiga perkara, 
Rasulullah & sendiri bersabda, "Tapi aku tidak menganggap ketiganya 
sebagai kedustaan” (yaitu), seorang yang mendamaikan orang-orang 
yang bertikai dengan tujuan mendamaikan mereka, orang yang 
menerangkan sesuatu dalam peperangan, dan suami yang merayu 
istrinya atau istri merayu suaminya.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Haywah bin Syuraih 
kecuali Wahbullah bin Rasyid. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh syaikhain, Abu Daud dan 


— At-Tirmidzi dengan redaksi berbeda-beda.453 


Ht ga & 5 jai TAS Oi 2 pe ve Hara 


o o- Lo 4 - 


EL pt Sg An ng SB IE yi K5 lah 
an Tetutug" Ag Aa Aa Ala gap aga 


0 C-0. 2. 


Sae ana sa BA pat AI daa Ii Gp 3G Si 
Ga Kai DS pg Kla ada Si Joe OI Aga AN Ga) Rae 


- 


Sa aa yA La nge IU SU pa SJ 


453 Jami' Al Ushul (10/8197), Mukhtashar Abi Daud, no. 4753, Mukhtashar 
Muslim, no. 1810, Tuhtah Al Ahwadzi (6/70), Fath Al Bari (6/299) dan akan 
disebutkan lagi pada no. 282. 


218 — Mw'jam Ash-Shaghir 


- 8 Z - Pu AA o'- A 8 y 3 213 sd Pe Pan 3 2 5 
sy if satin ala MI Ko AI Ip Ja KAT G3 V3 


NS NS 


190. Ahmad bin Ibrahim bin Kamunah Al Mishriyyah Al 
Mw'afiri454 menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdullah bin Al Hakam 
memberitakan kepada kami, Wahbullah bin Rasyid menceritakan 
kepada kami, Haywah bin Syuraih menceritakan kepada kami, Abu 
Shakhr menceritakan kepada kami, bahwa Abdullah bin YAzid mawla 
Al Aswad bin Sufyan menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar 
Urwah bin Az-Zubair menceritakan dari Aisyah RA bahwa Rasulullah & 
biasa bangun malam untuk shalat sampai kakinya bengkak. Aisyah 
berkata kepada beliau, "Mengapa anda masih melakukan ini padahal 
dosa-dosa anda baik yang lalu maupun yang akan datang telah 
diampuni?” Rasulullah & pun berkata, ”Tidakkah aku menjadi seorang 
hamba yang bersyukur?” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Shakr kecuali 
Haywah, hanya Wahbullah bin Rasyid yang meriwayatkan hadits ini 
— darinya. Diriwayatkan pula oleh Yahya bin Ayyub, Abdullah bin Wahb 
dan Nafi” bin Yazid dari Abu Shakr dari Yazid bin Abdullah bin Ousaith, 
dari Urwah. | 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim 
dengan tambahan. Mereka juga mengeluarkan bersama At-Tirmidzi dan 
An-Nasa'i dari hadits Al Mughirah bin Syu'bah.455 . 


454 Saya belum menemukannya. 
455 Jami "AI Ushul (6/4171 dan setelahnya), Fath Al Bari (3/14) dan Mukhtashar 
Muslim (390). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 219 


£ 


Eee Ie 4 AG CA 5 deh 5 Dae Ten Pa 


PANTUN VE sb SN Ie Ci SIN MAN AE 
Nia gp oi gi KU Pb PM Oi spp 
PNG TN Papi or- 

IVA AAS INA IS Uta, ala 


191. Ahmad bin Ismail bin Yusuf Al Abid Al Ashbahanif56 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Furat Ar-Razi menceritakan 
kepada kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan bin 
Uyainah memberitakan kepada kami, dari Amr bin Dinar dari Thawus, 
dari Buraidah bin Al Hashib, dari Nabi & yang bersabda, “Siapa yang 
aku sebagai pemimpinnya maka Ali adalah pemimpinnya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan bin Uyainah 
kecuali Abdurrazzag, hanya Ahmad bin Al Furat yang meriwayatkan 
“hadits ini darinya. 

Isnad: Isnadnya hasan, diriwayatkan pula oleh Ahmad dan 
para perawinya tsigah bahkan As-Suyuthi memasukkannya ke dalam 
hadits-hadits mutawatir.457 


sa Dyna AI ES ola yA Es 


R0 30 Pa Ina 


AA Gp Je aah Teu CIP Oi Fa KA aga AL SM 


456 Abu Nu'aim mengatakan, “Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Al 
Hasan bin Dikkah, Al HAsan mengatakan, Aku mendengar Ahmad bin Ismail bin 
Yusuf dan dia adalah seorang ahli ibadah di masa kami, dia berkata, “Wahai wali Islam 
dan para pemeluknya, peganglah kami dalam keislaman dan sunnah sampai kami 
menemui-Mu. Kalau kami sudah bertemu dengan-Mu maka lakukanlah apa yang 
menjadi hak-Mu kepada kami.” | 

Tarikh Ashbahan (1/87 dan 126). 

457 Az-Zawa "id (9/108), Faidh Al @adir (6/218), An Nazhm Al Mutanatsir, no. 
232 dan sudah berlalu pada no. 175. 


220 — Muw'jam Ash-Shaghir 


aa Ce Aan Op yAS GAS JI 
da IE ag NP BN glue Je yaaa 
Na aa pa 


0. 


Kawi) "3 


192. Ahmad bin Muhammad bin Zakariya Abu Bakar saudara - 
Maimun Al Baghdadi Al Hafizh158 menceritakan kepada kami secara 
diskusi di Mesir, Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Muhammad bin Al Hakam bin Hajl menceritakan kepada kami, 
Umar459 bin Sa'id Al Abah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin 
. Abi Arubah, dari Al Hakam bin Hajl, dari Abu Burdah, dari Abu Musa 
yang berkata, Rasulullah & bersabda, "Allah tidak akan pernah 
menutup dosa seorang hamba di dunia lalu membukanya lagi di hari 
kiamat.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Musa Al 
Asy'ari kecuali dengan /snad ini, hanya Nashr bin Ali yang 
meriwayatkannya. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Umar bin 
Sa'id Al Abahh dan dia itu dha'if demikian pula yang ada dalam riwayat 
Al Bazzar.”460 


. 


458 Tinggal di Mesir dan meriwayatkan hadits di sana dari Nashr bin Ali Al 
Jahdhami dan yang seangkatannya. Yang meriwayatkan darinya adalah Abu Thalib 
Ahmad bin Nashr Al Hafizh, Abu Al @asim Ath-Thabrani dan dia meriwayatkan 
darinya secara mudzakarah (diskusi). 

Lihat Tarikh Bagdad (5/8) dan Al Bidayah (11/108). 

459 Dalam versi manuskrip tertulis “Amr dan itu salah. 

460 Az-Zawa "id (10/355) dan Faidh Al @adir (5/449). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 221 


tentara DI eri Ye tiara bag Teng vas jirata 


Oo. oc So 


LD AN tea AO KAP EL KENA SA GA Li Ja 
An ps 36 -JU SIA Aa SE IPP P3 
TAG IN ale al UI SLS Oa An Nan 


193. Ahmad bin Buththah Al AshbahanifSl menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Al Furat menceritakan kepada kami, Sahl bin 
Abdu Rabbih As-Sindi Ar-Razi menceritakan kepada kami, Amr bin Abi 
@ais menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Fayadh, dari 
Abdurrahman bin Abi Nu'm, dari Abu Hurairah yang berkata, 
Rasulullah & bersabda, "Barangsiapa yang menuduh budaknya berzina 
maka dia akan diberi hukuman had di hari kiamat ” 


a 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ziyad bin Fayadh 
kecuali Amr bin Abi Mais, hanya Sahl bin Abdu Rabbih yang 
meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Syaikhan, 
Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan redaksi yang mirip.162 


Ka aa PI "ali Tata gg L io Oa Ka IS Ea 
o o- JL 9 -0d PN 


ci 1 Jet Na Jika v 3 Ka Ol 3 AS up Tee) Loa— gl 
Je og Ie KD de Ii ae 3 le Pi) 


461 Diriwayatkan dari Abu Mas'ud dan Muhammad bin 'Ashim serta Al Filfilani 
dan lain-lain. Dia #sigah dan termasuk orang-orang shaleh. Wafat tahun 310 H. 
Ashbahan (1/119). 

462 Faidh Al @adir (6/195), Fath Al Bari (12/185), Mukhtashar Muslim (903), 
Mukhtashar Abi Daud (5002) dan Tuhfah Al Ahwadzi (6/78). 


222 — Mu'jam Ash-Shaghir 


AP | aa AS CP Ta Jaa dal) AP FA Ai 


Oia 0 40 


“35 HA AI -35 


194. Ahmad bin Sulaiman bin Yusuf Al Ugaili Al Ashbahani468 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, An 
Nu'man bin Abdus Salam menceritakan kepada kami, dari Zufar bin 
Hudazail, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Abdullah bin Abi Aufa, bahwa 
Nabi & bersabda pada perang Ahzab, "Ya Allah yang menurunkan al 
kitab, yang menjalankan awan, yang sepat perhitungannya, yang 
menghancurkan kelompok orang, hancurkanlah mereka dan 
guncangkan mereka.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Zufar kecuali An 
Nu'man bin Abdus Salam. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh syaikhain dan At- 
Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah.464 


GP KN G3 Me Eta 

Den an LA san ae tara 
APP Ia gi Ata Teng Aj dj date jl (aa. Bata 
ki J8 ea SPAN Po Bp 03 AP ag 
LA II JG 3 dedi, GA Sp LIS 12 


463 Abu Ja'far dari kampung @abazan. Disebut oleh Abu Nu'aim dalam Akhbar : 
Ashbahan (1/114) dan dia tidak mengomentarinya dengan jarh maupun ta dil. 
464 Jami” Al Ushul (4/2370), Fath Al Bari (13/462), Tuhtah Al Ahwadzi (5/325), 
Ibnu Majah (2796), Mukhtashar Abi Daud (2516) dan Mukhtashar Muslim (1126). 


Mw'jam Ash-Shaghir— 223 


TE Ko Mp IL SEA, MA 


Jaan Sdn IE 10 da af ai 


195. Ahmad bin Muhammad bin Al Khabbaz Abu Bakar An- 
Nahwi At-Tustari165 menceritakan kepada kami, Sahl bin Bahr Al 
Jundaisaburi menceritakan kepada kami, Salm bin Sulaiman Adh- 
Dhabbi menceritakan kepada kami, Abu Hurrah menceritakan kepada 
kami, Abu Sa'id As-Salithi menceritakan kepada kami, dari Humaid bin 
Hilal, dari Abdullah bin Ash Shamit, dari Abu Dzar, dari Nabi & yang 
bersabda, “Shalat itu dapat diputus oleh anjing hitam, wanita dan 
keledai.” Aku bertanya, "Apa beda anjing hitam dengan anjing merah 
atau kuning?” Ia menjawab, ”Wahai anak saudaraku, Aku juga 
menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah & dan beliau menjawab, 
Anjing hitam adalah setan!” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Sa'id As-Salithi 
kecuali Abu Hurrah, hanya Salm bin Sulaiman yang meriwayatkan 
hadits ini darinya. 


Isnad: diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, An- 
Nasa 'i dan Ibnu Majah dengan redaksi yang panjang dan pendek.166 


Panen na yA Ca 


ara Orasi IN GB paka 
Hai kara Pa as ye as BA EPA Ke 

. 0. aa 4 0 
Ap am SA li Wi dea, kab 


Ino 


Page Ke Iga) JB JG HE AN (533 IIA 


465 Saya belum menemukannya 
466 Subul As-Salam (1/143), Taisir Al Wushul (2/242), Tuhfah Al Ahwadzi 
(2/307), Ibnu da (952), Mukhtashar Muslim (258) dan An-Nasa'i (2/62). 


224 — Mu'jam Ash-Shaghir . 


Dn LA yana y s0. y 0. HAN LAN YA Paud 
Bi SY Siku ob Ig ch emang : Jaa op Is SA 


Kat 5G ? 4 3 Pai To Pan Pa 
spp D3 La LA MEN NU 


196. Ahmad bin Mas'ud Az Zanbari Abu Bakar487 menceritakan 
kepada kami.di Mesir, Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim Al Bargi 
menceritakan kepada kami, Amr bin Abi Salamah menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Muhammad Al Bashri menceritakan kepada kami, 
dari Ali bin Tsabit, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah RA 
yang berkata, Rasulullah & bersabda, "Wahai Abu Hurairah, kalau 
kamu berwudhu maka ucapkanlah, 'Bismillah wal hamdulillah' (Dengan 
nama Allah dan segala puji bagi Allah), karena sesungguhnya para 
penjagamu tidak akan pernah istirahat untuk menulis kebaikan-kebaikan 
untukmu sampai kamu berhadats dari wudhu tersebut.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Tsabit 
saudara (anak saudara) Azrah bin Tsabit kecuali Ibrahim bin 
Muhammad, hanya Amr bin Abi Salamah yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. 


'Sanad: Al Haitsami mengomentari, ”Isnadinya hasan.”168 


467 Disebut oleh Ibnu Makula dan Ibnu As Sam'ani, mereka mengatakan, “Dia 
biasa mendengar hadits dari Ar Rabi' bin Sulaiman, Bahr bin Nashr, Muhammad bin 
Abdullah bin Abdul Hakam. 

Yang meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar Al Mugri, Abu Hafsh bin Syahin, 
Abu Sa'id bin Yunus, Ath-Thabrani. 

Dia meriwayatkan giraat dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Yang 
meriwayatkan giraat darinya adalah Ahmad bin Hasan bin Syadzan dan Umar bin 
Syahin. 

Wafat tahun 333 H semoga Allah merahmatinya. 

Lihat Asy-Syaff'iyyah (3/56) dan Tadzkira (3/845) dalam biografi Ath Thahhan. 

468 Az-Zawa “id (1/220). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 225 


-G - d0. o Mn ee an 
. 


be « SERA EN gi dai gi JA oi US 


LD 30 3 90. AG 


AP B3 BE Ka na ia" Ms 

Aa AN AA yan PEG Ge Gil 
og . 9 # .. o£ 5 3 
Jaan 25 SA Un ita Sea Isl ala ale 


197.. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id bin Al Harits Ad- 
Dimasygi469 menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ayyub Al ' 
. Makhrami menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi 
Maryam, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, Sesungguhnya Nabi & 
memberikan Khaibar setengah dari hasil bumi dan kurmanya. 


Tidak ada yang Merana hadits ini dari Syu'bah kecuali 
Rauh bin Ubadah. 

Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh jamaah selain An- 
Nasa'i. diriwayatkan pula oleh Ahmad, Ad-Darimi dan Ibnu Al 
Jarud.170 


BG. 8 8 0 &£— 9 


Ka HP Nop as TA LSN aon naa 


. 


PI PA Ag Ia AS Hit 
Pp op Hata lb 3 CAS AS al up Ie 
Tea Lo PA og “JG KENA de ana 


469 Saya belum menemukannya 

470 Nashb Ar-Rayah (4/179), Sunan Ad Darimi (2/183), Fath Al Bari (5/10), 
Mukhtashar Muslim (977) dan sudah pernah disebutkan pada, no. 57, coba lihat 
kembali di sana. 


226 — Mu'jam Ash-Shaghir 


AE Tah Buka PN ta T- Pa ata 

, Hal pel NG ceri sda Lal dya) CP de Kaali Hg 
Bt B0. 0 Ke 0 a13 A03 NG 

eta Leg 0 V9 Sp Yg B3 or AN) 

198. Ahrnad bin Muhammad bin Ziyad Abu Sa'id ibnu Al 
A'rabi47l menceritakan kepada kami di Mekah, Al Hasan bin Ali bin 
Affan menceritakan kepada kami, Yahya bin Fudhail menceritakan 
kepada kami, dari Al Hasan bin Shalih, dari Abu Khabbab Al Kalbi, dari 
Thalhah bin Musharrif, dari Zir bin Hubaisy, dari Shafwan bin Assal Al 
Muradi yang berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah #&: Bolehkah 
saya mengusap kedua sepatu? Beliau menjawab, "Ya, selama tiga hari 


bagi musafir dimana dia tidak perlu melepasnya lantaran buang air besar 
dan kecil ataupun tidur, dan satu hari untuk yang mukim.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Thalhah kecuali 
Abu Khabbab, tidak pula dari Abu Khabbab kecuali Al Hasan bin Shalih, 
hanya Yahya bin Fudhail yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa 'i, 
Ahmad, Asy-Syafi'i, Ibnu Khuzaimah, Ad-Daraguthni dan al Baihagi. At- 
Tirmidzi mengatakan, ” Hasan shahih” 472 


- 


471 Dia pindah dan menetap di Mekah dan menjadi guru di tanah haram. Dia 
bertemang dengan Al Junaid, Umar Al Makki dan lain-lain. : | 

Meriwayatkan hadits dari Abu Daud As-Sijistani berupa kitab sunan karangannya, 
juga meriwayatkan dari selain Abu Daud. 5 

Yang meriwayatkan darinya adalah Ibnu Khafif, Tonu Al Mugri dan Ionu Mandah. 

Dia banyak menulis buku tentang kemuliaan orang-orang miskin, tentang hadits, 
dia cenderung pada madzhab ahli hadits dan ahli zahir. 

Dia tsigah dan tsabat, bijaksana, rabbani berwawasan luas berpandangan jauh. 
Wafat tahun 341 H, ada pula yang mengatakan selain itu. Ta 

Lihat Tarikh Dimasyg (2/51), Al Igd Ats-Tsamin (3/137), Hilyah Al Auliya 
(10/375) dan Tadzkirah Al Huffazh (3/852). : 

472 Jami' Al Ushul (71/5285), shahih Ibnu Khuzaimah (1/98), Tuhfah Al Ahwadzi 
(1/317), Ad-Daraguthni (1/197), Al Baihagi (17276) dan An-Nasa 'i (1/83). 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 227 


CAN MEP IE 3 AA KA Bai Atas 


. 


: - o- 3 PAN Ma | 3 9 » 90. 2 0? 
—ay At Pari) olais aj us di melu Si 
3 gap 3, Pa ap o'- 4 o, , 5 Pa aa aa 9 £ 
SA Jateng ale Al ato AI Iya) JB JB KSR 
£ s01? Si -3 € so2? en 5 F3 - 2 PN Pri de ad 
SEN Ja EA 3 KE Ia SAI 3 BA Jah GI 
| | PIN 


199. Ahmad bin Ibrahim bin Abdul Wahhab Ad-Dimasygi178 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syaiban Ar-Ramli menceritakan 
kepada kami, Muammal bin Ismail menceritakan kepada kami, Sufyan 
Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari Abu 
Utsman An-Nahdi, dari Abu Musa Al Asyari yang berkata, 
Rasulullah $& bersabda, "Ah/i kebaikan di dunia adalah ahli kebaikan 
pula di akhirat, ahli kejahatan di dunia adalah ahli kejahatan pula di 

akhirat.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan kecuali 
Muammal. j 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Para perawinya dianggap 
terpercaya dan pada sebagian mereka ada pembicaraan yang tidak 
terlalu menjadi masalah.”74 


1473 Dia adalah seorang muhaddits Abu Thayyib yang dikenal dengan nama Ibnu 
Abadil, mendengar dari Bahr bin Nashr Al Khaulani dan banyak lagi yang lain. 

Yang meriwayatkan darinya adalah Abu Al @asim Ath-Thabrani dan lain-lain. 

Dia wafat tahun 333 H. An-Nubala ' (15/332). 

174 Az-Zawa "1d (7/263). 


228 — Mu'jam Ash-Shaghir 


BA 3 o (ab aa apa 


In ega PRA MAY KE uji Saua 03 Ka 


10 315- 4 


sa DER 3 AI Ae GAS la ah &p Kaban 
Se Md Pas Pe aa oa 
ji gan Sala 3 ikan Bola AG ea ale 
PE Jia ia O pe De aa ear 
SI dan B3 3 SU st 


' 200. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahhab Al Manathi Ar 
Ramli475 menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail Ash 
- Sha'“igh menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Sufyan Al Ghudani 
| menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Zaid bin Wahb, dari 
Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah # menceritakan kepada kami dan 
beliau adalah orang terjujur yang dibenarkan, “Sesungguhnya (bahan) 
penciptaan kalian dikumpulkan di perut ibu kalian selama empat puluh 
hari, kemudian akan menjadi segumpal darah selama itu pula, lalu 
menjadi segumpal daging selama itu pula, kemudian datanglah malaikat 
menuliskan apakah dia termasuk orang yang bahagia ataukah sengsara, 
laki-laki ataukah perempuan.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ionu Aun kecuali 
Ubaidullah bin Sufyan. 


Isnad: Diriwayatkan oleh syaikhain, Abu Daud, At-Tirmidzi 
secara panjang dan Ibnu Majah.176 


475 Disebutkan dalam Al Lubab (3/259), termasuk penduduk Ar-Ramlah yang 
meriwayatkan dari Muhammad bin Ismail Ash La Kn. Yang meriwayatkan darinya 
adalah Abu Al Gasim Ath-Thabrani. 

476 Jami" Al Ushul (10/7582), Fath Al Bari (1 1/a7n, Mukhtashar Abi Daud 
(4544), Mukhtashar Muslim (1847), Ionu Majah (7 6) dan Tuhfah Al Ahwadzi (6/341). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 229 


AA Ja path paka Gp ea Gan 
AR gp Ana ES S3 PE aah 2 tnya 
PE SA Tata & Iya) JB :J6 Dep "TA Aoi el 
"3 Da La LS SBB at Ta EA ga 1 
II Ir RS Us JG akta Ul Kata JB 
Sand as ba SE sasa 


201. Ahmad bin Mas'ud (manshur)77 Al Muaddal Al Ashbahani 
Al Madini478 menceritakan kepada kami, Yunus bin Habib menceritakan 
kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Salim bin Abi Al Ja'd, 
dari Tsauban yang berkata, Rasulullah & bersabda, “Beristigamahlah 
kepada kaum @uraisy selama mereka istigamah pula kepada kalian. 
Kalau mereka tidak melakukan maka letakkanlah pedang kalian di leher 
din musnahkanlah sebagian besar mereka. Kalau mereka tidak mau 
juga maka jadilah kalian petani yang bersusah payah makan dari hasil 
tangan kalian sendiri.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah kecuali 
Abu Daud dan Abbad bin Abbad Al Muhallabi. 


Isnad: diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath 
dan Al Haitsami mengomentarinya, "Para perawinya tsigah” 179 


477 Yang tertulis dalam Akhbar AShbahan adalah “Manshur” dan kedua kata ini 
(Manshur dan Mas'ud) ada dalam manuskrip maupun versi tercetak dari kitab A/ 
Mu'jjam Ash-Shaghir ini. 

418 Abu Nu'aim menyebutnya dalam Akhbar Ashbahan dan tidak 
mengomentarinya, lihat Ashbahan (1/124). 

479 Az-Zawa "id (5/195 dan 228), dikeluarkan pula oleh Ahmad hanya saja ada 
keterputusan sanad di sana sebagaimana dikatakan oleh Ionu Hajar sebab, Salim tidak 
mendengar dari Tsauban. Lihat Faidh A/ Gadir (1/498). 


230 — Muw'jam Ash-Shaghir 


2. 0. 8 —.. o Par 0 G- Loe xG- 
ha Wajar ia gd PA ji dabah ep AA Gas 

. en Hentai 3 Dea mana 10 — KG -. Tee 
—a yA Hei oa Sy GOL og Dyapan WA— Oo 
0. 0 Sa 011 9 . 0 0. - 0 - 8. 
ISS KS pa Me Oa Bush ala 
A Gb Taka” £ Pan £ An g Ma Papa £ 0 Dera 
BK da Ia Ol AAS SL 


uas Di al santan LA dina aa mba EP WS lu ae 
Oh GA) Je Ha LAI Ia AA Io Jo ea 
-, - Tas AA IT SE KAA BB) Fe Tuas 


am Tepi BA Ga IT IE en 


202. Ahmad bin Muhammad bin Umar Abu Bisyr Al Marwazi'80 
menceritakan kepada kami di Baghdad (di Ashbahan), Mahmud bin 
Adam Al Marwazi menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa As- 
Saibani menceritakan kepada kami, dari Abu Hani" Amr bin Basyir, Al 
Hakam bin Utaibah menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin 
Abu Laila, dari Ka'b bin Ujrah, bahwa ada seorang laki-laki bertanya 
kepada Nabi &, "Adapun salam, saya sudah mengetahuinya, lalau 
bagaimana dengan shalawat?” Maka beliau mengajarinya, "Ucapkanlah: 
Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad, kepada keluarga 


480 Dia datang ke Ashbahan tahun 313 H dalam rangka melaksanakan ibadah 
haji. Dia punya banyak reiayat aneh. Ibnu Hibban mengatakan, “Dia termasuk orang 
yang memalsukan matan, membalik sanad sehingga pantas ditinggalkan.” 

Ad-Daraguthni mengatakannya, “Dia memalsukan hadits, tapi gaya bicaranya 
menarik dan dia seorang hafizh.” 

Al Khathib berkata, “matrukul hadits”. 

Ibnu “Adi mengatakan, “Dia biasa membawakan hadits-hadits munkar, aku 
melihatnya meriwayatkan dan kelemahan tampak jelas padanya. 

Al Fitni mengatakan, “Dia termasuk orang yang paling keras terhadap sunnah di 
zamannya, meski demikian dia biasa memalsukan hadits dan membolak-baliknya." 

Dia wafat tahun 323 H. 

Lihat Akhbar Ashbahan (1/130), Lisan (1/290), @anun (237) dan Mizan 
(1/149). 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 231 


DA LA AAL PKETG AN LN AAA La TAN PALA APA Lea aa aa AN LELE PAN MAN ATA AN ALL NT SAR 


Muhammad, sebagaimana Kau berikan shalawat kepada Ibrahim, 
sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Berkahi pula 
Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Kau berkahi 
Ibrahim (dan keluarga IbrahimfS1, sesungguhnya Engkau maha terpuji 
lagi maha mulia.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hani" kecuali 
Al Fadhl bin Musa. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah.182 


La AA 18 


CLS Kena GAN Lot “ba ag Gas 

ISA as CAS Mas Ai 2 2 Na 
tema aj ana ip daya 
2 Ip 3 Kala la Ja LA op dn IA an KTA 
JS Ca bag JAS Ha BN 3 a03 Je Bath up ai 


203. Ahmad bin Muhammad bin Ayyub Al Anshari Al 
Baghdadi"88 menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya Al 
Unaisi Abu Abdullah menceritakan kepada kami, Ishmah bin 
Muhammad Al Anshari menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id 
Al Anshari, dari Muhammad bin Sa'id AlMusayyab, dari Abu Hurairah 
#5, dari Nabi & yang bersabda, “Sesungguhnya salam adalah nama dari 


481 Yang terdapat dalam kurva tidak tersebut dalam edisi cetak 

482 Jami' Al Ushul (4/2467), Fath Al Bari (11/152), Muhtashar Abu Daud (937) 
An-Nasa' (3/47), Tuhfah Al Ahwadzi (2/603) dan Ibnu Majah (904) 

483 Al Khathib Al Baghdadi menyebutkannya dalam Tarikh Baghdad (2/396) dan 
ia tidak membicarakan padanya tentang jarh wa ta'dil. 


232 — Mw'jam Ash-Shaghir 


nama-nama Allah Ta'ala yang Dia tempatkan di bumi sebagai 
. penghormatan kepada pemeluk agama kita dan keamanan kepada 


orang-orang yang dalam perlindungan kita.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id 
kecuali Ishmah bin Muhammad, hanya Muhammad bin Yahya Al Unaisi 
yang meriwayatkan hadits ini darinya yang masih keturunan Abdullah 
bin Unais Al Anshari. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Ishmah bin 
Muhammad Al Anshari dan dia itu matruk.”84 


L 8 &0 1.0 P1 


IA GAN BE 3 saga HK 2 Go 
SAN SI 3 Yaa CR EA oh AA YA is Ga 
yi lap AN Oi adi el da 215 

se KA Jah PJB JB ee Ja 
yag: ih rap da3 aj Ia kanid 


SES YAN dag AW Jan Can maa NY Ia Can 
an 6 “J3 un 


204. Ahmad bin Musa bin Ishag Al Anshari Abu Abdullah485 
menceritakan kepada kami di Bashrah, Ahmad bin Muhammad bin al 


484 Majma' Az-Zawa'id (8/29) 

485 Dia asli orang Kufah, lahir di Wasith, kemudian bermukim di Bagdad. Dia 
biasa meriwayatkan hadits-dari ayahnya, juga dari Ahmad bin Muhammad bin Al 
Ashfar, Sah! bin Bahr, dan lain-lain. 

Dia menjabat sebagai hakim pengadilan Bashrah dan beberapa aah Persia. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 233 


Ashfar menceritakan kepada kami, Bisyr bin Adam Al Akbar 
menceritakan kepada kami, Al Gasim bin Ma'n menceritakan kepada 
kami, dari Aban bin Taghlib, dari Fudhail bin Amr, dari Ibrahim bin 
Ubaidah, dari Abu Mas'ud yang berkata: Rasulullah & bersabda 
kepadaku, “Coba bacakan ayat Al @Gur'an untukku.” Aku berkata, 
"Mengapa saya harus membaca kepada anda padahal Al @ur'an ini 
diturunkan kepada anda sendiri?” Beliau bersabda, "Aku suka 
mendengar bacaan orang lain.” 


Aku pun membuka mushaf dan kubaca surah An-Nisa'" sampai 
pada ayat: "Dan bagaimanakah (keadaan orang kafir nanti), jika Kami 
mendatangkan seorang saksi (Rasul) dari setiap umat dan Kami 
mendatangkan engkau (Muhammad) sebagai saksi atas mereka" (Os. An- 
Nisaa' (41: 41) Ternyata kedua mata Rasulullah SAW berkaca-kaca dan 
akupun berhenti, lalu beliau bersabda, “Mintalah, kamu akan 
dikabulkan.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Fudhail bin 'Amr 
kecuali Aban bin Taghlib, tidak pula dari Aban bin Taghlib kecuali Al 
@asim bin Ma'n, tidak pula dari Al Masim kecuali Bisyr, hanya Ibnu Al 
Ashfar (Al Ashghar) yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Biysr yang disebutkan dalam sanad ini adalah Bisyr bin Adam Al 

— Akbar yang wafat sebelum tahun 220 H. Sedangkan Bisyr bin Adam Al . 

'Ashghar adalah anak dari putri Azhar bin sa'd As-Samman, mereka 
berdua adalah orang Bashrah. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh syaikhan tanpa kalimat, 
"Mintalah kamu akan dikabulkan” .486 


486 Tafsir Ibnu Katsir (1/498), Mukhtashar Muslim (2119) dan Fath Al Bari 
(8/250). 


234 — Mu'jam Ash-Shaghir 


sai Sara sa 


AE Ba CPI jaan 5 | 
de ia Gp ORG AA AA APA) 
SMA II PI IN op UK Ji 
Ae ala Aa Ke Iyan Ol J6 SA 3 CAT ala 
IE Ai TA Haa Bg Ie AS 


V3 BPI bi af yee SN TA 
GP) GE, PP 


205. Ahmad bin Ja'far Al Ashbahani487 menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Ali Al Manathigi menceritakan kepada kami, Abu 
Zuhair Abdurrahman bin Maghra' menceritakan kepada kami, dari Abu 
Sa'id (Sa'id) Al Baggal, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang firman 
Allah 85: “Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun 
atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan!” (Os. Asy- 
Syuura (42): 23). Dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah $& mempunyai 
"hubungan kekeluargaan di tiap klan suku @uraisy, bahkan kepada klan 
Hudzal sekalipun ada hubungan darah, maka Allah 4 mengatakan, 
"Katakan kepada mereka bahwa kamu tidak meminta upah untuk itu 
melainkan mereka hendaknya menjaga hubungan kekeluargaan untuk 
menjagamu, tidak membahayakanmu dan tidak menyakitimu.” 


487 Abu Hamid Al Asy'ari meriwayatkan hadits di Ashbahan, Bagdad dan Wasith 
dari Muhammad bin Salman -Luwain- Hafsh bin Umar Al Muhrigani. 
' Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abdul Bagi bin @ani', Muhammad bin 
Musa Al Basiri. Ibnu Hibban menganggapnya dha'if dan membuang haditsnya. 
Adz Dzahabi mengatakan, “Padanya ada kelemahan tapi dia tidak ditinggalkan.” 
Dia wafat tahun 317 H di bulan Rajab. 
Lihat Tarikh Baghdad (4/64) dan Mizan (1/87). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 235 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Sa'id Al Baggal 
kecuali Abu Zuhair. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dengan 
redaksi yang mirip, juga oleh Ahmad dari beberapa tabi'in semuanya 
dari Ibnu Abbas, dan oleh Ath-Thabrani sendiri dari Sa'id bin Jubair dari 
Ibnu Abbas.188 


Oi de ear (So Ala Ae ha AN penata 


Pen 


day | ruh Ea Abs 3 0 Oi Oa (saya OP 
“g 
3 


4 


PA yh AE 2 AI 5 GAP sah di 
PAN Ip SSI DS JG ala la Ai ke AD 
gain BA, 


206. Ahmad bin Muhammad bin Faraj Al Jundaisaburi489 
menceritakan kepada kami, Ali bin Harb Al Jundaisaburi menceritakan 
kepada kami, Asy'ats bin Aththaf menceritakan kepada kami, Sufyan 
Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abu Hushain, dari Ibrahim, 
dari Algamah, dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi & bersabda, 
“Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya maka 
hendaklah dia mencari mana yang lebih meyakinkan lalu sang dua kali 
dalam keadaan duduk.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hushain 
kecuali Sufyan, tidak pula dari Sufyan kecuali Asy'ats bin Aththaf dan 
Yahya bin Dhurais Ar-Razi. 


'488 Tafsir Ibnu Katsir (4/112), Al Kabir (11/4386), Fath Al Bari Bea dan 
Tuhfah Al Ahwadzi (9/126). 
489 Saya belum menemukannya. 


236 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Hadits ini telah disebutkan pada no. 95 dengan redaksi 
yang lebih panjang, coba lihat di sana. 


- 0 A4 Lo Ao 


Im AA AA cah Op KAN papat yA Ea 


Kara . PN Td 


ap aa ba Un ip 3 PA 


SAM :JU AAS 3 AG UP CA op al SN 
bath Ab HAN di ala de So IP 


207. Abu Manshur Ahmad bin Mush'ab Al Jundaisaburi190 
menceritakan kepada kami di Jundaisabur, Ali bin Harb menceritakan 
kepada kami, Asy'ats bin Aththaf menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Habib bin Abi Tsabit, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir bin 
Abdullah yang berkata, “Rasulullah $& membeli seekor unta dariku dan 
beliau mempersilahkan aku naik punggung unta itu sampai ke 
Madinah.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Habib 
kecuali Asy'ats dan Abdullah ini haditsnya kuat, dia tsigah yang biasa 
meriwayatkan darinya adalah Sufyan Ats-Tsauri. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh jamaah dengan redaksi 
yang lebih panjang dari ini.491 


A0 1G. 3 Pa Bo 8 Lo £— 0 


Op Seben hapus Lado (dr bani AA o: korea 03 Ka Ra 
Pa Aa IN EA AN ANU Pe AI ES sia gila 


490 Dalam versi tercetak tertulis “Ahmad bin Manshur Mush'ab Al Jundaisaburi". 
491 Jami” Al Ushul (1/240), Mukhtashar Muslim (960), Fath Al Bari (4/320), An- 
Nasa 'i (7/297), Mukhtashar Abi Daud (3362) dan Tuhfah Al Ahwadzi (4/460). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 237 


OT WB Tata N 25 Ni an ana S So fe. Lol 
Y :du (el tele Ah Gala Al ds) al uya sb Gg Lana 
SA Aa ja 05 05 ob Cp SA Ka 


Bo. 


PAN Oei dd SE eS ) 4 SAI 


208. Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al Mashahifi192 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khalaf Al Marwazi 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Hasyim As-Simsar menceritakan 
kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari 
Tsabit, dari Anas bahwa Rasulullah & bersabda, “Janganlah sekali-kali 
seorang dari kalian berharap kematian, kalaupun dia harus | 
melakukannya maka hendaklah dia berdoa, "Ya Allah, hidupkan aku 
sekiranya hidup itu yang terbaik untukku dan matikan aku sekiranya 
mati itulah yang terbaik untukku”. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy kecuali 
Yahya bin Hasyim. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Ai 
Muwaththa "493 


492 Dalam versi tercetak tertulis, “Ahmad bin Muhammad” dan yang kami 
tetapkan di sini bersumber dari Al Lubab (3/218). Pengarang Al Lubab berkata, “Dia 
biasa meriwayatkan dari Muhammad bin Khalaf Al Marwazi dan yang meriwayatkan 
darinya adalah Abu Al @asim Ath-Thabrani. 

493 Jami" Al Ushul (3/1027), Fath Al Bari (10/ 127), Mukhtashar Muslim (1884), 
An-Nasa'i (4/3-4), Mukhtashar Abu Daud (2979 dan 2980) dan Ibnu Majah (4365). 


238 — Mu'jam Ash-Shaghir 


: Bab: Mereka yang bernama Ibrahim 


aa am 23 LN Pa Pan ON oi tara 
2 Haa 6 rara asa ET ja KEB Ta “0333 Garang 
| 3 P) u GIA pat Mean PSP AI Me ra 
Li J6 alah RA Jo S3 EPA 3 AG 6 
ana 2 ang KAK 0... aa - 9 Kn - 
Y3 3 Ia 3 Sion MI ap AN AS past Jab 
Lai AN Ja Idi Yg 2G SA Ja 3 aa 
A 9 Ta Or 9. 
209. Ibrahim bin Sufyan Al @aisarani4 menceritakan Pan 
kami di kota @aisariyyah tahun 275 H, Muhammad bin Yusuf Al Firyabi 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid Al Ahmar 
menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Abu 
Az-Zubair, dari Jabir # yang memarfu'nya kepada Nabi & yang 
bersabda, “Tidak ada satu amalanpun yang dilakukan seorang anak 
Adam yang lebih dapat: menyelamatkannya dari siksa melebihi zikir 
kepada Allah 45.” Ada yang bertanya, “Tidak pula jihad di jalan Allah?” 
Beliau menjawab, "Kecuali kalau kau menebas dengan pedangmu 
sampai dia putus.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Az-Zubair 
kecuali Yahya bin Sa'id Al Anshari, tidak pula ada yang meriwayatkan 
darinya kecuali Abu Khalid, hanya Al jai yang meriwayatkan hadits 
ini darinya. 


494 Saya belum menemukannya. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 239 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath. 


Al Haitsami mengatakan, “Para perawi mereka adalah perawi 
kitab shahih.”495 


205 0 B8. 3 303 


Fe Maa NN en ana - Ag HA G3 ma 


Pt - 3 o- 


YP dalm Pa ant Pa ob ka OLI EA Ca Ie 
5. “ s3 PP, Ke Sab TA ey o- o 

AN Pe AD AN Gap Bebi yA SAP pal 
Ka it Dp MAA Tp Ga 3 pi 
Ay FP La Je 2 Jd Gaya Pa Aa ita Yu PAP 


. Pra 


WAY 


210. Ibrahim bin Muhammad bin Barrah Ash-Shan'ani196 
menceritakan kepada kami di Shan'a', Abdurrazzag menceritakan 
kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
. Abi Najih, dari Mujahid, dari Abu Ma'mar, dari Abdullah bin Mas'ud 4, 

bahwa Nabi & masuk Ka'bah pada hari penaklukan kota Makkah, 
sementara di sekitar Ka'bah itu sendiri ada sekitar tiga ratus enam puluh 
“berhala. Maka beliau memukulnya dengan kayu dan berkata, “Telah 
datang kebenaran dan hilanglah kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu 
akan musnah”! akhirnya berhala-berhala itu tumbang terjerembab. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan Ats-Tsauri 
kecuali Abdurrazzag. , 


495 Az-Zawa “id (10/74). 

496 Al Fitni mengatakan dalam @anun Al Maudhu' at hal. 233 bahwa dia ini 
majruh (cacat kredibilitas). Dalam kitab An-Nujum Az-Zahirah (3/121) disebutkan 
bahwa dia wafat tahun 286 H dan penulisnya memastikan bahwa dia adalah Ibnu ' 
Barrah. Lihat pula An-Nubala ' (13/351). 


240 — Muw'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Syaikhan, At-Tirmidzi 
tanpa ada kalimat, “Maka berhala-berhala itupun tumbang 
terjerembab” 497 


Huge Perah Natan ya tara Sa 
Aa PN SAN 3 Jap Ih 
2 pa seal yi FP Gp dota 
ga sat AS MY Aang 


211. Ibrahim bin Ma'mar Ash Shan' ani498 menceritakan kepada 
kami di Shan'a” tahun 284 H, Shamit bin Mw'adz Al Jundi 
menceritakan kepada kami, Abu @urrah Musa bin Ugbah menceritakan 
kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Ar-Rabi' Al Anshari, dari 
Ubadah bin Ash-Shamit #, yang berkata, bahwa Nabi & bersabda, 
“Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Fatihahtul Kitab (surah Al 
Fatihah) ” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Musa bin Ugbah 
kecuali Abu @urrah, hanya Ash-Shamit yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. 


h Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan risreka 
yang bernam.199 


497 Jami” Al Ushul (8/6150), Fath Al Bari (5/121), Mukhtashar Muslim, no. 
1183, Tuhfah Al Ahwadzi (8/573) dan nanti akan disebutkan hadits dari Ibona Abbas 
pada no. 1140. 

498 Saya belum menemukannya 

499 Jami" Ash-Shaghir (6/9894), Fath Al Bari (2/236), An-Nasa'i (2/137), 
Tuhtah Al Ahwadzi (2/ 226-229), Mukhtashar Abi Daud (785-786) dan Ibnu Majah 
(837). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 241 


9 - 3 023 e ke e o 3. o -0 Hg 
- - P, - - 


0 OX 0 TI O - 9 IG 3 0 Lo ota Ao . 
Ode GP JS Up Jatah SAS AGAIN ORA OP Las 
5 aa Pia Haa) aa s y f aro. o 
Iyan JB JE celah dile AI lo Iyan Sya OK GE Uakima 
- - 30. 3— Maka an 2 A3 GL 5 3 2 2 & Nan ta 2 y 

1 ARI Raga Gili Dl ad Sab ialah ala AI elo Ai 
RB MY NA) DU 3 HA LB Cp Yank 
, s g 6 : 1 2 T or o - 
Ig IE ya Kam KS Lanal AR yA Olaghu (j3 om 
“. - : - 5 - (3 o 6 x 0. 5 23 # 0 
Wa) (inaal HD ya Ueluna Ci dea "dh ud anal 
£ S: £ 23 p 1 2 # o 
Erna — Sp ad A3 Japt—ah 
aa ar Afi (2 & Jala tar Flo Mg ob na) AJ dal yg ala) Ag 
212. Ibrahim bin Muhammad bin Irg Al Himshi?00 menceritakan 
kepada kami, Isa bin Sulaiman Asy-Syairazi menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Syurahbil bin Muslim, 
dari Tsauban mawla Rasulullah 8& yang berkata, Rasulullah & 
bersabda, "Beruntunglah orang yang bisa menjaga lisannya, luas 
rumahnya dan menangis lantaran dosa-dosanya.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Tsauban kecuali 
dengan /snad ini, hanya Isa bin Sulaiman yang meriwayatkan hadits ini 
darinya dan dia tsigah. Aku mendengar Abdullah bin Ahmad bin Hanbal : 
berkata, "Aku mendengar ayahku berkata, Syurahbil bin Muslim 
termasuk orang Syam yang tsigah. | : 


500 Disebut oleh Adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar bahwa dia adalah Al Himshi. Adz- 
Dzahabi mengatakan, “Dia adalah guru Ath-Thabrani, tidak bisa dipegang”. 
Lihat Lisan Al Mizan (1/105) dan Mizan Al Ftidal (1/63). 


242 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Kami juga diceritakan oleh Muhammad bin Utsman bin Abi 
Syaibah yang berkata, Aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata, Ismail 
bin Ayyasy tsigah kalau dia meriwayatkan dari orang-orang Syam, 
sedangkan riwayatkan dari orang-orang Hijaz maka kitabnya hilang 
hingga hafalannya jadi simpang siur.” 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath. 
Al Haitsami mengomentari, “Isnadnya hasan” 


Demikian pula dianggap hasan oleh As-Suyuthi dan Al 
Mundziri.501 


o- 3 Ka - 


Pa ia pu 3 Taat CA Mp Gi HA Ci 


aa - 


BELA Gl yP AN EL ES AN Ale UG ttg Gita 
AN : 2 0 o 4 8 - 

Lp en an ae ia 
. otr 3 ea? o£ AG AU. An AN Na 
of ASI Oh rat JA Ja teh le AI Ko Al Iya) JNE 
rak - /x - 4 Pai Pe ana 8 | To 5 Z 
SI Up JAN EAS 8 dj Ol SI Oh JA ak YG dl pnya 
Ten KP TA Pata Pal Sing an juta sb as al 


213. Ibrahim bin Suwaid Asy-Syami menceritakan kepada kami 
di kota Syabam502 di Yaman pada tahun 282 H, Abdurrazzag 
memberitakan (menceritakan) kepada . kami, Sufyan Ats-Tsauri 
menceritakan kepada kami, dari Abu?08 Ishag, dari Al Agharr Abu 


501 Az-Zawa 'id (10/299), Al Jami' Ash-Shaghir (4/5308) dan At-Targhib wa At- 
Tarhib (3/441). 

502 Abu Ishak Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Suwaid Asy-Syababmi, ia 
mendengar dari Abdurrazag dan telah diriwayatkan darinya oleh Muhammad bin 
Muhammad Al Jamal, Ath-Thabrani dan jamaah. Ia meninggal dunia tahun 186, lihat 
An-Nubala ” (13/352) 

503 Dalam redaski cetak dan manuskrip tertulis dengan "Ibnu" dan ini adalah 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 243 


Muslim, dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah @s, mereka 
berkata, Rasulullah #& bersabda, “Dikatakan kepada penduduk surga, 
Kalian akan sehat dan tidak pernah sakit selamanya, kalian juga akan 
| hidup dan tidak pernah mati selamanya, kalian akan mendapat nikmat 
dan tidak pernah susah selamanya, kalian akan muda terus dan tak 
pernah tua selamanya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ats-Tsauri kecuali 
Abdurrazzag, dan Abu Ishag As-Sabi'i keliru ketika menyebut kunyah Al 
Agharr dengan Abu Muslim yang benar adalah apa yang diriwayatkan 
penduduk Madinah dari Az-Zuhri, Shafwan bin Sulaim dan lain-lain yang 
menyebutnya Abu Abdullah Muslim Al Agharr.504 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dan At- 
Tirmidzi dengan tambahan, “Itulah manifestasi dari firman Allah &, 
“..dan diserukan kepada mereka, - Itulah surga yang diwariskan 
kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan'"(@s. Al A'raaf 
(71: 43).505 


CL AN 263 Oi AN AR oh detak 5 mal is 
(ea al 3 Jalal tara, Co) Opi ah Ata Eno 


- 
Goo. “3 NG 0 


SA BP 0 oi da GP RR GP CR Bh Jaga Ag 
ja Ig le ot J5 JB LIBRA Tp) 


504 Yonu Hajar dalam Tahdzib At-Tahdzib membantah pernyataan Ath-Thabrani 
dan menyalahkannya. , 

505 Jami” Al Ushul au Mukhtashar Muslim (2140) dan Tuhfah AI 
Ahwadzi (9/119-120). 


244 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Haa BEN Ja Sah Nan ang 
JNE ip Ea Sp 


214. Ibrahim bin Ismail bin Abdullah bin206 Zurarah Ar Raggi?7 
menceritakan kepada kami tahun 299 H, Ismail bin Raja" Al Hishni 
menceritakan kepada kami, Musa bin A'yun menceritakan kepada kami, 
dari Al A'masy, dari Sa'id bin Jubair, dari Abu Hurairah # yang 
berkata, Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang lapar atau 
memerlukan sesuatu tapi orang-orang tidak mau menolongnya lalu dia 
hanya mengadukan kepada Allah maka pastilah Allah akan 
membukakan makanan dari rezeki yang halal selama setahun 
untuknya.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy kecuali 
Musa bin A'yun, hanya Ismail bin Raja' Al Hishni yang meriwayatkan 
hadits ini darinya, dia berasal dari Hishn (benteng) Maslamah bin Abdul 
Malik. : | 

Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath. Al 
'Haitsami mengatakan, “Di dalamnya ada Ismail bin Raja” Al Hishni 
yang dianggap dha'if oleh Ad-Daraguthni.”508 


BG. 3 3£0 4 an 


PA LIAT MD 3 IK oi aa Gi ml Gis 
GP ep Gi Hata aa Tp be pa £ Ten 
1 5 AA BA CAS daa IT Ga yA 


506 "Tbnu" Tidak tersebut dalam edisi cetak 

507 Disebutkan oleh Ibnu Hajar ketika menyebutkan biografi Abi Ibrahim bin 
@w'ais, dia berkata, “Al Azdi mengatakan, “Dia bukan hujjah”. Lisan A/ Mizan (1/34). 

508 Az-Zawa 1110/2560). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 245 


o - - Pa Pa PA ANN 103 Aa, ". » ? PN Ea pa 
Sae de jul bae Tg Jas las 
01 3G 


— Lana ye Cab 0 ee Y3 ah Ipa Ng Par 3 
DATA) 


215. Ibrahim bin Muhammad bin Bakkar Ar-Rayyan Al 
Baghdadi?09 menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, @ais bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, dari Salim Al 
Afthas, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas #: Sesungguhnya ada 
orang muhrim (yang sedang ihram) ditendang oleh untanya sendiri 
hingga dia mati, maka Rasulullah & bersabda, “Mandikan dia dengan 
air dan bidara lalu kafani dengan kedua pakaiannya itu (pakain ihram) 
dan jangan tutup kepalanya (pocong) serta jangan diberikan minyak 
wangi, karena dia nanti akan menghadap Allah dalam keadaan 
bertalbiyah.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Salim Al Afthas 
kecuali Mais, hanya Muhammad bin Bakkar yang meriwayatkan hadits 
ini darinya. 


Isnad: . Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Al 
Muwaththa' dengan redaksi yang berbeda-beda.”10 


as, AS oa al pad gi ALA 5 ran) ara 
 - 


By Ls apa & 38 TA bara cerita Sa $ 


509. Maula Bani Hasyim disebut oleh Al Khathib Al! Baghdadi (6/153) dan dia 
tidak menyebutkan jarh maupun ta dil. 

510 Jami" Al Ushul (11/8591), Mukhtashar Muslim (689), Fath Al Bari (3/137), 
Ibnu Majah (2/3084), nanti akan disebutkan kembali pada, no. 1004. Tuhfah Al 
Ahwadzi (4/22), An-Nasa"i (5/196-197). 


246 — Mu'jam Ash-Shaghir 


WI A5 “JG CAB Asa AL Kp Ge gal 
AB jalan Sa saia Ie alta ala le Si re 
BB SEN KP Sang 
BA gb SEA lia Ol RA CA 
Ai Ne data ALI 1, J Jas pea Er yap) yag 

: sasa yang Kan da ai Sa aa WS Jai 


216. Ibrahim bin Abdullah bin Muslim Abu Muslim Al Kaji?! 
menceritakan kepada kami di Mekah tahun 283, Mu'adz bin “Audzillah 
Al @urasyi menceritakan kepada kami, Auf menceritakan kepada kami, 
dari Abu Ash-Shiddig An-Naji, dari Abu Sa'id Al Khudri yang berkata: 
Rasulullah 2 berdiri di atas sebuah rumah yang di dalamnya ada 
beberapa orang dari kalangan @uraisy. Beliau lalu memegang kedua 
lengan pintu kemudian berkata, “Apakah di rumah ini ada orang lain 

“selain @uraisy?” Mereka menjawab, “Tidak ada kecuali anak saudari 
kami.” Beliau pun bersabda, "Anak dari saudari suatu kaum berarti 
bagian dari kaum itu sendiri.” 


Kemudian beliau bersabda lagi, "Urusan (kepemimpinan) ini 
akan selalu dipegang oleh @uraisy selama jika mereka diminta 
menyayangi merekapun menyayangi, dan ketika mereka diminta 
memutuskan perkara merekapun berlaku adil, dan ketika membagi 
mereka berlaku jujur, tapi siapa saja dari mereka yang tidak melakukan 


511 Al Kajji adalah nisbah kepada kata kajj yang berarti kapur cat. 

Dia adalah sang hafizh al musnid pengaran sunan. Menang hadits dari Abu 
“Ashim An-Nabil dan Al Anshari serta para ulama senior. 

Dia adalah seorang ahli hadits yang hafizh dan tokoh terkemuka, dianggap tsigah 
oleh Ad-Daraguthni dan lainnya. Dia punya kitab “Nasikh wa Al Mansukh:, wafat 
tahun 292 H. 

: Lihat An-Nubala" (13/423), Syadzarat (2/210), Thabagat Al Mufassirin (1/11), 
dan lain-lain. 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 247 


itu maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat: dan 
manusia semuanya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Sa'id Al Khudri 
kecuali dengan /snad ini, hanya Mu'adz bin Audzillah yang 
meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Diriwayatkan pula diah Al Haitsami dalam A/ Ausath. 


Al Haitsami dan Al Mundziri mengomentari, "Para perawinya 
tsigah.”512 | 


HI Kare Slbag CAS Yak TS up Ian K3 GI aa 


29 3-0 or So.” 0 Kera 


Jen nj apap as tin ds OP oy yaa 
aa bkan abu Len ap ing 


Ah Mei Sa AA ud dbs dna UG sa Kas 


3 te 


KEL Kei 3 ea 


217. Ibrahim bin Ahmad bin Umar Al Waki'i?13 menceritakan 
kepada kami di Baghdad, ayahku menceritakan kepada kami, Ja'far bin 
Aun menceritakan kepada kami, Mis'ar bin Kidam menceritakan kepada 


512 AzZawa'id )5/194), At Targhib (3/202), hadits "Anak dari saudari 
perempuan suatu kaum berarti bagian dari kaum itu sendiri” adalah hadits shahih dari 
hadits Anas dan lainnya, lihat Faidh A/ Gadir (1/88). 

513 Abu Ishag, dia biasa mendengar hadits dari ayahnya, Isa bin Ibrahim Al 
Biraki, Syaiban bin Farukh Al Ubuli dan lain-lain. 
“Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Al @adhi Al Muhamili, Abdus Shamad 
Ath-Thasti, Abu Sahl bin Ziyad, dan lain-lain. 

Ad-Daraguthni mengatakannya, ” &igah”. 

Pernah dibacakan di hadapan Ibnu Al Munadi yang mengatakan bahwa dia 
adalah orang yang paling tahu tentang faraidh. 

Dia wafat hari Ahad tanggal 3 Dzul Hijah t tahun 289 H. 

Lihat Tarikh Baghdad (6/5). 


248 — Muw'jam Ash-Shaghir. 


kami, dari Amr bin Murrah, dari Abu Ubaidah, dari Abu Musa yang 
berkata: Rasulullah #8 menyebutkan nama-nama beliau kepada kami, 
diantaranya ada yang masih kami ingat antara lain ketika beliau 
bersabda, “Aku adalah Muhammad, Ahmad, Al Mugaffa, 
Nabiyyurrahmah, dan Nabiyul Marhamah.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mis'ar kecuali Ja'far 
“hanya Ibrahim bin Ahmad bin Umar dari ayahnya yang 
meriwayatkannya. | 


Isnad: Saya katakan bahwa para perawinya tsiga#Pl4 dan 
hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad.515 


Pa 


ML 3 Hi ES ea PSG Ha WAS 

AA gi gi GP Pena Kis kena hate ana 
Yg Ska sa Arang 3 LSI -JE 
An yu 36 Ad KAN 2 SA ge Ja 206 ale sal 


3. RA »3. 3 


Tp) IS) Inlimag pang akui 2G Or is Sh Ty & (is 
S3 di 6 cetar 


218. Ibrahim bin Hasyim Al Baghawi?16 menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Al Hajjaj Al Bassami menceritakan kepada kami, 


514 Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ahmad dari Hudzaifah dengan sanad yang 
shahih (Faidh Al @adir 3/45), juga sudah disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas pada 
no. 156. 

515 Mukhtashar Muslim (1591). 

516 Abu Ishag Al Bai', mendengar dari Umayyah bin Bistham, Ahmad bin Naval, 
Ad Darimi dan lainnya. 

Yang meriwayatkan darinya adalah Ahmad bin Sulaiman An-Najjad, Ibnu Gani', 
Ja'far Al Khalid dan lain-lain. 

Ad-Daraguthni berkata, “ Tsigah” wafat tahun 297 H. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 249 


Maimun bin Najih menceritakan kepada kami, Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dari Anas bin Malik yang berkata: Ada seorang laki-laki 
datang kepada Nabi & dan berkata, “Sungguh saya ingin sekali 
berjihad, tapi saya tidak bisa melakukannya.” Beliau bersabda, “Apakah 
kamu masih punya salah satu orang tua?” Dia menjawab, “Ada, ibuku.” 
Beliau bersabda, “Jadikanlah itu sebagai udzur kepada Allah dimana 
kamu berbuat baik kepada ibumu. Kalau kamu melakukan itu maka 
kamu sama dengan melaksanakan haji, umrah, jihad kalau ibumu itu 
ridha padamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbaktilah kepada 
ibumu.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Hasan kecuali 
Maimun bin Najih. 

Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath, juga 
oleh Abu Ya'la dan Isnadnya hasan. 


Al Haitsami mengatakan, "Para perawi keduanya adalah perawi 
kitab shahih kecuali Maimun bin Najih yang dianggap tsigah oleh Ibnu 
Hibban.”17 | 


- - 
AG 1 850 4 9 0 


yA Jet BAE ARUS AU 3 man) EA 
jean si in 1 — al CS v “ng u Fa Kara aa Lan 
Clay TEA oo AN J3 SES Iya CP Ab 1dU ana 
—Y Tg ale Ko Ai Ian IA APA La ai AI 


tar 0 0.4 To 10 - o ... ye A8 
2S pa Io ep al Op SY ia 


Tarikh Baghdad (6/203), Al Hanabilah (1/98). 
' 517 Takrij Ahadits Ihya” (2/216), Az-Zawa "id (3/138). 


250 — Mu'jam Ash-Shaghir 


219. Ibrahim bin Na'ilah Al Ashbahani518 menceritakan kepada 
kami, Ismail bin Amr Al Bajali menceritakan kepada kami, Al Hasan bin 
Shalih bin Hayy menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Al 
Jafsyisyi Al Kindi yang berkata: Ada satu kaum datang dari Kindah 
kepada Rasulullah 8, mereka berkata, "Anda dari (keturunan) kami 
maka bernasablah dengannya (Kindah).” Beliau menjawab, “Kami tidak 
akan menuduh ibu kami berbuat zina dan tidak akan meninggalkan 
bapak-bapak kami, kami adalah keturunann Nadhr bin Kinanah.” 


' Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini kecuali dari Al Jifsyisy 
dan dia memang sempat menjadi sahabat Nabi &. Dialah yang 
bersengketa dengan Asy'ats bin @ais dan membawa permasalahannya 
kepada Nabi & dalam masalah tanah, hingga turunlah ayat ini untuk 
mereka berdua: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya 
dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, 
mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak 
akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada 
mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi : 
mereka azab yang pedih. (Os. Ali Imraan (3): 77). Tidak ada yang 
meriwayatkan hadits di atas dengan /snad ini kecuali Hasan bin Shalih. 


Isnad: Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir. Di 
dalamnya ada Ismail bin Amr Al Bajali yang dianggap dha'if oleh Abu 
Hatim dan Ad-Daraguthni tapi dianggap tsigah oleh Ibnu Hibban, 
sedangkan perawi lainnya adalah tsigah.519 


518 Dia adalah Ibrahim bin Muhammad bin Al Harits bin Maimun Abu Ishag yang 
dikenal dengan nama Ibnu Na'ilah, termasuk orang Madinah. Na'ilah sendiri adalah 
nama ibunya. 

Dia mendengar. hadits dari Sa'id bin Manshur lalu pendengarannya hilang. Dia 

punya kitab An Nu'man bin Muhammad bin Al Mughirah. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar Al Bardza'i dan Muhammad 
bin Yahya bin Mandah. 

Dia wafat tahun 291 H, lihat Akhbar Ashbahan (1/ 189. 

- 519 Az-Zawa'id (1/195), asalnya adalah riwayat Ahmad (5/211), Ibnu Majah 
(2/2612), Al Kabir (2/321). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 251 


Papa 


Sasa ata ja O3 Jet Tete AU 5 ma Wa 


Pe “ho X9 


J3 J5 PDP MDA SS Oia as 23 
A3 Teea TN TKI 2 yan Ie Si Hand PAI 23 di Aha 
KAIN mara 15 Bs di Aan Lau 

220. Ibrahim bin Na'“ilah?20 menceritakan kepada kami, Ismail 

bin Amr menceritakan kepada kami, Yusuf bin 'Athiyyah Ash-Shaffar 
menceritakan kepada kami, Ibnu Aun menceritakan kepada kami, dari 
Nafi', dari Ibnu Umar yang berkata, Rasulullah & bersabda, "Surah Al 


An'am diturunkan kepadaku sekaligus yang disebar oleh tujuh puluh ribu 
malaikat. Mereka punya pekikan khusus berupa tasbih dan tahmid.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Aun kecuali 
- Yusuf bin Athiyyah, hanya Ismail bin Amr yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. 


ISnad: Al Haitsami mengatakan, ”Di dalamnya ada Yusuf bin 
'Athiyyah Ash-Shaffar dan dia itu dha'if”521 


LG . 1D 


AS JP Hi ae JA AE SA Ine jf Cas dara AAS 
Dn JB Je Lap Laba Aap Apt 
Je dy BI 3 3 5 80 ala ala AN Ko 
Hb 


520 Dia sama dengan yang sebelumnya. 
521 Az-Zawa “id (7/20). 


252 — Mu'jam Ash-Shaghir 


221. Ibrahim bin Abdullah bin Ayyub Al Makhrami5?2 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Muhammad Al Jarmi 
menceritakan kepada kami, Abu Ubaidah Al Haddad Abdul Wahid bin 
Washil menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi Arubah menceritakan 
kepada kami, dari @atadah, dari Anas bin Malik yang berkata, 
Rasulullah & bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha santun dan 
menyukai kesantunan serta memberikan balasan kepada kesantunan 
dengan balasan yang tidak Dia berikan kepada sikap kasar.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari @atadah kecuali 
Sa'id bin Abi Arubah. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Al Bazzar, 
Ath-Thabrani dalam A/ Ausath dan Ash-Shaghir, salah satu Isnad Al 
Bazzar para perawinya tsigah dan di sebagian mereka ada perbedaan 
pendapat.”523 


- Png Pan .3 - 2 - 8 . P3 4 -.9 Pe 
Ona ON Kita PENA lo Oi ena Gas 
0. 320 2 BG 


Sa Ih IMASAS IA OP aa WAS CD Up) Kent 
1 o- 0... To. at 08 0 0 at o PT PA 


522 Sebagian orang menamainya Al Makhzumi tapi kebanyakan ulama 
menyebutnya Al Makhrami, Abu Ishag Al Musnid. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Ubaidullah Al @awariri dan sekelompok 
ulama lain. 

Ad-Daraguthni mengatakannya, “Tidak #sigah, dia biasa menceritakan hadits batil 
dari orang-orang terpercaya” 

Al Ismaili mengatakan, "Menurutku dia jujur”. 

Wafat pada hari Senin bulan Ramadhan tahun 304 H. 

Lihat Syadzart Adz-Dzahab (2/243), Tarikh Baghdad (6/125), Lisan Al Mizan 
(1/71), Mizan Al Ptidal (1/41), Tadzkirah Al Huffazh (3/889), dan lain-lain. 

523 Az-Zawa "id (8/18), Saya katakan, isnad hadits ini pada perawinya adalah 
perawi kitab shahih kecuali guru Ath-Thabrani dan dia sebagaimana yang sudah 
disebutkan. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 253 


PN Maa NN On MN PN TE ANN NT PAN Na 2g 
Cia Ifa pelan KPA Gala Al Iya) JB 1JE goal 
GELI On CI BI 33 Gal 2M all 


222. Ibrahim bin Shalih Asy-Syairazi?24 menceritakan kepada 
kami di Mekah pada tahun 283 H dan di sanalah dia meninggal dunia, 
Hajjaj bin Nushair menceritakan kepada kami, Malik bin Mighwal 
menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Rib'iy 
bin Khirasy, dari Tharig bin Abdullah Al Muharibi yang berkata, 
Rasulullah & bersabda, "Apabila kamu meludah dalam shalat maka 
berludahlah ke arah kirimu atau ke bawah kaki kirimu.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Malik bin Mighwal 
kecuali Hajjaj bin Nushair dan Malik bin Mighwal sendiri termasuk 
manusia muslim pilihan. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata, . Aku 
mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, "Ada seorang berkata kepada 
Malik bin Mighwal, "Bertakwalah kepada Allah.” Maka dia pun 
meletakkan pipinya di tanah.” 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud, An-Nasa'i 
dan At-Tirmidzi dan dia katakan, "Hasan shahih” juga oleh Ibnu 
Majah.525 


Pe Da £ 0 


WI La Ei3 aU Ca Baja 5 mail tara 
PAN AS Por Ala Dab Ga dn ea 


524 Al Haitsami mengatakan, “Aku tidak mengenalnya.” (Az-Zawa “id 4/48). 
525 Jami" Al Ushul (11/8735) dan Mukhtashar Abi Daud (449). 


254 — Mu'jam Ash-Shaghir 


na ai 


2 oz PE tia 2G Ne PN EA en 0 oY o- 0 
J3 lg Ie Kel Sya JE:JE PS ur AS OP 


Ba oya 

223. Ibrahim bin Syarik Al Asadi Al Kufi526 menceritakan 
kepada kami, Syihab bin Abbad Al Anbari menceritakan kepada kami, 
Sa'ir bin Khams menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Hasan, 
dari Ikrimah, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah & 
bersabda, "Terbunuhnya seseorang karena mempertahankan hartanya 
adalah mati syahid.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sa'ir kecuali Syihab. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, At- 
Tirmidzi, Abu Daud dan An-Nasa 'i dengan redaksi yang serupa.527 


“ ?, 
ke 0. 3 o 8. 


- Papa Bo. Ey Le 0 o 0 - 


o 
0 td 


LS Ai BA uk Gi KA SAS Aya 
P3 P Pe DP G3 KS 9, Y “ Pan “ - A, a 4 Pe Ta o 
ialah de Al lo Al Sya) JB JG Uus gi gp ag 


. 
Pd 


: 8. GB, 0 z PE EA 35 2... - . 
Wp AN R3 aa Ten IS US db Gabag JPG LIL 0 


. 


Taj 


526 Abu Ishag tinggal di Baghdad dan menceritakan hadits di sana dari Ahmad 
bin Yunus, Abu Bakar dan Utsman bin Abi Syaibah dan lain-lain. 

Yang meriwayatkan darinya adalah Ahmad bin Ja'far bin Al Munadi, Abu Bakar 
Asy-Syafi'i, Makhlad bin Ja'far dan lain-lain. 

Ad-Daraguthni mengatakan, “ Tsigah” . 

Ibnu Ubaidah mengatakan, “Tidak ada yang masuk kepada kalian lebih tsigah 
daripada Ibrahim bin Syarik Al Asadi. 

Dia wafat tahun 302 H. Lihat Tarikh Bagdad (6/102). 

527 Jami" Al Ushul (2/1246) Muhthashar Abu Daud (4603) Fath Al bari (5/123) 
dan akan disebuutkan pada no. 428, An-Nasa'(1/ 114) dan Tuhfah Al Ahwadzi. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 255 


4 0 - ... s LX & . » 
JA gi JA en dl Jo A5 633 
Ag AIA Ob aib ip Kn 315 A3 3 wak 
224- Ibrahim bin Mattuwaih Al Ashbahani?28 menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Rahmah Al Mashishi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Hamir menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Abi 
Ablah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah & 
bersabda, "Siapa yang membantu orang zalim dalam perbuatan batil 
untuk melenyapkan kebenaran dengan kebatilannya itu berarti dia telah 
lepas dari tanggungan Allah & dan. tanggungan Rasul-Nya &. 
Barangsiapa memakan satu dirham saja dari harta riba maka dia sama 
dengan tiga puluh tiga kali berzina. Siapa saja yang dagingnya tumbuh 
dari harta hasil haram maka neraka lebih utama untuknya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin Abi 
Ablah. Nama Abu Ablah adalah Syamr, ada pula yang mengatakan 
Tharkhan tapi yang benar adalah Syamr, hanya Sa'id bin Rahmah yang 
meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani pula dalam A/ Ausath. 


Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Sa'id bin Rahmah 
dan dia itu dha'7f”529 


528 Dalam Syadzarat Adz-Dzahab disebutkan, “Ibrahim bin Muhammad bin Al 
Hasan bin Mattuwiyah Al Allamah, Abu Ishag Al Ashfahani, imam masjid jami' 
Ashbahan dan salah seorang hafizh yang ahli ibadah. Dia mendengar hadits dari 
Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Asy Syawarib, Muhammad bin Hasyim Al 
Ba'labaki dan teman-teman seangkatan mereka. 

Abu Syaikh berkata, "Dia termasuk gudang kejujuran”. 

Dia wafat tahun 302 H pada bulan Jumadil Akhirah -semoga Allah 
merahmatinya-. 

An-Nubala" (14/142), Ashbahan (1/189), Tadzkirah (2/741) dan Dimasyg 
(2/256). 
.. 529 Az-Zawa 1d(4/147). 


256 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


NA NUN AI yi Jabal Uab 


Hb In Padi GP an AU ih Se 

AA AB alan EN Ip an dala dp dak 

SEN AO) Al Oh UI cal db 

2 Santah JAN ea AG ah ba RAN de Ya SA Ga 
- Ku 4 


FT Ka Wa Op Y3 Tang as 235 ATer sri ata ka 4 TAAT 


sat 0,4 
dah dag 


. 
. 


225. Ibrahim bin Muhammad (bin) Al Haitsam Al Baghdadis30 
pemilik makanan menceritakan kepada kami, Muhammad bin Shabbah 
Al Jarjara'iy menceritakan kepada kami, dia berkata, Ismail bin Ulayyah 
menceritakan kepada kami, Rauh bin Al Gasim menceritakan kepada 
kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zainab binti Ummi . 
Salamah, dari Ummu Salamah istri Nabi & yang berkata: Ibu anak-anak 
Abu Thalhah datang menemui Rasulullah & dia adalah Ummu Sulaim, 
dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak pernah malu 
menerangkan kebenaran, apakah wanita wajib mandi kalau mimpi 
sebagaimana mimpinya lelaki?” 


'Aku (Ummu Salamah) tertawa dan berkata, ”Memangnya 
perempuan juga bisa mimpi seperti itu?” 


530 Abu Al @asim Al @athi'i,dia tinggal di Mathi'ah Isa bin Ali di samping Ubaid 
ALI. 
Dia menceritakan hadits dari Manshur bin Abu Muzahim dan lainnya. 
Yang meriwayatkan darinya adalah Al @adhi Al Muhamili, Ibnu Al Munadi, Ath- 
Thasti dan lain-lain. . 
Ad-Daraguthni mengatakan, “Tsigah shadug”. Dari Ibnu Al Munadi yang 
mengatakan, “Dia bagus pengetahuannya dalam hadits, #sigah dan berhati-hati”. 
Wafat tahun 301 H rahimahullah. Tarikh Bagdad (6/154). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 257 


Rasulullah & bersabda, "Kalau tidak begitu lalu darimana 
seorang anak bisa mirip ibunya?” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Rauh bin al Gasim 
kecuali Ismail bin Ulayyah, hanya Muhammad bin Ash-Shabbah yang 
meriwayatkan hadits ini darinya, dan kamipun tidak menulisnya kecuali 
dari syaikh ini (Ibrahim bin Muhammad -pener). 


Isnad: Hadits Ummu Salamah diriwayatkan oleh jamaah.531 


2 o- Pt - Se 3 4 as . 


HI KSEI WNI II lg 3 HA Gis 
Su hai an bp AA AS mai AE CN ai 
ES Po IE las 1IE at up dal ap ad oi 
GI Ig 5 Sea 3 aah aki La TE, alus 

ag LB | “Jus 


226. Ibrahim bin Yusuf Al Bazzar Al Baghdadi??2 menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Yunus Ar-Raggi menceritakan kepada 
kami, Abu Al @asimi bin Abi Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari 
Hisyam bin Sa'd, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar yang 
berkata: Aku masuk menemui Nabi & dan ada seorang budak Habasyi 
yang memijat punggung beliau. Aku pun bertanya, "Ada apa dengan 
anda wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, "Tadi unta itu lari dan 
membuatku terlempar.” 


531 Jami” Al Ushul (7/5309), Mukhtashar Muslim, no. 154, Fath Al Bari (1/388), 
An-Nasa'i (1/114), Tuhfah Al Ahwadzi (1/384) dan Ibnu Majah (600). 

582 Dalam Tarikh Baghdad (6/210), Al Bazzar Abu Ishag maula Bani Hasyim. Al 
Khathib tidak memberikan penilaian jarh ataupun ta 'di/ padanya. 


258 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Zaid bin Aslam 


kecuali Hisyam bin Sa'd, dan tidak pula dari Hisyam kecuali Abu Al 
@asim bin Abi Az-Zinad, hanya Abdurrahman bin Yunus yang 
. meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dalam A/ Ausath, Al Bazzar dan para perawinya adalah para 
perawi kitab shahih kecuali Abdullah bin Zaid bin Aslam yang dianggap 
tsigah oleh Abu Hatim dan lainnya, tapi dianggap dha'if Li Ibnu Ma'in 
dan lainnya.583 


01 Lo 3 Pa 


sar toa ( 8.» £ 
di MH Ir JA Oi Wo A— 
ea lh da up pan ip Tj Oa AG ja 
TEA Akari IG GS 3 TN 5$ santa 


Pa bung 


Pata AS 9 dab PH Cab ah si 
SY 3 er 24 peeaa 2 JL ai AAN JG 
2 ar 2 LI gua K3 


227. Ibrahim bin Bundar Al Ashbahani?84 menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abu Umar Al Adani menceritakan kepada kami, 
Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Mis'ar, dari Musa 
bin Abi Katsir, dari Mujahid, dari Aisyah es yang berkata: Aku penah . 
makan bersama Rasulullah & hais (sejenis roti) dalam mangkok besar, 
kemudian lewatlah Umar 4 dan beliau memanggilnya hingga dia pun 
makan. Kemudian jarinya menyentuh jariku maka Umar pun berkata, 


583 Az-Zawa 'id (5/96), saya katakan, Al Haitsami tidak mengambilnya dari Ash- 
Shaghir padahal isnadinya hasan, insya Allah. 

534 Disebut oleh Abu Nu'aim dalam Akhabr Ashbahan (1/188), dan dia tidak 
mengomentarinya. Dia menyebutkan namanya “Ibrahim bin Bundar bin Abdah Al 
Outhbani Al Ashbahani” meriwayatkan dari Ibnu Abu Umar.” 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 259 


'hus... auh... auh... kalau saja aku ditaati (usulanku diterima) mengenai 
kalian (para istri Nabi) tentu kalian tidak akan dilihat mata.” Maka 
turunlah ayat hijab. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mis'ar kecuali 
Sufyan bin Uyainah. 

Isnad: Saya katakan, para perawinya tsigah, diriwayatkan pula 
oleh Abu Hatim dengan sanad yang sama.535 


Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani 
dalam A/ Ausath dan para perawinya adalah perawi kitab shahih selain 
Musa bin Katsir dan dia itu tsigah.”536 


Ii He BIS Gee Pe an Fi was 
Laga de Ale PAS ea Adi yUU 
L :J6 Hakan op AN XS 3 KAS 53 ea 53 Oa 
Pn” Pap - 2 - 5. PP NN YO, A 23 “ £ 


228. Ibrahim bin Asbath bin As-Sakan Al Baghdadi?37 
menceritakan kepada kami, Shalih bin Malik Al Khawarizmi 


585 Tafsir Ibnu Katsir (3/505), diperkuat oleh hadits Anas dalam shahihain bahwa 
Umar berkata, “Aku dibenarkan oleh Tuhanku dalam tiga kasus...” Lihat Jami” AI 
Ushul (8/6449). 

586 Az-Zawa "id (7/03), saya katakan Al Haitsami tidak mengambilnya dari Ash 
Shaghir. 

587 Abu Ishag Al BAzzaz asalnya dari Kufah. Mendengar dari Ashim bin Ali dan 
Utsman bin Abu Syaibah serta para ulama lain. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abu Al Husain Ibni Al Munadi, Ibnu 
@ani' dan lain-lain 

Ad-Daraguthni mengatakannya, “ Tsigah”. 


260 — Mu'jam Ash-Shaghir 


. menceritakan kepada kami, Abdul A'la bin Abu Al Musawir 
' menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari 
Ibrahim, dari Algamah, dari Abdullah bin Mas'ud yang berkata, "Kami 
tidak pernah puasa bersama Rasulullah #& selama dua puluh sembilan 
hari lebih banyak daripada ketika kami berpuasa tiga puluh hari bersama 
beliau.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Hammad kecuali 
Abdul A'la, hanya Shalih yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi 
dan Ahmad.588 


804 


AH KP EA pa IIA oi KA 5 li) aa 
ap Pi SB la da Apa bad — 
A @ . 
Kanan IE UU oi oa LP Ga op 


AB ra AN aah pe 3g aa Pa 
229. Ibrahim bin: Ahmad bin Marwan Al Wasithi289 
menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Ma'ruf Al Khyyath Al 
Wasithi menceritakan kepada kami, Mas'adah bin Al Yasa 
menceritakan kepada kami, dari. Huraits bin As-Sa'ib, dari Al Hasan, 
dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah & bersabda, "Barangsiapa ' 


Dia wafat tahun 302 H rahimahullah. Tarikh Bagdad (6/44). 

538 Ini adalah hadits hasan insya Allah Ta'ala. Lihat Tuhtah Al Ahwadzi (3/370) 
dan Mukhtashar Sunan Abi Daud (2225). 

539 Abu Ishag. Dia datang ke Bagdad dan meriwayatkan dari Hudbah bin Khalid 
dan lain-lain. 

Yang kenalkan darinya adalah Muhammad bin Makhiad, dan lainnya. 

Ad-Daraguthni mengatakan, "Tidak kuat”. 

Wafat sebelum tahun 290 H. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 261 


yang mendapatkan anak laki-laki hendaklah dia mengakikahinya dengan 
unta atau sapi atau kambing.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Huraits kecuali 
Mas'adah, hanya Abdul Malik bin Ma'ruf yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Mas'adah 
bin Al Yasa' dan dia itu pendusta.”540 


dat jg SAS JAN 33 2 ai GA 

Li BI CGI Gi PAN: HR 3 Je Bas 
ye Bh 5P aa 3P PP Gi PRA YP USA As 
pa Kera 4 IA an de Ai 
Do 5 AAN Pad PENI| ps et (3!2 3 :JG 


9.3 o 0 

S3 HUI sks Je dee 

230. Ibrahim bin Duhaim Ad-Dimasygi?41 menceritakan kepada 

kami, Imran bin Abi Jamil menceritakan kepada kami, Ismail bin 
“Abdullah bin Sama'ah menceritakan kepada kami, Al Auza'i, 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari menceritakan 
' kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Fathimah binti 
Mais, bahwa dia mendatangi Nabi & dan memberitahu bahwa dia 


540 Az-Zawa "id (4/58). 

541 Dia adalah Ibrahim bin Abdurrahman Bukaan bin Ibrahim bin Maimun, 
meriwayatkan hadits dari beberapa orang. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abu Zuran Abu Ahmad bin Adi, Ath- 
Thabrani dan lain-lain. 

Wafat tahun 303 H rahimahullah. 

Dimasyg (1/224). 


262 — Mu'jam Ash-Shaghir 


mengalami istihadhah lalu dia meyakinkan bahwa Rasulullah 2 
bersabda, “Itu hanyalah dari urat maka bila kamu sudah mendapatkan 
haidh tinggalkanlah shalat, lalu kalau sudah habis hari-hari haidh itu 
maka mandilah dan cucilah darah itu lalu shalatlah.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Auza'i kecuali 
Ibnu Sama'ah hanya Imran bin Abi Jamil yang meriwayatkan hadits ini 
— darinya. | 

Fathimah binti Abu Hubaisy, nama Abu Hubaisy adalah @ais, 
dia bukan Fathimah binti Oei Al Fihriyyah yang meriwayatkan kisah 
talaknya. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An- 
Nasa "1.542 


2 0 kyu an o- So 4 an 


Up Kam ren wan Jatabebok 
jab oi De 3 pb Ka Pp eni 
Pb Br Aing ala Ai Io Jr JG “JG ANA 


403 


AS 


231. Ibrahim bin Ma'adan Al Ashbahani?48 menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Sa'id Al Hamdani menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahb menceritakan kepada. kami, dari (kami diceritakan 
oleh) Asyhal bin Hatim, dari @urrah bin Khalid bin Rabah, dari Abu As- 


:3 


542 Jami Al Ushul (7/541 1) Muhtashar Abu Daud (1/80) dan An-Nasa? (1/81) 
543 Abu Nu'aim menyebutkannya dalam Tarikh Ashbahan, Ibrahim bin Abdullah 
bin Ma'dan Al madini Abu Ishak, ia tidak pernah berkomentar tentangnya 


Mu'jam Ash-Shaghir— 263 


Sawwar Al “Adawi, dari Imran bin Al Hushain RA yang berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Sifat malu itu adalah kebaikan semuanya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Gurrah bin Khalid 
As-Sadusi kecuali Asyhal bin Hatim, hanya Ibnu Wahb yang 
meriwayatkan hadits ini darinya. 


Abu As-Sawwar Al Adawi termasuk muslim pilihan, salah 
seorang tabi'in senior di Bashrah. Abu Khalifah Al Fadhl bin Al Khubab. 
menceritakan kepada kami, Muhammad “bin Sallam Al Jumahi 
menceritakan kepada kami, Abdul @adir bin As-Sari menceritakan 
kepada kami, dia berkata, "Ada seorang laki-laki bersembunyi di sisi 
Abu As-Sawwar Al 'Adawi pada masa Al Hajjaj bin Yusuf. Maka 
dikatakanlah kepada Al Hajjaj bahwa dia berada di tempat Abu As- 
Sawwar. Al Hajjajpun mengutus orang kepada Abu As-Sawwar dan 
membawanya ke hadapan Al Hajjaj. Al Hajjaj berkata, "Mana orang 
yang bersembunyi di tempatmu itu?” Dia menjawab, “Tidak ada 
padaku.” Al Hajjaj berkata, “Kalau ada, istrimu tercerai?” 


Abu As-Sawwar menjawab, “Aku tidak keluar darinya dengan 
niat mentalaknya.” Al Hajjaj berkata lagi, “Kalau dia ada berarti kamu 
keluar dari Islam?” Abu As-Sawwar berkata, “Kalau begitu, kemana lagi 
harus kutuju?” Akhirnya Al Hajjaj melepaskannya. 


Isnad: Hadis ini diriwayatkan oleh syaikhan dan Abu Daud.544 
PAR ya dial 3 SES UB ja OPS C3 asal ut 
A 8, , ta . 2 F 2 ae o- - ia Si KJ 
II Cake Al Jp JUJUR Ae pke Ae dai Al 


aa « 
544 Fath Al Bari (10/521) Muhtashar Abu Daud (7/171) dan Muhtashar Muslim 
(31) Te 


.264 — Mu'jam Ash-Shaghir 


ed 
- 


- 


2 : o NI 0.0 3 02 Pa 3.9. £ Na ea or 
AU IS SIA (3 BU BEN Sl es le 


Pd 
Pd 


2 


232. Ibrahim bin Muhammad Al Ghazzali Al Bashri al 
Muaddal245 menceritakan kepada kami, Khallad bin Aslam Al Marwazi 
menceritakan kepada kami, An-Nadhr bin Syumail menceritakan kepada 
kami, Hammad bin Salamah memberitakan kepada kami, dari 'Ashim 
bin Bahdalah, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah yang berkata, 
Rasulullah & bersabda, "Sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat 
kepada Allah seratus kali dalam sehari.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari 'Ashim kecuali 
Hammad bin Salamah, hanya An Nadhr yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. 


| Isnad: Saya katakan, Al Haitsami mengambilnya dari A/ Ausath 
saja dan dia katakan, ”Sanadsanadnya hasan.” | 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, At-Tirmidzi dengan 
redaksi, "tujuh pulu kali.”546 


Tan Gp TH Pata GAS SA KA in 
Kaia ia HS Ap 23 Ula PN Kim cal Ip Nag 
IE US KAA da AS de Jia AN Ad 0 


545 Saya tidak menemukannya. 
546 Az-Zawa “id (10/208), Jami" Al Ushul (4/2444) dan beberapa redaksi dalam 
Al Ausath menyebutkan angka tujuh puluh kali dan sebagian lain seratus kali. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 265 


'. 


US Ka JI eh AS de Bal GAN Ani Ia Gan 
MAN Pai Je 


233. Ibrahim 'bin Abdullah bin Ibrahim An Nashibi?17 (Di 
Nashibin)548 menceritakan kepada kami, Maimun bin Al Ashbagh 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al Hanafi menceritakan kepada 
kami, Mis'ar bin Kidam menceritakan kepada kami, dari Salamah bin 
Kuhail, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ka'b bin Ujrah yang 
berkata: Ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, salam 
terhadap diri anda sudah kami ketahui, lalu bagaimana dengan 
shalawat?” Beliau menjawab, "ucapkanlah oleh kalian: "Ya Allah berilah 
shalawat kepada Muhammad, kepada keluarga Muhammad, 
sebagaimana Kau berikan shalawat kepada Ibrahim, sesungguhnya 
Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Berkahi pula Muhammad dan 
keluarga Muhammad, sebagaimana Kau berkahi Ibrahim dan keluarga 
Ibrahim, sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Salamah bin Kuhail 
kecuali Mis'ar, tidak pula dari Mis'ar kecuali Abu Bakar Al Hanafi, hanya 
Maimun bin Ashbagh yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Kami juga tidak menulisnya kecuali dari Ibrahim bin Abdullah. 
Isnad: Hadits ini sudah dijelaskan pada nomor 202. 


10 G- -9- Pt 


CA Gis lag Sa en Waw 
A Ag Tara SAN ASN AS nh jl baba 5 ada ae 


ni Crat—an Au KA na (Gaal Au Cp Si 


547 Saya belum menemukannya. 
548 Yang dalam kurung tidak terdapat dalam versi tercetak. 


266 — Mu'jam Ash-Shaghir 


- 2 a Pend Tenan 25 y 2 PA IN COLA 
dl Y Po an dg ale AI Io AI Iya) JB YG SA 

OLg 0 naa Ti PELAN AN 
Of LA an IL CA Ig la 


234. Ibrahim bin Musa An-Nuri249 menceritakan kepada kami di 
Baghdad, Abdurrahim (Abdurrahman) bin Yahya Ad-Daibuli 
menceritakan kepada kami, Abu Zuhair Abdurrahman bin Mighra' 


-menceritakan kepada kami, Jabir bin Yahya Al Hadhrami menceritakan 


kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Agharr, dari Abu Sa'id dan Abu 
Hurairah, keduanya berkata, Rasulullah & bersabda, "Siapa yang 
mengucapkan: Laa ilaaha illallaahu, wallahu Akbar wa laa hawla walaa 
guwwata illaa billaah” (tiada ilah selian Allah, Allah maha besar, tiada 
daya upaya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah) maka dia tidak akan 
dimakan api neraka selamanya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Jabir bin Yahya Al 
Hadhrami Al Kufi kecuali Abdurrahman bin Mighra', hanya 
Abdurrahman bin Yahya yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia 
katakan sebagai hadits hasan. Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu ' 
Majah, Ibnu Hibban dan Al Hakim dan mereka berdua menganggapnya 
shahih.550 


549 Dalam Tarikh Baghdad disebutkan, “Abu Ishag Al Jauzi yang dikenal dengan 


At Tawwazi, mendengar dari Al Walid Al Mahi, Abdul A'la bin Hammad An Nursi, 
Abu Bakar dan Utsman bin Abi Syaibah dan lain-lain. 

Yang meriwayatkan darinya adalah Ibnu Al Munadi, Ibnu @ani', Ath-Thabrani 
dan lain-lain. 

Al Khathib mengatakan, "Dia tsigah.” 

Ad-Daraguthni mengatakan, ” Shadug”. 

Wafat tahun 303 atau 304 H. 

550 Tuhfah Al Ahwadzi (9/388) dan Ibnu Majah (3794). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 267 


Me Pe Pal £ sn S1 BI tag 
Bea ana Kera 
Hii He Ip La pe oh ad 
H5 3 MN GT aa 3G kata 

Ja aa 


. 235. Ibrahim bin Ayyub Al Wasithi Al Muaddal551 menceritakan 
kepada kami, Wahb bin Bagiyyah menceritakan kepada kami, Ja'far bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az- 
Zubair, dari Jabir, bahwa Fathimah binti @ais bertanya kepada 
Rasulullah & tentang wanita yang terkena darah istihadhah, maka 
beliau menjawab, “Dia tidak shalat pada hari-hari biasa dia haidh, 
kemudian mandi setiap Zuhur lalu membungkus kemaluan dan shalat 
sebagaimana biasa.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij kecuali 
Ja'far bin Sulaiman. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Para perawinya adalah 


. perawi kitab shahih. 


Al Bushiri mengatakan, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan para 
perawinya tsigah.”552 


- 
2.3 - 9 


IS Isa Gi 5 GAN GA alih | Wa 


BG. 8 No SA 


CA Aa Oi EP IPA LA (az 5 per 


551 Saya belum menemukannya. 
552 Az-Zawa'id (1/280), Al Mathalib Al Aliyyah (1/215) dan juga sudah 
disebutkan haditsnya pada, no. 230. : 


268 — Mu'jam Ash-Shaghir 


#0. 2G o- 0 Lee #0. ora Oa 2. 0 Lo 
DO yg AS or Lala LP Kala 01 Olyia UP CL 
a52 S3 or A S5 1 s . “. 2 ba 5 Oo AG . . Goo 
SS Ol ia MEN Ao Al Iya) JB JB AS AN gp) INA 


- - 
3 92 


s Pe Ja BN ang aga “Suia an aa TA 
cela - an dalem op cell Anh Ep cell 2 Aa ana 


Sapa) SI Pegas n P Ga Ta Ha 

236. Ibrahim. bin Mufarraj Al Baladi??8 menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Ammar Al Maushili menceritakan kepada kami, 

Umar bin Muhammad bin Marzug menceritakan kepada kami, dari 

Umar bin Shuhban, dari Shafwan bin Sulaim, dari Abu Salamah bin 

Abdurrahman, dari Abu Hurairah # yang berkata, Rasulullah & 

bersabda, "Kalau pun ada sesuatu yang berguna buat dijadikan obat dan 

menghilangkan penyakit maka bekam: sangat bermanfaat 

menghilangkan penyakit. Maka cobalah kalian berbekam pada tanggal 
17, 19 atau 21.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Shafwan kecuali 
Umar bin Muhammad, tidak pula dari Umar kecuali Umar?54 bin 
Marzug, hanya Muhammad bin Abdullah bin Ammar Al Maushili. 


Isnad: Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Muslim 
bin Ibrahim menceritakan kepada kami, As-Sari bin Yahya menceritakan 
kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Sirin berkata, "Bekam yang 
paling efektif adalah kalau dilakukan di akhir-akhir bulan (@amariyyah).” 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud secara ringkas, 
diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan Isnadinya hasan.255 


553 Saya belum menemukannya. 

554 Demikian yang tertulis dalam asal kitab, sedangkan dalam At-Tagrib.dan A/ 
Khulashah tertulis “Amr”, Wallahu A'lam. 

555 Jami” Al Ushul (7/5671), Mukhtashar Abi Daud (5/347) dan Ibnu Majah 
(3476). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 269 


MP 3 KAA Us atay dada LA 3 mai Gis 
Aa ES KEP BU op sa 3 AA Cas CAK 
Iyo Ti ol A3 gi 6 Sa aa Ian 
Oi korpes rowk ag Ab ag AA ea AP yee 
BEA SIG LS ANN ai U sam 


237. Ibrahim bin Ayyub Ath Thabari?56 menceritakan kepada 
kami di Baghdad, Muhammad bin Al Walid Al Karkhi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Hasan bin Zabalah Al Makhzumi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ajlan 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, 
bahwa talbiyahnya Rasulullah & berbunyi, “Kami datang memenuhi 
panggilan-Mu, kami datang dan tiada sekutu bagi-Mu, kami datang. 
Sesungguhnya segala puji dan kenikmatan hanya bagi-Mu, begitu pula 
kerajaan, tiada sekutu bagi-Mu.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Ajlan 
kecuali Muhammad bin Hasan bin Zibalah. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik dan Al 
Jamaah.257 


g A3 80 IG 


Ip Gas Pi 3 Na aa Lara 


16 . 


556 Disebut oleh Al Khathib dalam Tarikh Baghdad (6/45) dan tidak 
mengomentarinya. 
557 Jami Al Ushul (3/ 1371), sudah diobulkan pada no. 134. 


270 — Muw'jam Ash-Shaghir 


SI da Ab Page Ce pikua gg K3 SP 3 usa 
Kon Kendal Wa JS tp ale 
238. Ibrahim bin Muhammad bin Arafah Al Anbari»58 
menceritakan kepada kami di Anbar, Suwaid bin Sa'id menceritakan 
kepada kami, Ash Shubay bin Al Asy'ats menceritakan kepada kami, 
dari Abu Ishag, dari Hani" bin Ali yang berkata: Ammar minta izin 
kepada Nabi &, maka Dep bersabda, "Selamat datang wahai orang 
— baik yang dianggap baik. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ash Shubay kecuali 
Suwaid bin Sa'id. | 

Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At- 
Tirmidzi dan dia berkata, ”Ini adalah hadits hasan shahih.”559 


Haa rata CAN SA SAN AAS 5 ali) Kara 
di AL ae YAA AS Pun Aa End ae ip Pena 
Ai ie Hi debat 53 aah ap AR tara 


0. 


de Jp PARU - JG « JB AP gi pp 5 yk 
Pa, Yng en Tega ATA 


239. Ibrahim bin Humaid Al Kalabadzi An Nahwi Al Bashri260 
menceritakan kepada kami, Sahl bin Muhammad Abu Hatim As-Sjjistani 


558 Disebut oleh Al Khathib Al Baghdadi dalam Tarikh Baghdad (6/155), dan dia 
tidak menyebutkan jarh ataupun ta dil kepadanya. 
559 Ibnu Majah (1/146) dan Jami” Al Ushul (9/6579). 
560 Meriwayatkan giraah dari Abu Hatim Sahl bin Muhammad As Sijistani dan 
Hasan bin Abdurrahman Al Ihtiyathi. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 271 


menceritakan kepada kami, Abu Jabir Muhammad bin Abdul Malik 
menceritakan “kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 
Husyaim, dari Ismail bin Abu Khalid, dari @ais bin Abu Hazim, dari Jarir 
bin Abdullah Al Bajali yang berkata, "Rasulullah & tidak pernah 
menolak kehadiranku di rumahnya sejak aku masuk Islam dan belum 
pernah aku melihatnya memandangku kecuali dalam keadaan 
tersenyum.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah kecuali 
Abu Jabir. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi 561 


ra - Aa PP "$ Laga 0 9 8. o 9 Pe 
G2 3 0. 0-3 0. 33 H6 0 430 


OP AP Oi EN OP Coat Oi AE EA Pi HI 
NN ah , -g jr Bri Pn Pap 2. Goos1 0 - -. 
Ide Al Iyan JB JB EA 33 SA al GP Kuan 
11 - . , Lan Pi PP Su st : 

IS IE AAS ENG ASI tel ala 
240. Ibrahim bin Hammad bin Ishag Al @adhi?62 menceritakan 
kepada kami, Abu Al Khaththab Ziyad563 bin Yahya menceritakan 


te 


Yang meriwayatkan giraah darinya adalah Rahmah bin Muhammad bin Ahmad 
ASh Shagr Al Kafartutsi dan lainnya. Dia sempat bertemu dengan Al Mazini. Dia juga 
belajar kepada Al Mubarrid dan memang mahir dalam ilmu nahwu dan bahasa. Dia 
menjadi gadhi di Syam. 

Lihat Ghayat An-Nihayah (1/13) dan Thabagat An Nuhah wa Al Udaba ' (2/3). 

561 Jami" Al Ushul (9/66270, Fath Al Bari (7/131), Mukhtashar Muslim (1717) 
dan Tuhfah Al Ahwadzi (10/326). 

562 Abu Ishag Al Azdi maula keluarga Jarir bin Hazim. 

Dia mendengar hadits dari Ahmad bin Ubaidullah bin Hasan Al Anbari dan 
lainnya. 

Yang meriwayatkan darinya adalah Al @adhi Abu Al Hasan Al Jaraji, Abu Al 
Hasan Ad-Daraguthni dan lain-lain. | 


272 — Muw'jam Ash-Shaghir 


kepada kami, Aghlab bin Tamim menceritakan kepada kami, dari Yunus 
bin Ubaid, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah RA yang 
berkata, Rasulullah 8& bersabda, "Tidak boleh menikahi seorang wanita 
bersamaan dengan bibinya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yunus bin Ubaid 
kecuali Aghlab?84, hanya Ziyad bin Yahya. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah.565 


Lio Bu 3 380 4 2 


Pa ram ES IN Ga PSA pa) 


0. 3 0 Lo. “na - 8 30 3 , 


3 AAA PL UP ME Obi LA Tlah 
AN Ja JG HN ph PAPAN Na apa 
bj ad and Olah G3 ah Ja Sp salin ale Ke 

AAN Jt 52 AYI Tai Span. 


241. Ibrahim bin Muhammad Al Baghdadi Al Fagih566 kopiah di 
Mesir menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa Al @aththan 


Ad- “Daraguthni mengatakannya, ” Tsigah terkemuka”. Di lain waktu dia 
mengatakannya, " Tsigah jabal. 

“Abu Al Hasan Al Jaraji mengatakan, “Aku tidak pernah datang kepada Ibrahim 
bin Hammad kecuali aku mendapatinya sedang shalat atau duduk membaca Al 
@ur'an.” | 

Dalam Thabagat Al Malikiyyah disebutkan, "Dia adalah seorang imam yang alim 
dan lengkap, ahli fikih yang t#sigah, jujur dan terkemuka.” | 

Dia wafat tahun 323 H. 

Lihat pula Tadzkirah Al Huffazh (3/804) dalam biografi Al Mashishi. 

563 Dalam edisi cetak disebutkan "Ziyadah" ini adalah salah. 

564 Dalam edisi cetak disebutkan "Ghalib" sementara dalam sanad dan Lisan Al 
Arab disebutkan "Aghlab" 

565 Jami” Al Ushul (11/9055), Fath Al Bari (9/160), Mukhtashar Muslim (nomor 
817, Tuhfah Al Ahwadzi (4/273), An-Nasa'1 (6/98), Mukhtashar Abi Daud (1982), 
Ibnu Majah (1929) dan A/ Muwaththa (3/139). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 273 


menceritakan kepada kami, Abu Zuhair Abdurrahman bin Maghra' 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Az-Zubair, dari 
Jabir RA yang berkata, Rasulullah & bersabda, “Orang yang selama di 
duni sehat-sehat saja merasa ingin (agar di dunia) kulit mereka dikelupas 
dengan gunting demi melihat betapa besar pahala yang diperole 
mereka yang perah ditimpa musibah selama di dunia.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy kecuali 
Abu Zuhair Abdurrahman bin Maghra '. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan dia 
adalah hadits hasan berdasarkan banyak penguatnya.567 


4 £3 8. -9.. La a o- e 20 AG 
Ca Jas ES KENA MEI SEA K2 3 Ha 5 


1. 4 1 01 oe x8- o 2 Pa o - 
SS SR j3 Kaban ep aa Wa CS jaa mani Nb 
20 L.o0 A8 


: Basi Oam 553 PG 9 8, N Pi jan Gn 
AS onadi 3 Pang IE (elo AI Iyo, J6 


242. Ibrahim bin Abdus Salam Al Wasysya” Al Baghdadi568 
menceritakan kepada kami, Dalil bin Khalid bin Najih Al Mishri 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Mughirah Al 


566 Disebut oleh Al Khathib dalam Tarikh Baghdad (6/155), dan dia tidak 
memberikan jarh maupun ta 'di/ kepadanya. 

567 Jami" Al Ushul (97349) dan Tuhfah Al Ahwadzi (7/83), dia berkata, “Hadits 
gharib, kami tidak tahu ada isnad lain kecuali dengan bentuk ini”. 

568 Abu Ishag. Meriwayatkan dari Ahmad bin Abdah Adh Dhabbi dan lainnya. . 

Yang meriwayatkan darinya adalah Ismail bin Ali Al Khathbi dan lainnya. 

Dia buta pada akhir usianya dan pindah ke Mesir. 

Ad-Daraguthni mengatakan, “Dha'if. Maslamah dalam Ash Isla mengatakannya, 
“Dia shalihur-riwayath (riwayatnya baik) tapi dia biasa meriwayatkan hadits-hadits 
munkar dan dia itu buta.” 

Wafat tahun 282 H, ada pula mengatakan, 287. 

Lihat: Tarikh Baghdad (6/136), Mizan (1/46) dan Lisan (1/77). 


274 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Kufi menceritakan kepada kami, Mis'ar bin Kidam menceritakan kepada 
kami, dari Athiyyah Al Aufi, dari Abu Sa'id Al Khudri yang berkata, 
Rasulullah & bersabda, "Penyembelihan kepada janin cukup dengan 
menyembelih induknya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mis'ar kecuali 
Abdullah bin Muhammad bin Al Mughirah. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Daud, 


At-Tirmidzi yang sekaligus menganggapnya hasan, Ibnu Majah dan lain- 
lain.569 


an “Tau Comia Jai 3 BG) bara 
aa ye oa Ke en ya aa SU SAP Op 


203 


GL ol uh Kala Dea 3 Of ane 13 cal 52 Ta 
Hi Ko IP Ae BALI pa JB 
BAN Ga Ma UG Idi Jas HR aa 


243. Ibrahim bin Jarbil Al Andalusi?70 menceritakan kepada 
kami di Mesir, Amr bin Syabbah bin Abdah menceritakan kepada kami, 
dia berkata, Aku mendapatkan dalam kitab ayahku, dari Yunus bin 


569 A/ Jami" Ash-Shaghir (3/4326), Mukhtashar Abi Daud (2709), Tuhfah Al 
Ahwadzi (5/48), Ibnu Majah (3199) dan sudah disebutkan hadits dari Ibnu Umar, no 
20 serta akan disebutkan lagi pada no. 467. 

570 Dia adalah Ibrahim bin Musa bin Jamil Al umawi maula mereka, Al Andalusi 
kemudian Al Mishri. 

Dia meriwayatkan dari Ibnu Abdil Hakam, yang merisayalkan darinya adalah An- 
Nasa 'i dalam A/ Kuna. 

Dianggap tsigah oleh Ibnu Yunus, Ibnu Hajar berkata, ” Shadug termasuk Sasa 
kedua belas.” Dia wafat tahun 300 H rahimahullah Ta'ala. 

Al Khulashah (1/57), Tagrib At Tahdzib (1/44). 


. Mu'jam Ash-Shaghir — 275 


Ubaid, dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ada 
seorang laki-laki”7! minta izin menemuinya tapi dia enggan memberinya 
izin. Lalu laki-laki itu berkata, "Aku ini pamanmu dari sisi persusuan.” 

Ketika datang Rasulullah & Aisyah melaporkan itu dan 
beliaupun berkata, “/zinkan dia, karena dia adalah pamanmu dari sisi 
persusuan.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yunus kecuali 
Syabbah bin Ubaidah An Numairi secara wijadah dari kitabnya. 

Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh jamaah dengan 
redaksi-redaksi yang mirip.572. 


apa 8 ..? 3 0. - aka ea 


AA Ba Arap ae 


Ipa Ke IG AKP oh Ae IP Ip oi sae 3 IA 
se ab an 3 Ga Ka 13 gadi Taja Ud 


# Ta 


y. - 
NG Lp PE, tu 


244. Ibrahim bin Ali bin Ibrahim Al Maushili Al Umari?73 
menceritakan kepada kami, Mu'alla bin Mahdi Al Maushili menceritakan 


571 Ja adalah Aflah Abu Al @a'is. 

572 Jami" AI Ushul (11/9030), Mukhtashar Muslim, no. 875, Fath Al Bari 
(9/150), An-Nasa'i (6/103), Mukhtashar Abi Daud (1973), Tuhfah Al Ahwadzi 
(4/304) dan Ibnu Majah (1949). 
"573 Abu Ishag datang ke Baghdad dan menceritakan hadits di sana dari Abdul 
Ghaffar bin Az Zubair dan lainnya. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Yahya bin Sha'id dan lain-lain. 

Al Khathib Al Baghdadi mengatakan, "Dia tsigah”. 

Ad-Daraguthni mengatakan, “Orang Maushil, tsigah”. 

Wafat tahun 306 H rahimahullah Ta'ala. Tarikh Baghdad (6/132). 


2716 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


kepada kami, Ja'far bin Sulaiman Adh-Dhuba'i menceritakan kepada 
kami, dari Abi 'Amir Al Khazzaz, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin 
Abdullah yang berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, dari apa saja 
saya bisa memukul anak yatim yang ada dalam pemeliharaan saya?” 
Beliau menjawab, "Dengan yang biasa kamu gunakan buat memukul 
anakmu, tidak mencampurkan hartanya dengan hartamu.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Dinar dari 
Jabir kecuali Abu 'Amir Al Khazzaz, tidak pula darinya kecuali Ja'far bin 
Sulaiman, hanya Mw'alla bin Mahdi yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Mu'alla bin 
Mahdi yang dianggap tsigah oleh Ibnu Hibban dan lainnya tapi ada 
kelemahan padanya. Sedangkan perawi lain adalah tsigah.”574 


Ae IR ee IS Ag li Pa 3 ai Ba 
Ig - 


— as Naa alas» Ana A5 Pa “03333 HA ga 


Reka 


HA Pp dB at ip da at Ap 336 
da - JUS au HR AN Cop Pb jas Man 
di ga Basi HI AI ali La Ga ai 
Hg IL Tes LI Pai Ph wi 
mnta SU elsngn Ya. Malang aga 
pas Y VI aa « SENI Gp 5 ag SAN AA Ola ob TELAI 


574 Az-Zawa “id (8/163). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 277 


PSP ale 3995- 0. 


(Aha “A3 (Aa 2 3 yi OI Kie D5 SA 0 


245. Ibrahim bin Husain bin Abi Al Ala” Al Hamdani?75 
— menceritakan kepada kami di Bagdad pada tahun 287 H, Abdul Hamid 
bin Isham Al Jurjani menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath 
Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, 
"Umar pemah berpidato di hadapan kami di Al Jabiyah576. 
Rasulullah & pernah berdiri di hadapan kami di tempatku berdiri 
sekarang ini dan bersabda, ”Hormatilah para sahabatku, kemudian 
generasi setelah mereka (tabi'in), kemudian generasi setelah mereka. 
Selnajutnya akan banyak orang berbohong, bahkan ada orang yang 
memberi kesaksian padahal tidak diminta, bersumpah tanpa diminta 
sumpah. Barangsiapa menghendaki ruangan tengah surga maka 
hendaklah dia selalu bersama Jamaah, karena setan'itu bersama dengan 
orang yang sendirian, tapi kalau dua orang maka dia sedikit lebih jauh. 
Ingatlah, jangan sekali-kali ada pria berduaan dengan wanita karena 
yang ketiganya adalah setan. Ingatlah, bahwa siapa saja yang merasa 
bahagia dengan kebaikannya dan resah dengan kesalahannya maka dia 
beriman.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah kecuali 
Abu Daud, hanya Abdul Hamid bin 'Isham yang meriwayatkan hadits i ini 
darinya. 


575 Dia datang ke Baghdad dan menceritakan hadits di sana dari Muhammad bin 
Khulaid Al Hanafi, Abdul Hamid bin Isham Al Jurjani. 

Yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Makhlad dan Ath-Thabrani. 
Di antara yang meriwayatkan darinya adalah Abu Imran Musa bin Sa'id dan dia 
berkata, "Aku menulis darinya dalam perjalanan melaksanakan haji” Shalih berkata, 
”Dia tidak dikenal sebagai ahli hadits di kalangan kami dan dia adalah pas yang Hak 
terkenal.” Tarikh Baghdad (6/57). 

576 Sebuah daerah di dekat Damaskus. 


218 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits 
Ibnu Umar dan dia katakan, ”Ini adalah hadits hasan shahih gharib dari 
bentuk ini.”577 


4 


0-9 ... 3 Pe 


3 HA La AR jm Ay giaa jd » —al Ko 
sea pe HA Aa Ea ba GA 
2 Goat Meli ta da Ba Gran” MET 0 pi ena o- 
SI ES AI gp) ea slr JB una Ul OP aa Ke £ 
F 3 0. Je "o 2 Kena 63 5 -.. ore a 8 
Opa SE dadi 3 Kabar ASP tapa del Ale MN Gko 
Mn Pe Ea Da B3 A5 aa Heran G Me LA TA 
AI JUS AP 5 Udh RS Helng AlP AN le AJ SJ 
Je Gea 5 NY, ad Ih ag Jk Na JL 0 Eng Ie Lia 
IL AA Bip (R3 1JE LAI Ip BN pa 2 al 
PEN Pa SUPER UN Aa Ta 
Khare KV ear NO PA RA Te 
246. Ibrahim bin Durustawaih Asy-Syairazi?78 menceritakan 
kepada kami di Baghdad, Muhammad bin Yahya Al Hajri Al Kindi Al 
Kufi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Ajlah579 menceritakan 
kepada kami, dari ayahnya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang berkata, 
"Abbas #8 datang menjenguk Nabi & ketika beliau sakit. Abbas 


mengangkat beliau dan mendudukkan beliau di ranjang, maka 
berkatalah Rasulullah & kepada Abbas, "Semoga Allah mengangkatmu 


577 At-Tirmidzi (6/2122). 

578 Abu Ishag Al Farisi, datang ke Baghdad dan menceritakan hadits di sana dari 
Muhammad bin Sulaiman -Luwain- dan lainnya. 
Yang biasa meriayatkan darinya adalah Abdullah bin Ishag Al Madayani dan 
lainnya. : 

Disebut oleh Al Khathib dalam - Tarikh Baghdad (6/71) dan dia tidak 
menyebutkan jarh maupun ta dil terhadapnya. 

579-Dalam edisi cetak disebutkan dengan Aji, ini adalah salah. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 2179 


wahai pamanku.” Abbas berkata, "Ini ada Ali minta izin masuk 
menemuimu?” Beliau bersabda, “Silahkan dia masuk.” 


Kemudian masuklah Ali bersama kedua putranya Hasan dan 
Husain. Abbas berkata, ”Mereka adalah anak-anakmu , wahai 
Rasulullah.” Beliau “bersabda, “Mereka juga anak-anakmu wahai 
pamanku.” Dia berkata, "Aku mencintai keduanya (Fasan dan Husain).” 
Beliau bersabda, "Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai 
mereka berdua.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ikrimah kecuali 
Ajlah bin Abdullah, namanya aslinya adalah Yahya dan dikunyahi Abu 
Juhaiyyah, hanya anaknya yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Jsnad: Diriwayatakan oleh Ath-Thabrani pula dalam Al Awsath. 


Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Muhamma bin 
Yahya Al Hajari dan dia itu dha'if”580 


Pt 2 


PA EA aa CI Yi v Gu £ du Hal oa 


Io 0G. Io 0. o- 3 9 


DAN PEP aan Ii MA pat 3 P3 Ha 
ISI tea gp Ig Gp ah yg at PA 
Al Ja SGP PI SA L Ka Dada Heran Ta 
Ab IU DAS Al S Si A3 cdkata & JR Iya Jet 31, 
sy aa yr ai “Gis 


| 247. Ibrahim bin Ishag bin Al Ashamm Al Alkkawissl 
menceritakan kepada kami di kota ' Akka, Minkhal bin Manshur 


580 Az-Zawa “id (9/173). 
581 Saya belum menemukannya. 


280 — Mw'jam Ash-Shaghir 


menceritakan kepada kami, Muhammad bin Himyar menceritakan 
kepada kami, dari Umar bin Ah Shabh, dari Yunus bin Ubaid, dari Al 
Hasan, dari Imran bin Hushain, dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
"Barangsiapa yang berperang di laut sebuah peperangan di jalan Allah — 
dan hanya Allah-lah yang lebih tahu siapa yang berperang di jalannya- 
berarti dia telah melaksanakan seluruh ketaatannya kepada Allah 
Tabaraka wa Ta'ala, meminta surga dengan sepenuh permintaan serta 


Jari dari neraka dengan pelarian yang sebenarnya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yunus kecuali Umar 
bin Ash Shabah, hanya Muhammad bin Himyar yang meriwayatkan 
hadits ini darinya. 


Isnad: Al Haitsami PET EA "Diriwayatkan pula oleh Ath- 
Thabrani dalam ketiga mu'jamnya dan di sana ada nama Umar bin Ash 
Shabh yang matruk.”582 


o- 3036. 3 G- 


IS Op Kaban Vila (Hn aga og € ot ai Gis 
LA Aa ob AN da3 MAA SN 
An Pap Ang waste 
mat Pi db IN JG LI ARA Lp) dana al 
Oa AN Ga Lp SE, 3 SU Lp Apa 

AN 


248. Ibrahim bin. Bayan Al Jauhari Ad-Dimasygi88 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman Al Ju'fi Al 


kara . 


582 Az-Zawa "id (5/281) dan A/ Kabir (18/154). 


Muw'jam Ash-Shaghir— 281 


Kufi anak saudara Husain bin Ali, Ja'far bin Aun menceritakan kepada 


. kami, dari Mis'ar bin Kidam, dari Ali bin Al Agmar, dari Al Agharr Abu 


Muslim, dari Abu Sa'id #5 yang berkata, Nabi & bersabda, "Apabila 
seorang laki-laki membangunkan istrinya di malam hari lalu mereka 
berdua berwudhu dan melaksanakan shalat maka mereka akan tercata 
sebagai dzakirin dan dzakirat (orang yang selalu berdzikir kepada Allah) 
dengan banyak.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mis'ar kecuali Ja'far 
bin Aun. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud dari Abu 
Sa'id dan dari Abu Hurairah dengan Isnad yang shahih, demikian pula 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah.584 


- 40 4 


Aa Nu cesnlaki Lai Ah rt kta 

A3 CA Mm arbaan Cara 1 CA (A3 Asu Sui 

Ha EA 2 SI Ialah male La ja 

Jar Ol ren ina JB CE Anta ya 
| ME Heli rar Sy Ta 


249. Ibrahim bin Jabir Al Fagih Al Baghdadi?85 menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik Ad-Dagigi Al Wasithi 


588 Meriwayatkan dari Hisyam bin Ammar dan lain-lain, yang meriwayatkan 
darinya adalah Ath-Thabrani dan lainnya. Disebut biografinya dalam Tarikh Dimasyg 
(2/201) dan tidak ada penilaian apa-apa di sana. 

584 Jami" Al Ushul (6/4177), Mukhtashar Abi Daud (1401), Ibnu Majah (1335) 
dan An-Nasa'i (3/205). 

585 Abu Ishag. Dia menceritakan hadits dari Al Husain bin Abdurrahman Al 
Jurjani dan lain-lain. 

Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar Al Khallal dan lain-lain. 


| 282 — Mwjam Ash-Shaghir 


menceritakan kepada kami, Mu'alla bin Abdurrahman Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari 
'Ashim bin Sulaiman Al Ahwal, dari Abu Al Mutawakkil An-Naji, dari 
Abu Sa'id Al Khudri yang berkata, Rasulullah & bersabda, "Para ahli 
surga itu kalau menggauli para istrinya maka si istri-istri ini akan kembali 
menjadi perawan.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari 'Ashim kecuali 
Syarik, hanya Mu'alla bin Abdurrahman Al Wasithi yang meriwayatkan 
hadits ini darinya. 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Mu'alla bin 
Abdurrahman Al Wasithi dan dia itu pemalsu hadits, diriwayatkan pula 
oleh Al Bazzar tapi dalam sanadnya juga ada Mw'alla tersebut.”586 


aa Ia KAA pan AN Fa He Ca 3 Ka Ga 

Ti das dn pa ya 33 Pb da GE oi DPS 
Ipin GP AA Oi UP AA Oi ep la 3 
HA IE el ee Ke 3 Le IE 


250. Ibrahim bin Ahmad bin Al Fadhl Abu. Muhammad Al 
Ashbahani?87 menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Aun bin Rasyid 


Al Khathib Al Baghdadi mengatakan, ”Dia tsigah” dia punya kitab tentang 
perbedaan pendapat para fugaha' yang sangat bermanfaat dan banyak faedah. 
" Ad-Daraguthni mengatakan, "Dia seorang imam yang utama, Abu Bakar Al 
Burgani menyebutkan kepadaku bahwa ada empat orang ulama yang menghimpun 
disiplin ilmu hadits dan fikih diantaranya adalah Ibrahim bin Jabir. 

Dia wafat tahun 310 H. Tarikh Baghdad (6/53) dan An-Nubala " (14/285). 

586 Faidh Al @adir (2/349) dan Az-Zawa "id (10/417). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 283 


menceritakan kepada kami, Al Hurr bin Malik Al Anbari menceritakan 
kepada kami, Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada kami, dari 
'Ashim bin Bahdalah, dari Zirr bin Hubaisy, dari Shafwan bin Assal Al 
Muradi, dari Nabi & yang bersabda, "Orang itu akan bersama dengan 
siapa yang dia sukai.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mubarak bin 
Fadhalah kecuali Al Hurr. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan 
redaksi yang lebih panjang dan dia katakan, ” Hasan shahih”, demikian 
pula oleh An-Nasa 'i dan Ibnu Majah.588 


oi MAA 3 MAS Eh SNI Si Ih nih GAS 
AG 8.0 £ o-20 o 2. 3890 &£ - Papa 8... £ ga 
Vie lem degan Gp LP 0 Ira Ula lemeI LS) 
0 Teo. 0 - 0 Para oo. god - 3 Ha 22010 4 

OP AAA 0 aPLE GS CAR 1 Olla GP Um MIE G3 ea 

- - AS 2. - » 3 3 Sa Ke Bi 55 9 

— EP NIS JB ENAN JUS yi Aji LP KP 

EA 28 An BAN bat aan in en or x 2 25 

AT yA Se Gea Ol UAN pala eka le AN ole GI 
Prote no 3 Hani BI rt 

| AJ) Gg peally cl, 

251. Ibrahim bin Yahya Al Ashbahani589 menceritakan kepada 

kami, Abdullah bin Muhammad bin Zakariya Al Ashabahani 


menceritakan kepada kami, Sa'id bin Yahya Sa'duwaih”90 Al Ashbahani 
menceritakan kepada kami, Muslim bin Khalid Az Zanji menceritakan 


587 Disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Akhbar Ashbahan (1/198), dan dia tidak. 
mengomentarinya dengan jarh maupun ta dil. 

588 Jami” Al Ushul (6/4788), hadits sudah sering disebutkan. 

589 Saya belum menemukannya. 

590 Dalam redaksi cetak disebutkan dengan "Ibnu Sa'dawaih" dan ini salah. 


284 — Muw'jjam Ash-Shaghir 


kepada kami, dari An Nu'man biri Rasyid, dari 'Ashim bin Bahdalah, 
dari Zirr bin Hubaisy, dari Shafwan bin Assal Al Muradi yang berkata: 
Kami pernah melakukan perjalanan bersama Nabi kami & dan beliau 


memerintahkan kami mengusap kedua sepatu selama tiga hari tiga 
malam sedangkan untuk yang mukim selama satu hari satu malam. | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari An Nu'man bin 
Rasyid kecuali dengan /snad ini, hanya Abdullah bin Zakariya yang 
meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Sudah pernah disebutkan pada nomor 198. 


NAN Ea Siang Jah LAN Oam ES HA) 

Ab ear 2 tara La an ea pe pa 

HE Ko Syeh SES SEA AP La gi MAS 
Ga an II Jatah SI 


252. Ibrahim bin Ali Al Wasithi Al Mustamilli?91 menceritakan ' 
kepada kami di Baghdad, Ahmad bin Sa'id bin Al Jamal menceritakan ' 
kepada kami, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Husyaim 
menceritakan kepada kami, Auf bin Muhammad bin Sirin menceritakan 
kepada kami, dari Abu Hurairah RA yang berkata, Rasulullah & 
bersabda, “Ibnu Sabil adalah orang yang pertama minum” maksudnya 
minum air zamzam. 


591 Disebut oleh Al Khathib dalam Tarikh Baghdad (6/131), dan dia tidak 
mengomentarinya dengan jarh maupun ta dil. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 285 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Auf kecuali 
Husyaim, tidak pula dari Husyaim kecuali Abu Nu'aim, hanya Ahmad 
bin Sa'id Al Jamal Al Baghdadi yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad:: As-Suyuthi memberi tanda kehasanannya, Al Munawir 
mengatakan, "Al Haitsami berkata, Para perawinya tsigah” dengan 
demikian maka penandaan hasan dari As-Suyuthi terhadap hadits ini 
masih kurang, seharusnya diberi tanda shahih.”592 


Ls 2 Kg Ke na tera kn sega Pata De 2 Ga GD 


ap Bong ea 
PENA 3 ika 


253. Ibrahim bin Muhammad bin Ubaidullah bin Umar Abu 
Ismail Al Ashbahani?98 menceritakan kepada kami, Umar bin Hakkam 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah & 
bersabda, "Bersahurlah, karena dalam sahur itu ada berkah.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah kecuali 
Amr bin Hakkam, hanya Asid yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Hadits ini juga ssi ia oleh An-Nasa'i dengan 
sanad yang hasan IM 


592 | ihat Az-Zawa “id (3/286) dan Faidh Al @adir (1/88), saya katakan: Hadits 
ini tidak bisa melampaui derajat hasan karena di dalamnya ada Ahmad bin Sa'id Al 
Jamal yang shadug, tapi dia suka meriwayatkan hadits munkar salah satunya adalah 
hadits ini. (Lihat Mizan Al Ptida). 

593 Diriwayatkan dari Usaid bin Ashim dan para ulama periodenya. DIsebut oleh 
Abu Nu'aim dalam Tarikh Ashbahan (1/194) dan dia tidak mengomentarinya. 

594 An-Nasa'i (4/141), sudah disebutkan dalam hadits Anas, no. 60. 


286 — Mw'jjam Ash-Shaghir 


50 48. J 30 4 Pa 


Oa DEA Ira ea ag AAN Con BL & an Al tara 

Sd gp Haa BA IG As ara SA Ne Pee 
Io JOS AE SA AP ATA Si ae 33 
Hae Ii DG S AI DV na ale Ai “jas Si 


0 40 LE KT P3 Data Keg Kr das 1 Jan cOYLS 
254. Ibrahim bin Ishag Ad-Darawardi»?5 JAd-Daudi| Ath- 
Thabrani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hammad Ath 
Thahrani (Azh-Zhahrani| menceritakan kepada kami, Abdurrazzag 
menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari 
Ibnu Abi Dzi b, dair Shalih mawla At-Tau mah, dari Abu Hurairah yang 
berkata: Sandal Rasulullah & dan Abu Bakar punya tali. penjempit 
(antara jempol dengan telunjuk kaki), demikan pula sandal Umar punya 
dua penjepit. Orang pertama yang memakai satu penjepit pada 
sandalnya adalah Utsman -semoga Allah meridhai mereka semua. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abi Dzi'b 
kecuali Ma'mar, tidak pula dari Ma'mar kecuali Abdurrazzag, hanya Ath- 
Thabrani yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dalam Ash-Shaghir, serta Al Bazzar dengan ringkas sedangkan 
para perawi Ath-Thabrani tsigah.”596 


595 Ad Darawardi adalah nisbah kepada kampung di Khurasan, lihat A/ Mughni fi 
Asma ' Ar-Rijal. 
596 Az-Zawa “id 5/138). 


Mu'jam Ash-Shaghiy — 287 


An nee LP BALA AG GAN NS 
WA dgalai Tita Ip sap Ea deibngg gi spa 3 
IU oi Tale 5 eral ae Na men 
Gi AP uk LA be Sa oba Haa aan 
AN Hg Fe be AU MA Un 
AK AI Ja ad up ia Ya 9 gag 
BAG 5 oa 


255. Ibrahim bin Muhammad Ad-Dastawa'i At-Tustari?97 
menceritakan kepada kami, Ya'gub bin Ishag Al @ulusi Abu Yusuf 
menceritakan kepada kami, Umar bin Yusuf Al @athi'i menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Abu Ja'far menceritakan kepada kami, dari 
Laits bin Abi Sulaim, dari Algamah bin Martsad, dari Sulaiman bin 
Buraidah, dari ayahnya, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada 
Nabi & dan berkata: Wahai Rasulullah, saya pernah menggendong ibu 
saya di leher saya sejarak dua farsakh di padang pasir yang sangat 
panas dimana kalau saja ada daging jatuh di sana maka akan matang, 
apakah dengan ini saya sudah membalas jasa ibu saya? Beliau 
menjawab, "Mungkin itu baru satu pelepasan.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Algamah bin 
Martsad kecuali Laits, tidak pula dari Laits kecuali Hasan bin Abi Ja'far, 
hanya Amr bin Yusuf yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


597 Saya belum menemukannya. 


288 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Di dalamnya ada Hasan bin 
Ja'far yang dha'if tapi bukan pendusta, juga ada Laits bin Abu Sulaim 
yang seorang mudallis.”598 


, MA AAU Tn AI ES MAA D3 HB Cara 
Saja 4 : . o 2 an Pa - 0 - 
IS 17 Iala Gia ul Gas CA IE NE 
PAN 3 gg Aa Sh CA AP BAL nya sll 
x 2. ye Pe: Te MUG AS 0 - PI Ona 
Io MI Iyo, Oei Ggp3 IA AP le ae 
Ina ena UP - P3 yee aa 3 nan Tana 0” 
an AS Tak AS 21 3 SN Ip dil: JB ea alah 
| - 
256. Ibrahim bin Muhamamd Al Khasysyab Al Mishri?99 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khalid bin Khalid bin Khali 
Al Himshi menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami, Salamah bin Abdullah bin Abdul Malik Al Aushi menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Humaid Ar-Ru'asi menceritakan 


kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Shalih dan Abu Razin (Razinah), 
dari Abu Hurairah ses bahwa Rasulullah & bersabda, "Apabila anjing 


menjilat bejana salah seorang dari kalian, hendaklah ia mencucinya 
dengan air tujuh kali.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini daris Al A'masy secara 
bersama dari Abu Shalih sekaligus dari Abu Razin kecuali Abdurrahman 
bin Humaid. : 


598 Az-Zawa "id (8/137). 
599 Saya belum menemukannya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 289 


IsSnad: Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah dengan berbagai 
redaksi yang mirip, sebagian mereka menambah, ”Cucian pertama 
hendaknya dengan tanah” sedangkan yang lain, ”Bagian akhirnya 
dengan tanah” .600 


Oo Lo JG. 3 Pp 3 Pa 


Mae Pa ISI Coat 2) mani) AS 


. 


Pit Ke aa er. 4 La : ” “3 - ae o 2. Na Ba 
JG (Ag SIA Gala Ol Kep can 36 SIP oi plan 


ae Ga OT Ge ga bi ym js 
257. Ibrahim bin601 As-Sindi Al Ashbahani502 menceritakan 

kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Mugri 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Umarah bin Ghaziyyah, dari 
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah bahwa Nabi & bersabda, 
"Setiap shalat yang tidak dibacakan Ummul @ur'an (Al Fatihah) di 
dalamnya maka dia tidak sempuma.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Umarah kecuali 
Ionu Lahi'ah, hanya Al Mugri yang meriwayatkan hadits ini darinya. 
Kami juga tidak mencatatnya kecuali dari hadits anaknya ini darinya. 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, ”Di dalamnya ada Ibnu 
Lahi'ah yang masih dipersoalkan kredibilitasnya.” 


600 Jami" Al Ushul (7/5073), Fath Al Bari (1/274), Mukhtashar Adi Daud, no. 
65 dan 66, An-Nasa'i (1/52), Ibnu Majah (363, 364) dan Tuhfah Al Ahwadzi (1/299). 

601 Kata “bin” dari Akhbar Ashbahan. 

602 Dia adalah Ibrahim bin As Sindi bin Ali bin Bahram Abu Ishag, seorang ahli 
ushul, meriwayatkan dari Muhammad bin Abi Abdurrahman Al Mugri' dan 
Muhammad bin Ziyad Az Ziyadi. Dia biasa memakai pakaian bercelup. warna merah. 
Akhbar Ashbahan (1/193). 


290 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.603 


0 Y o- & - Le Be 8 0." Lg” 0 o Pa Kg - 
BAE ES MS 3 es Blah 03 mati Cab 


La" @. 0. 0 0 0 an Ao Los 3 8. ? . 
us (Iyan AA ir KD) Aa FS oa (deal ae 
AI Sep GP 3 AO Pai oa YP pot IE 

- €. 2 8 3d. 9 ye £. Pa : 5 £ Pn 5g K 4 2, 
HEM Ko AG daa EU cl ale AI le 
JAN NE dpat WI S2 A3 LAN Ja Sl lh 
PN () Fr POP or A “5 3 ne o 3 Ae an 
AE dirga alang le ale IN AS MY op 3 
, 01-20 -G- - OAT3 OK 02. of 1 LI 
He yr elan Hah ai) 
258. Ibrahim bin Ishag Al Harbi804 menceritakan kepada kami 
dalam kitabnya, Abdullah bin Shalih Al Ijli menceritakan kepada kami, 
Abtsar bin @asim Abu Zubaid menceritakan kepada kami, dari Asy'ats 
bin Sawwar, dari Ghailan bin Jarir, dari Anas bin Malik, ”Ada beberapa 
orang dari Urainah datang kepada Nabi &. Tapi mereka tidak betah 
tinggal di Madinah, akhirnya Nabi & menyuruh mereka keluar ke unta- 
unta zakat. Mereka minum susunya dan merekapun sembuh. Tapi tiba- 


tiba mereka mengambil unta-unta itu dan keluar dari Islam sehingga 
Nabi & pun memerintahkan untuk mengejar mereka, dan mereka 


603 Az-Zawa "id (2/111), Faidh Al @adir (5/26) dan Ionu Majah (840). 

604 Abu Ishag, seorang imam yang hafizh syaikhul Islam. Salah seorang imam 
besar dan tokoh agama terkemuka. Dia belajar fikih dari Imam Ahmad bin Hanbal dan 
ahli dalam ilmu pengetahuan. Banyak menulis buku, antara lain Gharib Al Hadits dan 
kitab Sujud Al @ur'an. 

Ad-Daraguthni berkata tentangnya, “Seorang imam penulis alim dalam segala 
hal, mahir dalm berbagai ilmu, shadug, disandingkan kezuhudannya dengan Imam 
Ahmad bin Hanbal, demikian pula sikap wara' dan keilmuannya.” 

Lihat Syadzarat Adz-Dzahab (2/190), Al Bidayah (11/79), Al Hanabilah (1/86), 
Tadzkirah Al Hulfazh (2/584), Mu'jam Al Udaba " (1/112), An Nujum (3/116), Mir 'at 
Al Jinan (2/209), Asy-Syaff'iyyah (2/26), Al Mufassirin (1/5). 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 291 


berhasil didapat, kemudian tangan dan kaki mereka dipotong bahkan 
mata mereka dicongkel.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ghailan bin Jarir 
kecuali Asy'ats, tidak pula dari Asy'ats kecuali Abtsar, hanya Abdullah 
bin Shalih yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: diriwayatkan oleh jamaah kecuali A/ Muwaththa '.605 
Bab: Mereka yang bernama Ismail 


4 0 “ . Pan rada Na 3 I- 0 4 ai. 9 4 0 2 0 P4 . 

Oa G5 SIR ora pad Sl op Jaga Gas 

0 - ee. - Pt . an - 013 0 2 ni - 3 .2 Si . 

J3 cg ep BE catha Y ag Es (geng ni 
s ? ? 


: : H Haa 7 P ? »” . 
Tne—0 LAS US JB PA oi 3G UEA Jaa gi Pi 
A3 Ae olah alan Ko Je a53 lan 

Ata Kat SS G3 Ola US Ket TP JAN V #JUS le 


259. Ismail bin Ishag As-Sarraj An Naisaburi506 menceritakan 
kepada kami di Baghdad, Ibnu Al Jarah Al Muhsatani menceritakan 
kepada kami, Zafir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Malik bin 
Anas menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari 
Anas bin Malik yang berkata, "Ketika tiba malam dimana aku bermimpi 


605 Jami" Al Ushul (3/1805), Mukhtashar Abi Daud (4198-4202), Mukhtashar 
Muslim (1024), Fath Al Bari (8/273), An-Nasa'i (1/158), Tuhfah Al Ahwadzi (1/242) 


Mn SID, 


606 Abu Bakar maula Tsagif, dia menetap di Bagdad dan menceritakan hadits di 
sana. Dia mendengar hadits dari Yahya bin Yahya At Tamimi, Abdullah bin Al Jarrah, 
Ishag bin Rahawaih dan lair-lain. 


Yang meriwayatkan darinya adalah saudaranya yaitu Muhammad, Muhammad 
bin Makhlad dan lain-lain. 


Ad-Daraguthni mengatakan, “ Tsigah.” 


292 — Mw'jam Ash-Shaghir 


(mimpi basah) maka aku menemui Nabi 2 dan mengatakan bahwa aku 
sudah bermimpi. Beliaupun berkata, "Kalau begitu kamu tidak boleh lagi 
masuk menemui wanita.” | 


— Tidak ada hari yang lebih berat bagiku melebihi hari itu. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yahya Al Anshari 
kecuali Malik bin Anas, hanya Zafir bin Sulaiman yang meriwayaikan 
hadits ini darinya. 

Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath. 

Al Haitsami mengatakan, “Di dalamnya ada Zafir bin Sulaiman, 
dia itu tsigah ada sedikit kelemahan yang tak membahayakan, 
sedangkan perawi lainnya tsigah.”607 


2 Ia EA as eng pa 2 Ist Bi 
HA 5 Jb PAT IE ES uga 
AN Asin OP GAN GP oi ai PAI A6 
ab an ala Jo WA Ob Yap oi pp 
AR Ale Jen Jai AD Je Ne 


260. Ismail bin Mahmud An Naisaburi608 menceritakan kepada 
kami di Mesir, Yahya bin Yahya An Naisaburi menceritakan kepada 
kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Abu Thuwalah 
Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar bin Hazm Al Anshari dan Yahya 
bin Sa'id Al Anshari, dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah & 


607 Az-Zawa 'id (4/326). 
608 Saya belum menemukannya. 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 293 


bersabda, “Keutamaan Aisyah di atas wanita-wanita lain adalah 
bagaikan keutamaan Tsarid (roti mewah) dibanding makanan lainnya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id 
kecuali Ismail bin Ayyasy, hanya Yahya bin Yahya yang meriwayatkan 
hadits ini darinya. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan At- 
Tirmidzi.609 


Fara . 


aa Gas AIA doa Jah 6 
Cd G3 ana . GP eh G3 AI tante Aa Jad Pa GAS 
Aa SA yh AP GP Magi ya GA GAS s3 tp 

L 0. ce A, PA an ng sana De 
MI ge 33 da laa Jo AN IA ai 1IB angin Ai 


261. Ismail bin @irath Ad-Dimasygi810 menceritakan kepada 
kami, Sulaiman bin Abdurrahman anak putrid Syurahbil menceritakan 
kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, dari Sa'id 
bin BAsyir, dari @atadah, dari Al Hasan, dari Anas bin Malik, dari Umar 
bin Al Khaththab & yang berkata, “Rasulullah & melarang pencukuran 
tengkuk kecuali untuk berbekam.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari @atadah kecuali 
Sa'id bin Basyir, tidak pula dari Sa'id kecuali Al Walid bin Muslim. Abu 


609 Jami' Al Ushul (9/6679), Mukhtashar Muslim (1667), Fath Al Bari (7/106) 
dan Tuhfah AI Ahwadzi (10/373), mereka mengeluarkannya dengan redaksi yang 
panjang dari Aisyah. 

610 Saya belum menemukannya. 


294 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


Al @asim Ath-Thabrani -rahimahullah- mengatakan, “Artinya bagiku - 
wallahu a'lam- adalah bahwa beliau tidak menyukai pencukuran tengkuk 
saja (tanpa rambut lain).” 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath. 


Al Haitsami mengatakan, Di dalamnya ada Sa'id bin Basyir yang . 
dianggap #sigah oleh Syu'bah dan lain-lain, tapi dianggap dha'if oleh 
Ibnu Ma'in, sedangkan para perawi lainnya adalah perawi kitab 
shahih.511 


HA AH yi Aa EA Jala Bas 
LA GA UAP NP 


29an 46 - 


aa pa Ns Pan (Ii 1 293 ye Sg 
JS Ie PN AA an BA al ae Ke 
Kan & 
262. Ismail bin Muhammad bin Wahb bin Al Muhajir Al 
MishriS12 menceritakan kepada kami, Ya'gub bin Ishag bin Ibrahim bin 
Ali bin Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kami, Bagiyyah bin Al 
Walid menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Ayyasy, dari Al HAjjaj 
bin Arthaah, dari Daud bin Abi Hind, dari ASy Sya'bi, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi &, Bahwa beliau melarang seorang laki-laki 
menggauli wanita hamil sampai melahirkan di peperangan Authas. 


611 Az-Zawa "id (5/169). 
612 Saya belum menemukannya. 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 295 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Daud bin Abi Hind 
kecuali Hajjaj, hanya Ismail bin Ayyasy yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. Dan tidak ada yang meriwayatkannya dari ISmail selain - 
BAgiyyah. 


Isnad: Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath. 


Al Haitsami mengatakan, “Di dalamnya ada Bagiyyah dan Al 
Hajjaj, dimana mereka berdua adalah mudalhs.”613 


At 3 “03 3 Ta v -— 2 7 ss... 9 16 - 

ee - 4 . ed 
ad . L) 2 eri 0. 0. Ta Id o :  . 3 0 
AS AP ai Gi In GP deli oi Hall GAS Na 


RAI Gt Ji Alap ae di le dn Ip Al H6 


263. Ismail bin Muhammad Abu @usay Al "Udzri Ad- 
- DimasygiS14 menceritakan kepada kami di Damaskus, Sulaiman bin 
Abdurrahman anak putrid Syurahbil menceritakan kepada kami, Khalid 
bin Yazid Al Masri menceritakan kepada kami, Ash-Shalt bin BAhram 
menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Al Fagir, dari Ionu Umar, dia 
berkata, “Rasulullah #8 memerintahkan kami mandi pada hari Jumat.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ash:Shalt bin 
Bahram kecuali Khalid bin Yazid Al Bajali Al @usri, Gusr adalah salah 
satu klan dalam suku Bujailah. 


613 Az-Zawa 'id (5/4), saya katakan, hadits ini punya beberapa penguat, lihat Az- 
Zawa 'id dan Subul As-Salam (4/57). 


614 Sang muhaddits yang alim, meriwayatkan dari ayahnya Muhammad bin 


Ismail, Zuhair bin Ibad dan lain-lain. 

Yang meriwayatkan darinya adalah Abu Sa'id bin Al A'rabi dan lain-lain. 

Ada yang mengatakan bahwa dia tuli, wafat tahun 302 H di Damaskus. An- 
Nubala ' (14/185). 


296 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


Isnad: Hladits ini diriwayatkan oleh syaikhan, An-Nasa 'i At- 
Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain dengan berbagai redaksi yang 
berbeda-beda.815 


Fee Nas Ist ah In Es 


ARE SP tama Piala PUG Bb PA 3 AS 
.... LA San ea Ka Teo R 0 L #0. 
lag ale ko WN Iyo) Jb :JE GP NP 
| Glee Ra Ea" 
264. Ismail bin Abdullah Al Bashri wakil Abu AktsamS16 
menceritakan kepada kami, Abu Al Khaththab Ziyad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Malik bin Su'air bin Al Khims mk, dari Al 
A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah & 
bersabda, "Aku diutus sebagai kasih sayang dan yang diberi petunjuk. : 


| Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy kecuali 
Malik bin Su'air. 
Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dan Al Bazzar. Para perawi Al Bazzar adalah perawi kitab 
shahih.517 


3 o- 49 28 - 


Oo 2S 8 3 5s , 2 .09 “4 
2 3S EA CAN Ca Al AP oi Jatah Wae 


PJ o 4 Pd Hn $ 03 it Pa 3 ee La nan 0 $.- 


615 Nashb Ar-Rayah (1/86), akan disebutkan kembali hadits ini pada no. 365 dan 
540, Fath Al Bari (2/356), Tuhtah Al Ahwadzi (2/620 - 622) dan Ibnu Majah (1088), 
An-Nasa'i (3/93). 

616 Saya belum menemukannya. 

617 Az-Zawa “id (8/257). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 297 


Ti ani Aa 2 en #0. Pee . 
BI Ph 3G NP oa GP dag 
PA oo 3 TAN e e Sa .. AA “. 

265. Ismail bin Abdullah Adh-Dhabbi Al Ashbahanis18 
menceritakan kepada kami, Daud bin Hammad bin Furafishah Al Balkhi 
menceritakan kepada kami, Al Khalil bin Zakariya menceritakan kepada 
kami, Habib bin Asy-Syahid menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, 
dari Abu Bakar #8 yang berkata, Rasulullah # bersabda, "Ya Allah, 
berilah keberkahan kepada umatku di pagi hari mereka.” 

Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Habib kecuali Khalil 
bin Zakariya Al Bashri, hanya Daud bin Hammad yang meriwayatkan 
hadits ini darinya, tidak pula diriwayatkan dari Abu Bakar kecuali 
dengan /snad ini. 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath. 


Al Haitsami mengatakan, “Di dalamnya ada Khalil bin Zakariya 
dan dia itu pendusta.”619 


Ca 


3 Aan Haa 8 0 Ga PN GI - 0 ih 
Pe 5 So... aan Pp 


s 


o 0 o- o -. 0. £ 0. - 0. o - o - 
CA PI HE op dan LP tai IP Ce Aoi sa jp ME 


AA EA NA AG Ie got dea 23 


618 Abu Al Hasan, meriwayatkan dari Ishag Al Khuthami dan dua orang Ar-Razi 
yaitu Zunaij dan Sahl bin Ziyad. ' 

Abu Nu'aim mengatakan, “Yang meriwayatkan kepada kami darinya adalah Al 
@adhi dan beberapa orang lain.” 

Dia wafat bulan Rajab tahun 299 H. Ashbahan (1/213). : 

619 Az-Zawa "id (4/62). Hadits ini diriwayatkn dari beberapa orang sahabat, Ibnu 
Al Jauzi menyebutkan beberapa jalurnya dan berkata, "Tidak ada satupun yang tsabit”. 
Abu Hatim mengatakan, "Aku tidak tahu ada hadits yang shahih tentang ini.” Lihat 
Faidh Al @adir (2/104). 


298 — Mu'jam Ash-Shaghir 


JA ba Aa an Hb NA 
Pak ad Konate tenda Aa al de Io 
He Yg PE An AV) ea Kaka MIA) Yg slh ai 
CH 15 mega GAN d dkey V3 A1) IS Ca 


TE TA Jah GE NS ig PA AA | Pi 
PA pn La yan bsa 


266: Ismail bin Al Hasan Al Khaffaf Al Mishri620 menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin 'Shalih menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Muhammad Al Jari menceritakan kepada kami, Abu Syakir Abdullah bin 
Khalid bin Sa'id bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Rugaisy Al Anshari, bahwa dia 
mendengar pamannya dari pihak ibu yaitu Abdullah bin Abi Ahmad bin 
Jahsy berkata, Ali bin Abi Thalib 48 berkata: Aku hafalkan untuk kalian 
dari Rasulullah & enam perkara, “Tidak ada talak kecuali setelah nikah, 
tidak ada pemerdekaan budak Kecuali setealh memiliki budak itu, tidak 
ada penunaian nadzar dalam maksiat, tidak ada lagi kata yatim bagi 
yang sudah mimpi basah, tidak boleh diam satu hari satu malam, dan 
tidak boleh wishal puasa.” 


Ahmad bin Shalih mengatakan, Abdullah bin Abi Ahmad bin 
Jahsy adalah seorang tabi'in senior dari Madinah. Dia bertemu dengan 
Umar bin Al Khaththab dan dia lebih tua daripada Sa'id bin Al 


. Musayyib.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Abi 
Ahad bin Jahsy yang merupakan anak dari saudara Zainab istri Nabi & 


kecuali dengan /snad ini, hanya Ahmad bin Shalih yang meriwayatkan 


620 Saya belum menemukannya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 299 


hadits ini darinya. Kami juga tidak menghafal adanya hadits lain bagi 
Abdullah bin Abi Ahmad ini selain hadits ini. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, “Para rawinya tsigah”. Dia 
juga berkata, “Abu Daud meriwayatkan sebagiannya, “Tidak ada 
keyatiman bila sudah bermimpi basah, dan tidak boleh diam (tanpa 
bicara) sehari semalam penuh.”621 


ISA AS dgnk JNE Jt 5 Jen eat 
3 5 


aa 3 ep Dag 33 Lai G La Oo JG 
Ha AP ng SP Ta aa 
Big os Ag ala Ai Ie Ijah OA) As Ab Sd 
KAN YAN se JAN GI G3 Ab Dg 

| DAY Aa aa SN 33 


267. Ismail bin Numail Al Khallal Al Baghdadi622 menceritakan 

kepada kami, Muhammad bin Bakkar bin Ar-Rayyan menceritakan 

kepada kami, Hafsh bin Sulaiman Al Fadhiri menceritakan kepada kami, 
dari Manshur bin Hibban, dari Abu Hibban Al Asadi, dari Ali bin Rabi'ah 

Al Walibi, dari Ali bin Abu Thalib 4, bahwa Rasulullah & biasa 

membaca surah As-Sajdah (Alif Laam Miim Tanzi| pada rakaat pertama 


621 AzZawa "id (4/334). 

622 Abu Ali, mendengar dari Abdullah bin Shalih Al Ijli Al Mugri', Abu Al Walid 
Ath Thayalisi, Ahmad bin Yunus Al Yarbu'i dan lain-lain 

Yang meriwayatkan darinya adalah Abu Ubaid bin Al Muhamili, Muhammad bin 
Makhlad Ad Dauri, Ath-Thasti dan lain-lain. 

Disebut oleh Ad-Daraguthni dan dia katakan, "Shadug” . 

Ali bin Umar Al Hafizh mengatakan, ”syaikh yang £sigah, orang Bagdad. Lihat 
Tarikh Bagdad (6/291). 


300 — Mu'jam Ash-Shaghir 


shalat Subuh di hari Jum'at dan pada rakaat kedua beliau membaca Ja 
OK «ds Si (Surah Al Giyamah). 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ali kecuali dengan 
Isnad ini, hanya Muhammad bin Bakkar yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam /A/ Ausath. 


Al Haitsami mengatakan, “Di dalamnya ada Hafsh bin Sulaiman 
Al Fadhiri dan dia itu matruk, tidak ada yang menganggapnya tsigah 
kecuali Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayatnya sedangkan 
- dalam riwayat lain dia menganggapnya dha if, demikian pula para ulama 
lain menganggapnya dha 1f”623 


TG ANE Fa dea BI Aa £ ui ketan G SAS 
ana naa Tab Tas Cie Mn 
Te ID UAS Ban ri ab 

sa ore 25 An 
bni Gale Sa Fi Ie Jo pia 


268. Ismail bin Al Abbas Al Warrag Al Baghdadis2 
menceritakan kepada kami, As-Sari bin Yahya anak saudara Hannad bin 


623 Az.Zawa 'id (2/169), saya katakan ada penguatnya berupa hadits Ibnu Abbas 
yang dikeluarkan oleh Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa 'i. 

Lihat Jami" Al Ushul (5/3436). 

624 Abu Ali mendengar dari Ishag bin Ibrahim Al Baghawi, Az Zubair bin Bakkar, 
Umar bin Syabbah dan banyak lagi yang lain di periode tersebut. 

Yang meriwayatkan darinya adalah anaknya yaitu Muhammad, Ad-Daraguthni, 
Abu Hafsh, Ibnu Syahin dan lain-lain. 

Disebut oleh Yusuf bin Umar Al Gawwas bahwa Ismail ini termasuk gurunya 
yang tsigah. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 301 


As-Sari menceritakan kepada kami, Gubaishah bin Ugbah menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Shalih menceritakan kepada kami, dari Abu 
Ya'fur, dari Abdullah bin Abi Aufa, bahwasanya Nabi & shalat jenazah 
dan bertakbir sebanyak empat kali.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Ya'fur kecuali 

Al Hasan bin Shalih dan tidak pula dari Al Hasan kecuali @ubaishah, 

hanya As-Sari yang meriwayatkan hadits ini darinya. Abu Ya'fur nama 

aslinya adalah Wagid, ada pula yang mengatakan, “Wagdan” tapi itu 

“adalah yang lebih tua, sedangkan Abu Ya'fur yunior adalah 
Abdurrahman bin Ubaid bin Nisthas. 


Hadits ini terkenal dari jalur yang diriwayatkan oleh Abu Ya'fur, 
dari Ibnu Abi Aufa, dia berkata, “Kami berperang bersama Rasulullah & 
sebanyak tujuh kali peperangan, dimana kala itu kami makan belalang.” 

Abu Ya'fur bin Abu Yahya tidak pernah meriwayatkan dari Ibnu 
Abi Aufa selain kedua hadits itu. 

Isnad: Para perawinya adalah tsigah sedangkan hadits makan 
belalang diriwayatkan pula oleh jamaah kecuali A/ Muwaththa '.625 


Se Gan SP Da op SA Jet Ea 
SAS Ea ada YA Ea dara c Ga tania 


pa ag 2... 


AA PR Kai PL ap OP Seng 


Ad-Daraguthni mengatakan, ” Tsigah dilahirkan tahun 240 H dan wafat tahun 
325 H. | 

Tarikh Bagdad (6/300). 

625 Jami" Al Ushul (7/5506). 


302 — Mw'jam Ash-Shaghir 


PN ang Je LA daa ap ab PA Gl 
. Na Naah kana, PN te 
BS Sp aj 


269. Ismail bin Muhammad bin Sinan Asy-Syairazi526 
menceritakan kepada kami di Syairaz, Abu Utbah Ahmad bin Al Faraj 
Al Himshi menceritakan kepada kami, Bagiyyah bin Al Walid 
menceritakan kepada kami, Al Auza'i dan Sa'id bin Abdul Aziz 
menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa, dari Makhul, dari 
Ziyad bin Jariyah, dari Habib bin Maslamah, bahwa Nabi 2 
memberikan bagian rampasan perang seperempat bagi yang pergi dan 
sepertiga bagi yang kembali. : 


| Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Auza'i kecuali 
Bagiyyah. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud Asa pula ' 

Ibnu Majah serta yang lainnya dengan redaksi mirip.62 


Ea Ura Aap ena Oa JA Ui Jet Uda ji Gs Kara 
CAN GI Hpae 3 Jia Gi dipan yA5 yaa 
HA AI aiad ai TAP oa sAb Ci 
HN Pe AG GA ca le GP jo 
AE OSY 2 : pan “JL (BL Ian Ah 

mad 


- 
- 


626 Saya belum menemukannya 
627 Jami' Al Ushul (2/1177), “Subul As-Salam (4/59), Mukhtashar Abi Daud 
(2634), Ibnu Majah (2853) dan dalam Az-Zawa 'id disebutkan sanadnya hasan. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 303 


270. Abu Ali Ismail bin Hasan Ath Thahhan Al Asgalani628 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hammad Ath Thihrani 
menceritakan kepada kami, Sahl bin Abdu Rabbih Ar RAzi As-Sindi 
menceritakan kepada kami, Amr. bin Abi @ais menceritakan kepada 
kami, dari Mutharrif bin Tharif, dari Abu Ishag, dari Muslim bin NAdzir, 
dari Hudzaifah bin Al Yaman yang berkata: Nabi 2 memegang 


punggung betisku dan berkata, “Ini batas tempat sarung (paling bawah) 
dan tidak boleh sarung itu sampai di bawah mata kaki.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mutharrif kecuali 
Umar bin @ais, tidak pula dari Amr kecuali Suhail, hanya Ath Thihrani 
(Azh Zhihrani| yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i 
dengan sanad yang shahih, juga Ibnu TAN dan dianggap shahih oleh 
Al Hakim.”629 


Bab: Yang Bernama Ishag 


1.2 PN NG UU | ag 


Te mard SO A2 Up es PA HAN 2 Gala BA 
2 ee Aa sa 
— Ie Ia SP Ing ale JD OS IE A3 


Taat pa P. 


628 Saya belum menemukannya. | 
” 629 Jami' Al Ushul (10/8247), Tuhfah Al Ahwadzi (5/481), Ionu Majah (3572), 
An-Nasa'i (8/206 - 207). 


304 — Mu'jam Ash-Shaghir 


271. Ishag bin Ibrahim Ad-Dabari6?0 menceritakan kepada 
kami, Abdurrazzag mengabarkan kepada kami, Ma'mar menceritakan 
kepada kami, dari Manshur, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Jabir bin 
Abdullah @&, dia berkata, “Nabi & bila sujud maka beliau menjauhkan 
kedua tangan sampai terlihat putih ketiaknya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Manshur kecuali 
Ma'mar, dan tidak pula dari Jabir kecuali dengan Isnad ini. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad 
dan Ath-Thabrani dalam ketiga mu'jamnya. Para rawi Ahmad adalah 
perawi kitab shahih.”631 


Ai Aa Ea da jam Obi an SI Tlah GAS 
IN BA ITA Hi IA Ot jl CI ea 
or A.A Mug y 2. AN De at Oa 0. 0 
EN IN Syah JP 3 1G CABAI yi SP cal 
o & Pang Teng 2 9 4 (13 5 2.9 -- o- Pa PN 
CA Ea AE II ii ya aa HA Gp Cg pel 
anda Se born JG dinnnhh g Eila diial 


630 Ad Dabari adalah nisbah kepada Dabar sebuah negeri di pinggiran Shan'a' di 
Yaman. Ishag inia dalah seorang muhaddits dan meriwayatkan dari Abdurrazzag di 
Shan'a". Dia mendengar hadits dari buku-buku Abdurrazzag ketika dia masih berusia 
sekitar tujuh tahun. x 

Tapi dia meriwayatkan beberapa hadits munkar dari Abdurrazzag, sehingga itu 
menjadikan keraguan apakah berasal darinya, apalagi dia bersendirian dalam 
meriwayatkan itu, dan dia memang terkenal suka menyendiri dalam meriwayatkan dari 
Abdurrazzag. : 

Dalam Asy Syadzarat dikatakan, "Dia shadug (jujur)” sebagaimana Abu Awanah 
berhujjah dengannya dalam shahihnya, dan Ath-Thabrani juga banyak meriwayatkan 
darinya. 

Al Hakim mengatakan, "Shadug, aku tidak pernah melihat ada kerancuan 
padanya.” 

: Lihat Syadzarat Adz-Dzahab (2/190), An Nujum (3/118), An-Nubala ' (13/416), 
Lisan (1/349), Tadzkirah Al Huffazh (1/585), Mizan (1/181). 
631 Az-Zawa 'id (2/125) dan Al Kabir (2/198). 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 305 


Jp jai Kah NY as 8 JB Haa ebi ala of 
SI gn BA sala ale Io MI JS ds Yo 
| banda IP AA Ia s2 


272. Ishag bin Ibrahim Al @aththan Al Mishri682 menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, Abu 
Ghassan Muhammad bin Mutahrrif menceritakan kepada kami, Zaid bin 
Aslam menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Umar bin Al 
Khaththab yang berkata: Serombongan budak hasil rampasan perang 
“sabiy” dibawakan kepada Rasulullah &, tiba-tiba ada seorang wanita 
dari rombongan sabiy itu yang bergegas tergesa-gesa dan mendapatkan 
seorang bayi di antara rombongan itu pula, lalu dia segera memeluknya 
dan menyusuinya. Melihat itu Rasulullah & pun bersabda, “Menurut 
kalian apakah ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam api?” Kami 
katakan, “Demi Allah, tentu tidak, selama dia mampu untuk tidak 
melakukannya.” Beliau bersabda lagi, “Allah 48 menyayangi hamba-Nya 
melebihi kasih sayang wanita itu kepada anaknya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Zaid bin Aslam 
kecuali Abu Ghassan, hanya Ibnu Abi Maryam yang meriwayatkan 
. hadits ini darinya, tidak pula ada yang meriwayatkn dari Umar kecuali 
dengan /snad ini. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.683 


SA PIP BI Ugal APE 3 Sah KAS 
3 4 0 


3 P4 z an 0. cf Bon Da . ”t . 
Ud Ta ES aka Up Uda King ep pia WI 


632 Saya belum menemukannya. 
633 Jami' Al Ushul (41/2625), Fath Al Bari (10/426), Mukhtashar Muslim (1926). 


306 — Mu'jam Ash-Shaghir 


“Arak ate Dn gal ap da arah 
bg Wb Ie kanal Ja HI IS sad Ah ara J3 


Hn Le 


273. Ishag bin Khalawiyyah Al Wasithi64 menceritakan kepada 
kami, Ali bin Bahr bin Bari menceritakan kepada kami, Hisyam bin 
Yusuf Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan 
kepada kami, Tsabit Al Bunani dan Sulaiman At-Taimi menceritakan 
kepada kami, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi & melihat ke arah Irak, 
Syam dan Yaman dan berkata, "Ya Allah, terimalah hati mereka dalam 
ketaatan kepada-Mu dan condongkan pula hati siapa yang ada di 
belakang mereka.” 

Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari At-Taimi kecuali 
Ma'mar, tidak pula darinya kecuali Hisyam bin Yusuf Al @adhi, hanya 


Ali bin Bahr yang meriwayatkan hadits ini darinya. Ahmad juga 
meriwayatkan dari Ali bin Bahr. 


Isnad: Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam /A/ Ausath 
dan Al Haitsami mengomentari, "Para perawinya adalah perawi kitab 
shahih kecuali Ali bin Bahr bin Barri tapi dia tsigah.”635 
PN IA Sl Oi SU SA 
ca v (sa u uan 2 uv A TAN ar AL Kegmali G Ola 
Koh Ol esa 2 CA aa AL DX Na 


35 24 


DEA SAS allah Lap Kai sp 5 J6 ea ala 


634 Saya belum menemukannya. 
635 Az-Zawa "id (10/57). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 307 


— 274- Ishag bin Khalaf Al Marwazi626 menceritakan kepada kami 
di Bagdad, Muhammad bin Ishag Al Musabbiy menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Nafi' Ash-Sha 'igh menceritakan kepada kami, dari 
Hisyam bin Sa'd, dari Mw'adz bin Abdullah Khubaib Al Juhani, dari 
ayahnya, bahwa Nabi & bersabda, "Kalau seorang anak laki-laki sudah 
mengenal mana tangan kanan dan tangan kirinya maka suruhlah 
nana shalat.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin 
Khubaib -dan dia adalah sahabat- kecuali dengan /snad ini, hanya 
Abdullah bin Nafi' yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath. Al 
Haitsami mengatakan, “Para perawinya adalah tsigah. "637 


fla ara CP os Ag MAA Gi Sh SAS 


19 - Be 40 


On th Taat Ie La Idoy Gi ata Ui Us 3 
JA Gp pa Oi MI Oi data 52 Jaka do gaga 
SE Ma PENA Da HJB cak) ala ala Si Lea 


s0. A5 


3 eni LA 3 5 


275. Ishag bin Ibrahim bin Abi Hassan Al Anmathis38 
menceritakan kepada kami, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada 


636 Saya belum menemukannya. 

637 Az-Zawa “id (1/294). 

638 Abu Ya'gub mendengar dari Hisyam bin Khalid, Abdurrahman bin Ibrahim 
(Duhaim), Ahmad bin Abi Al Hawari Ad-Dimasyii dan lain-lain. 

Yang meriwayatkan darinya adalah Abu Amr bin As Sammak, Ismail bin Ali Al 
Khathbi, Abu Bakar bin Migsam Al mugri. Dia meriwayatkan giraat dari Hisyam dan 
yang meriwayatkan giraat darinya adalah Abdul Wahid bin Abu Hasyim. 


308 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


kami, Muhammad bin Masrug Al Kindi Al Kufi menceritakan kepada 
kami, Al Walid bin Abdullah bin Jumai' menceritakan kepada kami, dari 
Abu Ath Thufail, dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, bahwa Nabi 2 


bersabda, “Siapa yang mengambil sejengkal tanah tanpa hak maka 
dihari kiamat nanti dia akan ditimpa tujuh lapis bumi.” 


“Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Thufail “Amir 
bin Watsilah kecuali Al Walid bin Abdullah, hanya Muhammad bin 
Masrug yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: diriwayatkan pula oleh syaikhan dengan redaksi yang 
panjang.529 


2 Gan DIA Ine AI BA 595 3 OS) Erkan 
deba  OLjS Aa Bal Pj BN Ia AS OM 
A3 cab Hm di DPP Ap ie di 
Jo Gelas a AA Ga lag ale Ie Ja 
ka ai. Nah uh, aa Jis 6 ce Ia Uu il cal 
JS SI Jp Kania Jli al ya 33 
Ar GAN pi Ga ya ia ale di Jia Woo 

En bit ga GE US 
276. Ishag bin Daud Ash Shawwaf At-Tustari640 menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abdullah 


Ad-Daraguthni mengatakan, “ Tsigah, dia orang Bagdad.” Wafat tahun 302 H. 
Tarikh Bagdad (6/384), Gahyat An-Nihayah (1/155). 

639 Jami' Al Ushul 8/6209), Mukhtashar Muslim 970, Fath Al Bari 24 103. 

640 Saya belum menemukannya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 309 


bin Buzaigh menceritakan kepada kami, dari Sedakah bin Abi Imran, 
dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Mudharris 
Ath-Tha'iy yang berkata, “Aku pernah mendatangi Nabi & ketika 
beliau sedang berada di maugif (tempat wuguf) di kawasan Jam". Aku 
berkata, “Saya datang dari gunung Thay”, diriku sudah lelah, dan aku 
tinggal mengikuti kendaraanku. Demi Allah, tak ada puncak yang 
kulewati (di kawasan Arafah -penerj) kecuali aku wuguf di sana, apakah 
. saya sudah melaksanakan haji?” 


Rasulullah & menjawab, “Siapa yang ikut shalat bersama kami | 
di shalat ini dan datang ke Arafah malam hari atau siangnya berarti dia 
sudah melaksanakan kewajiban dan hajinya sempurna.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sedakah kecuali 
Ibnu Buzaigh. 


Kata Habal artinya gunung kecil (gundukan di gunung). 


Isnad: diriwayatkan oleh imam yang empat dan Ad-Darimi 
dalam sunannya, Ahmad dalam A/ Musnad, At-Tirmidzi mengatakan, 
“Hasan shahih” 54 


SB Tha GA Aoi BL SE Et 
aka SN X2 tret App ea SA A3 OETRA et 
JB :JU GA Aan le OA Gi san ya ea ea 
Ik IS ME gen ae ae Io gs 
FI Yg JAE Y Obat 


641 Jami" Al Ushul (3/ 1529), Mukhtashar Abi Daud (1968), Tuhtah Al Ahwadzi 
(3/635), An-Nasa'i (5/263-264), Ibnu Majah (3016). 


310 — Mu'jam Ash-Shaghir 


277. Ishag bin Ibrahim bin Abu Al Wars Al Ghazzay612 
menceritakan kepada kami di kota Ghazzah, Muhammad bin Abi As- 
Surri Al Asgalani menceritakan kepada kami, Abdurrazzag menceritakan 
kepada kami, dari Ma'mar, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, 
dari Abu Sa'id Al Khudri yang berkata, Rasulullah & bersabda, “Siapa 
yang melihat aku dalam mimpinya berarti dia benar-benar . telah 
melihatku, karena setan tidak bisa menyerupai diriku dan tidak pula 
Ka bah.” 

Tidak ada yang BA hadits ini dari Zaid bin Aslam 
kecuali Ma'mar, tidak pula dari Ma'mar kecuali Abdurrazzag, hanya Ibnu 
Abi As-Surri yang meriwayatkan hadits ini darinya. Tidak pula 
diriwayatkan dari Abu Sa'id kecuali dengan /snad ini, tidak pula 
dihafalkan hadits dengan tambahan, “dan Ka'bah” kecuali melalui hadits 
ini. 

Isnad: Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath 
dan- Al Haitsami mengatakan, “Di dalamnya ada Muhammad bin Abi 
As-Surri yang dianggap tsigah oleh Ibnu Ma'in dan lainnya tapi ada 
kelemahan padanya, sedangkan para perawi lain adalah perawi kitab 
shahih.”643 | 


Jani Gas SS GI oa SA 0 Wah GAS 


— (as » Lan Tanya SS KAI PA XS A5 
Iran JB J6 GI gi II GP MA gi Lupa O6 3 


Ga Ci at Ia Bp ln ai hn Jd 


642 Saya belum menemukannya. 
643 Az-Zawa "id (7/181), hadits ini shahih berdasarkan hadits Abu Hurairah. 


'Mu'jam Ash-Shaghir— 311 


278. Ishag bin Muhammad Ath Thahhan Al Kufis44 
menceritakan kepada kami di Kufah, Ahmad bin Abi Abdurrahman Al 
Ashabighi menceritakan kepada kami di Kufah, Mush'ab bin Sallam 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zabrigan As-Sarraj, dari Habib bin 
Yasar, dari Zaid bin Aslam,- dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
“Barangsiapa tidak mencukur sebagian kumisnya maka bukan golongan 
kami." 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Zabrigan Abu Bakar 
As-Sarraj kecuali Mush'ab bin Sallam. 


Isnad: diriwayatkan pula oleh Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, 
Adh-Dhiya " dalam A/ Mukhtarah.545 


da GI Pa Bis ASI Ap KA 2 2 tara 

3 Ao Pa ae aa) Ae EA eta Segi 

pasa pa Ko AN Cab gg Gap 

PL SA) AR peti oa Joni A8 Ul SAI 
NE 


279. Ishag bin Ahmad Al Khuza'i Al Makki946 menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Sa'id bin Salim Al @addah menceritakan 


644 Saya belum menemukannya. 

645 Faidh Al @adir (6/222), Tuhtah Al Ahwadzi (8/43), At-Tirmidzi mengatakan, 
“Ini adalah hadits yang hasan shahih", An-Nasa'i (8/129 - 130). 

646 Dalam manuskrip tertulis “Ishag bin Ibrahim Ahmad Al Khuza'i Al Makki” 
yang benar adalah yang kami tuliskan yaitu Ishag bin Ahmad bin Ishag bin Nafi" Al 
Khuza'i Abu Muhammad Al Muari yang merupakan ahli giraat di Mekah. 

Ibnu Al Mugri berkata, “Dia adalah ahli Gur'an senior dan salah satu orang fasih 
di Mekah.” 

Adz Dzahabi mengatakan, “ Tsigah, hujjah dan tinggi kedudukannya.” 


312 — Mu'jam Ash-Shaghir 


kepada kami, Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawwad menceritakan 
kepada kami, dari ayahnya, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Nabi & 
bersabda, “Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk 
melakukan tiga hal: Menyegerakan berbuka, mengundurkan sahur, dan 
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika shalat.” 


- 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Nafi' kecuali Abdul 
Aziz, tidak pula darinya kecuali anaknya Abdul Majid, hanya Yahya bin 
Sa'id yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath, di 
dalamnya ada Yahya bin Sa'id bin Salim Al @addah yang dikatakan Al 
Haitsami ” dha'if.547 | 


. 29 PNP Ne 3.13 “21 2.0 30 da 0 Pa 
Jatan Uj era Lado (SI SAI Xe- vi Ibas 


an oh AK 5 Km AP UAS ea Il 
(9 


Je AI 33 , sma : et Ji koma IN wa 2s 


280. Ishag bin Jamil Al Ashbahani618 menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Amr bin Abbas Al Bahili Al Bashri menceritakan 


Dia wafat hari Jumat pada bulan Ramadhan tahun 308 H. . 

Al Igd Ats-Tsamin (3/290), Al @iraah oleh Ibnu Al Jauzi (1/156). 

647 Az-Zawa 'id (1/155), dikeluarkan pula oleh Ath Thayalisi dan Ath-Thabrani 
dari hadits Ibnu Abbas dan para rawinya adalah perawi kitab shahih. Lihat Faidh Al 
@adir(2/551) dan A/ Kabir(11/7). 

648 Dia adalah Ishag bin Ibrahim bin Muhammad bin Jamil Abu Ya'gub, 
meriwayatkan dari Abu Kuraib dan orang-orang Kufah, Ahmad bin Mani' dan dialah 
yang meriwayatkan musnad Ahmad bin Mani. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 313 


kepada kami, Abdul Malik bin Amr?49 Abu Amir Al Agadi menceritakan 
kepada kami, dari Abdullah bin Budail bin Warga" Al Khuza'i, dari Az- 
Zuhri, dari Ubaidullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi & yang 
berkata, “Jangan kalian saling memutuskan hubungan, jangan saling 
bermarah-marahan, jangan saling menjauhi, jadilah kalian hamba Allah 
yang bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim  memboikot 
saudaranya melebihi tiga hari.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri dari 
Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas kecuali Ibnu Budail, hanya Abu 
Amir Al Agadi yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Sedangkan semua sahabat Az-Zuhri meriwayatkannya dari Az- 
Zuhri dari Anas dan dari az Zuhri dari Atha' bin Yazid Al Laitsi, dari 
Abu Ayyub Al Anshari, sedangkan Atha” bin Yazid yang diriwayatkan 
oleh Az-Zuhri adalah Atha” bin Yazid Al Laitsi Al Janda'iy. Bani Janda” 
| adalah klan dari suku Laits bin Bakar. Sedangkan Atha' bin Yazid As- 
Ti Saksaki Al Filasthini adalah orang Raml. 


Dia juga meriwatkannya dari Abu Ayyub Al Anshari dan Abu 
Sa'id Al Khudri. Juga yang meriwayatkan itu dari Az-Zuhri adalah Hilal 
bin Maimun. 


Isnad: Saya katakan, ini sanad nya munkar karena Abdullah ini 
menyelisihi semua murid Az-Zuhri yang lain. Sedangkan hadits Anas 
juga diriwayatkan oleh syaikhan, Abu Daud, An-Nasa' i, Malik dan At- 
Tirmidzi.550 


Wafat tahun 310 H dan termasuk orang yang diberi usia panjang yaitu 117 
tahun... ' 
Ashbahan (1/218) dan Tadzkirat (2/759), dalam biografi At Tustari. 
649 Dalam versi cetakan tertulis “Umair” dan itu salah, pembetulan dibsralah dari 
buku-buku biografi. 
650 Mukhtashar Muslim, no. 1800, Tuhfah- Al Ahwadzi (6/64), Fath Al Bari 
(10/481), Mukhtashar Abi Daud (4742), Al Muwaththa " (4/261). 


314 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


Tak gi ae Sp ne Ian Op Ilbetn Ka 


40 1G. 3 an 


dabta 3 BE 3 Ia Gas KAS 3 AK oi Ayi 


NP — 


PMA 9 2 ai Gas: al SS Ap Lg PN Ka P3 
Ina Iban pg Mb an dua 2 Ge 
ML HA MA PN Sa bale 


281. Ishag bin Muhammad bin Al Ashbahani651 maula Abdullah 
“bin Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far Dzu Al Janahain menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash Shaghani menceritakan kepada 
kami, Musa bin Daud Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, Hafsh 
bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ishag bin 
Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, yang berkata, 
Rasulullah & bersabda, "Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, 
niscaya kamu akan disayangi oleh siapa yang ada di langit.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy kecuali 
Hafsh, tidak pula dari Hafsh kecuali Musa bin Daud Al @adhi, sa 
Ash Shaghani yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, ' "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la 
dan Ath-Thabrani dalam ketiga mu'jamnya. Para rawi Abu Ya'la adalah 
perawi kitab shahih, hanya saja Abu Ubaidah tidak mendengar dari 
ayahnya, sehingga hadits ini mursal.”652 


651 Disebut oleh Abu Nu'aim TA dia katakan, “Ath- Thabrani meriwayatkan 
darinya.” (Ashbahan (1/219). 
652 Az-Zawa id (8/187). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 315 


& o- Papa sg o BA 80 3 


JS Ula Cs OKI Naa Oka Ga 


Rex 03 KG - 3 9 


5 bt 3 ANN hh Cia La tin 
5 Asas Ap HD AP oh Ie Hap GPNY 3 

na Jo pa HE dak aa 
ge Sele bana 


282. Ishag bin Muhammad bin Marwan Ad-Dahhan Al 
Baghdadi653 menceritakan kepada kami, Abdul A'la bin Hammad An 
Nursi menceritakan kepada kami, Wuhaib bin Khalid menceritakan 
kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin 
Abdurrahman bin Auf, dari ibunya yaitu Ummu Kaltsum binti Ugbah bin 
Abu Mu'aith yang berkata: Aku mendengar Rasulullah & bersabda, 
“Bukanlah dinamakan seorang pendusta jika ada yang mendamaikan 
dua kubu yang bertikai lalu dia mengucapkan yang baik-baik saja, atau 
menumbuhkan kebaikan.” 


Tidak ada yang meriwayatkan Badi: ini dari Ayyub kecuali 
Wuhaib bin Khalid. 


: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan syaikhan, Abu 
Daud dan At-Tirmidzi.654 


653 Diriwayatkan dari Abdul A'la bin Hammad An-Nursi, yang meriwayatkan 
darinya adalah Ath-Thabrani. 

Ad-Daraguthni mengatakan, “Muhammad bin Marwan dan putranya yaitu Ishag 
adalah dua orang yang haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah.” 

Dia wafat tahun 289 H. Bagdad (6/383) dan Mizan (1/200). : 

654 AJ Jami” Ash-Shaghir (7581), Mukhtashar Muslim (1810), Fath Al Bari 
(5/299), Mukhtashar Abi Daud (4752), Tuhfah Al Ahwadzi (6/70) dan telah 
disebutkan pada no. 189. 


316 — Muw'jam Ash-Shaghir 


Hak & — aga) A3 93 HA Ba tang 
“ap ca A3 3 MG Ea Aa BA 3 Cb ja 

NS AB ip CIA DA yi KS Jua 3 
Sha BA Pt Ag Ae dn APA Pe daa 
KAI aing ale AN Jie MI Jp) OS G 
283. Ishag bin Ibrahim bin Raja” Ad-Dausi Al Anbari65$ 
menceritakan kepada kami di kota Anbar, Wahb bin Bagiyyah Al 
Wasithi menceritakan kepada kami, Khalid bin Abdullah menceritakan 
kepada kami, dari Humaid Ath-Thawil, dari Bakr bin Abdullah Al 
Muzani, dari Aisyah yang berkata, “Rasulullah & biasa mencumbu saat 


beliau sedang puasa, tapi siapakan kiranya di antara kalian yang lebih 
mampu menahan birahinya dibanding beliau?” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Bakr bin Abdullah 
Al Muzani kecuali Humaid Ath Thawil, hanya Khalid bin Abdullah Ath 
Thahhan yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali An-Nasa'i 
tentang mencumbu dan mencium.556 


KAL Yam CN de I ea 3 Sg 


ke ara Sd Kg A Xx Ket Aa y! Jn3, Su 5 Ap X5 “3 


- 


655 Disebut oleh Al Khathib dalam Tarikh Baghdad (6/384), dan dia tidak 
mengomentarinya. 

656 Jami' Al Ushul (6/4421), Mukhtashar Muslim (591), Fath Al Bari (4/149), 
Tuhtah Al Ahwadzi (3/452), Mukhtashar Abi Daud (2277), Ibnu Majah (1684), nanti 
akan disebutkan lagi ih no. 487. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 317 


| NW dj J6 JA ae GP BU 3 uya Hi IU 
Sa On Ton Ap 


284. Ishag bin Ibrahim Al Manjanigi Al Bagdadi857 menceritakan 
kepada kami di Mesir, Abdullah bin Abi Ruman Al Iskandari 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada 
kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu 
Umar, dia berkata, Rasulullah & bersabda, ion apa yang 
meragukanmu menuju yang tidak membuatmu ragu.” 


' Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Malik kecuali Ibnu 
Wahb, hanya Abdullah yang meriwayatkan hadits ini darinya. 
Isnad: Al Haitsami mengatakan, ”Di dalamnya ada Abdullah 
bin Abi Ruman dan dia itu dha'f.” 


3 


aa al gr XX MS eta Jadi 5 Sa 5 


LA Haw P ea ha uks NS Si) “JG 


657 Kata “A/ Manjanigi” tidak terdapat dalam versi tercetak. 
| Dia tinggal di Mesir dan di sanalah Ath-Thabrani mendengar hadits darinya. 
| Dia meriwayatkan dari Muhammad bin Bakkar Ar Rayyan, Abdul A'la bin 
Hammad An Nursi, Sufyan bin Waki'. Yang meriwayatkan darinya adalah orang-orang 
Mesir, sedangkan selain orang Mesir yang meriwayatkan darinya adalah, Ja'far bin 
Muhammad Al Khalidi, Abdullah bin Adi Al Jurjani. 

Al Khathib mengatakan, “Dia jujur, shalih dan zahid. 

Ibnu Yunus mengatakannya, “Dia adalah seorang yang shalih, shadug.” 

“Dalam At-Tagrib disebutkan, “Tsigah hafizh, termasuk periode kedua belas. 
Wafat pada bulan Jmuadil Akhirah tahun 304 H pada hari Jumat dua malam 
menjelang berakhirnya bulan. 

Lihat A/ Khulashah (1/70), Bagdad (6/385), At-Taarib (1/58), An-Nubala " 
(14/141). 


318 — Mw'jam Ash-Shaghir 


P3 px 2 Aa ato 3, Na Aa na Mena EA (3 2 0. 
Lo—mai Helba tele dl elo Al Iya JB 1JU Gama Op PL LP 
Sapat ad ja 


285. Ishag bin Al Khalil Al Baghdadi658 menceritakan kepada 
kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia 
berkata, aku mendapatkan dalam kitab ayahku dengan tulisan 
tangannya, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, . 
dari Jabir bin Samurah, dia berkata, Rasulullah $& bersabda, “Carilah 
malam @adar pada malam kedua puluh tuji 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah kecuali 
Muhammad bin Abi Syaibah. 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dalam A/ Ausath dari. Abu Bakar bin Abi Syaibah secara 
wijadah dari tulisan ayahnya, dan para perawinya #sigah.”659 


2 Oh 390 Lae 0 Hg 


PU hara BIAN KA oi BL bi Sl) Waw 
ie bdo p IA Gap et 
Jo me SAE 3 BP Hd JAN 30 12 

2g 


286. Ishag bin Ibrahim bin Muhammad Al Farwi8e0 
menceritakan kepada kami, Nafi” bin Abi Nu'aim menceritakan kepada 


658 Dia adalah Ishag bin Ibrahim Al Khalil Abu Ya'gub Al Jallab. Mendengar dari 
Abdul A'la bin Hammad An Nursi, kedua putra Abu Syaibah dan selain mereka. 

Yang meriwayatkan darinya adalah Abdul Aziz bin Ja'far Al Khiragi dan lainnya. 

Al Khathib mengatakan, “Dia adalah orang yang jujur, shalih dan zahid.” 

Wafat tahun 310 H. Tarikh Bagdad (6/392). 

659 Az-Zawa "id (3/177), saya katakan Al Haitsami tidak mengambilnya dari Ash 
Shaghir dan ini adalah kelupaan. Wallahu Alam. 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 319 


kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa dia bertanya kepada 
Rasulullah & tentang shalat malam, maka beliau menjawab, “Dua-dua 
rakaat, kalau kalian takut Subuh maka beruitirlah satu rakaat.” 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah dari hadits Ibnu 
Umar.S61 


-- P3 Lg 0. Pt 8 ... 3 AR Lo. 0 o Pa 
ola ui NY Kane CSNAA olesi , ui oya Usa 


JG Ulee “ al d3 Rp OLasa A3 Ie) | Hard 
-. 1 2 kn DM ot “. Y. NA 
pa BI SEE JB iya tea ale Ko M Jr JB 


SA gb S3 


. 


- 


287. Idris bin Ja'far Al Aththar262 Al Baghdadi663 menceritakan 
kepada kami, Al Hajjaj bin Abi Utsman Ash-Shawwaf menceritakan 
kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir yang berkata, Rasulullah & 
bersabda, "Siapa yang mengucapkan, Subahnallah wa bihamdih (maha 
suci Allah dengan memiji-Nya) maka akan ditanamkanlah untuknya 
sebuah pohon kurma di surga.” 


660 Dalam Al Lubab (2/426) disebutkan, Abu Ya'gub Ishag bin Muhammad bin 
Ismail bin Abdullah bin Abu Hurairah Al Farwi Al @urasyi maula Utsman bin Affan 
RA. Meriwayatkan dari Malik bin Anas dan lainnya. Yang biasa meriwayatkan darinya 
adalah Abu Zur'ah, Abu Hatim Ar-Razi dan lain-lain. Dia ini tsigah. 

661 Jami" Al Ushul (6/4204), sudah disebutkan pada no. 12 dan akan disebutkan 


lagi pada no. 345. 
662 Dalam versi cetak tertulis “A/ Gaththan” dan pembetulan diperoleh dari buku- 
buku biografi. , 


6563 Dia meriwayatkan dari Abu Badr bin Syuja' bin Al Walid sebanyak lima 
hadits. : 

Yang meriwayatkan darinya adalah Abu Amr bin As Sammak, Ismail bin Ali Al 
Khathbi dan lain-lain. 

Ad-Daraguthni mengatakan, “matruk'. 

Bagdad (7/13), Mizan (1/169), Al Hanabilah (1/116), Ganun (238). 


320 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Az-Zubair 
kecuali Al Hajjaj. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia 
katakan, "Ini adalah hadist hasan gharib shahih”, juga oleh An-Nasa 'i, 
Ibnu Majah dan Al Hakim.664 


» 
, 


o- Ao A Pt Ine 


Ba sak ta AS SAS & SI aa Ap ma Al Was 


o 3 oz . 30 


Haa ding n PA Pi ra 
FAN BD Daan Tah.9 sena Kh AS - - Ja 
AAN 

283. Idris bin Abdul Karim Al Haddad Al Mugri Al Baghdadi565 
menceritakan kepada kami, 'Ashim bin Ali menceritakan kepada kami, 
@ais bi Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abi Tsabit, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah & 
bersabda, "Orang pertama yang akan dipanggil ke surga adalah orang- 


orang yang suka bertahmid yang memuji Allah baik dalam keadaan 
senang maupun malang.” 


664 Tuhtah Al Ahwadzi (9/433), Faidh Al @adir (6/189), Al Hakim (1/512). 

665 Sang muhaddits ahli giraat, meriwayatkan dari Ashim bin Ali dan 
angkatannya. Dia membaca Al @ur'an dari beberapa orang dan banyak pula yang 
membaca kepadanya. 

Ad-Daraguthni mengatakan, “Dia diatas tsigah” 

Ibnu Al Munadi mengatakan, “Orang-orang menulis darinya karena ke-tsigah- 
annya dan kebaikan sifatnya”. 

Dia wafat tahun 292 H dalam usia sekitar 90 tahun. 

Lihat An-Nubala " (14/44), Syadzarat (2/210), Al Hanabilah (1/117), dan lain- 


lain. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 321 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Habib kecuali @ais 
bin Ar-Rabi', Syu'bah bin Al Hajjaj, hanya Nashr bin Hammad Al 
Warrag yang meriwayatkannya dari Syu'bah. 


Kami diceritakan hadits Syu'bah oleh Abdullah bin Najiyah Al 
Baghdadi, Muhammad bin Mathar Ash Shaghani menceritakan kepada 
kami, Nashr bin Hammad menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi & seperti hadits Mais. 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dalam ketiga mu'jamnya dengan sanadsanad dalam salah 
satunya ada @ais bin Ar-Rabi' yang dianggap tsigah oleh Syu'bah dan 
Ats-Tsauri dan selain mereka. Sementara Yahya Al @aththan dan 
lainnya menganggap lemah. Sedangkan para perawi lainnya tsigah.” 66 


Bab: Yang bernama Ayyub 
got IG - o- Lor. 0 4 Pa 
BI EA ago pal Oya af Ot ali Ol Has 


LA Kn oa IMA Bi ud ES Wa oi KK 


ps PPN SIN PEN UNN 4 P NG WP MN P an s 2 
BA ja Kalah alah ato AI Ipa Tenan Oi CJ 
BEN Hi Joh Sa IN We Ae AA NA 


. 
Ta 


SA In bay ata 


NX 


666 Az-Zawa “id (10/95), juga dikeluarkan oleh Al Bazzar dan lainnya dan dia 
berderajat hasan. Lihat kitab Az Zuhd karya Ibnu Al Mubarak (206), Faidh Al @adir 
(3/92), Disebutkan oleh Syekh Al Albani dalam Silsilah A/ Ahadits Adh-Dha'ifah 
(2/93-94). 


322 — Mwjam Ash-Shaghir 


289- Ayyub bin Abi Sulaiman Abu Maimun667 Ash-Shuri 
menceritakan kepada kami, 'Athiyyah bin Bagiyyah bin Al Walid 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 


Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, Aku mendengar Abu 
Umamah Al Bahili berkata, Aku mendengar Rasulullah & bersabda, 
"Aku adalah orang Arab pertama ke surga, Shuhaib adalah orang 
Romawi pertama yang masuk surga, Bilal adalah orang Habsyi pertama, 
Salman adalah orang Persia pertama ke surga.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin 
Ziyad kecuali Bagiyyah, juga tidak diriwayatkan dari Abu Umamah 
kecuali dengan /snad ini. 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath. Al 
Haitsami mengatakan, “Sanadnya 'hasan, sebagaimana dikatakan oleh 
al Iragi.”668 


Bab: Yang bernama Usamah 


A3 pb 1 Es esjasl I Gea KA SA en data 
TP A3 ni en Palu CA Rapi 
Ol: pi le At la BJ 06 IE KEMeL An yi Jo 


3 J3 ea Saka JG LS Lp 3 ya Lea lag Oey 
LAB AS 8) Dolla Gal HL YA Op 6 Ce 


667 Saya belum menemukannya. 
668 Faidh Al Gadir (8/49), Az-Zawa "id (9/305) dan dia tidak mengambilnya dari 
Ash Shaghir. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 323 


290. Usamah bin Ahmad At Tujaibi Al Mishri66? menceritakan 
kepada kami, Abu Thahir Ahmad bin Amr bin As-Sarraj menceritakan 
kepada kami, Bakr bin Sulaim Ash-Shawwaf menceritakan kepada 
kami, dari Abu Hazim, dari Sah! bin Sa'd As-Sa'idi, dia berkata, 
Rasulullah & bersabda,- “Sesungguhnya Islam" dimulai dengan 
keterasingan dan akan kembali terasing sebagaimana dia dimulai, maka 
beruntunglah mereka yang terasing.” Mereka bertanya, “Siapa yang 
terasing itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Orang-orang yang 
berada di jalan benar ketika banyak manusia yang rusak.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hazim dari 
Sahl bin Sa'd kecuali Bakr bin Sulaim Ash Shawwaf. 


Isnad: 'Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dalam ketiga mu'jamnya dan para perawinya adalah perawi 
kitab shahih selain Bakr bin Sulaim dan dia tsigah.”570 


Uram SI ni bana v an TA S5 Pnb aa 


& o- o- Do AA. oo 


Ne ada angan nga Me 


Kara . 


3 ye . 


PE Ta Mega atak WAS SAS weh 


669 Abu Salamah yang meriwayatkan darinya adalah Abu Sa'id bin Yunus dan dia 
katakan, “Dikenal dan dingkari, dalam hal hadits dia tidak terlalu kuat.” 

Maslamah bin @asim berkata, “Dia #sigah dan alim tentang hadits.” 

Ibnu Hajar berkata, “Aku melihat dia punya karya tulis tentang haramnya 
bersetubuh dari dubur menunjukkan luas pengetahuannya tentang hadits. 

Dia meriwayat giraat dari Yunus bin Abdul A'la, sedangkan yang meriwayatkan 
giraat darinya adalah anaknya. Dia wafat tahun 307 H. 

Lihat Mizan Al Ptidal (1/174), Lisan Al Mizan (1/341), Ghayah An-Nihayah 
(1/155). 

670 Az-Zawa “id (7/278), Al Kabir (6/202), Hadits ini shahih dari haditsnya Abu 
Hurairah dan lainnya. Lihat A/ Jami' Ash-Shaghir (2/1951). 


324 — Mu'jam Ash-Shaghir 


| ads Yi Pa La 


PEN 


| 291. Abu Rafi Usamah bin Ali bin Sa'id. bin Basyir Ar-Razi671 
menceritakan kepada kami di Mesir, Abu Ubaidullah Ahmad bin 
Abdurrahman bin Wahb menceritakan kepada kami, pamanku Abdullah 
bin Wahb menceritakan kepada kami, Makhramah bin Bukair 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Nafi', dari Ionu Umar, 
dari Nabi & yang bersabda, “Apabila musuh sudah berada di pintu Al 
Bait maka panganan kamu pergi ke sana kecuali dengan izin kedua 
orang tuamu.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Nafi” kecuali Bukair 
bin Abdullah bin Al Asyajj, tidak pula dari Bukair kecuali anaknya 
Makhramah, hanya Ibnu Wahb yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Makhramah adalah salah seorang yang tsigah dan setiap yang 
diriwayatkan Malik berupa orang tsigah maka itu dari Makhramah, 
sebagaimana dikatakan oleh Ahmad bin Shalih Al Mishri, kami 
diceritakan oleh Ismail Al Khaffaf Al Mishri darinya. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, ”Para rawinya adalah perawi 
kitab shahih kecuali guru Ath-Thabrani Usamah tapi dia tsigah tsabat 
sebagaimana dalam Tarikh Mishr.”672 


aa aa 


671 Tsigah tsabat sebagaimar: kata Al Haitsami. 
672 Az-Zawa 'id (5/ 322). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 325 


Bab: Yang Bernama Anas 


ES neo KA GANGA Jade AN pakan 2 Bas 

AAA ai DEL Aga JA IK 

Io AD Eta -JU ag Si IN Pan na my o (lal 
(ES) be ita Up kai SI ag ale Ai 


292. Anas bin Sulaim Abu Agil Al Khualani673 menceritakan 
kepada kami di kita Tharsus, Mu'allil bin Nufail Al Harrani menceritakan 
kepada kami, Attab bin Basyir menceritakan kepada kami, dari Yunus 
bin Abi Ishag, dari Al Harits, dari Ali yang berkata, “Nabi & biasanya 
kalau datang dari safar, maka beliau shalat dua rakaat.” 


| Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ali kecuali dengan 
Isnad ini, hanya Muallil bin Nufail yang meriwayatkan hadits ini darinya 
dan dia tsigah. Yang terkenal adalah hadits Az-Zuhri, dari Ibnu Ka'b bin 
Malik, dari ayahnya. 


Isnad: Hadits Ali ini di dilava ada Al Harits Al A'war 
dimana Muslim berkata tentangnya, "Dia itu pendusta”, dia dianggap 
tsigah oleh Ibnu Ma'in tapi dianggap lemah oleh yang lain. Hadits Ka'b 
ini sendiri sanadnya shahih.014 


Sedangkan mengenai hadits Ali Al Haitsami berkata, 


"Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath dan di dalamnya ada 
Al Harits yang dha'if .575 


673 Al Khaulani adalah nisbah kepada sebuah suku di Syam atau nisbah kepada 
Khaulan nama sebuah daerah. 

674 Tahdzib At-Tahdzib dan Jami" Al Ushul (65/3029). 

675 Az-Zawa 'id(2/283), tapi dia tidak mengambilnya dari Ash Shaghir. 


326 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Bab: Yang bernama Aban 


Tar 2 


He ya ai Hae ya 1 aa Oa 

Ap ai han Oa sea 345 jd Gas Kai 
PA as BIP ui DA GIE Oi 3) Ab d 
Me OA Gn PN Kama 
ab Ayda Leah ke Ata Kie ba PA be AI Oo 
Hi Or al AS - Ie RAS 03 da 
3 GE) sa ME AE SI Ol Oa KA Ya) 
AN Ja Sa ae an WE moh GS 
P3 GA Pe aa yA Jaa 073 ad 3 4 
pai PA OA SI Kena AH kat Diya ct J3 6 JUS 
AI Ke Ia S3 j3 Ban AB ai ts sana 

Pn Os Par) Ja 0333 Sai an la 


293. Aban bin Makhlad Al Ashbahani976 menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Imran Al Ashbahani menceritakan kepada kami, Abu 
Daud Ath Thayalisi menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdurrahman 
saudara Abu Hurrah dan juga Abu @urrah bin Khalid serta Harun bin 
Ibrahim Al Ahwazi menceritakan kepada kami, semuanya menceritakan 


676 Abu Al Hasan Al BAzzaz. Abu Nu'aim mengatakannya, “Syaikh yang tidak 
ada masalah padanya.” Meriwayatkan dari Muhammad bin Aban Al Balkhi, Abdullah 
bin Imran, dan Muhammad bin Mihran. 

Wafat tahun 299 H. 

Lihat Tarikh Ashbahan (1/230). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 327 


kepadaku dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah &, yang 
berkata, "Rasulullah & pernah shalat bersama kami salah satu dari dua 
shalat siang entah itu Zuhur ataukah Asar. Ternyata baru dua rakaat 
beliau sudah salam. Orang-orang pun keluar dan berkata, "Apakah 
shalat digasar?” 


Di antara mereka ada Abu Bakar dan Umar, tapi mereka berdua 
juga segan menyampaikan itu kepada beliau. Orang-orang kemudian 
berdiri dan beliaupun berdiri di sebuah kayu dimana beliau biasa 
meletakkan tangan di sana. Ada seorang laki-laki di antara para jamaah 
yang biasa dipanggil Dzul Yadain dan Rasulullah #& biasa memanggilnya 
Dzul Yadain, dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah shalat ini digasar 
atau anda lupa?” 


Beliau bersabda, "Aku tidak lupa dan shalat tidak digasar.” 
Lalu beliau bertanya kepada para jamaah yang lain dan mereka 
mengatakan, "Benar apa yang dikatakan Dzul Yadain.” 


Rasulullah & kemudian kembali dan beliau shalat lagi da rakaat 
dengan rakaat yang sama panjang atau bahkan lebih dari sebelumnya, 
kemudian beliau sujud dua kali.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Gurrah, Said bin 
' Abdurrahman dan Harun bin Ibrahim kecuali Abu Daud, hanya Abdullah 
bin Imran yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan pula oleh jamaah dengan 
berbagai versi riwayat.677 


677 Jami' Al Ushul (5/3764), Mukhtashar Muslim (352), Fath Al Bari (2/205), 
— An-Nasa'i (3/20), Mukhtashar Abi Daud (970), Tuhtah Al Ahiwadzi (2/420), Ibnu 
Majah (1214), A/ Muwaththa " (1/191-192). 


328 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


Bab: Yang bernama Aslam 


Kan bad Ea dapt jae 33 Mt ts 
HA 3 ebi oi He IP Ulah 2 IG Sio 2 Jas 
1 nak “5 y,? Dong aa Penang ata 3 00... 102 
le Kp MN Iya) JB 1JE P od P AK eU 
Ka yah aa Gpp abs 
2094. Aslam bin Sahl Al Wasithi978 menceritakan kepada kami, 
Sulaiman bin Ahmad Al Wastihi menceritakan kepada kami, Al Walid 
bin Muslim menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Basyir, dari Aban 
bin Taghlib, dari Ikrimah, dari Ionu Abbas yang berkata,. Rasulullah & 
bersabda, "Siapa yang wudhu setelah mandi, maka dia bukan dari 
kami.” , 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Aban bin Taghlib 
kecuali Sa'id bin Basyir, tidak pula dari Sa'id kecuali Al Walid, hanya 
Sulaiman bin Ahmad Al Jarsyi Asy-Syami yang meriwayatkan hadits ini 
darinya, dia tinggal di Wasith. 


Isnad: Al Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani 
dalam ketiga mu'jamnya. Dalam sanad Al Ausath ada nama Sulaiman 
bin Ahmad -sebagaimana di sini juga- yang dianggap pendusta oleh 


678 Digelari Nahsyal, dia bertemu dengan Wahb bin Uabah, dia menulis kitab 
tarikh Wasith. Ibnu Al Munadi mengatakan, “Dia terkenal dengan hafalan. : 

Ibnu Al Jauzi mengatakan, “tisgah, imam, tsabat pantas dimasukkan dalam kitab 
shahih.” 

Dia wafa tahun 288 H ada yang mengatakan tahun 292 H. 

Lihat Tadzkirah Al Huffazh (2/664), Lisan (1/388), Al Udaba' (6/127), An- 
Nubala "(13/553), dia menyebut namanya “Bahsyal', Mu'jam Al Muallifin (2/253) dan 
Al Mizan (1/211). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 329 


Ibnu Ma'in dan dianggap dhaif oleh yang lain, tapi dianggap #sigah oleh 
Abdan879, dan hadits ini dhaif.580 


Bab: Yang bernama Al Ahwash 


sa Ni C o 9 Ta - 
TA NP Pa pi Os oi Janda Gi an 
Se SAN S kan &! Ku kera akta u Tn trerd “ Erat 
AN Jo ot 33 Ap aan gi Ka ya lagi 
—& 5 Lg) "Ea Le) - J3 TN Aa ala Oa" AN Ke 
295. Al Ahwash bin Mufadhdhal bin Ghassan Al Ghulabi Al 
@adhi Abu Umayyah681 menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Rauh bin Aslam menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Bakr Al Muzani menceritakan kepada kami, dari Humaid 
bin Hilal, dari Abdullah bin Ash Shamit, dari Abu Dzar, bahwa 
Rasulullah & menyebutkan air zamzam dan bersabda, "Air ini diberkahi, 


dia adalah makanan yang mengenyangkan dan obat dari berbagai 
penyakit.” 


679 Az-Zawa 'id (1/273), Al Kabir (11/2617). 

680 AJ Jami' Ash-Shaghir (6/8608). 

681 Dia meriwayatkan dari ayahnya kitab Tarikh dan meriwayatkan hadits dari 
yang fain. Dia memegang hakim pengadilan Bashrah, Wasith, Ahwaz di masa Al Wazir 
bin Furat. Ilmunya sedikit tapi sikap iffah dan kehalusan pekertinya menutup itu 

' semua. Ibnu Al Jauzi berkata, “Kami tidak tahu ada hakim yang mati di penjara kecuali 
dia.” Dia wafat tahun 300 H. 
Ad-Daraguthni mengatakan, “Tidak ada masalah padanya.” 
Bagdad (7/50), A/ Bidayah (11/118), Mizan (1/167). 


330 — Muw'jam Ash-Shaghir 


| Tidak ada yang meriwayatkan hadits. ini dari Abdullah bin Bakr 
kecuali Rauh bin Aslam, dan kami tidak tahu ada yang meriwayatkannya 
dari Rauh kecuali Al Mufadhdhal dan Hajjaj bin Sya'ir. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Al Bazzar 
dan Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir. Perawi Al Bazzar adalah perawi 
kitab shahih.”682 | 


Bab: Yang Bernama Azhar 


LEE YAN it dajadi Dp ta 
s : 3. 0. 1 eter 36 Oo 

KI 3 da KS an Oles Ba CN 
L) Pa 2. SK Ta y.1 aa 0,1 Leto - 0 SEN 
Es (ag ale elo WI Sy) JB SAN Tahuna ya US 

296. Azhar bin Zufar Al Mishri688 menceritakan kepada kami, 
Abu Aslam Muhammad bin Makhlad Ar Ru'aini menceritakan kepada 
kami, Sulaiman bin Abu Karimah menceritakan kepada kami, dari 
Makhul, dari @az'ah bin Yahya, dari Habib bin Maslamah Al Fikri, 
Rasulullah & bersabda, ”Berkunjunglah jarangjarang niscaya akan 
bertambah kecintaan.” 


— Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Habib bin 
Maslamah kecuali dengan /snad ini, hanya Azhar yang meriwayatkan 
hadits ini darinya. 


682 A Zawa'id (3/286). 
683 Saya belum menemukannya. 


Mu'jaim Ash-Shaghir— 331 


. Isnad: Al Haitsami imengatakan. "Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dalam ketiga mu'jamnya tapi dalam sanad nya ada 
Muhammad bin Makhlad Ar-Rw'aini yang dhaif.”684 


Bab: Yang bernama Aswad 


Jas « u ATA az dat Uu Ka Olga Ka SI ttd 
Me Pen au tata MAA Gin La Pat 
... d8... 
-a San sen mana KP Ea Tea Pa 
Gaya ha Man Te Ly 36 Baku, da Si I & aa 
2 y o e - “3 “ 
SP BAG GI AS AA 
297. Al Aswad bin Marwan Al Mugaddi885 dia adalah penduduk 
benteng Mugaddiyah di daerah Adzra'at Damaskus menceritakan 
kepada kami, Sulaiman bin Abdurrahman anak putri Syurahbil Ad- 
Dimasygi menceritakan kepada kami, Sa'dan bin Yahya menceritakan 
kepada kami, dari Sedakah bin Abi Imran, dari Sulaiman Al Kahili Al 
A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi #& bersabda, 
“Imam itu bertanggungjawab dan muadzdzin itu diberi kepercayaan. Ya 
Allah berilah petunjuk kepada imam dan berilah ampunan kepada 
muazzin.” 


684 Az-Zawa "id (8/175), Al Kabir (4/25-26), Dia punya sanad hasan, lihat di 
kitab Jami' Al Ushul (4/4555). | 
685 Disebut oleh Ibnu Asakirdalam Tarikh Dimasyg dan dia katakan tsigah. 


332 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sedakah bin Abi 
Imran kecuali Sa'dan bin Yahya, tidak pula darinya kecuali Sulaiman,. 
hanya Al Aswad bin Marwan yang meriwayatkan hadits ini darinya, dan 
ia tsigah. 


Demikian Anak putri Syurahbil ewebulan Sa'dan bin Yahya, 
sedangkan Hisyam bin Ammar menyebutnya, "Sa'id bin NANIaA Al 
Lakhmi. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad, Abu: 
Daud, Ibnu Hibban dan dia menganggapnya shahih.686 


Bab: Yang bernama Asbath 


Ai SA IA oi BEA ae ie Sa ts | 
Mi ya pelan gd 
PN Hua Bea aan 


298. Asbath bin Ubaid bin Asbath bin Muhammad Al @urasyi Al 
Kufis87 menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 
dari kakekku yaitu Asbath bin Muhammad, dari Abu Sinan (Sa'id bin : 
Sinan), dari Abu Ishag Al Hamdzani, dari Khalid bin bin Urfuthah Al 
Udzri yang berkata, Aku mendengar Rasulullah & bersabda, "Siapa 
yang dibunuh oleh penyakit perutnya maka dia tidak akan diazab dalam 
kuburnya.” 


” 686 Sunan At-Tirmidzi (1/207), Mukhtashar Abi Daud (486), dalam bab ini ada 
pula riwayat dari Aisyah, Sahl dan Ugbah. 
687 Saya belum menemukannya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 333 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Ishag Al 
Hamdzani kecuali Abu Sinan, tidak pula dari Abu Sinan kecuali Asbath, 
hanya Ubaid bin Asbath yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan dia 
katakan, ”Ini adalah hadits hasan gharib dalam bab ini. Juga 
diriwayatkan dari /snad lain.” Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan 
Ibnu Hibban dari Khalid bin Urfuthah dan Sulaiman bin Shurad.688 


Bab: Yang bernama Bisyr 


keran Pa - 2 0.20, 1 - 


KO J AA oc 


TEE EN NE PAN NAN, 
KA 0 Ra Jo AN Ips JB JG Sana 3 
alasa S3 IA 1G PAN SN, Pal Jt 5 os 


ai Aa YA AI Ai 3 


299. Bisyr bin Musa bin Syaikh bin Umairah Al Asadi Abu AliS89 


menceritakan kepada kami, Manshur bin Shugair menceritakan kepada 


688 Sunan At-Tirmidzi (4/1064), Al Jami" Ash Shaghir (6/8916), Al Kabir 
(1/227), An-Nasa "1 (4/98). 

9 Meriwayatkan dari Haudzah bin Khalifah dan Al Ashma'i. Dia juga 

mendengar. dari Rauh bin Ubadah hanya satu hadits saja. Ibnu Katsir berkata, “Dia 


tsigah dan menjaga amanah, serta seorang hafizh, termasuk orang yang rajin shalat 


malam. Al Imam Ahmad sendiri memuliakannya. Ad-Daragtuhni pernah ditanya 
tentangnya dan dia menjawab, “ Tsigah”. 

Adz Dzahabi berkata, “Dia seorang muhaddits, imam yang tsabat (kokoh 
hafalan), hidup selama 98 tahun.” Wafat pada tahun 288 H. 

Lihat Tadzkirah Al Huffazh (2/610), Syadzarat (2/196), Al Bidayah (11/85), An- 
Nubala '(13/352), Al Hanabilah (1/121), Bagdad (7/86). 


334 — Muw'jam Ash-Shaghir 


kami, Musa bin A'yun menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin 
Umar, dari Nafi” dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
"Sesungguhnya ada seorang lakHlaki yang menjadi ahli shalat, zakat, 
puasa, haji, umrah dan jihad, sampai beliau menyebutkan beberapa 
kebaikan, tapi di hari kiamat nanti dia tidak memngalir keccuali 
seukuran akalnya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ubaidullah bin 
Umar kecuali Ibnu A'yun, hanya Manshur bin Shugair yang 
meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath. 


Al Haitsami mengatakan, “Di dalamnya ada Manshur bin 
Shugair, Ibnu Ma'in mengatakannya, “Tidak kuat” juga ada nama Ishag 
bin Abdullah bin Abi Farwah yang gugur dalam /snad ini antara 
Ubaidullah dan Nafi” padahal dia itu matruk.”690 


— et dis Ea AS Gaga Oi aa WAS 
Beng Gi La sate Gap on GG Ka A 
Shi Jas JB :Jb PAT Una "3 aa, La 
JH LP Abi BEP Plis got Mp AN Aa ella ala 
cab JI PE LI Jia 9 SE Ra IA Sis 
JAS 233 BNI 


690 Az-Zawa'id (8/28), Ibnu Al Gayyim menyebutkan ada tiga tanda bahwa 
hadits ini palsu antara lain hadits tentang akal semuanya adalah dusta. Lihat Al Asrar 
AI Marfu'ah fit Al Ahadits Al Maudhu'ah, hal. 441. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 335 


300. Bisyr bin Musa Al Ghazzi91 menceritakan kepada kami di 
Ghazzah, Ayyub bin Ali bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, 
Ziyad bin Sayyar menceritakan kepada kami, dari “Azzah binti Iyadh, 
dari kakeknya yaitu Abu @irshafah, Jandarah bin Khaisyanah Al LAitsi 
RA yang berkata, Rasulullah #& bersabda, “Semoga Allah menyinari 
seorang hamba yang mendengar pembicaraanku lalu memahami dan 
menghafalnya. Betapa banyak orang yang menyampaikan suatu ilmu 
kepada orang yang lebih paham daripada dirinya sendiri. Ada tiga 
perkara dimana hati tidak akan merasa tertipu olehnya, mengikhlaskan 
amal hanya kepada Allah, menasehati penguasa dan selalu berpegang 
kepada jamaah.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu @irshafah 
kecuali dengan /snad ini. Abu Al @asim berkata, telah sampai berita 
kepadaku bahwa salah seorang anak dari Abu @irshafah ini ditawan 
oleh Romawi maka Abu @irshafah memanggilnya dari balik pagar 
Asgalan di setiap waktu shalat, “Wahai Fulan, shalat!” Ternyata dia 
meridengarnya dan memenuhi seruan itu padahal jarak antara mereka 
dipisahkan oleh lautan. 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath. 


Al Haitsami mengatakan, “Aku belum melihat ada yang 
menyebutkan biografi satupun dari mereka.”692 


ap Ia rara SI LA ja of IP 3 Yaa Eta 
22 Gp oi AP LN ia Gi UE tiara SB jai 
3 Ju PA P3 al PAP Oi IA Spa di 


691 Al Haitsami mengatakan, “Saya belum melihat ada yang NAN BI 
A4z-Zawa "id (1/138). 
692 Sudah disebutkan sebelumnya. 


336 — Mw'jam Ash-Shaghir 


e1 


. 


Me bm an seen Lc. a 2£ TN MT: 
LA Oh AANG HI GA Up SU 3 il al Iya | 


tah 2 yA Oo. 


301. Bisyr bin Ali bin Bisyr Al Ammi AlAnthaki698 menceritakan 
kepada kami, (Abdullah bin Nashr Al Anthaki menceritakan kepada 
kamij$4, Ishag bin Isa Ath Thabba' menceritakan kepada kami, dari 
Malik bin Anas, dari Ziyad bin Mikhrag, dari Mu'awiyah bin Gurrah, dari 
'ayahnya RA yang berkata: Aku berkata, “Wahai Rasulullah, saya ketika 
menyembelih kambing maka saya jadi kasihan padanya.” Rasulullah & 
bersabda, “Kalai kamu kasihan pada kambing maka Allah pun akan 
kasihan padamu.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Malik kecuali Ishag 
Ath Thabba', hanya Abdullah bin Nashr yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. | 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad 
dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir, begitu pula oleh Al Bazzar. Hadits ini 
punya banyak redaksi dan para perawinya Isigah. Diriwayatkan pula 
oleh Al Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad dan yang lainnya.”695 


Lo 021, & ag. 2 8 a ET, L soo, A6 


- - 
Pu TN BD. 3 4 oo co 2 o- NB 


Ipa 3 DIES SAN KA GI AE AP CAS Ap 


. 


# 
0.2 0 


X.. napi Ca 0 PAP AA : 0 Png” £ #0. 
ag HA II 1 AJA Tabah PAS YA Ill cal 


693 Al Haitsami mengatakan, “Aku tidak mengetahuinya.” Az-Zawa 'id (8/212). 

64 Yang di dalam kurung gugur dari versi tercetak maupun manuskrip dan 
pembetulan diperoleh dari kitab A/ Hilyah dan Al Mu'jam Al Kabir. 

695 Az-Zawa 'id (4/33), Al Adab Al Mufrad, no. 373, Al Ahadits Ash Shahihah, 
no. 26, A/ Kabir (19/23), Hilyatul Awliya ' (2/302). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 337 


aa IA 2 Ne IA keniuan OA ee giat 
— | arti "J8 ud SA Ol Iya) G3 JB cas 
SA 3 GI bh an R9 IAI 


302. Bisyr bin 'Ashim696 anak saudara Hannad 'As-Sari 
menceritakan kepada kami, Hannad bin As-Sari menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi menceritakan kepada 


kami, Malik bin Mighwal menceritakan kepada kami, dari abu Ishag, dari 


Ubaidah bin Al Mughirah Al Bajali, dari Hudzaifah RA yang berkata, 
"Aku berkata kepada. Rasulullah, "Wahai Rasulullah, lisanku telah 
membakarku.” 2 


Beliau bersabda, "Dimana kamu dengan istighfarmu? Aku 
sendiri beristighfar dan bertaubat sebanyak seratus kali dalam sehari.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Malik bin Mighwal 
kecuali Al Muharibi, hanya Hannad yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah.697 


Bab: Yang Bernama Bisyran 


- 


AOA 


o BAK 0 To. # o Pri - o- £ 2 - - 
CP KALA YP Chan Dl oh Ka YP UN ki Ini op Ca SA 
- P3 2. - - - 2 


696 Saya belum menemukan yang menulis biografinya. — 

697 Ibnu Majah (2/2817), dalam Az-Zawa "id dikatakan, “Dalam isnadnya ada 
Abu AlMughirah Al Bajali yang mudhtharibul hadits dari Hudzaifah.” Dikatakan pula 
oleh Adz-Dzahabi dalam A/ Kasyaf Sudah disebutkan pada no. 232 dari hadits Abu 
Hurairah. 


338 — Mu'jam Ash-Shaghir 


ot A, 23 , 2 3. T 7 ae £ 3o- kan - - no #0. - 
le oke DI Jay JEJE MSM Gp) ia do ob 
A . 2 £ 2 Io ee 31 Co. Fee . 3 P1 Pa 
eh an Ia ot euy js Ka A33 Al BE Ul ia 
Ave 


303. Bisyran bin Abdul Malik Al Maushili6?98 menceritakan 
kepada kami, Ghassan bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, Tsabit 
bin Yazid Abu Zaid menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Abi 
Ja'far, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah 48, yang berkata, 
Rasulullah #& bersabda, "Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya 
sebelum imam itu takut kalau Allah akan mengubah kepalanya menjadi 
kepala keledai?!” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Kasamban Abi 
Ja'far kecuali Tsabit bin YAzid, hanya Ghassan yang meriwayatkan 
hadits ini darinya. Kami pun tidak menulisnya kecuali dari Bisyran. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Al 
Muwaththa ' .599 | 


aa 


698 Diriwayatkan dari Ghassan bin Ar Rabi', Mualla bin Mahdi, Yazid bin Mauhib 
dan lainnya. Di antara orang-orang Irak yang meriwayatkan darinya adalah 
Muhammad bin Ja'far Al Mathiri. 

Al Khathib mengatakan, “Dia dikenal dengan kebaikan dan keutamaan.” Wafat 
tahun 290, lihat Tarikh Baghdad (7/128). 

699 Jami" Al Ushul (5/3889), Mukhtashar Muslim, no. 291, Fath Al Bari (2/182), 
Ibnu Majah (961) dan Mukhtashar Abi Daud 594). 


| Mu'jam Ash-Shaghir — 339 


Bab: Yang bernama Bakr 


BL KARNA AP Jet yi Jb BK Es 

naa Mb se 3 toa OP oi AA mil 
Hei PA IN pH gi Sal op sela 
Wat, sad Big le lo Me Iya) S3 JB EBI 


RN esa oa Ge 


“ 


UB AI In Ui K3 ph II OA Ja Ia Kent J3 


“Her, Ju AA Oa ey gen 
Aa ban At Ine MP Par 

304. Bakr bin Suhail bin Ismail Abu Muhammad Ad-Dimyathi700 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al Bara” bin Nadhr bin Anas 
bin Malik menceritakan kepada kami, dia berkata, Syu'bah bin Hajjaj 
menceritakan kepada kami, -dari Al Hakam. bin Ugbah, dari 
Abdurrahman bin Abi Laila, dari Abu Ad-Darda” yang berkata: 
Rasulullah & menyebut tentang bala" dan betapa besar pahala yang 


700 Ja mendengar dari Abdullah bin Yusuf At Tunaisi dan beberapa lainnya. Yang 
meriwayatkan darinya adalah Ath Thahawi, Al Ashamm, Ath- Aan dan beberapa 
orang lain. 

Dia membaca giraat dari Abdus Shamad murid Warsy dan dia adalah salah satu 
murid seniornya. 

An-Nasa'i menganggapnya dha'if tapi banyak ulama menganggapnya kuat. 
Ketika dia datang ke Al @uds mereka mengumpulkan uang sejumlah seribu dinar agar 
dia bersedia meriwayatkan tafsir kepada mereka. Mungkin inilah sebab pend-dha'i£ 
annya. 

Dia wafat tahun 289 H dalam usia kurang lebih sembilan puluh tahun. 

Lihat Syadzarat (2/201), Husn Al Muhadharah (1/169), Dimasya (3/285), An- 
Nubala ' (13/425), Tea Al Mufassirin (1/117), Ghayah An-Nihayah (1/178) dan 


lain-lain. 


340 — Muw'jam Ash-Shaghir 


dipersiapkan Allah bagi orang yang tertimpa musibah bila dia bersabar. 
. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang keadaan selamat tanpa 
musibah dan betapa besarnya pahala yang dipersiapkan Allah kepada 
mereka yang selamat tapi bersyukur. Akupun berkata, ”Wahai 
Rasulullah, andai Allah memberiku keselamatan dan aku bersukur lebih 
aku sukai daripada ditimpa musibah lalu bersabar.” Maka beliau 
bersabda, "Dan Rasulullah juga suka keselamatan seperti yang kamu 
suka.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah kecuali 
Ibrahim, hanya Bakr yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam ketiga 
mu'jamnya dan di dalam sanad ada Ibrahim bin Al Bara" bin Nadhr dan 
dia itu dha'if sebagaimana dikatakan oleh Al Haitsami.701 


- ro Pas 18 0 8, La 0... kog Pane 
HI MG Feb  KA P Bab 
3 Ia ba ANK Ta oi ap oi SA NA AS ea 
Ip LA In 1 Kg gi KA BPN Kala 
si Pa PG "3 4 3, " “3 - o- A, Pa - S 23 5 0. 
Jean le Ke DP EN P3 pora gi MAS 
-..t9 4 0? pn KAPAN Ne Lara “: 30 Pama 
WI AN (IG ae CAS Agt gb CoA IA 
305. Bakr bin Mufadhdhal”02 Al Hafizh maula Bani Hasyim 
menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Haudzah bin Khalifah Al 
Bakrawi menceritakan kepada kami, pamanku Umar bin Khalifah 


menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Muhammad bin Sirin, 
dari Ubaidah As-Sulaimani, dari Abdullah bin Mas'ud #&, dari Nabi & 


701 Az-Zawa “id (1/169). 
702 Saya belum menemukannya. 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 341 


yang bersabda, “Rajin-rajinlah mengulang Al @ur'an karena dia lebih 
cepat daripada burung terbang dari sarangnya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Aun kecuali 
Amr, hanya Ibnu Haudzah yang meriwayatkan hadits ini darinya. | 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath. 


Al Haitsami mengomentari, “Para rawinya tsigah, demikian pula 
Al Kabir dan hadits ini shahih dengan redaksi lain selain ini.”703 


Ker rta IN Crab AN YA ALA SBI 


ga SP oi Fu Up ML 3 LA Bg Gara CI Ljba Gi & 
He Lo tray OS JG Ags P3 Taste 5 cal | 
PAN niy PN EA AN 2I Fa da CARA Ion 
MSG ISI YG 


306. Bakr bin Muhammad Al @azzaz Abu Umar Al Bashri Al 
Muaddal704 menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mu'awiyah Al 
Jumahi menceritakan kepada kami, Wuhaib bin Khalid menceritakan 
kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA 
yang berkata, “Rasulullah & biasa duduk setelah salam kemudian 
mengucapkan: Allaahumma antas salaam waminkas salaam, 
tabarakta dzal jalaali wal ikraam. (Ya Allah, Engkaulah As-Salam 
(Keselamatan) dan dari-Mulah (berasal) keselamatan, Maha suci Engkau 
wahai Yang memiliki kemuliaan dan pemuliaan.” 


703 Az-Zawa 'id (7/169), Mukhtashar Muslim (2110), Fath Al Bari (9/79), An- 
Nasa 'i (2/154), Musnad Al Humaidi, no. 91, demikian pula Ahmad dan At-Tirmidzi. 
704 Saya belum menemukannya. 


342 — Mujam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Hisyam kecuali 
Wuhaib, hanya Abdullah bin Mu'awiyah yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. Kamipun tidak menulis hadits ini kecuali dari Abu Umar Al 
@azzaz dari asal kitabnya. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa''i, Abu Daud, 
Ibnu Majah dan /snadnya shahih.705 


PA Et de AR AN daan KAS ag ara 


HKI Ea eh Jon Irn sn aoi 
KA AAA AN Ih 3 Jay Kap 


AS AAA AP Haa Be PN 
307. Bakr bin Ahmad bin Sa'dawaih Ath Thahi Al BAshri706 
menceritakan kepada kami, Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, 
Nuh bin @ais menceritakan kepada kami, dari saudaranya yaitu Khalid 
bin Mais: dari @atadah, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah & 
menulis surat kepada Abu Bakar bin Wa“il, Dari Muhammad utusan 
Allah keoada Abu Bakar bin Wa “il. Masuklah ke dalam Islam niscaya 
kalian akan selamat.” Tidak ada yang membacanya kecuali seorang laki- 
laki dari Bani Dhubai'ah dan mereka dinamai Bani Al Katib. 


705 Pikeluarkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i dari hadits 
Tsauban dengan redaksi yang mirip. Lihat Jami" Al Ushul (4/2190), Mukhtashar Abi 
Daud, no. 1456 dan 1457, Tuhfah Al Ahwadzi (2/192), An-Nasa'i (3/69), Ibnu 
Majah dari Aisyah (924) dari Tsauban pada, no. 928. 

706 Adz-Dzahabi mengatakan, Bakr bin Ahmad bin Muabil Al Hasyimi maula 
Bani Hasyim, Al Bashri, meriwayatkan dari Abdullah bin Mu'awiyah Al Jumahi, dan 
lain-lain. Yang meriwayatkan darinya adalah Ath-Thabrani dan beberapa orang lain. . 
Wafat tahun 300 H bulan Ramadhan. An-Nubala ' (14/205), Syadzarat (2/238). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 343 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari @atadah kecuali 
Khalid bin Mais. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Al Bazzar, 
Abu Ya'la dan Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir, para perawi Al Bazzar 
dan Abu Ya'la adalah para.perawi kitab shahih.”10 


Bab: Yang bernama Bahlul 


3 dalah ia CSI Ie Tebe 
HI 3 AgAbI 3 ma Pe ara an 
Se Ip JG seng habap yak AIA 
PR ni PK sg AN Du ta ialah ala 
jan nada 


308. Bahlul bin Ka bin Bahlul Al Anbari708 menceritakan 
kepada kami, Ismail bn Abi Uwais menceritakan kepadaku, Muhammad 
bin Abdurrahman Al Jud'ani menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah 
bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar # yang berkata, Rasulullah & 
bersabda, "Ya Allah berkahilah umatku pada pagi hari mereka.” 


707 Az-Zawa'id (55/305) dan Al Mathalib Al Aliyah (2/1965) 

708 Abu Muhammad At-Tunukhi mendengar dari Ibrahim bin Hamzah dan lain- 
lain, yang meriwayatan darinya adalah saudaranya yaitu Ahmad dan lain-lain dan yang 
terakhir dari murid-muridnya ini adalah Abu Bakar Al Ismaili Al Jurjani. 

Dia memegang hakim pengadilan dan sebagai khathib di beberapa mimbar di 
Anbar dan distrik-distrik sekitarnya dalam waktu yang cukup lama. Gaya bahasanya 
bagus dan khutbahnya berkesan 


344 — Mujam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ubaidullah bin 
Umar kecuali Al Jud'ani, hanya Ibnu Abi Uwais yang meriwayatkan 
hadits ini darinya. 


Isnad: Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah.709 


Bab: Yang Bernama Bujair 


Gi 3 5 90 30 3 Hn 
Io 


Ai ai dg TM Fr oi KAA HA 6 

AR Kh Ob pl Up aa LIS gi Ik o 

Sp RAN P3 Heo CA PA Gi 
aa aa AAA YO 


309. Bujair bin Muhammad bin Jabir Al Muharibi Al Kufi710 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ya'la-bin Al Harits Al Muharibi 
menceritakan kepadaku7!1, dari ayahnya, dari Ghailan bin Jami', dari 
Firas bin Yahya, dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara" 4, bahwa Rasulullah & 
melarang seseorang menyembelih hewan kurbannya sebelum dia shalat. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ghailan bin Jami' 
kecuali Ya'la bin Al Harits, hanya anaknya yaitu Yahya yang 
meriwayatkan hadits ini darinya. 


709 | iat hadits, no. 265, Ibnu Majah, no. 2238 dan isnadnya dha if. 

710 Saya belum menemukannya. | 

711 Dalam versi tercetak ada tambahan kata “Abi” (ayahku) dan tidak ada 
maknanya itu di sini. : 


Mu'jam Ash-Shaghir — 345 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Al 
Muwaththa ' dengan redaksi yang panjang disertai kisah.712 


Bab: Yang bernama Banubah 


23 Pt - 


ge it Da NP NN L sora. 
: CE 2 2 0 - i Fe KG 2 as Pa o- 
1 ar de "JB Spa A3 ena oa Wb “Jali Ce Mura 
-. Pa 2? 8 : . Ss Ong or kah 8, “& 2 . 
SAN AE AI Po SA Hg ale Sl Ko AI Ara 
of 9 - 0. 3 o 2 Prana Ba - ag -- Sea a 
Fei (1 SI 5 Last Lea 3 1 Ju) J3 TI ES 
IA ya enam Kana 3 CAS JI did GUS Cena Ji 2JU 
a02 “Gn 
Hana 
310. Banubah bin Khalid bin Banubah Al Ayli/!8 (AI Abli) 
menceritakan kepada kami, (Umar bin Yahya)714 menceritakan kepada 
kami, Mu'awiyah bin Abdul Karim Adh-Dhaal menceritakan kepada 
kami, Ibnu Sirin menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah dia 
berkata: Rasulullah $& pernah shalat bersama kami salah satu dari dua 
shalat siang entah itu Zuhur ataukah Asar. Ternyata baru dua rakaat 

beliau sudah salam. 


Ada seorang laki-laki di antara para jamaah yang biasa dipanggil 
Dzul Yadain dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah shalat ini digasar 


712 Jami” Al Ushul (3/1661), Mukhtashar Muslim (1252), Fath Al Bari (10/20), 
Tuhfah Al Ahwaazi (65/1544) dan Mukhtashar Abi Daud (2682). 

713 Saya belum menemukannya. 

714 Yang terdapat dalam kurva tidak ditemukan dalam edisi cetak dan manuskrip 
yang ada, ia hanya sebagai tambahan di akhir hadits untuk meluruskan pen-sanadan 


346 — Mw'jam Ash-Shaghir 


atau anda lupa?” Beliau bersabda, "Aku tidak lupa dan shalat tidak 
digasar.” Dia berkata, “Tidak, anda telah lupa.” 


Rasulullah & kemudian kembali dan beliau shalat lagi dua rakaat 
dengan rakaat yang sama panjang atau bahkan lebih dari sebelumnya, 
kemudian beliau sujud dua kali dalam posisi duduk kemudian salam. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mu'awiyah bin 
Abdul Karim kecuali Umar bin Yahya. Dia dinamakan Adh-Dhaal 
karena dia pernah tersesat dalam perjalanan sampai dinyatakan hilang. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah.715 


Bab: Yang Bernama Al Bakhtari 


Ge Le CAN 3 LA SA Es sat 
Ha dar de CPI 2alb 43 Is His La 
# 

S1) 


.t 


2 00 » 


ASN BAR GAN GP Ha EP 
ad ya ai ng da Io 


311. Al Bakhtari bin Muhammad Al Bakhtari Al Baghdadi Al 
Lakhmi Abu Shalih716 menceritakan kepada kami, Kamil bin Thalhah Al 
Jahdari menceritakan kepada kami, Abu Uwanah (Abu Mu'awiyah| 
menceritakan kepada kami dari Al Mughirah, dari Ibrahim, dari Al 


715 Jami” Al Ushu! (5/5375), sudah disebutkan pada no: 293. 

716 Diceritakan dari Kamil bin Thalhah Al Jahdari dan Muhammad bin Ismail Al 
@adhi. Yang meriwayatkan darinya adalah Ath-Thabrani. : 

Ad-Daraguthni mengatakannya, “Tidak ada masalah padanya.” 

Wafat tahun 291 H. Tarikh Bagdad (7/133). 


Muw'jam Ash-Shaghir — 347 


Aswad, dari Aisyah #&, Bahwa Nabi $$ memakai parfum sebelum 
melakukan ihram. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Mughirah kecuali 
Abu Awanah dan Syu'bah, hanya Kamil bin Thalhah yang 
meriwayatkannya dari Abu Awanah, serta hanya Muhammad bin Bakr 
Al Bufsani dan Rauh bin Ubadah yang meriwayatkannya dari Syu'bah. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah.717 


Bab: Yang bernama Badr 


TA Pe Pedan Haa “3 Pi Er AN Gas 
803 0-3 trap 3s Ta 44 s1... 
ME Ii abg Eat CAD aa 3 6 A5 AI TA 
Panen “3 (GS , Janam AP La A3 Iin Ao . 33 Ga 
Ag AA SB Mb Sea Amat NA Aa 
LI SA Wa og Aa Bp rig Wp ah UP 
LD yag dB ag OS Na ya 43) JB 1 D yag dB 
Lp 
312. Badr bin Al Haitsam Al @adhi Al Kufi/18 menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ahmad Al Jarrah Al Jauzajani 


117 Jami' Al Ushul (3/1306), Mukhtashar Muslim (653), Fath Al Bari (3/396), 
Tuhfah Al Ahwadzi (3/664), Mukhtashar Abi Daud akh 1671), An-Nasa'i (5/136- 
141), Ibnu Majah (2926-2928). 


348 — Mwjam Ash-Shaghir 


menceritakan kepada kami, Mu'alla bin Asad Al 'Ami menceritakan 

kepada kami, Wuhaib bin Khalid menceritakan kepada kami, dari Daud - 
bin719 Abi Hind, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari 

Nabi & yang bersabda, "Keturunan Adam itu bertingkat-tingkat, di 

antara mereka ada yang dilahirkan dalam keadaan mukmin dan hidup 

dalam keadaan mukmin serta mati dalam keadaan mukmin pula. Ada 

pula yang dilahirkan kafir lalu hidup dalam keadaan kafir lalu mati dalam 

keadaan kafir pula. Ada yang dilahirkan kafir, hidup kafir tapi mati 
secara mukmin.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari bin Abi Hind 
kecuali Wuhaib, tidak pula dari Wuhaib kecuali Mu'alla bin Asad, hanya 
Muhammad bin Ahmad Al Jarrah yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


Isnad: Para rawinya tsigah, hadits ini diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi dengan panjang dan dia katakan, "Hadits hasan” 120 


ma aa —————— 


718 Abu Al Gasim, tinggal di Bagdad dan menceritakan hadits di sana dari Abu 
Kuraib Muhammad bin Al Ala" dan lainnya. Yang meriwayatkan darinya adalah 
Muhammad bin Ishag Al @athi'i dan lain-lain. 

Ibnu Katsir berkata, “Dia tsigah dan cerdas.” Al Khathib berkata, “Dia tsigah." 

Dia termasuk orang yang diberi usia panjang, wafat tahun 317 H. 

Lihat Tarikh Baghdad (7/107), Al Bidayah (11/163). 

719 Tambahan yang berfungsi meluruskan sanad. 

720 Tuhfah Al Ahwadzi (6/428-432), dikatakan oleh syarih (Al Mubarakfuri - 
penerj), “Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ahmad, Al Hakim dan Al Baihagi.” Bisa 
dilihat dalam kitab A/ Mustadrak (4/505-506), dan disana dikatakan, “Dengan redaksi - 
ini hanya Ali bin Zaid bin Jud'an yang meriwayatkannya dari Abu Nadhrah sedangkan 
syaikhan tidak berhujjah dengan Ali bin Zaid.” | | | 

Adz Dzahabi mengomentari, “Ibnu Jud'an shalihul hadits.” 


Mu'jam Ash-Shaghir — 349 


Bab: Yang bernama Bulbul 


AA Gradl INSI Jab up Sah oi Jak Gis 

benak 2 ob PB 1 Ud AL pita YA dis 

Kgatle Io Ip MEA 5 Ae Ba oa 
ALI jha 


313. Bulbul bin Ishag bin Bulbul Al Khallal Al Bashri721 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Mu'adz bin 
Hisyam menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
dari @atadah, dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundab &$ yang berkata, 
"Para sahabat Nabi & berdagang mengarungi samudera menuju Syam.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari @atadah kecuali 
Hisyam Ad-Dastawa iy, tidak pula dari Hisyam kecuali anaknya yaitu 
Mu'adz. 


Isnad: Diiaaitan oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath dan di 
dalamnya berbunyi, "Berdagang di tanah haram”. 


| Al Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Bulbul bin Ishag 
dari ayahnya dan aku belum menemukan yang menulis biografi 
keduanya. Sedangkan para rawi lain adalah perawi kitab shahih.”722 


721 Al Haitsami. mengatakan, “Aku belum menemukan yang menulis 
biografinya.” 
722 Az-Zawa "id (4/64). 


350 — Mu'jam Ash-Shaghir 


HURUF TA 


Bab: Yang bernama Tamim | 


3 Pe NA 


Ma 3 LK ES Jan Da pal 
Ha Ip dn pn das deg 
Pb ip dip ai Kan ia On ja cun 
DD ale In Pa IE 3 gp) Kala 
He AE BEA AJE MG SAS JL: #IW Hlm 
2 Jus Da AP GB 3 Ya Yi 
AHA PU de Jai Op MEN: sala ale MN Si 
ban M5 AA 


314. Tamim bin Muhammad bin Al Farisi/28 menceritakan 
kepada kami, Ya'gub bin Sufyan Al Fasawi menceritakan kepada kami, 


723 Abu Abdurrahman: Ath Thusi, dia berkelana menuntut ilmu dan mendengar 
hadits di Himsh lalu masuk Mesir dan di sana dia mendengar hadits dari Muhammad 
dan lainnya. Dia mendengar hadits dari Ishag bin Rahawaih, dan yang meriwayatkan 
darinya adalah beberapa orang. i 


Mu'jam Ash-Shaghir — 351 


Umar bin Rasyid Al Madini mawla Abdurrahman bin Aban bin Utsman 


menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ajlan menceritakan kepada 
kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah «& yang 
berkata: Nabi & pernah kehilangan seseorang yang biasa duduk di 
majlis beliau, maka beliaupun berkata, "Mengapa aku kehilangan si 
Fulan?” Mereka berkata, "Dia kena demam.” Mereka biasa menamakan 
Wa'k dengan ightibath. Beliau bersabda, “Kalau begitu ayo kita 
menjenguknya.” 


Ketika beliau sudah masuk menemui orang itu si anak ini 
menangis, maka Rasulullah & bersabda, "Jangan menangis karena 
Jibril memberitahuku bahwa demam itu adalah penebus jahannam bagi 
umatku.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Hisyam bin Urwah 
kecuali Muhammad bin Ajlan, tidak pula dari Ibnu Ajlan kecuali Umar 
bin Rasyid, hanya Ya'gub bin “nan yang meriwayatkan hadits ini 
darinya. 


Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam 'A/ Ausath. Al 
Haitsami mengatakan, “Di dalamnya ada Umar bin Rasyid yang 


dianggap dhaif oleh Ahmad dan lainnya tapi dianggap tsigah oleh Al 
1jli.”724 


'Dia adalah seorang muhaddits #sigah yang banyak meriwayatkan hadits dan rajin 
berkelana menuntut ilmu serta menulis buku. Dia menulis sebuah musnad yang besar 
berdasarkan nama-nama perawi. Tarikh Dimasyg (3/358), Tadzkirah (2/675). 

724 Az-Zawa “id (2/306). 


352 — Mu'jam Ash-Shaghir 


HURUF TSA" 


0-35 £0A LG £ 


03186. 3 8. 
HA An Ea Ap gan ai Se 
An, “ ai Ka On 3 Sat Bi ego Sa 
He 33 Ju -JG Par P3 aj A3 La ds 
t 90. 3e 0 . 0, - ot. . A, 
ba AA Fi C3 de LP Jaa Uya tadi Ale Al 
315. Tsabit bin Nu'aim Abu Ma'n Al Hauji/25 menceritakan 
' kepada kari, Muhammad bin Abi As-Sari Al Asgalani menceritakan 
kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada 
kami, dari ayahnya, dari Atha” bin Abi Rabah, dari Abu Hurairah & 
yang berkata, Rasulullah & bersabda, “Siapa yang ditanya tentang suatu 


ilmu (agama) lalu dia menyembunyikannya maka dia akan dibelenggu 
dengan belenggu dari api neraka nanti di hari kiamat. ji 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman kecuali 
anaknya hanya Ibnu Abi As-Sari yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


725 Al Haitsami mengatakan, “Aku belum mengetahuinya" 

Ibnu Hajar berkata, “Disebut oleh "Muslim dalam kitab Ash- Shilah dan dia. 
katakan, “Majhu. Kami diceritakan oleh Ya'gub bin Ishag bin Hajar. (Az-Zawa “id 
(1/227), Lisan (2/79). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 353 


Isnad: Sudah disebutkan dalam hadits nomor 160. 


354 — Mw'jam Ash-Shaghir 


HURUF JIM 


Bab: Yang bernama Ja'far 


Go. 30,0 Pa 


se Pa KPA Ke PAS Gi 2 1 
Pa ata aban Tar Ea 
Kn MEA An ah Gp an Ah PENA, 
Ra HI Lea Sp pun AE SN 
di SA O gada (SIG AN Ga Oa 3 TAI 
PA Yaa 


316. Ja'far bin: Muhammad Al @alanisi Ar-Ramli726 
menceritakan kepada kami, Adam bin Abi Iyas Al Asgalani 
menceritakan kepada kami, Syaiban bin Abdurrahman An NAhwi 
menceritakan kepada kami, dari @atadah, dari Anas yang berkata, 
“Rasulullah & bersabda, “Ya Allah sesungguhnya aku berlindung 


kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepada- 


726 Saya belum menemukannya. 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 355 


Mu dari sikap keras dan kealpaan serta kemiskinan dan kehinaan, aku 
berlindung kepada-Mu dari kedurhakaan, permusuhan, kemunafikan, 
sum'ah, riya". Aku berlindung kepada-Mu dari ketulisan, bisu, gila, 
sopak, lepra dan penyakit-penyakit yang buruk.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dengan redaksi 
selengkap ini kecuali Syaiban, hanya Adam yang meriwayatkan hadits 
ini darinya. | 
Isnad: Al Haitsami mengatakan, “Para perawinya adalah 
perawi kitab shahih.” | 

Ibnu Hajar berkata, “Hadits ini ada dalam Al Mustadrak.” 

Al Haitsami mengatakan, "Sebagian isi hadits ada dalam kitab 
shahih.”121 


o Pa 0. 5 8 ..1 4 9 2 Pa os... Pa 
SB HAN AE EN AA AA ORA Gp ak GIS 


coc 
. 


01 0. j - .- o 20 ki Pp 3 o- h) o- 
PEP SAI YP Cak HI Sa dm Al hg 
90. Hua Aa 1 Mn aa 0. 2. 1 (Ng 


La ega ME Sa cab 3 Tadi AJE KL USA 


4.20 Ina MAN Ka aa Ia “Lin o 8. 9 
AN AP AS Jala AA Sa Ji Ja Bs 

317- Ja'far bin Sulaiman Al Barmaki Al Madani'28 menceritakan 
kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah Al Ausi menceritakan kepada 


kami, Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari 
Abdullah bin Ka'b bin Malik, dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah & 


721 Az-Zawa "id (10/143). 

728 Disebutkan dalam Tarikh Madinah dan dia katakan, “Meriwayatkan dari 
Abdul Aziz Al Ausi. Yang meriwayatkan darinya adalah Ath-Thabrani dan pengarang 
Tarikh Madinah (1/406) tidak membicarakannya. 


356 — Mu'jam Ash-Shaghir 


bersabda, “Siapa tuan kalian wahai Bani Salamah?” Mereka menjawab, 
"AI Jadd bin @ais, hanya saja kami menganggapnya bakhil.” Beliau 
' bersabda, "Penyakit apa yang lebih parah daripada kebakhilan?! Tuan 
kalian adalah Al Ja'd Al @athtath Amr bin Al Jamuh.” 

Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri kecuali 
Ibrahim'bin Sa'd, hanya Al Ausi yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam A/ Ausath. 

Al Haitsami mengatakan, “Para perawinya adalah para perawi 
“ kitab shahih kecuali guru Ath-Thabrani.”729 


2 HA G5 dejadi ASI Tao op LAI) 3 AS Ga 
LEE AN pan di ap aa A3 AN naa Lgi 
pa JT ea ag AA la OS aa gi 
High ay ig alan So In Mn 25 ig Ir 

| at | 


318. Ja'far bin Ilyas bin Sedakah Al Kabbasy Al Mishri780 
menceritakan kepada kami, Nu'aim bin Hammad menceritakan kepada | 
— kami, Nuh bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, dari Yahya bin 
Sa'id Al Anshari, dari Anas bin Malik yang berkata: Nabi & pernah 
— ditanya, “Siapakah keluarga Muhammad itu?” Beliau menjawab, “Setiap 
orang yang bertakwa.” 


“ 


" Kemudian beliau membaca ayat: “...orang-orang yang berhak 
menguasailnya) hanyalah orang-orang yang bertakwa...” (Os. 'Al Anfaal 
(81: 34). | 


729 Az-Zawa 'id (8/ 315), dalam bab ini ada hadits dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah 
tapi semua dhaif, 
730 Saya belum menemukannya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 357 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id 
kecuali Nuh, hanya Nu'aim yang meriwayatkan hadits ini darinya. 

Isnad: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam AA/ Ausath. 

Al Haitsami mengomentari, “Di dalamnya ada Nuh .bin Abi 
Maryam yang dhaif.”731 | 


IA 


o 2036. 3 Pt 3 


BE ANN PA Gea aan AA en 3 Sana 


TN en Denata CI AN ke Hm Op ban WI Can 


5 


TN "3 Yna an en Ta & o ae 9 0. 2. 
PA ae Al Sp) SE JE Lee IN op Me Uap 
A5 alah Sera US RN) HA IT 3 DAN AI 1 

. Go 
1 uni 


319. Ja'far bin Muhammad Al Firyabi Al @adhi732 menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Bahr Al Hujaimi menceritakan kepada 
kami, Sulaim bin Muslim Al Khasysyab Al Makki menceritakan kepada 
kami, An-Nadhr bin Arabi menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah & bersabda, “Yang minum dari 
bejana emas dan perak maka sama saja dia dengan mendidihkan neraka 
jahannam dalam perutnya.” 


731 Az-Zawa "id (10/269). 

732 Salah seorang wadah ilmu dan orang yang punya pengetahuan luas. 
Meriwayatkan dari Hudbah bin Khalid dan lain-lain, dia termasuk tokoh hadits 
terkemuka. : 

Yang meriwayatkan darinya adalah Ibnu Al Mubarak dan lain-lain. 

Dia #sigah tsabat punya kitab tentang kedudukan Malik (Managib Malil), kitab As- 
Sunan. Lahir tahun 209 H dan wafat tahun 301 H. 

An-Nubala " (14/96), Syajarah (77), Baghdad (7/199). 


358 — Muw'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari An-Nadhr bin Arabi 
kecuali Sulaim bin Muslim, hanya Muhammad bin Bahr Al Hujaimi yang 
meriwayatkan hadits ini darinya. | 

Isnad: saya katakan, Di dalamnya ada nama Muhammad bin 
Bahr Al Hujaimi yang munkarul hadits dan banyak ragu, juga ada 
Sulaim bin Muslim yang matruk.74 


De Et dea GAN Bb gi AAA 5 Gia ls 
La Ai Ap Ea Kala PL 5 
ES bg Jo BO Jin gg ap 3 LL 


320. Ja'far bin Muhammad bin Al Laits Az-Zayyadi Al 
Bashri/35 menceritakan kepada kami, Ghassan bin Malik As-Sulami : 
menceritakan kepada kami, Sallam Abu Al Mundzir menceritakan 
kepada kami, dari Yunus bin “Ubaid bin Al Hasan, dari Abdullah bin Al 
Mufadhdhal: Nabi @ melarang (berburu hewan dengan) cara 
Khadzaf.186 i | 


734 Lisan Al Mizan. 

Al Haitsami mengatakan dalam Az-Zawa “id (5/76), diriwayatakan oleh Ath- 
Thabrani dalam ketiga mu'jam-nya dan di dalamnya ada nama Muhammad bin Yahya 
bin Abi Saminah yang dianggap tsigah oleh Abu Hatim dan Ibnu Hibban serta selain 
mereka, tapi ada sedikit masalah yang tidak membahayakan pada dirinya. Sedangkan 
perawi lainnya adalah tsigah. 

Saya katakan, Yang dimaksud Al Haitsami di atas bukan sanad ini. 

1735 Ad-Daraguthni menilainya sebagai perawi dhaif dan dia berkata, 
“Penyimakannya secara langsung disinyalir tidak benar.” Lihat A/ Mizan (1/415) dan 
Lisan Al Mizan (2/125). . : 

736 A/ Khadzaf adalah melempar batu kerikil atau biji dengan cara meletakkannya 
di antara jari telunjuk dan jari tengah, lalu melemparkannya. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 359 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yunus selain 
Sallam. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan dengan redaksi yang 
panjang oleh Ahmad, Al Bukhari, Muslim, dan lainnya di dalam kitab 
mereka.737 


Jeep Kas CA LN Jeela oi $ Near Ye tea 
ae aa” seen aa Kar SIA ak A3 hous u 
. in Tlk 30 
3 Ol op plba 53 Na JA 6 PPS 3 Joni 
—e 3 Nan AI S Peng Je -J6 Kpaa za Pos 13 Copa ll 
2... 2 Para Tn y : Pena Duga Da 
Ye Ep ap WA Mi ab 3 Tan 
AI LS EA Ji BA ag Ki 
321. Ja'far: bin Muhammad bin Majid Al Baghdadi'88 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Syagig 
Al Marwazi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al Asy'ats, yaitu 
murid Al Fudhail bin Iyadh menceritakan kepada kami, dari Al Fudhail 
bin Iyadh, dari Hiysam bin Hassan, dari Al Hasan, dari Imran bin 


Hushain, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Barang siapa bergantung 
sepenuhnya kepada Allah niscaya Allah akan mencukupi semua 


737 Lihat Fath Al Bari (9/607), Mukhtashar Sunan Abu Daud (5109) dan 
Mukhtashar Shahih Muslim (1246). Dan hadits ini akan disebutkan kembali pada 
(no.447) dengan redaksi yang panjang. 

738 Al Haitsami mengatakan, “Aku tidak mengetahui tentang ihwal perawi ini." 
Saya jelaskan bahwa Al Khatib Al Baghdadi menyebutkan biografinya sa 

berikut, “Ja'far bin Muhammad meriwayatkan hadits dari "Abdurrahman bin 
Mufadhdhal dan lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin 
Makhlad dan lainnya.” Al Khathib juga mengatakan, “Ja'far bin Muhammad adalah 
perawi tsigah dan wafat pada tahun 197 H.” Lihat Az-Zawaid (8/59) dan Tarikh 
Baghdad (7/196). 


360 — Muw'jam Ash-Shaghir 


kebutuhannya dan memberinya rizki dari arah yang tidak dia duga. Dan 
barang siapa bergantung kepada dunia niscaya Allah akan menyerahkan 
dirinya kepada dunia tersebut.” 


Tidak ada yang meriwayatkan Hadits ini dari Hisyam bin 
Hassan selain Al Fudhail bin Iyadh, dan hanya Ibrahim bin Al Asy'ats Al 
Khurasani yang meriwayatkannya dari Al Fudhail. 


“Isnad: Di dalam sanad ini terdapat Ibrahim bin Al Ta ats. 
Ibnu Hibban menyebutkan namanya di dalam kitablnya) Ats-Tsiaat. 
Ibrahim bin Al Asy'ats meriwayatkan dari Al Fudhail tentang hal-hal 
yang berkaitan dengan penyucian jiwa. Kemudian, Ibrahim memilih 
untuk mengasingkan dirt dan menyendiri hingga Akang dia melakukan 
kesalahan dan tidak diikuti.789 


IN CEO bi aa ALE Gp AS Gas 
AMA pe PA da Pi PAN pa 5 
PA PPA APA PO 3G LG cagikah Jend 
Ten SEE AB cai dp 53 aa 
Mia an Int Ane Aa mag S6 We 3 LAI 
Ba aa AA aan pala Ma 


. 


oh JA HAL U :J6 An Na 


739 Lihat Tahdzib At-Tahdzib. Hadits ini Ai dika ala oleh Al Khathib di dalam 
kitab Tarikh Baghdad (7/196). 


Mujam Ash-Shaghir— 361 


daa aan Ko AG ah 
322. Ja'far bin Humaid bin Abdul Karim bin Farrukh bin Daizaj 
bin Bilal bin Sa'ad Al Anshari Ad-Dimasygi740 menceritakan kepada 
kami, kakekku dari pihak ibuku: yaitu Umar bin Aban bin Mufadhdhal Al 
Madini menceritakan kepadaku, dia mengisahkan) Anas bin Malik 
pernah memperlihatkan kepadaku cara berwudhu. Dia mengambil 
sebuah bejana kecil dan meletakkannya di tangan kirinya. Lalu dia 
menuangkannya ke tangan kanannya dan membasuhnya sebanyak tiga 
kali. Kemudian, dia memindahkan bejana itu ke tangan kanannya dan 
berwudhu tiga kali tiga kali. Anas mengusap kepalanya tiga kali, lalu 
mengambil air yang baru dan mengusap kedua daun telinganya. Aku 
katakan kepadanya, “Mengapa engkau mengusap kedua telingamu?” 
Anas menjawab, “Wahai anak kecil, sesungguhnya kedua telinga itu 
termasuk bagian kepala, dan ia bukan bagian dari wajah.” 


Anas melanjutkan: Wahai anak kecil, apakah engkau sudah 
melihat dan memahaminya? Atau, aku harus memperagakannya 
kembali untukmu? Aku menjawab, “Itu sudah cukup bagiku dan aku 


sudah memahaminya,” lalu, Anas berkata, “Seperti itulah aku melihat 
Rasulullah & berwudhu.” 


740 Adz-Dzahabi berkata tentang Ja'far bin Humaid, “Dia meriwayatkan dari 

. kakeknya dari pihak ibunya, yaitu 'Umar bin Aban Al Muzani ...,” lalu, Adz Dzahabi 

menyebutkan sebuah hadits. Dia juga mengatakan, “Umar bin Aban adalah perawi 
yang tidak diketahui ihwalnya.” 

Sesungguhnya hadits ini menunjukkan bahwa ia adalah hadits dha'if dan hanya 

Ath-Thabrani yang meriwayatkan hadits ini dari Ja' ii bin Humaid. Lihat kitab Mizan 

Al Ptidal (1/405). 


362 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Amru741 bin Aban tidak meriwayatkan satu hadits pun dari 
Anas selain hadits ini. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits.ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath, dan di dalam sanadnya terdapat Umar bin Aban. 
Adz-Dzahabi berkata tentang -dirinya, “Umar bin Aban adalah perawi 
yang tidak diketahui ihwalnya.” Saya luruskan bahwa Ibnu Hibban 
menyebutkan namanya di dalam kitab Ats-Tsigat.742 


La ab Jadi Pel JA Yi oa d5 Haa "3 PA AA 
(Io out er 15 tree SI "AR u se 


LoL NO IBL AG 


men an DA TS GP OGAH Aa Ja lada 


an 


2... 


Sen aa Dn PAPAN ae, 3 Hg 0 L, 
ta LA IK 


323. Ja'far bin Muhammad bin Madyan Al Ashbahani Abu Al 
Fadhl743 menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ibrahim Al Ashbahani 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Aban Al Anbari Al Kufi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Marwan menceritakan 
kepada kami, dari Daud bin Abu Hind, Abu Nadhrah dan “Atha' bin 
Abu Rabah mengabarkan kepadaku, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia 


741 Di dalam catatan kaki disebutkan, “Di dalam manuskrip di A/ Maktabah As : 
Sa'diyyah dan manuskrip A/ Jami'ah Al Islamiyyah, nama ini disebutkan dengan 
redaksi Amru. Sementara, yang tertera di dalam sanad adalah “Umar. Wallahu A'lam. 

742 Az-Zawaid (1/234). 

743 Ja'far bin Muhammad memiliki Bean (kun-yah) Abu Al Fadhl Al Jallab. 
Dia adalah saudara laki-laki 'Abdurrahman bin Muhammad bin Madyan, sebagaimana 
dikatakan Abu Nu'aim dan dia menyandarkan hadits ini kepadanya. Lihat Dzikr Akbar 
Ashbahan (1/248). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 363 


mengisahkan, Pada suatu hari Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya 
pintu-pintu langit dibuka pada malam pertama di bulan Ramadhan dan 
baru akan ditutup kembali pada malam terakhir pada bulan itu.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Daud bin Abu 
Hind selain Muhammad bin Marwan As-Suddi. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, “Di dalam sanadhya terdapat 
Muhammad bin Marwan As-Suddi dan dia adalah perawi dha'if”744 


On GAS SNI Ag AD Benar Pa aa 
SE EP AI 1 ee an al aa aga ui 
3G DA GP Pa 53 SAI BE 33 


data PU de ey SR pt Ah Iin Gina du 
Gea ke ah Kadi sajah KIE Io KK ST 
BP A3 UU si gu 

324. Ja'far bin Sulaiman bin Hajib Al Anthaki745 menceritakan 

kepada kami, Mahbub bin Musa Abu Shalih746 Al Farra menceritakan: 
kepada kami, Abu Ishag Al Fazari menceritakan kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Ishag Al Fazari, dari Al Hasan Al Bashri, dari Anas 
bin Malik, dia mengisahkan: Ummu Salamah berkata, “Wahai 
Rasulullah, bolehkah aku ikut berperang bersamamu?” Rasulullah 
menjawab, “Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya jihad itu tidak 


744 Az-Zawaid (3/142). 
745 Al Haitsami berkata, “Aku tidak mengetahui tentang perawi ini.” Lihat Az- 
Zawaid (5/324). 
"IMO Ar Zawaid (5/324) dan Jami” Al Ushul (2/1094). 


364 — Mu'jam Ash-Shaghir 


diwajibkan bagi kaum wanita.” Ummu Salamah “berkata, “Aku akan 


mengobati pasukan yang terluka, menyembuhkan mata, dan memberi 
minum.” Maka, beliau berkata, “Kalau begitu, engkau boleh ikut.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Hasan selain 
Abdurrahman bin Ishag Al Kufi dan hanya Abu One Al Fazari yang 
meriwayatkannya dari Abdurrahman. 


Abdurrahman bin Ishag juga meriwayatkan hadits dari Al 
Hasan bin Sa'ad maula Al Hasan bin Ali dan juga dari Abu Juhaifah. 
Sedangkan Abdurrahman bin Ishag Al Madani meriwayatkan hadits dari 
Az-Zuhri dan ulama Madinah lainnya. Ulama Madinah menyebutnya 
dengan Abbad bin Ishag, dan ada pula yang memanggilnya 
Abdurrahman. Akan tetapi, namanya yang benar adalah Abdurrahman. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini dari gurunya yang bernama Ja'far bin Sulaiman bin Hajib, 
tetapi saya tidak mengetahui tentang ihwal pay ini. Adapun perawi 
yang lainnya di dalam sanad tersebut adalah tsigah.' 


Al Haitsami juga berkata, “Hadits Anas ini juga diriwayatkan di 
dalam kitab Shahih dan kitab hadits lainnya, dengan redaksi yang 
berbeda. Hanya saja, wanita yang disebutkan pada hadits tersebut 
adalah Ummu Sulaim, bukan Ummu Salamah. Dan sepertinya redaksi 
tersebut lebih tepat. Wallahu a'lam.”741 


Be 2 304 0 GB. 3 so 1tfe- Pa 


Ai hate Hita da HA oh KA Tia ita 


Pa Hara C3 GA Oi eh Die CL 
- Fe 8? 


AA RA nan naa CP Ui A3 


TAT Az-Zawaid (5/324) dan Jami' Al Ushul (2/1094). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 365 


2 —a dh an da Se Jaa) DS SB 
DEal) 3520) Ce 

325. Ja'far bin Muhammad bin Buraig'48 Al Baghdadi 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Muhammad Al Jarmi 
menceritakan kepada kami, Abu Tumailah Yahya bin Wadhih 
menceritakan kepada kami, 'Abu Hamzah As Sukkari menceritakan 
kepada kami, dari Jabir bin Yazid Al Ju'fi, dari Abdurrahman bin Sabith, 
dari Ummu Salamah, dia menuturkan: Apabila Rasulullah & dalam 
keadaan junub maka beliau tidak menyantap makanan hingga beliau 
berwudhu layakna wudhu beliau untuk mengerjakan shalat. 


“Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdurrahman bin 
Sabith selain Jabir bin Yazid, dan hanya Abu Hamzah As Sukkari yang 
meriwayatkannya dari Jabir bin Yazid. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan 


hadits ini di dalam A/ Mu'jam Al Ausath dan Al Mu'jjam Ash Shaghir. 
Hadits serupa, dari Ummu Salamah, diriwayatkan juga. di dalam A/ 
Mu'jam Al Kabir dengan redaksi tambahan dan oleh para perawi yang 
tsigah. Adapun sanad yang disebutkan pada A/ Mu'jam Al Ausath dan 
Al Mu'jam Ash Shaghir, di dalamnya terdapat Jabir Al Ju'fi. Dan para 


748 Pada catatan kaki di dalam manuskrip, nama ini disebutkan dengan redaksi 
“Buwaig” (yaitu dengan huruf wawu), sedangkan di dalam kitab Tarikh Baghdad yang 
sudah dicetak disebutkan dengan redaksi “Buraig”. 

Al Khathib Al Baghdadi berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkannya dengan redaksi 
Buwaig, tetapi itu adalah kekeliruannya dalam penyebutan nama ini.” 

Perawi yang meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad bin Buraig ini adalah Abu 
Harun Musa bin Muhammad Az-Zuragi dan yang lainnya. Ibnu Al Mundzir 
mengatakan, “Dia masih sempat meriwayatkan hadits beberapa saat sebelum ajalnya, 
dan dia meninggal dalam kodisi yang baik sekali.” Ja'far meninggal pada tahun 290 H. 
Lihat Tarikh Baghdad (7/192). | 


366 — Mu'jam Ash-Shaghir 


ulama berbeda pendapat tentang keabsahan hadits yang diriwayatkan 


darinya.”749 


B0 38 Las 0. ...9 30,9. Kara 


Aa Es da SU LAN 2 3 Tah 
Sa HA In Hiu Gi da si 
On la la AA Ie de NYA at siy 
SERA GI dB KI J3 


326. Ja'far bin Ahmad Asy Syami Al Kufi?50 menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Al Hasan Al Asadi 
menceritakan kepada kami, Isa bin Rasyid menceritakan kepada kami, 
dari Abdullah bin Syubrumah, dari Anas bin Malik. Anas pernah ditanya, 
“Di bagian manakah Rasulullah & shalat ketika beliau masuk ke dalam 
Ka'bah?” Anas menjawab, “Di antara dua tiang.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin 
Syubrumah selain Isa, dan hanya Ja'far bin Muhammad yang. 
meriwayatkannya dari Isa. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mujjam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Isa bin Rasyid Ats-Tsagafis dia adalah perawi yang masih 
diperbincangkan (kredibilitasnya).”751 


749 Az-Zawaid (1/274) dan Al Mu'jam Al Kabir (23/313). 

750 Adz-Dzahabi menyinggung tentang dirinya ketika membahas biografi Abu 
Ya'la Al Mushili. Adz-Dzahabi berkata, “Ja'far bin Ahmad wafat pada tahun 307 H." 
Lihat Tadekirah Al Hulfazh (2/709). 

751 Az-Zawaid (3/295). Saya ingin menasaskan kembali bahwa “Isa bin Rasyid 
pada sanad ini adalah perawi yang tidak dikenal ihwalnya dan riwayat yang berasal 
darinya adalah munkar. Al-Bukhari memasukkan dirinya ke dalam daftar para perawi 
dha 'if. Lihat Lisan Al Mizan dan Al Mughni Fi Adh-Dhu'afa. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 367 


o- 4 . S8 Do 1to. tp 


AI EA JASA 3 MS Ea OS ALI 
2 Dar an g 93 o- 0- SANG - Lag 
Soy IS SE Adakah IIS typ oP Allah gl 
- Aan Ion 1 hana Ph 03 - Pe. LA 8 y 
ta solusi pp TS: al oa ebay Kla AI ale Wi 
: na - Er. el 0 Aa La ANN PUN oi ori y 3. 
SE JG FEE UG 3 Ia IU AN SAR 3 Ga Oh 
7 Te De MRI 2 
M5s, 
327. Ja'far bin Muhammad bin Bujair Al Aththar Al 
Baghdadi?52 menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Affan Abu 
Bakar menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari 
Al Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud, dia menuturkan: 
Rasulullah #& mengerjakan shalat malam (@iyamul Lail) sampai kadua 
telapak kakinya bengkak. Beliau pernah ditanya tentang itu, “Wahai 
Rasulullah, bukankan Allah telah mengampuni dosamu yang lalu 
maupun yang akan datang?” Beliau menjawab, “Bukankah sebaiknya 
aku menjadi hamba yang pandai bersyukur?” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah selain 
Hajjaj, dan hanya Abdurrahman yang meriwayatkannya dari Hajjaj. 
Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan 


'hadits ini di dalam kitab A/ Mujjam Ash Shaghir dan Al Mujjam Al 
Ausath dan di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Affan yang 


752 Ja'far bin Muhammad bin Bujair meriwayatkan hadits dari Abdurrahman bin 
'Affan Ash Shufi. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Da'laj bin Ahmad As 
Sajastani dan Ath-Thabrani. . 

— Abdul Bagi bin @Gani' melakukan kekeliruan dalam penyebutan namanya, dia 
menyebutnya dengan Ja'far bin Ahmad bin Bujair. Lihat Tarikh Baghdad (7/197). 


368 — Muw'jam Ash-Shaghir 


| | 


merupakan perawi dha'if Akan tetapi, Ibnu Hibban menilainya sebagai 


perawi tsigah.”758 


?, 
Le 


tea - BA Ah AI nail sasa Se aa Kan 
Na Le CI PA SI Da Snp Gaal 


Sa 


s0 tak xs d9 Ta GP NI Oi Rang OP Gatal 
3 aa eh dl ID Io MI) DG IE GL Gi 
ESL Y, HI AU SA 3, ea Y, AG Jalak 
GI AG ea dehh Y bei SL aa 33 2, 


So. 


AA Ula BI GA SL daa Ka aa Ku (UG an 
Sei Sa Onjan 2 3) eat, 


328. Ja'far bin Miuhartenad An Naisaburi Al A'raj Abu 
Muhammad?54 menceritakan kepada kami, Ishag bin: Abdullah Al 
Khusyuk An Naisaburi menceritakan kepada kami, Hafsh bin Abdullah 
As Salami menceritakan kepada kami, dari Mis'ar bin Kidam, dari 
Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Anas bin Malik, dia mengisahkan, 
Rasulullah & memiliki perawakan sedang: tubuh beliau tidak terlalu 


753 Az-Zawaid (2/271). Hadits ini diriwayatkan juga oleh para imam penyusun 
Kutub As Sittah -kecuali Abu Daud- dan mereka meriwayatkannya dari jalur Al 
Mughirah. Adapun yang lainnya meriwayatkan dari selain Al Mughirah. Lihat Sunan 
Ibnu Majah 1419 dan 1420). 

754 Ja'far bin Muhammad An Naisaburi meriwayatkan hadits dari @utaibah bin 
Sa'id, Abu Marwan Al Utsmani, dan ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan 
darinya adalah Yahya bin Manshur Al @adhi dan ulama Khurasan lainnya. Ja'far bin 
Muhammad pergi ke Bagdad dan meriwayatkan hadits di sana. Di antara ulama 
Bagdad yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Ibrahim bin Fairuz Al 
Anmathi dan lainnya. Ja'far bin Muhammad An Naisaburi wafat pada tahun 280 H. 
Lihat Tarikh Baghdad (7/191). 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 369 


tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Warna kulitnya cerah, tidak putih 
pucat atau merah keputihan. Rambutnya ikal: tidak keriting dan tidak 
pula lurus sekali. Beliau diutus sebagai Rasul ketika berusia empat puluh 
tahun. Beliau tinggal di Makkah selama sepuluh tahun dan di Madinah 
selama sepuluh tahun. Rasulullah wafat pada usia enam puluh tahun dan 
ketika itu uban di kepala dan jenggotnya tidak sampai dua puluh 
helai.755 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mis'ar selain 
Hafsh bin Abdullah, dan hanya tanag Al Khusyuk yang meriwayatkannya 
dari Hafsh. 


Isnad: Hadits ini dinbaansa juga oleh Al Bukhari, Muslim, 
Malik, dan At-Tirmidzi.756 


AA 05 (9 Be 20 1,0. 


PE en (nara Bag Ja pi JASA Gi ja Ha 


aa 5 Pauh Ob Ii NA BIL tt CA Lai 


| i: BII 3 gala up ae 
NIA ea ui Oa Un 
sASa LAN Jak AI Of 1 ala AN Io MI yh) JG 1G A3 


755 Kata jajl artinya bersinar. Dan kata 3545! artinya putih bersinar. 

Kata g@4! artinya warta putih pucat seperti warna kapur. 

Kata p3Y! artinya berwarna putih kemerahan pekat. 

Redaksi A8! Je) artinya rambut yang tidak terlalu keriting dan tidak pula sangat 
lurus, tetapi di antara keduanya. 

Adapun redaksi bk41 (445 artinya rambut yang sangat keriting. 

756 Lihat Jami" Al Ushul (11/8785), Mukhtashar Shahih Muslim (no. 1569) juga 


nomor lainnya, Fath A/ Bari (6/564), Tuhtah Al Ahwadzi (10/96), dan A/ Muwaththa ' 
(4/279). 


370: — Mw'jam Ash-Shaghir 


HI Tepi Ga San La Km Oa JR, 


- 
Pd 


Aa Sh Aa Pan 


329. Ja'far bin Muhammad Sawwar An-Naisaburi727 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hafsh menceritakan kepada 
kami, bapakku menceritakan kepada kami, Ibrahim bin “Thahman 
menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj,-dari Abbad bin Manshur, dari 
Al @asim bin Muhammad, dari Abu Hurairah RA, dia berkata. 


Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya Allah menerima 
sedekah, tetapi Dia tidak menerima sedekah kecuali yang baik. Allah 
menerima sedekah itu dengan tangan kanan-Nya kemudian Dia akan 
. menumbuhkannya -untuk orang” yang memberikannya- layaknya 
' seseorang yang membiakkan anak kuda atau anak unta yang sudah 
tidak menyusi lagi. Hingga satu suapan makanan (yang disedekahkan 
orang itu) akan berubah menjadi sean gunung Uhud.”758 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Hajjaj bin Al Hajjaj 
Al Ahwal selain Ibrahim bin Thahman. | 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan dia 
berkata, “Ini adalah hadits hasan shahih.”759 3 


757 Ja'far bin Muhammad Sawwar datang ke Bagdad dan meriwayatkan hadits 
dari 'Abdurrahman bin Bisyr Al Hakam dan ulama Naisaburi lainnya. Adapun yang 
meriwayatkan darinya adalah Al Hafizh Abu Thalib Ahmad bin Nashr bin Thalib'dan 
ulama lainnya. 

Ja'far bin Muhammad Sawwar adalah perawi fsigah, seorang Hafizh hadits, 
dipercaya dan menjadi acuan. Dia wafat pada tahun 307 3 Lihat Tarikh Baghdad 
(7/203). : 

758 Kata Jas! artinya anak hewan yang sudah tidak lagi menyusu kepada 
induknya, dan biasanya kata ini perguanakan untuk anak unta. 

759 Sunan At-Tirmidzi lagi | 


Mu'jam Ash-Shaghir— 371 


. ud 2 
20 3 o- Pa 


AAS PS KAL UPN Ca 5 Aka BAK 

LI KE PE op CAH GP CAS cita 

- (3 .. - te 9... . .9 0 0. 3 3 0. Ht 

ea Ba an Lana Gn et gi MK Tem! Ana Mag, Tau sg 

MAA 2d eka ALE AI Ike AI Iya) OS 1JB CE pp) 
Pa . . - ng . 3 .. Pa : Pi 

BV Ja SA NS OKE KUE Y) Ika 

. 3 3 - - 3 2». ar . 

SAN yank oa SE ot ye bin 

00. 880. Ja'far bin  Ash-Shabbah Al Ashbahani760 

menceritakan kepada kami, 'Al Hasan bin Hammad Sajjadah 

menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada 


kami, dari Al Hasan bin Ubaidilah An-Nakha'i, dari Thalhah bin 
Musharrif, dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara bin “Azib 4& dia 


“. berkata. 


Rasulullah & berkata, “Rapatkanlah Shaf (barisan shalat) kalian 
dan jangan sampai syaitan bisa masuk ke celah-celah kalian seperti anak 
Hadzaf” Lalu, Rasulullah ditanya, “Apa yang dimaksud anak Hadza?” 
Beliau menjelaskan, “Anak kambing berwama hitam yang ada di 
Yaman.” | | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Hasan bin 
Ubaidilah selain Abu Khalid Al Ahmar. 


— Isnad: Saya katakan bahwa para perawinya adalah Tsigah.761 
— An-Nasa'i dan Abu Daud juga meriwayatkan hadits serupa.762 


760 Ja'far bin Ash Shabbah memiliki /agab (julukan) Al Mugri'. Abu Nu'aim 
berkata tentang dirinya, “Ja'far adalah ulama terkemuka di bidang ilmu Al @uran.” 
Lihat Dzikr Akbar Ashbahan (1/246). 

761 Hadits ini, dengan sanad"dari jalur Anas dan lainnya, adalah hadits yang 
Shahih. Lihat Jami” Al Ushul (5/3864). | 


372 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Se Kara Kana SA $ ML yi: | kabah Aa Eh 
f Y 20, 40 Ka 2 ANN 
s— 25 Can LA an ee aa da Oa Olga 
AOA aji pg Kg GAN ah 
253 3 13 Tn, (so il Ol Ia IK) ang 
Sis Cd 
331. Ja'far bin Muhammad bin Malik Al Fazari Al Kufi?63 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Marwan Al @aththan Al 
Kufi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Az-Zubair Al Asadi Abu 
Abi Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Al 
Mundzir, dari Habib bin Yasar, dari Zadan, dari Ali RA dia menuturkan, 
Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya Allah & berfirman (di dalam 
hadits @udsi): Sungguh, kemuliaan adalah pakaian-Ku dan 
kesombongan adalah baju-Ku. Siapa saja yang ingin mencabut keduanya 
— dari-Ku niscaya Aku akan mengazabnya.” | 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Ali & selain dengan sanad di 
atas, dan hanya Abdullah bin Az-Zubair Abu Abi Ahmad Az-Zubairi yang 
meriwayatkannya dengan sanad ini. 

Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam 
kitab A/ Mujam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya 
terdapat Abdullah bin Az-Zubair yang merupakan anak dari Abu 


762 Hadits ini diriwayatkan jug di dalam Sunan An-Nasa' (2/89-90) melalui jalur 
Thalhah bin Musharrif dengan redaksi serupa. Abu Daud (no. 634) juga 
meriwayatkannya dengan matan yang lebih ringkas. 

763 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 373 


Ahmad. Abu Zur'ah dan . ulama lainnya menilainya sebagai perawi 
dha'if164— ih Bani | 


P3 


ba Ph Ea d ja Ot pa ja daa 

Be ngan LG Ah 3 LA AI AAA Gia SAN jim 
SPS — PP SEA op agita 
LN SD UN abg ala At da M5 
Si ai AJE Ad AB Apai  S 
IA Leni De IS SP WI CAH La 


SA TR PAN CAN PA 


332. Ja'far bin Ahmad bin Sinan Al Wasithi765 menceritakan 
kepada kami, Al @asim bin Isa Ath-Tha'iy menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Hasan Al Muzani menceritakan kepada kami, dari 
Mu'awiyah bin Yahya Ash Shadafi, dari Az-Zuhri, dari.Abu Az-Zubair, 
dari Jabir #@ (dia menuturkan), Rasulullah & perah berdiri ketika ada 
jenazah yang dibawa lewat di hadapan beliau. Karena jenazah itu adalah 
seorang Yahudi, maka beliau pun berdiri. | 


Abu Al @asim Ath-Thabrani mengatakan, Az-Zuhri 
meriwayatkan hadits ini hanya sampai matan di atas. Adapun perawi 
lainnya meriwayatkan dengan redaksi: Karena jenazah itu adalah 


764 Az-Zawaid (1/99) 

765 Ja'far bin Ahmad bin Sinan meriwayatkan hadits dari bapaknya, yaitu Tamim 
bin Al Muntashir, dari Abu Kuraib Muhammad bin Al “Ala dan dari ulama lain yang 
semasa dengannya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar Al Mugri, 
Ibnu “Adi, Abu Amru bin Hamdan, dan ulama-ulama lainnya. 

Adz-Dzahabi berkata, “Dia adalah seorang perawi #sigah dan anak seorang 
Hafizh di bidang hadits.” Ja'far bin Ahmad bin Sinan wafat pada tahun 307 H. Lihat 
Tadzkirah Al Hulfazh (2/752). 


374 — Mw'jam Ash-Shaghir 


seorang Yahudi, maka Rasulullah berdiri disebabkan baunya yang 
busuk.” Dan tidak ada hadits yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Abu 


Az-Zubair selain hadits di atas. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri selain 
Mwawiyah bin Yahya, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari 
Mu'awiyah selain Muhammad bin Al Hasan Al Muzani Al Wasithi. Dan, 
hanya Al @asim bin Isa yang da oi dari Muhammad bin Al 


Hasan. 


Isnad: Hadits Jabir tentang berdirinya Rasulullah ketika 
jenazah dibawa di hadapan beliau diriwayatkan juga oleh Bukhari, 
Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'1.766 


AA Sa Er Og AA ajaa ASI Jua 33 Ten Pa Mae 
ISA BIL ega | Aa nj ah ee 
Ay APN DAN 5 ai AS BE aoi dah 


Ta PN 
| 


Na dn ola (3S Vote BE 3 PL 


Ce ale ale DI Ip A 0, Je wa bank Sa 3 
333. Ja'far bin Al Fudhail At Tammar Al Mukhrami Al 
Muaddib767 menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdul Malik 
bin Syaibah Al Hizami Al Madani menceritakan kepada kami, 


166 Jami” Al Ushul (11/8628), Fath Al Bari (3/179), Mukhtashar Shahih Muslim 
(472), Mukhtashar Sunan Abu Daud (3045) dan Sunan An- Nasa'i (4/46). 

767 Di dalam kitab Tarikh Baghdad, yaitu pada bab Al Fadhl, Al Khatib Al 
Baghdadi tidak memberikan komentar apa pun tentangnya. Lihat Tarikh Baghdad 
(7/194). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 375 


& 


Muhammad bin Isma'ii' bin Abu Fudaik menceritakan kepada kami, 
Musa bin Ya'gub Az-Zam'iy menceritakan kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Ishag, Abu Hazim mengabarkan kepadanya, Nafi' - 
maula Ibnu Umar - mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Ibnu 
Umar berkata: Rasulullah & bersabda, “Tidak ada seorang penghianat 
pun melainkan pada hari kiamat kelak dia akan membawa tanda yang 
akan dikenali.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hazim bin 
Salamah bin Dinar Az-Zahid selain Abdurrahman bin Ishag, dan tidak 
ada yang meriwayatkannya dari Abdurrahman selain Musa bin Ya'gub. 
Begitu pula tidak ada yang meriwayatkannya dari Musa bin Ya'gub 
selain Abu Fudaik, dan hanya Abdurrahman bin Abdul Malik yang 
meriwayatkan hadits ini dari Abu Fudaik. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaikhan dengan 
redaksi yang panjang.7'58 Sedangkan At-Tirmidzi Dena aana 
dengan redaksi yang ringkas. 


Ta Sa LAB “Ao BE Jami BO BL DU DER: AB 
SAN Oo Mn ios aneyaadi 23 Joel Daan ji aan Kara 


302 6- Pt Ina 


AP Kam PAP BEP MI 3 Lam Ud 
ah - JG ee EA lo MI Ol EA P3 
Tas KB 3 


334. Ja'far bin Muhammad Al Khariki Al Bashri69 
menceritakan kepada kami, Hudbah bin Khalid menceritakan kepada 


Baya 


168 Jami" Al Ushul (4/2063), Fath Al Bari (6/283), dan Tuhfah Al Ahwadzi 
(5/205). 


' 3716 —Mu'jam Ash-Shaghir 


kami, Hammad bin Al Ja'ad menceritakan kepada kami, dari @atadah, 
dari ” Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah &, 
Rasulullah & bersabda, “Kerusakan akibat perbuatan hewan ternak 
yang berprilaku liar tidak menjadi tanggung jawab pemiliknya.” 
Rasulullah juga menetapkan zakat sebesar seperlima pada barang 
peniggalan masa lalu (yang ditemukan dari dalam bumi).770 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari @atadah selain 
Hammad bin Al Ja'ad dan Abu Maryam Abdul Ghaffar bin Al @asim Al 
Anshari. Sementara, “hanya Hudbah yang meriwayatkannya dari 
Hammad bin Al Ja'ad, dan hanya Isma'il bin Amru Al Bajali yang 
meriwayatkannya dari Abu Maryam. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Al 
Jama'ah.771 


SA Lo. L0 3 9. 


Kiara Ap Gaara KENA € Ola OP aer ara 


Gs oh na Gps gp Dp ES ea 3 
G Bana” 0-0. PIN) Pan Kedu ale NN ca Ia Kan 
Maan en M. ko M Iya, JB 


769 Di dalam naskah yang telah diterbitkan, namanya disebutkan dengan redaksi 
Al Khaziki, tetapi redaksi ini keliru. Yang benar adalah Al Khariki, yaitu nisbat kepada 
Kharik, nama sebuah pulau yang terletak di dekat Amman. Lihat kitab A/ Lubab fi 
Tahdzib Al Ansab (1/410). 

770 Kata #4! artinya hewan. 

Kata 1 artinya diluar tanggung jawab. 

Dan kata 3S! artinya barang peninggalan masa Jahiliyah yang dikubur di dalam 
tanah. - . 
771 AJ Jami' Ash Shaghir (41/5676), Mukhtashar Shahih Muslim (1033), Fath Al 


“Bari (3/364), Tuhtah Al Ahwadzi (3/301), Mukhtashar Sunan Abu Daud (4425), 
Sunan Ibnu Majah (2673), dan Sunan An-Nasa'1 (5/45). 


Mwjam Ash-Shaghir — 3177 


UBS yen Y, MS SY JB KD Bag 5, ca dung 
IA Jai tp AS yah 


335. Ja'far bin Ma'dan Al Ahwazi'72 menceritakan kepada 
kami, Zaid bin Al Harasy menceritakan kepada kami, Utsman bin Al 
Haitsam menceritakan kepada kami, Auf bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, dari Abdullah bin Mufadhdhal, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Orang yang paling berat pencuriannya adalah 
orang yang mencuri di dalam shalat.” Salah seorang sahabat bertanya, 
“Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri di dalam shalatnya?” 
Rasulullah menjawab, “Dia tidak rukuk dan sujud dengan sempurna. 
Dan orang yang paling kikir adalah orang yang paling enggan 
mengucapkan salam.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Auf selain Utsman 
bin Al Haitsam, dan hanya Zaid bin Al Harasy yang meriwayatkannya 
dari Utsman. Dan hadits ini tidak diriwayatkan dari Abdullah bin 
Mufadhdhal selain dengan sanad di atas. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini dalam tiga kitabnya, dan seluruh perawi hadits ini adalah 
tsigah.”173 Al Mundziri berkata, “Hadits ini diriwayatkan dengan sanad 
Jayyid,” 174 


aa Tera & ae ISA Sa jas Kau 


AP yi Pe daa Sa fa Tas ega ANN aa 


772 Saya belum menemukan biografinya. 
713 Az-Zawaid (2/120). 
T74 At-Targhib (1/335). 


378 — Mu'jam Ash-Shaghir 


GEA telat "IA ta Gi Dai aa HA Un pa & 


aa? 2 0. ag Ps ae ore Aa .i y “ - 0 - 2 2, 
€ 353 


AAS JET Gl Ia Rp J9 PA Op PN) 


. 


336. Ja'far bin Ahmad bin Bahmuz Al “Askari775 menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Al Migdam Abu Al Asy'ats Al Ijli menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar Al Hanafi menceritakan kepada kami, dari 
Ghalib bin Ubaidilah Al Jazari, dia berkata, aku mendengar Sa'id bin Al 
Musayyab berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata: Aku 
mendengar Rasulullah & bersabda, “Tidak akan masuk surga kecuali 
orang mukmin, dan sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan 
seorang laki-laki yang ajir. 16 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ghalib bin 
Ubaidilah selain Abdul Kabir bin Abdul Majid Abu Bakar Al Hanafi. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaikhan beserta 
penuturan sebuah kisah.777 


- - Pe 3 g aa ae “38 AI ato. Pa 

ar Na PPA it PR SAS 53 Akin ap yinbe Uda 
$— pan AAN 2YO OP 3 ng 

0 SG. yo, 3 


Pay, 2 


ore 2 For . rd "and . Lea 2 Mang ore A, re 1 2 . 
Ia Als 335 op ala SG rn ale AN Ie AI Opah 


775 Saya belum menemukan biografinya. 

716 Di dalam kisah yang terkait dengan hadits ini disebutkan bahwa di dalam 
salah satu peperangan, ada seorang laki-laki yang mengaku muslim ikut berperang 
dengan penuh semangat. Akan tetapi, laki-laki itu tidak dapat bersabar ketika terluka 
hingga akhirnya dia membunuh dirinya sendiri.Pent 

777 Lihat Faidh Al @adir (2/259-260), Fath Al Bari (6/179), dan Syarah An- 
. Nawawi 'Ala Shahih Muslim (2/122). Hadits ini telah disebutkan pada (no. 132). 


Muw'jam Ash-Shaghir— 379 


ad 35 Jl SAS OB Jak 2 SEN Teu sad 


SA G3 3 

337. Ja'far bin Sunaid bin Daud Al Mishshishi778 menceritakan 

kepada kami, bapakku (Sunaid) menceritakan kepada kami, Yusuf bin 

Muhammad bin Al Munkadir menceritakan kepada kami, dari bapaknya, 

dari Jabir bin Abdullah, dia menuturkan: Rasulullah 8 mengisahkan, 

“Ibunda Sulaiman bin Daud memberikan nasihat kepada Sulaiman AS, 

Wahai Sulaiman, janganlah engku memperbanyak tidur di malam hari 

karena terlalu banyak tidur di malam hari akan membuat seorang hamba 
menjadi fakir pada hari kiamat?” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Al 
Munkadir selain anak laki-lakinya: yaitu Yusuf. Dan hanya Sunaid yang 
meriwayatkannya dari Yusuf. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan Al 
Baihagi di dalam Syuab A/ Iman. Sementara, Al: Auza'i 
menyebutkannya di dalam kitab A/ Maudhu 'at779 


oo - aa 8 eat o- e 8. o Lo. Ip 
— Sea GAS la Dp Kaban Gp kat Ula 
- P3 pi 
o- 1 0 Po 3 - oo. 3 » “8. Ao A Lb Os 
Asam YP «Jep Ll 3 jamal Bau Ig 33 Kado UK 
e - - - - # 


# Pn Da 20 - 0 o- 0 0 £ E 0. o 


778 Di dalam kitab Al Mughni disebutkan bahwa Sunaid adalah /agab (julukan) 
Abu Ali Al Husain bin Dawud. 1 

779 Lihat A/ Jami" Ash Shaghir (14/6088) dan Sunan Ibnu Majah (1/1332). Di 
dalam kitab Az-Zawaid disebutkan, “Di dalam sanad hadits ini terdapat Sunaid bin 
Daud, dan gurunya adalah Yusuf bin Muhammad. Kedua orang.ini adalah perawi 
dha'if” 


380 — Mw'jam Ash-Shaghir 


- PAP PA 8, y 
Hp JI MAA ia tel db Ul Ga Ieloy de MI le 
HCab ale Ap J3 PU G5 YG 


338. Ja'far bin Muhammad bin Harb Al Abbadani?80 
menceritakan kepada kami, Sahal bin Bakkar menceritakan kepada 
kami, Yazid bin Ibrahim At-Tusturi menceritakan kepada kami, dari 
Ayyub As Sakhtiyani, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Al Ahwash, dari 
Abdullah bin Mas'ud dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Barang siapa 
melakukan sumpah shabr'81 secara sengaja demi mengambil harta 
(seseorang) yang bukan menjadi haknya, niscaya orang itu akan 
berjumpa Allah # sementara Dia murka kepadanya. K. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yazid bin Ibrahim 
selain Sahal bin Bakkar. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Al 
Jama'ah dari jalur Ibnu Mas'ud dan Al Asy'ats bin Gais.782 


'780 Ja'far Al “Abbadani meriwayatkan hadits dari Sahal bin Bakkar, Muhammad 
bin Katsir Al "Abdi, dan ulama-ulama Basharah yang semasa dengan keduanya. 
Adapun yang meriwayatkan hadits darinya adalah para perawi yang tidak dikenal. 
Ja'far Al "Abbadani datang ke Bagdad dan meriwayatkan hadits di sana. Di antara 
ulama Baghdad yang meriwayatkan hadits darinya adalah Ja'far bin Muhammad bin 
Nashir Al Khalidi. Lihat Tarikh Baghdad (7/195). 

781 Sumpah Shabr adalah sumpah yang mengikat pihak kedua. Dari segi hukum, 
sumpah ini menjadikan pelakunya berhak atas sesuatu yang diklaimnya. 

782 AJ Jami" Ash Shaghir (6/8644), Fath Al Bari (5/33), Mukhtashar Sunan Abu . 
Daud (3112), Tuhfah Al Ahwadzi (8/345), dan Sunan Ibnu Majah (2323). Hadits ini 
juga akan disebutkan di dalam hadits Jabir pada (no.627). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 8381 


Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Jubair 


BD 3& 30 Nol Pa 


AA aa Wa Mn na 
TA ON ENG PP 3 ES KA gan 
JS 2J Goyah of AN KS 33 Al Yi Ga YP PAI gp 
Hg ID AA rat Yi nh ae Io 3 
L Ad Aa SJ PG Ta Pi AS ia sah 
Aa Se ang SO Mc aa AJ :JG AI tag 
la sal 3 Ju aa Jd KTB V3 S5 aya V3 Ea Pa 
ab J8 dal ale Ii A1 JA Ia Dila SG 
Aa un dat Ou Aan an Aa 
LS AE GA SB NI JB iB Ia yebkat 
3 Mes Je WE, KASN #Nja SI 3 Kira 
AS UA out, 
339. Jubair bin Muhammad Al Wasithi/88 menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin An Nadhr Al Wasithi menceritakan kepada 
kami, Zakariya bin Farrukh Al Wasithi menceritakan kepada kami, dari 


Waki' bin Al Jarrah, dari Al A'masy, dari Syagig bin Salamah, dari 
Abdullah bin Mas'ud, dia menuturkan: Rasulullah & berkata, “Maukah 


engkau aku ajarkan do'a yang diucapkan Musa AS ketika menyeberangi 


788 Jubair Al Wasithi memiliki kunyah Abu 'Isa. Dia datang ke Bagdad dan 
meriwayatkan hadits dari 'Ammar bin Khalid At Tammar dan ulama lainnya. Adapun 
yang meriwayatkan darinya adalah Abu Hafsh Az Zayyat dan lainnya. Al Khatib Al 
Baghdadi mengatakan, “Dia adalah perawi #sigah.” Lihat Tarikh Baghdad (7/265). 


382 — Mwjam Ash-Shaghir 


lautan bersama Bani Israil?” kami menjawab, . “Kami ' mau, wahai 
Rasulullah,” Rasulullah melanjutkan, “Bacalah oleh kalian: Ya Allah, 
segala puji hanya bagi- -Mu dan hanya kepada-Mu keluhan disarnpaikan. 
. Hanya Engkaulah tempat memohon pertolongan, dan. tidak ada daya 
“serta upaya kecuali dengan izin Allah Yang Mahatinggi ' 2 


Mahaagung.” 

Abdullah. (bin - Mas'ud) berkata, “Aku tidak: sea 
meninggalkan doa ini sejak aku mendengarnya dari Rasulullah &” 
Syagig berkata, “Aku tidak pernah meninggalkan doa ini sejak aku 
mendengarnya dari Abdullah.” Al A'masy berkata, “Aku tidak perriah 
meninggalkan doa ini sejak aku mendengarnya dari Syagig.” 

AL A'masy mengisahkan: Ketika sedang tidur, seseorang datang 
di dalam mimpiku dan berkata, “Wahai Sulaiman, tambahkanlah dalam 
doa (seluruh doaj itu kalimat berikut: Dan kami memohon pertolongan- 
Mu atas kerusakan yang menimpka kami dan kami memohon kepada- 
Mu kebaikan bagi seluruh urusan kami.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy selain 
Waki', dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Waki' selain Zakariya 
bin Farukh. Dan hanya Ja'far bin An Nadhr Ibnu binti Ishag bin Yusuf 
bin Al Azrag yang meriwayatkannya dari Zakariya. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
perawi yang tidak aku ketahui ihwalnya.”784 


Al Mundziri berkata, “Ath-Thabrarii meriwayatkan hadits ini di . 
dalam A/ Mu'jam Ash Shaghir dengan sanad Jayyid.”785 


784 Az-Zawaid (10/183). 
785 At-Targhib (2/618). 


. Mw'jam Ash-Shaghir — 383 


. 30 303 


AA Yi ip Gi CR Da Gi pan Ge 

SEA ga gi PA GP AN) H3 Ke 
bi jet AA Gp da GP GA gi DN Gp Ga 
SI Je CA gag NA “JG Apa SA NG ala la 
Arap EV, dateng 9 Isa KA: Y, AI GAS 13 6 


X3 yan PLS IA ie Er Ans Sab Y, SA, 
SAT SS Aas 3, cl pa 33 IN 3 Abas 


Aka 


Pata gia Oa SA PS ja Ol Iu 


gala Ko d3 833 Jr PN 


340. Jubair bin Harun?86 menceritakan kepada kami, Ali bin 
Muhammad Ath-Thanafisi menceritakan kepada kami, Waki' bin Al 
Jarrah menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Shalih, dari 
Algamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya 
(Buraidah) #: Apabila Nabi #@ mengutus sebuah pasukan, beliau 
berpesan, “Berperanglah . dengan menyebut nama Allah dan 
berperanglah di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada 
Allah, tetapi janganlah kalian mencuri harta rampasan perang, janganlah 
kalian berkhianat, janganlah kalian bersikap pengecut, dan janganlah 
kalian membunuh anak kecil, wanita, dan orang yang sudah tua. Apabila 
kalian mengepung penduduk suatu kampung atau benteng, janganlah 
kalian memberikan jaminan: keamanan atas nama Allah dan Rasul-Nya 
kepada mereka. Akan tetapi berikanlah kepada mereka jaminan atas 


786 Nama lengkapnya adalah Jubair bin Harun Al Ashbahani. Dia meriwayatkan 
hadits di kota Rayy bersama Abu Hatim dan ulama besar lainnya: Dia memiliki 
kedudukan yang mulia dan terhormat. Jubair Al Ashbahani wafat pada tahun 305 H. 
Lihat Dzikr Akbar Ashbahan (1/253). 


384 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


nama kalian dan bapak-bapak kalian. Sebab, apabila kalian harus 
memutuskan jaminan dari kalian sendiri atau jaminan bapak-bapak 


kkalian, maka itu lebih ringan daripada apabila kalian memutuskan 
jaminan atasn nama Allah & dan rasul-Nya $& 81 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Hasan bin 
Shalih selain Waki' di Mesir. | 
| Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim, Abu Daud, 
dan At-Tirmidzi, baik dengan redaksi yang panjang maupun yang 
ringkas.788 


' Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Jabrun 


— — ii G— Syam Ad Sm ji Sa Kata 

— 3 Ojak ji data K0 11 MS GAS ep Maha 
fun ae ui Ip 26 alay Ala Io pl ee 
DUO EI Tha YA NYI 23 (ani 
AAN SIM ga CI SAT AN 2 
Ata FA Bgn Ae al SA 55 Ai Obat cad 


787 Kata Dzimmah pada Redaksi (Sasa rg 4 artinya adalah jaminan keamanan. 
Adapun makna redaksi tersebut adalah memutuskan dan tidak memenuhi jaminan 
yang telah diberikan. 

788 Jami" Al Ushul (2/1073), Mukhtashar Sunan Abu Daud (2500), dan 
Mukhtashar Shahih Muslim (no. 1111). Hadits ini juga akan disebutkan dengan redaksi 
yang ringkas dalam hadits Abu Musa pada (no. 514). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 385 


ta 2 Ta 2 .g.0 25 : ON ara 2 - Ro 02 20 
YO Ag JB EN JP ya Rela YES Ojasy Lo Oy G3 
AN tes Pe Al Shu 3 HS om GA 
MN, 7 - . : 2 HA ah, Sa Ig 
CA Ia KANG MN AhA SP) MAS Arya WIL 
2 Tag. 3 4 Maa 2 20. 0... PAN Ia 2 #3 3 — Gg 3 
YA Yy SAY SER Y (AI 1 IS op OX 
V3, GAJI BP Ia LNG Heli VE Y, A3 
Oa Gan ai 
341. Jabrun bin Isa Al Maghribi di Mesir/89 menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Sulaiman Al Ju'fi/90 menceritakan kepada 
kami, Abbad bin .Abdush Shamad Abu Ma'mar menceritakan kepada . 
kami, dari Anas bin Malik, dari Nabi @ beliau bersabda, “Apabila 
engkau memohon. sesuatu kepada Allah dan engkau ingin agar 
permohonannmu itu dikabulkan, maka ucapkanlah: Tidak ada ilah selain 
Allah semata: tidak ada sekutu bagi-Nya dan Dialah yang Mahatinggi 
lagi Mahaagung. Tidak ada ilah selain Allah tidak ada sekutu bagi-Nya 
dan Dialah yang Mahabijak lagi Mahamulia. Dengan menyebut nama 
Allah Rabb 'Arsy yang agung. Segala bagi Allah Rabb semesta Allah. 
Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah- 
olah mereka tinggal (di dunia) hanya sesaat saja pada siang hari. 
Tugasmu hanya menyampaikan. Maka, tidak ada yang dibinasakan 
kecuali kaum yang fasik (tidak taat kepada Allah).791 Pada hari ketika 
mereka melihat hari Kiamat itu (karena suasananya hebat), mereka 
merasa seakan-akan hanya (sebentar saja) tinggal (di dunia) pada waktu 


789 Al Mundziri mengatakan, “Aku tidak mendapatkan adanya komentar dalam 
konteks jarh wa ta dil tentang dirinya.” Lihat At-Targhib wa At Tarhib (3/178). 

790 Di dalam naskah yang sudah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “Al Jufri”. 
Akan tetapi, redaksi yang benar adalah seperti yang disebutkan di dalam kitab Tahdzib 
At-Tahdzib dan Khulashah Tahdzib Tahdzib Al Kamal. 

791 OS. Al Ahgaf (46): 35. 


386 —Mu'jam Ash-Shaghir - 


sore atau pagi hari192 Ya Allah, aku memohon kepada-Mu apa-apa 
yang akan mendatangkan rahmat-Mu, amalan yang teguh yang 
mengantarkan kepada ampunan-Mu, keberuntungan dalam segala 
kebaikan, dan terhindar dari setiap dosa. Ya Allah, wahai Dzat yang 
Maha Pengasih. Janganlah Engkau tinggalkan ada satu dosa pun pada 
diriku melainkan Engaku ampuni ia, atau kebingungan melainkan 
Engkau hilangkan, atau utang melainkan Engkau tutupi, atau kebutuhan 
dunia dan akhirat melainkan Engkau penuhi ia dengan rahmat-Mu. 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Anas melainkan dengan 
sanad ini. Dan hanya Yahya bin Sulaiman yang meriwayatkannya 
demikian. : 


— Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jjam Al Ausath. Al Haitsami mengatakan, “Di dalam sanadhya 
terdapat Abbad bin Abdush Shamad, dan dia adalah perawi dha'1f”793 


792 OS. An Nazi'at (79: 46. 
793 AzZawaid (10/157). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 387 


HURUF HA' 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Al Hasan 


SA Ie aka PLAN Cp ea S3 sia 


Mai NP tua gi PA 3 G3 3 AA USA Tni 
KUN Aang le Io IA JG JB AA 133 


8 


Ja) 6 US AAS gi OA Sa NI 


IR JS Cg Mika tag al Lo LA J3 Ad 


Wa of Gula vg Gee U 33 KA Sa Tana 


Ia ds Jas ae Isa Ol AS JS SUS Eh 


Pb Bap san ran sa AD JUS 63301 


342. Al Hasan bin Abdul Ala Al Bausi Ash-Shan'ani794 
menceritakan kepada kami, 'Abdurrazzag menceritakan kepada kami, 


794 Di dalam kitab A/ Awa “il kayra Ath-Thabrani, namanya disebutkan dengan 
redaksi “At Tursi”, sedangkan di dalam naskah yang sudah diterbitkan disebutkan 
dengan lafazh “Al Bausi”. Adapun yang disebutkan di dalam kitab A/ Lubab f Tahdzib 
Al Ansab (1/187) adalah “Al Bausi” sebagaimana yang kami tegaskan pada kitab ini. 

Disebutkan pula bahwa Al Hasan Al Bausi ini meriwayatkan hadits dari 
'Abdurrazzag. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Ath- Thabrani dan ulama 
lainnya. 

Adz-Dzahabi Mentan. “Aku tidak mengetahui ada cacat periwayatan pada 
dirinya.” 


388 — Muw'jam Ash-Shaghir 


Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari @atadah, dari An Nadhr bin 
Anas, dari Anas bin Malik #5, dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
“Sesungguhnya “Allah menjanjikan kepadaku bahwa Dia akan 
memasukkan empat ratus ribu orang dari umatku ke dalam Surga.” Abu 
Bakar pun berkata, “Wahai Rasulullah, mintalah agar jumlah itu 
ditambah.” Nabi @ berkata, “Dan, seperti ini,” lalu beliau 
menggabungkan kedua telapak tangannya. Umar menimpali, “Wahai 
Abu Bakar, cukuplah itu bagimu.” Abu Bakar membalas, “Wahai Umar, 
biarkan aku memintanya. Apa salahnya jika Allah akan memasukkan 
kita semua ke dalam Surga.” Umar pun membalas, “Sesungguhnya, 
seandainya Allah mau nisaya Dia akan memasukkan makhluk ciptaan- 
Nya ke dalam Surga dengan satu telapak tangan saja.” Lalu, 
Nabi #& menimpali, “Umar benar.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Gatadah, dari An 
Nadhr bin Anas, dari Anas, selain Ma'mar. Dan hanya. 'Abdurrazzag 
yang meriwayatkannya dari Ma'mar. 

Isnad: Al Haitsami mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan oleh 
Ahmad dan Ath-Thabrani di dalam kitabnya A/ Mu'jam Al Ausath. Para 
— perawi yang disebutkan di dalam sanad keduanya adalah para perawi 
kitab Shahih.”795 


P4 


ca ae Hr bapa P3 PG as 


Mn na Den aa In up gi Ipa 


Al Hasan Al Bausi wafat pada tahun 286 H. Lihat kitab Siyar A'lam An-Nubala 
(13/351). 

795 Az-Zawaid (10/404). Al Haitsami tidak menyandarkan hadits ini ke dalam 
kitab A/ Jami' Ash Shaghir. 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 389 


. 


0 & - 0£ - 8. Pa ore 4, - na 3 “£ 2 0. A, 
PSS JAANI Gaa oli YA lag ale AN Ko CAN Ol Ag SI 
3 0... -“ 2 :a 0. » 33 Pn 29 te . ca B3. a : 
SAN Sa) MAS 3 pebas CAST SAN HER LAI AA 
. 


LN - .. PP Pa Pai x 35 7 2 2 " KI LX To 

VE BY An db SIB ae su ak, 
P4 5 Pa 3 PAN 4 

: der a53 

343. Al Hasan bin Jarir Ash Shuri798 menceritakan kepada 

kami, Isma'il bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, bapakku 
menceritakan kepadaku, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari “Amrah, 

dari Aisyah #, Nabi & pernah lewat di hadapan para wanita kaum 


Anshar dalam sebuah acara perkawinan mereka. Dan ketika itu mereka 
melantunkan sya'ir berikut: 


Laki-laki itu menghadiahkan beberapa ekor kambing kepada istrinya 
dan diletakkan di kandang 
Dan suamimu sedang berada di perkumpulan 


dan dia mengetahui apa yang terjadi esok hari797 


796 Al Hasan Ash Shuri memiliki kunyah Abu 'Ali. Ibnu “Asakir mengatakan di 
dalam kitab Tarikh Ad Dimasyg (4/156), “Al Hasan Ash Shuri datang ke Damaskus 
pada tahun 283 H dan dia meriwayatkan dari banyak ulama. Adapun yang 
meriwayatkan darinya adalah Sulaiman bin Muhammad Ath-Thabrani dan sekelompok 
ulama lainnya. Al Hafizh dan Tamam Ar Razi menyebutkan riwayat musnad melalui 
jalurnya-hingga ke Sa'ad, bahwa dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, “Sebaik-baik 
kalian adalah orang yang mempelajari Al @ur'an dan mengajarkannya.” Lihat kitab 
Siyar A'lam An-Nubala (13/442). 

197 Kata v45 adalah bentuk jamak dari kata .x5, yaitu kambing yang 
mengandung anak kedua atau keempat. 

Kata ap artinya berada dengan tenang. 

Kata «4! artinya kandang yang dipergunakan untuk meletakkan unta atau 
kambing. Kata ini bisa juga berarti tempat penyimpanan kurma agar mengering. 

Kata (s2! artinya tempat berkumpulnya orang-orang. Maksudnya, orang yang 
dikelilingi oleh para tamu dan orang-orang yang singgah. 


390 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


Lantas, Nabi & bersabda, “Tidak ada yang mengetahui apa 
yang akan terjadi esok selain Allah "Azza wa Jalla.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id 
selain Abu Uwais, dan hanya Isma'il yang meriwayatkannya dari Abu 
Uwais. 

Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam 
kitab A/ Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Para perawi dalam 
sanad ini adalah perawi kitab Shahih.”798 


to. Hn 09 3 33 : 0 eA. — : Pe 
PAK Op ERA SN "yang Spa Ke 0 mai Bab 
o- Ao Ao Kesra 
BIA ON gp bo dal pp Ah G1 kemal LS Ea ana) 
Po AE gi ob Cam oi aga Hp gigi Oei Map 
Gtit 4 - 9 4) 
OS ia KS 2d ala Jo S1 Ing SE JG da3 AI 
7 PP. 33 - ma - - .I Lae si . 0? 0. LA, 2. 
13 (dl Pa P3 alis tb, Km 0 PEN cal sis La 3Lag 
ts . 3 Oo LE 0G 0 o aah Liat 4, 2, Y & D0... 
nd ja AJI UI Gp La eng Ae Al eko MI Sya) 
2 Ta Aa Oa aa ea Ih NOS Pa Na Ta UN 
BI Ear pn IS Di ASI 3 cell DU 
344. Al Hasan bin Ghulaib Al Mishri di Mesir799 menceritakan 
kepada kami, Mahdi bin Ja'far Ar Ramli menceritakan kepada kami, 


198 Az-Zawaid (4/290). 

799 Al Hasan Al Mishri meriwayatkan hadits dari Yahya bin Bukair bin “Ufair. 
Adapun yang meriwayatkan darinya adalah An-Nasa'i, dan dia menilainya sebagai 
perawi tsigah. 

Ibnu Asakir berkata, “Aku belum menemukan riwayatnya.” Ibnu Hajar berkata, 
“Dia adalah perawi yang dapat diterima.” 

Al Hasan Al Mishri wafat pada tahun 290 H dan ketika itu dia berusia 82 tahun. 
Lihat Tagrib At-Tahdzib (1/170) dan Khulashah Tahdzib Tahdzib Al Kamal (1/218). 


Mu'iam Ash-Shaghir — 391 


Abdul Majid Abdul Aziz bin. Abu Rawwad menceritakan kepada kami, 
dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Utsman bin Khaitsam, dari Sa'di bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas @ dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
“Kam'ah (sejenis cendawan) adalah makanan: yang diturunkan kepada 
Bani Israil, dan airnya merupakan obat bagi penyakit mata. Dan kurma 


PL 


Ajwa berasal dari Surga dan ia merupakan obat bagi racun. 


Ibnu Abbas juga mengatakan, “Dan Rasulullah & juga 
menjelaskan obat bagi sakit yang menimpa urat (semacam encok), yaitu 
dengan bagian pantat kambing yang dibagi menjadi tiga bagian lalu 
dicairkan dan diminum setiap hari satu bagian dan dicampur dengan air 


liur.” 


— Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Kaitsam 
selain Ibnu Juraij, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Juraij 
selain Abdul: Majid. Dan hanya Al Hasan yang Ghulaib yang 
meriwayatkannya dari Mahdi bin Ja'far. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, “Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini di dalam tiga kitabnya dan di dalam sanadnya terdapat Mahdi 
bin Ja'far Ar-Ramli. Dia adalah perawi tsigah yang juga memiliki 


kelemahan. Adapun perawi yang lainnya adalah tsigah.”800 


Ec aa c. Jae! Papa an 


ARP Papan 


P4 . . Peta 
Fla 6 CA ia hal 13 Ea 


800 Az-Zawaid (5/88) dan A/ Kabir (12/63). 


392 — Mu'jam Ash-Shaghir 


j | | P | ! 


345. Al Hasan bin Ali bin Zulag Al Mishri201 menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Sulaiman Al Ju'fi menceritakan kepada kami, 
Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Abu Hushain, 
dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw, beliau bersabda, 
“Shalat malam (@iyamul Lail) dilakukan dua rakaat dua rakaat. Apabila 
engkau khawatir masuk waktu Subuh maka kerjakanlah shalat witir satu : 
rakaat.” : 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hushain 
selain Abu Bakar bin Ayyasy, dan hanya (Yahya) Al Ju'fi yang 
meriwayatkannya dari Abu Bakar. 


Isnad: Hadits ini telah disebutkan pada (no. 12) dan (no. 286), 
Anda dapat merujuk nomor tersebut. 


“cod 9 o- Pa 3 ... "3 : o Pan IG 
ISI ara CAS SAMA JSI G3 Uya Kat 
9 . PN . Te LO An ab e 1 LG 2 co. 
LA PBB 53 UR AS Dip None US pad! 


A Na TE ba Pe ana Oa Dian ran YA 0 0 Loh 
Ie BI Ip BI Iga) SE JB LSI gp) Dila jp Tya 
. A FN s 9. 23 5 ” An xg Kg Pe 
data OS JEP Ob GABISA SN RAI IA 1d 


346. Al Hasan bin Al Mutawakkil Al Baghdadi?02 menceritakan 
kepada kami, Suraij bin An-Nu'man Al Jauhari menceritakan kepada 


801 Ibnu Al Atsir Al Jazari menyebutkannya di dalam kitab A/ Lubab ff Tahdzib Al 
Ansab (2/81), dan dia berkata, “Al Hasan bin Ali Al Mishri meriwayatkan hadits dari 
Yahya bin Sulaiman Al Ju'fi. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Suliaman bin . 
Ahmad bin Ayyub Ath-Thabrani. 

802 Al Hasan Al Baghdadi memiliki kunyah Abu Muhammad. Dia meriwayatkan 
hadits dari Abu Al Hasan Al Madaini, Syuraih bin An Nu'man, dan yang lainnya. 
Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Ahmad bin Tamim Al 


Mu'jam Ash-Shaghir — 393 


kami, Al Hakam bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, dari 
@atadah, dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundab &, dia berkata, 
Rasulullah #& bersabda, . “Hadirilah ibadah shalat jum'at dan 
mendekatlah ke posisi imam. Sebab, ada ahli surga yang diakhirkan 
masuk ke dalamnya karena karena dia sering berada di bagian belakang, 
meskipun dia tetap menjadi penghui surga.” 


. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Gatadah selain Al 
Hakam, dan hanya Suraij bin An-Nu'man yang meriwayatkannya dari Al 
Hakam. 


Isnad: Di dalam sanadhnya terdapat Al Hakam bin Abdul Malik 
dan dia adalah perawi yang lemah. Sanad hadits ini dinilai dha'ifoleh Al 
Buwaishiri. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Al 
— Hakim, dan Al Baihagi.803 


KAL JA 24 393 AS da IE 3 LAS Gis 

BA £ Tb au UB , a pra 3 pana vi AP Tara 
: NA ae X 2, SE ni PNG Pa mna 
desi Ily Sae AI Gale Al Iya) JU JB cas dl op) Ona 

P4 » 9 - o 4 
BNP Opi yaa Isl » aa erp 
347. Al Hasan bin Ali Al Ma'mari804 menceritakan kepada 
kami, Daud bin Hilal As-Sa'di menceritakan kepada kami, Hammad bin 


Khayyath dan lainnya. Al Khathib mengatakan, “Dia adalah perawi tsigah.” Al Hasan 
Al Baghdadi wafat pada tahun 291 H. Lihat Tarikh Baghdad (7/369). 

803 Az-Zawaid (5/88) dan A/ Mu'jam Al Kabir (12/63). Dan Syaikh Al Albani 
menyebutkannya di dalam kitab Ash-Shahihah (no. 365). 

804 Al Hasan Al Ma'mari memiliki kunyah Abu Ali Al Hafizh. Dia pergi ke 
Bashrah, Kufah, Syam, dan Mesir untuk meriwayatkan hadits. Dia meriwayatkan dari 
Hudbah bin Khalid, Zuhair bin Harb, dan lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya 
adalah Yahya bin Sha'id.dan banyak ulama lainnya. 


394 — Muw'jam Ash-Shaghir 


Salamah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah # dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
“Ghalat berjama'ah lebih utama daripada shalat sendiri sebanyak dua 
puluh lima (pahala) shalat” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Amru bin Dinar 
selain Hammad bin Salamah, dan hanya Daud bin Hilal yang 
meriwayatkannya dari Hammad. : 


Isnad: Pembicaraan tentang hadits ini telah disebutkan pada 
(no. 159). 


Sa Cit de PN IN AN Di LA Cia 
A04 


2 eat Kas ga 3d e Si 3 Bi BA aj 
HA 30. 40 Kera s 3 
I—a-en AA ati Aa AAA bagi Aoi Si 


- Geo.3 


GP) RA 3 na CSI Ja GP 3 Aoi SE AS 
alan At JB 53 38 al ale Po gp AN 


- 


06 ea Yon S3 ES In dag ol gs ad dn 


Al Khatib berkata, “Dia termasuk gudang ilmu, bahkan dirinya disifati dengan 
pemahaman dan seorang Hafizh. Dan di dalam hadits yang diriwayatkannya berapa 
hal-hal yang tidak ditemukan pada riwayat lainnya.” 

Ad Daraguthni berkata, “Dia adalah perawi shadug dan Hafizh, tetapi Musa bin 
Harun menilai ada cacat periwayatan pada dirinya. Pernyataan itu tidak mengherankan 
karena di antara kedua orang ini memang terdapat perselisihan.” 

Adz-Dzahabi mengatakan, “Dia meriwayatkan hadits-hadits gharib dan mauguf 
yang dia sebutkan dengan sanad marfu'.” 

Al Hasan Al Ma'mari wafat pada tahun 295 H, dan ketika itu dia berusia 82 
tahun. Lihat Siyar A'lam An-Nubala (13/510), Tarikh Baghdad (7/372), Mizan Al 
Ptidal (1/504) dan Tadzkirah Al Hultazh (2/667). 


Muwjam Ash-Shaghir — 395 


or 0 -— 


date Ber dero ra u Dia 


348. Al Hasan bin Al Abbas Ar-Razi Al Mugri805 menceritakan 
kepada kami, Abu Hushain Ar-Razi menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Al Hakam bin Aban Al 'Adani menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Yahya bin Abu Ya'gub Al “Adani menceritakan kepada kami, Ali bin 
Shalih Al Makki menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin 
Abdurrahman bin Abu Dzi'ib, dari Sa'ad Al Magburi, dari Abu Hurairah 
@, dari Nabi & beliau bersabda, “Barang siapa pernah mengambil 
milik saudaranya dengan cara yang zalim maka hendaklah dia meminta 
penghalalan (maaf) darinya sebelum tiba hari dimana kebaikan- 
kebaikannya akan diambil. Ketika itu tidak ada lagi Dinar maupun 
Dirham. Apabila orang itu memiliki amal saleh, maka pahalanya akan 
diambil sekadar kezaliman yang telah dilakukannya. Akan tetapi, apabila 
dia tidak memiliki amal saleh maka dosa-dosa saudaranya itu akan 
diambil lalu dibebankan kepada dirinya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Shalih 
selain Ibrahim bin Yahya bin Abu Ya'gub Al “Adani, dia adalah seorang 
syaikh senior dan merupakan guru bagi Sufyan bin Uyainah. Dan tidak 
ada yang. meriwayatkannya dari Ibrahim bin Yahya bin Abu Ya'gub 
selain Ibrahim bin Al Hakam. Dan hanya Abu Al Hushain Ar-Razi yang 
meriwayatkannya dari Ibrahim bin Al Hakam.. 


805 Al Hasan Al Mugri dikenal dengan kunyah Abu Ali dan ia dikenal dengan 
ketampanannya. Al Hasan Al Mugri tinggal di Bagdad dan meriwayatkan hadits dari 
Sahl bin Utsman Al Askari maupun ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya 
adalah Yahya bin Muhammad bin Sha'id dan lainnya. 

Al Khathib berkata tentang dirinya, “Dia adalah perawi #sigah.” Al Hasan Al 
Mugri wafat pada tahun 289 H. Lihat Tarikh Baghdad (7/397). 


396 —Mujj aa Ash-Shaghir 


Ada yang berpendapat bahwa nama Abu Hushain adalah 
Yahya bin Sulaiman, dan dia adalah perawi tsigah. 

Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan At- 
Tirmidzi.806 


IN Af JS KENA pal op AJE Ii SA Gis 
Ti Gi BL Cl Cg ASI oi Si Hi At S5 
1 —?) ara aa cal 36 3gp Y Cl na Uu ata Ri gek 
| 7 £ .. Hg LL... or 4 “—. ag : ama 7 0. 4 
na UN pena DL ra Al Ko Ka OS 1 AGS 

: | - 2 323 Pa, Ta PI P Pd Je 

8 yan ML eat NI JW Uu Pa apa ag 
349. Al Hasan bin Ali bin Yasir Al Baghdadi, paman Abu Al 
Adzan?07 menceritakan kepada kami, Sa'id bin Yahya bin Al Azhar Al 
Wasithi menceritakan kepada kami, Ishag bin Yusuf Al Azrag 
menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari 
Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA, dia menuturkan, 
“Apabila Rasulullah #8 mendengar nama yang bermakna buruk maka 
beliau akan menggantinya. Suatu ketika, beliau berjalan melawati suatu 


306 Jami" Al Ushul (10/7958), Fath Al Bari (5/101), dan Tuhfah Al Ahwadzi 
: (7/103). : 

807 Al Hasan Al Baghdadi dikenal dengan kunyah Abu Ali Al Fagih. Dia 
meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Bakkar Ar Rayyan dan ulama lainnya. 
Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Ali bin Muhammad Al Mishri, Ath- 
Thabrani, dan lainnya. 2 

Al Khathib berkata tentang dirinya, “Al Hasan Al Baghdadi adalah perawi yang 
tsigah. Dia pindah ke Mesir dan riwayatnya dicatat di sana. Dia wafat pada tahun 289 
H.” Lihat Tarikh Baghdad (7/413) 4 


Mu'jam Ash-Shaghir — 397 


perkampungan bernama “Afirah (gersang). Lalu, beliau pun menamainya 
dengan Khadhirah (subur).”808 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syarik selain 
Ishag. | 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Para perawi dalan Seriad ini 
adalah perawi kitab Shahih.”809 


A 


Ba desa Lal aa ji KAA Ke Aa Near 
wat 3 La u PI yg KT HE aa 2 
PE en Kan SP oo 
13 SA HE IG Ad 3 3 BS ya 3 dak 
- oi Je ab gb 3 1 ptt mebe Y aan daan 
$ Obat dead Adi Ai y Ay CI Ld Ri y IN 21) 
BINI LI teabad PAN 
350. Al Hasan bin Muhammad bin Hisyam Asy Syathawi Al 


Baghdadi?10 menceritakan kepada kami, Ali bin Al Madani 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam menceritakan kepada 


808 Kata #i& berasal dari 3d! yang artinya warna tanah. Kata ini juga 
diriwayatkan dengan redaksi 1241. Lihat kitab Ar-Nihayah. 
809. Az-Zawaid (8/51). 

810 Al Hasan Asy-Syathawi memiliki kunyah Abu Ali Al Kharraz, dan dia lebih 
dikenal dengan Ibnu binti Mathar. Dia meriwayatkan hadits dari bapaknya yaitu Ali bin 
Al Madini, dan selainnya. Adapun yang meriwayatkan dariny adalah Abdul Bagi bin 
@ani' dan lainnya. Ath-Thabrani pemah ditanya tentang dirinya, dan dia berkata, “Al 
Hasan Asy-Syathawi adalah perawi #sigah dan dapat diterima.” Al Hasan wafat pada 

"tahun 297 H. Lihat Tarikh Baghdad (7/413). 


398 — Mu'jam Ash-Shaghir 


kami, dari Al Hasan bin Shalih, dari saudara laki-lakinya: yaitu Ali bin 
Shalih, dari Abu Ishag, dari Amru bin Murrah, dari Abdullah bin 
Salamah, dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah & berkata kepadaku, 
“Maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat yang apabila engkau 


ucapkan niscaya engkau akan diampuni? Bahkan dosamu akan 
diampuni. (Ucapkanlah) Tiada ilah selain Allah yang Mahatinggi lagi 
Mahaagung. Mahasuci Allah Rabb 'Arsy yang agung. Segala puji bagi 
Allah Rabb semesta alam.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Hasan bin 
Shalih selain Yahya bin Adam. Dan hanya Ali bin Al Madini yang 
meriwayatkannya dari Yahya bin Adam. 

Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia 
berkata, “Ini adalah hadits Gharib, dan setahu kami hadits ini hanya 
diriwayatkan melalui jalur Abu Ishag, dari Al Harits Al A'war, dari Ali.811 : 


2.1 70 Ag 8 PEP, SI PA . PPN Pa 
2 Jelas agak ola HE 2 HA Git 
.. - 3 . 380 5 
TE Oi NG GP Aug DP 0 Hi Jantan Cas Oa ut 


JG 2S AN pp GAS Tag al DP IA yi Ii 2 
Li Ja wb silau Aa eng alan So MIA 


811 Jami" Al Ushul (4/2454). Saya tambahkan bahwa hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Al Hakim dan dia mengatakan bahwa sanadhya sesuai dengan syarat Al Bukhari 
dan Muslim, dan pendapatnya itu dibenarkan oleh Adz-Dzahabi. 

Ibnu Hajar berkata di dalam fatwanya, “Hadits yang semakna dengannya juga 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad Shahih. Pada dasarnya hadits ini 
" diriwayatkan oleh Al Bukhari melalui jalur sanad yang lain ..” Lihat kitab Faidh A/ 
Oadir (3/112), Tuhfah Al Ahwadzi (9/478), dan Mustadrak Al Hakim (2/138): 


Mu'jam Ash-Shaghir — 399 : 


- s4 cet .30 : sa xi 9 -1 2.0 
Oa SIAS 53 IJB Soal Us 2333 26 Alai In ca Tana 
Pan Lab 


351. Al Hasan bin Ulwiyyah Al @aththan Al Baghdadi812 
menceritakan kepada kami, Isma'il bin Isa Al Aththar menceritakan 
kepada kami, Isma'il bin Zakariya menceritakan kepada kami, dari 
Mis'ar, dari Ziyad bin Ulagah, dari Yazid bin Al Harits, dari Abu Musa Al 
Asy'ari RA, dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Kebinasaan ummatku 
terletak pada Tha'n (tikaman/peperangan) dan tha'un.” Salah seorang 
bertanya, “Wahai Rasulullah, kami mengerti makna Tha'n, tetapi apa 
yang dimaksud Tha'un?” Rasulullah menjelaskan, “Ja adalah 'tikaman 
musuh kalian dari kalangan jin. Dan meninggal karena kedua hal 
tersebut adalah syahid.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mis'ar bin Kidam 
selain Isma'il bin Zakariya, dan hanya Isma'il bin Isa yang 
meriwayatkannya dari Isma'il bin Zakariya. 


Isnad: Al Haitsami mengatakan, “Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Ahmad dengan beberapa sanad yang sebagian perawinya adalah 
perawi kitab Shahih. Ia juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan oleh Ath- 
Thabrani di dalam tiga kitabnya.”813 


812 Al Hasan bin Ulwiyyah memiliki kunyah Abu Muhammad dan ia lebih dikenal 
dengan nama Ibnu Ulwiyyah. Dia meriwayatkan hadits dari Ashim bin Ali dan ulama 
lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu Amru bin As Samak dan 
ulama lainnya. 

Al Khathib berkata, “Al Hasan bin Ulwiyyah adalah perawi #sigah. Ad-Daraguthni 
juga pernah ditanya tentang dirinya dan dia mengatakan bahwa Al Hasan bin Ulwiyyah 
adalah perawi #sigah. Al Hasan lahir pada tahun 205 H dan wafat pada tahun 298 H.” 
"Lihat Tarikh Baghdad (7/375). 

813 Az-Zawaid (2/311). 


400 — Mu'jam Ash-Shaghir 


3 0... - s0. Ma 1 - 8. NI 203 - an 

SN ada ng ai Jl SN IP Wa— 

A3 It PA Ie US pad de oo | 
A0 daa 0 9 0 


AN GRAN Bi JO to gan 5 Sh Ga 


- , 1g An Tan Ka 2 7 2 Na Oo. 0. 0 
ck dam, JB 108 Ab GP) CM 33 JAS YP 
43. .3 8.3 : 20. .- 1 .... 23 A 
PE IN BUANA pie das AI 
i . : : bas. 0 4 te: LL. 8 
Aa BI GEN 


352. Al Hasan bin Ali Al Fasawi?!4 menceritakan kepada 
kami, Al Faidh bin Watsig Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, Ishag 
bin Ibrahim Shahib Al Baz menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Wahb, dari Umar bin Al | 
Khaththab 4&, dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Sebaik-baik masa 
adalah masa ketika aku hidup. Kemudian masa yang kedua, kemudian 
masa yang ketiga, kemudian masa yang keempat: Allah memaafkan 
kesalahan yang mereka lakukan.” 


eng Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy selain 
Ishag bin Ibrahim, dan hanya Al Faidh bin Watsig yang 
meriwayatkannya dari Ishag. Ishag bin Ibrahim sendiri adalah perawi 
dari Kufah, dan setahu kami hanya hadits ini yang diriwayatkan darinya 
dan dia termasuk salah seorang syaikh (di bidang hadits). 
Hadits ini diriwayatkan juga dari Umar bin Al Khaththab 
melalui banyak jalur sanad yang lain. Di antara mereka yang 
meriwayatkannya dari Umar bin Al Khaththab adalah Jabir bin 


814 Al Hasan Al Fasawi memiliki Jagab (julukan) Al Farisi. Al Hasan tinggal di 
Bagdad, dan di sana dia meriwayatkan dari Sa'id bin Sulaiman Al Wasithi serta dari 
ulama lainnya. Adapun ulama yang meriwayatkan darinya adalah Abu Amru bin As 
Samak dan lainnya. : 

Ad Daraguthni berkata tentang dirinya, “Dia adalah perawi yang dapat diterima.” 
Al Hasan Al Fasawi wafat pada tahun 296 H. Lihat Tarikh Baghdad (7/372). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 401 


Samurah, -Abdullah bin Az-Zubair, Rib'i bin Hirasy dan lainnya, dan 
mereka meriwayatkannya dengan lafazh, “Dari Umar.” 


Di dalam riwayat tersebut mereka — menuturkan: 
. Rasulullah & pernah berdiri di hadapan kami seperti berdiriku (Umar) di 


“hadapan kalian, lalu beliau bersabda, “Sebaik-baik manusia adalah yang 


hidup pada masaku. Kemudian yang hidup pada masa setelahnya, 


' kemudian yang hidup pada masa setelahnya. Kemudian akan muncul : 


suatu kaum yang sumpah mereka mendahului kesaksian mereka.” 


Akan tetapi, tidak seorang pun dari mereka yang meriwayatkan 
redaksi yang disebutkan oleh Ishag bin Ibrahim sebelumnya. Seandainya 
redaksi itu benar, maknanya tetap sama. Sebab, orang yang sumpahnya 
mendahului kesaksiannya, atau memberikan kesaksian tanpa diminta, 

adalah orang yang tercela. | 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Al Bazzar meriwayatkan redaksi 
serupa, sementara Ibnu Majah meriwayatkan salah satu bagian redaksi 
tersebut. Dan perawi pada sanad Ibnu Majah adalah tsigah.”815 


A3 Sid Ta dna ana Bas 
AN re Ne Ng Rt Ina 0. - 
Ae AM lo Di ya) JB Ia Gn Ja Ka Da 


OI LS ia Jia ja AI IE SARAN Jt O Ken 


EN ab ES Wan ea 3 UI aa 
353. Al Hasan bin Sulaiman Abu Ma'syar Ad Darimi816 
menceritakan kepada kami, Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani menceritakan 


815 Az-Zawaid (10/19). Hadits ini telah disebutkan dengan redaksi yang ringkas 
pada hadits Samurah (no.96). 


402 — Mw'jam Ash-Shaghir 


kepada kami, Hafsh bin Abu Daud menceritakan kepada kami, dari Al 
Haitsam bin Habib Ash-Shairafi, dari Athiyyah Al Aufi, dari Abu Sa'id Al 1 
Khudri, dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya penghuni 
surga yang tinggal di tingkat tertinggi dapat dilihat oleh orang-orang 
yang tinggal di tingkat yang lebih rendah dari mereka, seperti kalian 
melihat bintang yang berkilauan di ufuk langit. Dan sesungguhnya Abu 
Bakar dan Umar termasuk dari mereka, dan keduanya mendapatkan 
kenikmatan.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Haitsam selain 
Hafsh bin Abu Daud, dan hanya Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani yang 
meriwayatkannya dari Hafsh. 


. Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At- 
' Tirmidzi, dan Ibnu Majah: dan di dalam sanadnya terdapat perawi 
bernama Athiyyah Al Aufi. Sedangkan Ath-Thabrani meriwayatkannya 
di dalam A/ Mu'jam Al Ausath melalui jalur sanad yang di dalamnya 
tidak disebutkan nama Athiyyah ini. Al Haitsami mengatakan, “Para 
perawinya adalah perawi kitab Shahih.”817 


816 Al Hasan Ad Darimi tinggal di Bagdad dan di sana dia meriwayatkan hadits 
dari Hudbah bin Khalid dan ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah 
“Abdush Shamad bin Ali Ath Thisti dan lainnya. 

Ad Daraguthni pernah ditanya tentang dirinya, dan dia berkata, “Dia adalah 
perawi tsigah.” Al Hasan Ad Darimi wafat pada tahun 301 H dan dimakamkan di Bab 

"AI Kufah. Lihat Tarikh Baghdad (7/327). 

817 Jam'i Al Ushul (83/6456), Sunan Ibnu Majah (96), dan Tuhfah Al Ahwadzi 
(10/142). Hadits ini diriwayatkan juga di dalam kitab Ash Shahihain dari Abu Sa'id 
dengan sanad yang di dalamnya tidak disebutkan nama Athiyyah Al Aufi dan tanpa 
penyebutan Syaikhan. Lihat Mukhtashar Shahih Muslim (1961) dan Fath Al Bari 
(11/416). Hadits ini akan disebutkan pada (no.570). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 403 


au Ka ih 2 Cs K3 Oi Hai HS kw Kara 


SN Aa maba Pa 


ia SI KE II KL 3 MIE 3 LA Gis CA 
Id Ea ae Sa ud ia aa 
UI NI al an Sl) lg ang ale 3 ta 
: | NM Io nata Ta Me na 
"uh S3) te 

354. Al Hasan bin Ali bin Dallawaih Al Baghdadi818 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Tsabit Al Jahdari menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Khalid bin “Atsmah menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Al Munib Al Madani menceritakan kepada kami, 
bapakku menceritakan kepadaku, aku mendengar Anas bin Malik 
berkata, aku mendengar Rasulullah & berdo'a, “Ya Allah, ampunilah 


orang-orang Anshar, isteri-isteri mereka, anak-anak mereka, dan.cucu- 
. cucu mereka.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Al 
Munib selain Muhammad bin Khalid bin “Atsmah, dan hanya Ahmad bin 
Tsabit yang meriwayatkannya dari Muhammad bin Khalid. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan oleh Ath- 
Thabrani di dalam A/ Mu'jjam Al Kabir dengan redaksi serupa disertai 
dengan beberapa redaksi tambahan. Dan salah satu sanad yang 
diriwayatkan Ahmad terdiri dari para perawi tsigah. Selain itu, hadits ini 
dikuatkan oleh beberapa hadits syahid lainnya.819 


818 Al Khathib menyebutkan biografinya di dalam Tarikh Baghdad, tetapi dia 
tidak mengomentari kedudukan perawi ini. 
819 Az-Zawaid (10/40). 


404 — Mw'jam Ash-Shaghir 


KN di 3 MI EA Aaja Ie ep GLS EA 
AP SA ME 1 Ken OMA YP kaan BI LSI 
o? 205 . or ta 2 y 2 Pa £ £: 203 o - KP 1 
JAN Get 1g MEA ate Al Iya Jae JB CAS Oil op AB 
JAN 3 16 85533 Up 
355. Al Hasan bin Ulail Al Anbari820 menceritakan kepada 
kami, Ali bin Al Hasan Al Azadi821 Al Kufi menceritakan kepada kami, 
Al Asyja'i menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari 
Khalid Al Hadzdza, dari Abu @ilabah, dari Ibnu Umar, dia menuturkan: 
Rasulullah #& pernah ditanya, “Bagian waktu malam manakah yang 
menjadi waktu diijabahnya do'a?” Rasulullah menjawab, “Bagian akhir 

dari waktu malam.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan selain Al 
Asyja'i. 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Al 
Bazzar dan oleh Ath-Thabrani di dalam tiga kitabnya. Para perawi yang 
disebutkan oleh Al Bazzar dan yang disebutkan di dalam A/ Mu'jam Al 
Kabir adalah para perawi kitab Shahih.”822 


820 Al Hasan Al Anbari memiliki kunyah Abu Ali Al Anbari. Dia meriwayatkan 
hadits dari Abu Nashr At Tammar, Yahya bin Ma'in, dan ulama lainnya. Adapun yang 
meriwayatkan darinya adalah Gasim bin Muhammad Al Anbari dan lainnya. Dia adalah 
seorang ulama yang ahli di bidang kesusasteraan dan sejarah. Selain itu, dia adalah 
seorang perawi shadug. Al Hasan Al Anbari wafat pada tahun 290 H di daerah Rayy. 
Lihat Tarikh Baghdad (7/398). | 

821 Demikian nama yang disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Ats Tsigat. 
Ibnu Hajar berkata, “Itu adalah kekeliruan dalam penulisan. Sebab, nama Ali bin Al 
Hasan ini dinisbatkan kepada Al Lani, dan Lan sendiri adalah nama daerah di 
Fuzarah.” Lihat Tahdzib At-Tahdzib. 

822 Az-Zawaid (10/155) 


Mu'jam Ash-Shaghir — 405 


o- 3015. 3 iG- 8. Ina. : Pn ha PN Na Ni a8 - 
AS Ian CJ CSI Aa MP Ui Oei Wa— 
. (Tan SC 7. Ae. o- Papa BA 8 0 Peri 
ti 3 OL OS 0 pAL yg Di Carlo CAS GI Ia 


... Pa 
pet . 
. 


AI an BIP BA gi AB HH Ii Ula Ca 
Tag pke SEA Io MI tan Gea, dedi Io 
SA G5 4 DA Pl si ra P! : JL “jas 

| IA Eu ky as 


356. Al Hasan bin Hubasy Al Himmani Al Kufi823 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Hamid Al Aththar Al 
Kufi menceritakan kepada kami, Saif bin Amirah menceritakan kepada 
kami, dari Aban bin Taghallub, Simak bin Harb menceritakan kepada 
kami, dari Syahr bin Hausyab, dari Ummu Salamah isteri Nabi Saw: Dia 
(Ummu Salamah) mendengar seorang laki-laki bertanya kepada 
Rasulullah #, “Sesungguhnya hatiku mengatakan sesuatu yang 
seandainya aku ucapkan niscaya aku akan menggugurkan pahala 
(keislaman)ku.” Rasulullah membalas, “Tidak ada yang mendapati 
bisikan hati seperti itu selain orang yang beriman.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Aban bin : 
Thaghallub selain Saif bin Amirah. Dan hadits ini diriwayatkan dari 
Ummu Salamah hanya dari sanad di atas. 


823 Al Hasan Al Kufi memiliki kunyah Abu Muhammad Ad Dahgan, dia adalah 
salah seorang ulama Kufah. Allah Hasan meriwayatkan dari Hannad bin Sariy dan 
lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu Al 'Abbas bin “Ugdah dan 
lainnya. Al Hasan Al Kufi pindah ke Bagdad dan meriwayatkan hadits di sana. 

Ada banyak komentar ulama tentang dirinya yang secara eksplisit menunjukkan 
bahwa dia adalah perawi yang amanah (dapat diterima) meskipun dia sempat dituduh 
memiliki penyimpangan yang besar dalam hal agama. Al Hasan Al Kufi adalah seorang 
yang mumpuni di bidang kesusateraan dan sejarah. Dia wafat pada tahun 303 H. Lihat 
Tarikh Baghdad (7/302). 


406 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Aa NN Pn 


. Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath dan di dalam sanadhya terdapat perawi bernama Saif 
bin . Amirah.. Al  Azadi berkata, “Kredibilitasnya masih 
diperbincangkan.”824 


PENA LAN Akan pi rai ap Jaa Yi Gea TN tara 
. Pa . P3 0 yo ta? La 

MA ep EA AeaRLAN 3 gp DI Up IP Kila 
2 22 2D cu... oo. »4 .. (. 3 An “. 8 H 
3d o— YP 3 Term H0 ChLh (3 Op ah Cab Dl 
. PO ore x 25 - : e Too23 Hp | 
yaa dag da Ko Mp ajh yi ian 

| IE 

357. Al Hasan bin Muhammad bin Nashr Abu Sa'id An 
Nahhas Al Baghdadi825 menceritakan kepada kami, Gurah bin Al "Ala 
bin @urrah As-Sa'di menceritakan kepada kami, Abu Yunus Al 
Khashshaf (AI Khaffaf| menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Hind 
menceritakan kepada kami bahwa dia mendengar Sa'id bin Jubair 
berkata, Abu Hurairah menceritakan kepada kami, Bahwa dia (Abu 
Hurairah) melihat Rasulullah & meminum air zamzam sambil berdiri. 


“Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Daud bin Abu 
Hind selain Abu Yunus Al Khashshaf, dan tidak ada yang 


824 Az-Zawaid (1/34). Hadits ini juga dikuatkan oleh beberapa hadits syahid lain 
yang disebutkan di dalam kitab Jami" Al Ushul (1/33,34). Matan ini juga akan 
disebutkan dalam hadits Ibnu “Abbas (no.1096). 

825 Di dalam kitab Tarikh Baghdad (7/441) namanya disebutkan dengan redaksi 
“An Nakhkhas”. Al Hasan bin Muhammad meriwayatkan dari Abdul Wahid bin 
Ghiyats dan Gurrah bin Al “Ala, dan kedua ulama ini berasal dari Bashrah. Adapun 
yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Makhlad dan lainnya. Lihat kitab 
Tarikh Baghdad (7/441). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 407 


meriwayatkannya dari Abu Yunus selain @urrah bin Al 'Ala'. Dan 
hanya Abu Sa'id An Nahhas yang meriwayatkannya dari Gurrah. 

Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam saradnya terdapat 
beberapa orang perawi yang tidak aku ketahui ihwalnya.”826 


Aa ag SB data HAN sa SA 
II To MI Ot ia ala oa de pat aoi 
DD aa Gta Hi Gp Tah dd elu ala 

UYA 2 daya AG Han nira 


358. Al Hasan bin Ibrahim bin Mathruh Al Khaulani Al 
Mishri827 menceritakan kepada kami, Yazid bin Sa'id Al Iskandarani 
Ash Shubahi menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan 
kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi, dari bapaknya, dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah @ bersabda pada salah satu 
kesempatan shalat Jum'at, “Wahai sekalian kaum Muslimin! 
Sesungguhnya Allah telah menjadikan hari ini sebagai hari Ted bagi 
kalian. Oleh karena itu, hendaklah kalian mandi dan bersiwak.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Malik selain Yazid 
bin Sa'id dan Ma'an bin Isa. 


826 Az-Zawaid (5/80). Hadits bahwa Rasulullah meminum air zamzam sambil 
berdiri adalah hadits Shahih. Lihat Mukhtashar Shahih Muslim (nomor. 1295). 
827 Saya tidak menemukan tentang biografinya. 


408 — Mwjam Ash-Shaghir 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
Ibrahim bin Harasah, dan dia adalah perawi matruk.”828 


, 3 3 8 0 0 3g Par ed aa 0 J0 ab 
OI be Spaa PA UAS 3 Pt ea Ka— 
. 3 4 - - ') 8 9 
A5 IP ey Oka WES dia GA BAN BS GAN DP Gi 
. ' Na aa o. Bg rae 0. - Te . 
PP da J8 :J8 Png Se tgl v3 slas «£ ea ji 
- , -. - P3 ke se Pena 2 Pa PN Nai Use Da PU 0 x 
Ya oi naat Us aa Palu ae 
ita Je tapa SIA Na pa 
359. Al Hasan bin Ali bin Syahriyan Ar-Raggiy Al Mishri829 
menceritakan kepada kami, Zuraig bin Al Ward Ar-Raggiy menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Hirasah menceritakan kepada kami, Sufyan 
Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari “Atha' 
bin Yasar, dari Abu Hurairah, dia- berkata, Rasulullah & bersabda, 
“Seandainya seseorang mengetahui apa yang akan menimpa dirinya 
setelah kematian niscaya dia tidak memakan makanan dan tidak pula 
meminum minuman melainkan sambil menangis dan memuku-mukul 
. dadanya.” 


828 Az-Zawaid (2/172) 

829 Al Hasan Al Mishri ini dikenal dengan panggilan Abu Ali Ar Raggiy. Dia 
meriwayatkan hadits di Bagdad dari bapaknya dan ulama lainnya. Adapun. yang 
meriwayatkan darinya adalah Al Hafizh Muhammad bin Al "Abbas bin Najih dan 
lainnya. 

Ad Daraguthni berkata, “Dia adalah perawi dha'if” Abu Sa'id bin Yunus berkata, 
“Dia bukan orang yang mumpuni dibidang periwayatan hadits, dan riwayatnya hanya 
sekadar diketahui tetapi diingkari.” Al Hasan Al Mishri wafat di Mesir pada tahun 297 
H. Lihat Tarikh Baghdad (7/374) dan Az-Zawaid (10/334). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 409 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan selain 
(Ibrahim) Ibnu Harasah, dan hanya Zuraig yang meriwayatkannya dari 
Ibnu Harasah. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam /A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhnya terdapat 
Ibrahim bin Harasah, dan dia adalah perawi matruk.”880 


Kek IN NONA ND . 


LD yha) co ss Era CSI an an pu Urea : | (an 
5 Ne ana BN os ae daa 
II tt 23 APN SAN Te yi Ui ah Te 53 IS 


JAM AN Jak SI OS only ale NI Ko ate 

Ai X5 JA G J6 

360. Al Hasan bin Ali An-Nakhkhas Al Kufi?81 menceritakan 

kepada kami, Abbad bin Ya'gub Al Asadi menceritakan kepada kami, 

Abu Ayyub Al Anshari maula Salarmah bin Kuhail menceritakan kepada 

kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Jariyah bin Yazid bin Jariyah Al 

Anshari (Al Anmathil, dari bapaknya, dia mengisahkan: Aku pernah 

bersama Nabi @& Dan apabila beliau tidak ingat nama seseorang maka 

beliau memanggilnya dengan: Wahai /bnu Abdullah (anak dari seorang 
hamba Allah). 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Salamah selain 
Abu Ayyub Al Anmathi, dan hanya Abbad. bin Ya'gub yang 
. meriwayatkannya dari Abu Ayyub. 


830 Faidh Al @adir (5/336) dan Az-Zawaid (10/334). 
831 Dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan “An Nahhas”. 


410 — Mwjam Ash-Shaghir 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini di dalam A/ Mu'jam Ash Shaghir dan Al Mu'jam Al Ausath. Di 
dalam sanadhya terdapat Abu Ayyub Al Anmathi atau Abu Ayyub Al 
Anshari, dan aku tidak mengetahui ihwal kedua perawi ini. Adapun 
perawi yang lainnya adalah tsigah.”882 


ed 3. 3 . : ai NA (J P4 uh 

AA CS ASI ORA TN 3 APE 5 Gas Gia 
A2 KN il 3 DU Sl Ela aa Un Gi 

or AN 8, PERAN Aan Yo Pen eat 5 ago 0 

Ale Ggko Al gan) OB 18 PL op IUP PE 
My Bpb Ob) SAN PSI ai aah 
361. Al Hasan bin Ali bin Salamah Ad-Dahhan Al Kufi888 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yusuf Ash-Shairafi 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Yaman menceritakan kepada 
kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ubaidilah bin Umar, dari Nafi', dari 
Ibnu Umar, dia berkata, “Rasulullah  pemah menggandengkan 


pelaksanaan haji dan umrah. Beliau hanya melakukan satu tawaf untuk 
kedua ibadah tersebut.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan selain 
Yahya bin Yaman. 

Isnad: Hadits Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 
Ibnu Majah, dan Ahmad. Dan At-Tirmidzi berkata, “Ia adalah hadits 
Hasan Gharib Shahih.” 


832 ArZawaid (8/56). 
833 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 411 


ANA MANIA Pn AG oh KE 1 Tadi is 
LP Aang Oia Wis gan KA jp ES dapa kuala 5 
Ja IP Ab oi op al na PA aa Pen 
0 ja. P Pan SA 2 Ta IP sz. e NA sg Sea 
—g PI BAB cod NYA cod NYA 2JU cal ale AI 
AAN doa 
—.. 862. Al Hasan bin Ahmad bin Fahd An-Narsi Al Baghdadi?24 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan 
kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, 
Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ayyub dan Isma'il bin 
Umayyah, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah & bersabda, 
“Mereka diciptakan untuk ini (yaitu menjadi penghuni surga) dan mereka 
yang lainnya diciptakan untuk itu (yaitu menjadi penghuni neraka). 
Kemudian, para Sahabat hidup terpencar-pencar dan mereka tidak 
pernah berselisih pendapat tentang masalah Gadar.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan selain Abu 
Ahmad Az-Zubairi, dan hanya Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari yang 
meriwayatkannya dari Abu Ahmad. Begitu pula, Tidak ada yang 
meriwayatkan hadits ini dari Ayyub dan Isma'il bin Umayyah selain 
Sufyan. 


Sebagian ulama mengatakan, “Sesungguhnya Ayyub yang 
menjadi sumber periwayatan Sufyan dalam sanad ini adalah Ayyub bin 
Musa.” Ulama lainnya mengatakan, “Dia adalah Ayyub As-Sikhtiyani.” 
Menurutku, pendapat yang terakhir ini yang benar. Sebab, Ibrahim 
belum pernah meriwayatkan dari Ayyub bin Musa sarna sekali. Adapun 


884 Tuhfah Al Ahwadzi (4/20) dan Sunan Ibnu Majah (2974). 


412 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Ayyub As-Sakhtiyani, karena namanya sudah sangat masyhur sehingga 
penisabatannya (yaitu As-Sakhtiyani) jarang disebutkan. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Al 
Bazzar dan Ath-Thabrani di dalam A/ Mu'jam Ash-Shaghir. Perawi yang 
disebutkan oleh Al Bazzar adalah perawi kitab Shahih.” Dan -hadits ini 
dishahifikan oleh Syaikh Nashiruddin Al Albani.”885 


Ea da SEN Hi gi Yaa Ne Ae 
PENA tap PA SN SN Pa dna Tagih 2 NS 
K. Io) JG 2JU Kep yen NP YA Dep AA 
AN Gp AN aa alah Sate) sala le Ke 
JA an AN aa PA II PN LG 
PA dg opa 3 tah Ka 


363. Al Hasan bin Muhammad bin Mush'ab Al Asynani Al 
Kufi836 menceritakan kepada kami, Abbad bin Ya'gub Al Asadi 
menceritakan kepada kami, Abu Abdurrahman Al Mas'udi menceritakan 
kepada kami, dari Katsir An Nawwa, dari Athiyyah Al Aufi, dari Abu 
Sa'id Al Khurdi dia berkata, Rasulullah @ bersabda, “Aku meninggalkan 
dua hal yang sangat berat kepada kalian, salah satunya lebih berat 
daripada yang lainnya. Yaitu (1) Kitabullah & yang terpancar dari langit 
ke bumi, dan (2) Ahlul Baitku. Keduanya tidak akan berpisah hingga 
mereka sampai ke telaga (surga).” 


835 AzZawaid (7/186) dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah (no. 46). 
836 Al Haitsarni menyebut namanya dengan Al Husain, dan dia berkata, “Aku 
tidak mengetahui ihwal perawi ini.” Lihat Az-Zawaid (5/249) 


Mu'jam Ash-Shaghir — 413 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Katsir An-Nawa 
selain Al Mas'udi. 


Isnad: Di dalam sanad hadits ini terdapat Katsir An-Nawa dan 

Athiyyah Al Aufi. Mayoritas ulama menilai keduanya adalah perawi yang 

lemah.887 Al Haitsami berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di 

— dalam Al Mu'jam Al Ausath, tetapi di dalam sanadnya terdapat beberapa 
perawi yang masih diperselihkan kredibilitasnya."838 


ISA AN AP oi AP PN id DP SMAN Ka 
BB ES MI aa HB GAN Lp UE 3 
AA Maa Kon CA MEN 


364. Al Hasan bin Ali Al Asy'ats Al Mishri88? menceritakan 

kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Sallam Al Ifrigi menceritakan 

' kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, Utsman bin Migsam Al. 
Burriy menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari 
Sa'id bin Yasar, dari Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Az-Zubair menceritakan 
kepadaku, dari Aisyah RA dia berkata, "Mulanya, jumlah rakaat shalat 
fardhu hanya dua rakaat. Kemudian, jumlahnya ditambah untuk orang 


837 Lihat Tahdzib At-Tahdzib. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan oleh 
Ath-Thabrani dari jalur Zaid bin Tsabit. Al Haitsami mengatakan, "Para perawinya 
adalah tsigah." Lihat pula Faidh Al @adir (3/15) dan Al Mu'jam A/ Kabir (5/171). 
Hadits ini akan disebutkan juga pada (no.376). 

838 Az-Zawaid (9/163), dan di dalam kitab tersebut dia Al Haitsami tidak 
menyandarkan hadits ini kepada kitab Al Mu'jam Ash Shaghir. Dan yang dimaksud 
'Atrah adalah kerabat dekat sesorang yang memiliki kedudukan khusus. 

839 Saya belum menemukan biografinya. 


414 — Mwjam Ash-Shaghir 


yang sedang mukim. Adapun untuk orang yang sedang melakukan safar 


(perjalanan) maka ia tetap seperti sedia kala." 
( 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari jalur Yahya bin 
Sa'id: yaitu perawi antara Yahya dan Urwah (dan antara) Sa'id bin Yasar 
dan Umar bin Abdul Aziz, selain Utsman bin Migsam. Hadits ini juga' 
diriwayatkan dari jalur Zuhair bin Mu'awiyah dari Yahya bin Sa'id, dari 
Urwah. 
| Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan 
Muslim.40 


"0 AM EL KA J3 A3 NE sra 
Ag Ta 2 Op Gi ayat GAS aa Aj BEA IA 
Pa Yun Flu alay de So MIA Ae 


365. Al Hasan bin Sahl Al Mujawwiz Al Bashri?" 
menceritakan kepada kami, Abu Ashim An Nabil Adh-Dhahhak bin 
Makhlad menceritakan kepada kami, Manshur bin Dinar menceritakan 
kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata, 
"Rasulullah & memerintahkan agar mandi pada hari jum'at." 


Manshur bin Dinar belum pernah meriwayatkan satu hadits 
musnad pun dari Nafi' selain hadits ini. 


840 Subul As-Salam (2/37, Mukhtashar Shahih Muslim (no.202), dan Fath Al 
Bari (1/464). 

841 Adz-Dzahabi berkata ketika membahas kejadian-kejadian pada tahun 290 H, 
"Pada tahun itu, Al Hasan bin Sahal Al Mujauwi, rekan Abu 'Ashim, wafat." Lihat 
Tadzkirah Al Huffazh (2/639). | 


Mu'jam Ash-Shaghir — 415 


Isnad: Hadits ini telah disebutkan pada (no.263) dan akan 
disebutkan lagi pada-(no.540). 


EA TN Maan SAI sei Oi IE SAS Cas 
' et aa rr Ab ga HS rata OAh AAN Ag Tya vi 3 
An Fe Ae Ga Me GI en | 
3 3 Tg 2. G3, 233 3. Pe 
(23 di (WA PL Er ara OS. ala sale 
366. Al Hasan bin Ali bin Al Hajjaj Al Anshari Himmashah8/2 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mu'awiyah Al Jumahi 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada 
kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Ar Rasyk, dari 
Mu'adz, dari Aisyah RA, "Nabi & pernah mendapati waktu subuh dalam 


keadaan junub dan bukan karena mimpi. Kemudian, beliau mandi dan 
berpuasa." : 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ayyub selain 
Hammad, dan hanya Abdullah bin Mu'awiyah yang meriwayatkannya 
dari Hammad. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Jama'ah dari dua 


dua jalur berbeda, yaitu jalur Aisyah RA dan jalud Ummu Salamah, 
dengan redaksi yang serupa dengannya. 43 


842 Al Khatib menyebutkan nama perawi ini tetapi dia tidak memberikan 
komentar apa pun tentang derajat periwayatannya. Lihat Tarikh Baghdad (7/373). 
| 843 Jami' Al Ushul (6/4567), Mukhtashar Shahih Muslim (no.585 dan 586), Fath 
: Al Bari (4/143), dan Tuhfah Al Ahwadzi. Hadits serupa akan disebutkan juga pada 
(no.443). 


416 — Mu'jam Ash-Shaghir 


os PPP me —— 


Kare - 


pe Poiara EK Ot 33 Oya 3 2 Gas 
Ne Y Pa Tg AI NA EA tapi Ai Jet ae 
de Ad at oo sila, IEEA aa Ie alas 
oi Ne ah Kara 8 Je aa ale Ai 
lai S SAN SI An! y ads me 


367. Al Hasan bin Harun bin Siksa Al Ashbahani?44 
menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar Al @athi'i Isma'il bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, Marwan bin Syuja' Al Jazari menceritakan 
kepada kami, dari Khashif, dari Ikrimah, Mujahid, dan 'Atha, dari Tonu 
'Abbas RA bahwasanya Nabi @ bersabda terkait dengan wanita yang 
sedang nifas dan haidh (ketika melaksanakan ibadah haji), "Hendaknya 
wanita itu mandi, berihram, dan mengerjakan seluruh manasik Haji, 
kecuali tawaf di Baitullah (Ka'bah) sampai dia suci." 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Khashif selain 
Marwan bin Syuja' dan dia adalah perawi yang dapat diterima. Bahkan, 
Ahmad bin Hambal meriwayatkan darinya. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan At- 
Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi mengatakan, "Derajat hadits ini adalah hasan 
gharib bila dilihat dari jalur sanad ini."845 


844 Al Hasan Al Ashbahani dikenal dengan kunyah Abu 'Ali As Sulami Al Karraz. 
Abu Nu'aim menyebutkan biografinya di dalam Tarikh Ashbahan (1/262), dan dia 
berkata, "Al Hasan Al Ashbahani mengalami kebutaan, dan dia wafat pada tahun 292 
H. 


845 Jami” Al Ushul (3/74), Mukhtashar Sunan Abu Daud (1669), dan Tuhfah Al 
Ahwadzi (4/14). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 417 


- 
2. AG 


KAS GlAhg Cg Aa ip 2d GS 

Aoi PE JUN 3 OI 3 AA DA 
1 Ao ogah AAS yaah ar Ale a AI ig Psi 
Nine II Ip HE IE AE A3 MS Ja 1 Ata 


& 101 
Duo 


368. Al Hasan bin Ali As Sarakhsi di Bagdad?46 menceritakan 
kepada kami, Hamdan bin Dzu An Nun menceritakan kepada kami, 
Syaddad bin Hakim menceritakan kepada kami, Zufar bin Al Hudzail 
menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id817 Al Anshari, dari Az- 
Zuhri, dari Abdullah dan Al Hasan: keduanya adalah anak dari 
Muhammad bin Al Hanifah, dari bapak mereka, dari Ali RA, dia 
berkata, "Rasulullah @ melarang praktik nikah Mut'ah dengan para 
wanita." 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Zufar selain 
Syaddad. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Jama'ah melalui 
jalur Muhammad bin Al Hanafiyyah dan dengan redaksi tambahan, 
tetapi hadits ini dengan sanad demikian tidak diriwayatkan oleh Abu 
Daud."848 


846 Al Khatib menyebutkan biografi perawi ini tetapi dia tidak memberikan 
komentar apa pun terkait derajat periwayatannya. Lihat Tarikh Baghdad (7/375). 
847 Di dalam naskah yang telah diterbitkan, nama ini tercantum dengan redaksi 


"Sa'ad". Akan tetapi, redaksi itu adalah keliru. Adapun yang benar adalah seperti yang 


disebutkan di dalam kitab-kitab tentang para perawi hadits. 
848 Jami" Al Ushul (11/8992), Mukhtashar Shahih Muslim (811), Fath Al Bari 
(9/166), Tuhfah Al Ahwadii (4/267), dan Sunan An Nasa'i (6/125-126). 


418 — Mw'jam Ash-Shaghir 


SES Eta BN Papi AAN Olap 2 LAI Gi 
03,4. 


AL al cela 5p akan Op SEL EA ra Yi 


B8. 3 0 


0... AI . .. KJ oo. 0 - e 9, 
SE GP RI 3 IPA GP Kinta gi AP AAA 


nd 
». 3 0. 


ora Ce et P3 .' or Aa “ y - 0 2 € “.. 

Aap Jas Celia ale AI (jae Al Iya) Ae Came :JU cah 
, Tata . - 2 ina On Pa Lg Lap? - rowo . PN an PUN 
ey EP Gmn MEI CAtr) Janta € Hal) aon) 

369. Al Hasan bin Mihran Ash-Shaffar Al Maushili (Ar- 
Ramlif49 menceritakan kepada kami, Ghassan bin Ar-Rabi' 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami, dari Hisyam, Ayyub, dan Habib bin Asy-Syahid, dari 
Muhammad bin Sirin, dari 'Amru bin Wahb, dari Al Mughirah bin 
Syu'bah, dia berkata, "Aku pemah menuangkan air (wudhu) kepada 
Rasulullah & lalu beliau membasuh kedua tangannya dan berkumur 
serta ber-isntintsar. Beliau juga membasuh wajahnya, membasuh kedua 
lengannya, mengusap rambut bagian depan (jambu)nya, dan mengusap 
bagian atas khuf beliau serta mengusap serbannya." 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Habib selain 
Hammad bin Salamah. | 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh AlJama'ah dengan 
beberapa redaksi, dan salah satunya adalah redaksi hadits ini.250 


849 Saya belum menemukan biografinya. 

850 Jami" Al Ushul (71/5269), Mukhtashar Sunan Abu Daud (no.136-139), Fath 
Al Bari (1/309), Mukhtashar Shahih Muslim nomor (140), Sunan An Nasa'i (1/82-83), 

' Tuhfah Al Ahwadzi (1/342), Sunan Ibnu Majah (545) dan Al Muwaththa " (1/86). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 419 


Ga Ken te Mba 4S Jai Kat Hi tamah Ha 
Aa CAS Id 3 edaaa CPI IP yjat 
AP KAA Kop AN PA gd op oa 
Pa LA op pay Ala Ie II Jp BOB ajh gp 


370. Al Hasan bin Ahmad bin Fil Al Anthaki?51 menceritakan : 
kepada kami, Sa'id bin Amru As-Sakuni di Himsh menceritakan kepada 
kami, Bagiyyah bin Al Walid menceritakan kepada kami, Mut'amir bin 

| Salman menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari 
| Al Miswar bin Makhramah, dari Abdullah bin Amru, dia berkata: 
| Rasulullah & melarang wanita merdeka memanjangkan rambutnya 
E hingga bahu, dan beliau melarang wanita budak menjalin (mengepang) 
h rambutnya.852 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri selain 
Ibnu Juraij, dan hanya Mu'tamir yang meriwayatkannya dari Ibnu Juraij. 
Dan hanya Bagiyyah yang meriwayatkan dari Mu'atamir. 


851 Al Hasan bin Ahmad adalah seorang Syaikh, Imam dan ahli hadits. Al Hasan 
Al Anthaki dikenal dengan /agab Ar Rahal Abu Ath Thahir. Dia pergi untuk 
mempelajari hadits setelah tahun 240 H dan dia meriwayatkan hadits dari Abu Kuraib, 
Luwaina dan para ulama yang semasa dengannya. AKapun yang manwaenan danny 
adalah Ath-Thabrani dan lainnya. 

Adz-Dzahabi berkata, “Aku tidak mengetahui ada Kemana negatif tentang 
dirinya. Al Hasan memiliki sebuah kitab yang masyur yang berisi kumpulan hadits- 
-hadits gharib.” Al Hasan Al Anthaki wafat pada tahun 300 H. Lihat “3 A'lam An- 
Nubala. 

852 Kata U4 artinya menjulurkan rambut hingga ke kedua pundak. Sedangkan 


kata Leg! artinya rambut yang dijalin yaitu seperti rambut yang dikepang. Pada 
dasarnya, kata yaa! berarti memilin rambut dan memasukkannya ke pangkalnya serta 
mengikatnya di tengah kepala atau melilitkannya di kepala. 


420 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan 
— hadits ini di dalam A/ Mujam Al Kabir dan Al Mu'jjam Ash Shaghir, dan 
— para perawi La disebutkan di dalam A/ Mu'jam Ash Shaghir adalah 
perawi tsigah.”85 


Si C5 Wae Aa Pad gp GP GA ta IE 
v2 DAA ud Ci nara Pp OR oi 2 AA 
Map Gb ap MA Up Ul oi KU Dp Hah 3g alga 


2... 


1S) Ala ala Ie J5 Jb nan AP 
ya GA JPN ca aldi 6 G3 Ai Gabah SEA 


371. Al Hasan bin Ali bin Nashr Ath Thusi di Ashbahan?54 
menceritakan kepada kami, Khalaf bin Abdul Aziz bin Utsman bin 
Jabalah bin Abu Rawwad menceritakan kepada kami, bapakku dan 
pamanku dari pihak bapakku menceritakan kepada kami, dari bapak 
mereka, dari Syu'bah, dari Bakar bin Wa'il, dari Muhammad bin “Ajlan, 
'dari Sa'id Al Magburi, dari Abu Hurairah, dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Apabila salah seorang mendatangi sebuah 
majelis hendaklah dia mengucapkan salam. Begitu pula apabila dia 
berdiri (untuk meninggalkan majelis), hendaklah dia mengucapkan 
salam. Sebab, ucapan salamnya ketika datang tidak lebih utama 
daripada ucapan salamnya ketika hendak pergi.” 


853 Az-Zawaid (5/169). 
| 854 Al Hasan Ath Thusi adalah seorang Hafizh di bidang hadits dan dia dikenal 
dengan panggilan Kurdis. Dan ada pula yang mengatakan Kardawisy. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 421 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Syu'bah selain dengan sanad 
di atas, dan hanya Khalaf yang meriwayatkan demikian. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud, 
dan An-Nasa'i dengan sanad hasan. Begitu pula, ia diriwayatkan oleh Al 
Hakim dan Ibnu Hibban, dan Al Hakim menilainya Shahih.855 


Si di it dapa yah aya Lah Os 
3 3 EL dag Ip ala kta en Ga 
AD Ie Ipa -JG Gran op Naa 3 JA oa 
SU gal Dita Doa (3 jl yA ka 23 le 

Wo las 0 slh ala N be 


372. Al Hasan bin Ali As Saraj Al @adhi Al Bashri?56 
' menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Ya'gub Al Jazari menceritakan 
kepada kami, Makhlad bin Yazid menceritakan kepada kami, Rauh bin 
Al @asim menceritakan kepada kami, dari -Ashim Al Ahwal, dari 
Abdullah bin Sarjis, dia berkata: Rasulullah & melihat seorang laki-laki 
mengerjakan dua rakaat shalat (sunnah) fajar sementara yang lainnya 
sedang mengerjakan shalat subuh. Lalu, Nabi & berkata kepada laki- 
laki tersebut, “Manakah dari keduanya yang engkau jadikan sebagai 
shalatmu?” 


5 Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Rauh selain | 
| Makhlad, dan hanya Al Fadhl yang meriwayatkannya dari Makhlad. 


| 855 Jam'i Al Ushul (6/4835), Mukhtashar Sunan Abu Daud (5045), dan Tuhfah 
356 Saya belum menemukan biografinya. 


| 422 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, An- 
Nasa'i, dan Ibnu Majah.857 | 


En 


ef Et de Ai SI LI Gie 

Te Ko LAN Jaa 2Je AP AN dl IP Pan na 

F3 Gb) ala Sa) Alat AS OS SIA Sa Ce sang 
| ag 


373. Al Hasan bin Al Mutsanna bin Mu'adz Al Anbari858 
menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia 
mengisahkan: Nabi @ pernah ditanya, “Apakah yang menjadi hak 
unta?” Beliau menjawab, “Engkau menyembelih yang gemuk, 
meminjamkan pejantannya (untuk. dikawinkan), dan engaku memerah 
susunya pada hari ia meminum air. 859 

Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan selain Abu 
Hudzaifah Al Asyja'i. 

Isnad: Hadits ini adalah salah satu bagian dari hadits Jabir 
terkait dengan Zakat hewan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim 
dan An-Nasa'1.860 


— 857 Lihat Syarh.An Nawawi “Ala Muslim (5/223-224), Sunan An-Nasa'1 (2/117), 
Jami Al Ushul (6/4092), Mukhtashar Sunan Abu Daud (1221), dan Sunan Ibnu Majah 
(1152). Dan hadits ini telah disebutkan pada hadits Abu Musa (no.146). 

858 Saya belum menemukan biografinya. i 

859 Yang dimaksud redaksi 454 S4 adalah meminjamkan penjantan untuk 
dikawinkan. Dikatakan SU J4 355 artinya unta pejantan mengawini unta betina. 

860 Jami' Al Ushul (4/2658), Syarh An Nawawi “Ala Muslim (7/70-71), dan 
Sunan An-Nasa'1 (5/27). 


Mw'jam Ash-Shaghir— 423 


Pan dia daa 2 Nadi Kega Ae ee 


o- Jo Pte 


oi AS 03 oa Maa pn dn da 
ca Gia Ing lean Lo IA IG JB la 
Pa 


374. Al Hasan bin Ahmad bin Bakkar Al “Allaf Al Bashri?6l 
menceritakan kepada kami, Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani menceritakan 
kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Amru 

— bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
“Tidak ada yang membatasi antara seorang hamba dan kekufuran selain 
meninggalkan shalat ” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Amru selain 
Hammad, dan hanya Abu Ar-Rabi' yang Ma ena dari 
Hammad. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Al 
Jama'ah selain Bukhari.862 


| Aa Ajari YES cabai Kai an 
Abi Ona GP Kaban “las tara uda 3 
GI Kent al 38 SA ie 3 3G AS BELI 
(ee SE Lai AI Aa Ol Jah Pap BEA 3 
861 Saya belum menemukan biografinya. 
862 Nail Al Authar (1/369), Mukhtashar Shahih Muslim nomor (204), Tuhfah AI 


Ahwadzi (7/367-368), Mukhtashar Sunan Abu Daud (4513), Sunan Ibnu Majah 
(1078), dan Sunan An-Nasa'1(1/232). Hadits ini akan disebutkan juga pada (no.799). 


424 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Ta ae aa aa Pa Sa aa Sa Sa 


Te Mp BA 3 HE JB Ana Sona Jl 
oz $ 2.2 Ge TP ane GA .. aye .. ore A 
Na ai 3 ig omi, Lebby da dg dala AI 
375. Al Hasan bin Ahmad bin Habib Al Kirmani di Thursus863 
menceritakan kepada kami, Abu Ar Rabi' Az Zahrani menceritakan 
kepada kami, Ammar bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari 
Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Al Jahhaf Daud bin Abu Auf, dari Athiyyah 
Al Aufi, dari Abu Sa'id Al Khudri #@ tentang finman Allah Ta'ala, 
“ Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari 


kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih- 
bersihnya” 864 


— Dia berkata, “Ayat ini diturunkan terkait dengan lima orang: 
Rasulullah &, “Ali, Fathimah, Al Hasan, dan Al Husain #8.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan selain 
Ammar bin Muhammad) yaitu keponakan Sufyan, dan hanya Abu Ar 
Rabi' yang meriwayatkannya dari "Ammar. 

Isnad: Saya katakan bahwa di dalam sanadnya terdapat 
Athiyyah Al Aufi, dan dia adalah perawi dha'if. Abu Hatim 
meriwayatkan hadits ini secara mauguf, sedangkan Ibnu Jarir 
meriwayatkannya secara marfu'865 Al Haitsami berkata, “Hadits ini 


863 Al Hasan bin Ahmad Al Kirmani dikenal dengan kunyah Abu “Ali. Dia 
meriwayatkan hadits dari Syadz bin Fayyadh dan "Abdullah bin Muhammad bin Asma. 
Adapun yang meriwayatkan darinya adalah An-Nasa'i. 

An-Nasa'i berkata, “Riwayatnya dapat diterima, kecuali yang berasal dari jalur 
Musaddad.” Dan disebutkan di dalam Tagrib At Tahdzib, “Dia termasuk perawi yang 
ada di tingkat kedua belas.” Al Hasan Al Kirmani wafat 291 H. Lihat Khulashah 
Tahdzib Tahdzib Al Kamal (1/308) dan Tagrib (1/162). 

864 OS. Al Ahdzab 33:/33I. 

865 Tafsir Ibnu Katsir (3/485). 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 425 


diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan di dalam sanadnya terdapat 
Athiyyah bin Sa'ad yang merupakan perawi dha 'if266 


kata Ain data A3 jera tas Mire 
sana Ga gp HP Hee Ear Ne 
s 7. y 2 2 8... 
ad ea Mu ul Ja Pn 
' 376. Al. Hasan bin Muslim bin Ath-Thayyib Ash Shan'ani267 
menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Shubaih menceritakan 
kepada kami, Yunus bin Argam menceritakan kepada kami, dari Harun 
bin Sa'ad, dari “Athiyyah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi & beliau 
bersabda, “Sesungguhnya aku meninggalkan dua hal besar kepada. 
kepada kalian, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang 
kepada keduanya. Yaitu, kitabullah dan 'Atrah-ku (keluargaku). Dan 


sesungguhnya keduanya tidak akan Tn hingga ia mendatangi 
telaga (di Surga).” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Harun bin Sa'ad 
selain Yunus. 


Isnad: Hadits ini telah disebutkan pada (no.363). 


866 Az-Zawaid (7/91), dan Al Haitsami tidak menyebutkan bahwa Ath-Thabrani 
meriwayatkan hadits ini di dalam Al Mu'jam Ash Shagir. 
867 Saya belum menemukan biografinya. 


426 — Mw'jam Ash-Shaghir 


PP 
AG 


Aa Ea Sh pal yi IP LI C5 


0 - 3 Pa y o- 016. GG. ag F3 o o 90 s5 
2 Ae EN AN AI LA BIS uje SA ol pe 


y - TA Bia ks £ .. 0d .. 3 o # 9 o- 
al Aang SU J6 Cas aj Ina Ka al dj. 
' g a ae ena Aa . - ne £ & Saba “ . Pr P3 or EN 9 
GAN IL wo aed IE S5 Dab Jpr3 any SAP AI Gale 
PA 5 PON @ , : ae PE y : 3 - Pd OX Tua “ 23 
delay dl Al da Al Jd) Ja Ad IG ssi Solo Uiab 
II HPN IS Sei CS La JEAG LajS 
AG AI, Ga Ja Ja Ja BB uga 
Ae £ Tn 4 Pe ena 3 PA S3 Na - y ye Gi 
SAH GAN IBI J3 Himagh tali Ke AN Gbe Dg 
A . 9 2 panu aga Pn 8 18 8 0 z ea 3.0 
AM Ko At dpan Ja tata Kei SAN JA Joey bayi) coil 
| 377. Al Hasan bin Ali bin Khalaf Ad-Dimasyai868 menceritakan 
kepada kami, Sulaiman bin Abdurrahman “bin Binti  Syurahbil 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Adz Dzimari 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Abu Anbasah, dari Abu Az- 
Zubair, dari: Jabir, dia mengisahkan: Kasus seorang lakilaki yang 
menikam paha temannya dengan sebatang tanduk diadukan kepada 
Rasulullah & Korban yang pahanya ditikan 'berkata, “Wahai Rasulullah, 
tegakkanlah hukum gishash demi hakku.” Rasulullah #& bersabda, 
“Obatilah luka itu dan tunggulah sampai kita melihat bagaimana dampak 


luka tersebut.” Laki-laki itu mendesak, “Wahai Rasulullah, tegakkanlah 
gishash demi hakku.” Tetapi, Rasulullah & mengatakan hal yang sama 


868 Ibnu "Asakir berkata di dalam kitab Tarikh Dimasyg (4/197), “Al Hasan Ad 

Dimasygi meriwayatkan hadits dari sekelompok ulama. Adapun yang meriwayatkan 

darinya adalah Ath-Thabrani dan sekelompok ulama lainnya. Al Hasan Ad Dimasygi 
wafat pada tahun 289 H. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 427 


kepadanya. Laki-laki itu berkata lagi, “Wahai Rasulullah, tegakkanlah 
gishash demi hakku.” Maka, Rasulullah & pun menegakkan hukum 
gishash demi dirinya. | 


Setelah itu, luka si korban (orang yang meminta ditegakkan 
hukum gishash| mengering, sementara (luka) si pelaku yang digishash 
sembuh. Dan Rasulullah & tidak memberlakukan diyat 2 atas luka yang 
semakin tersebut. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Zaid selain 
Muhammad bin Abdullah, dan hanya Sulaiman yang mertweyaikanna 
dari Muhammad bin Abdullah. 


Isnad: Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam A/ Mu'jam 
Ash Shaghir. Al Haitsami mengatakan, “Di dalam sanadhya terdapat 
Muhammad bin Abdullah bin Nimran, dan dia adalah perawi dha 1f”869 


3 5 II BI APA AI 1 Ga GAS 
| AN 0 rp an et CSAN AE ab Ai Kaban (se Bp Kara 
H3 HAMA sei gi DUA gi Ani 5 Ai ma 
Pa eka Ka pls ala In Jo di Io 9 Jab 208 can 
ANT an pa J5 IS GS 
- 378. Al Hasan bin al Jahm Al Ashbahani870 menceritakan 
kepada kami, Al Husain bin Faraj menceritakan kepada kami, 


3869 Az-Zawaid (6/296). 

870 Al Hasan bin Jahm memiliki kunyah Abu Ali At Taimi. Dia meriwayatkan 
kitab Al Maghazi dari Al Husain bin Faraj, Isma'il bin Amr, dan Hibban bin Bisyr. Al 
Hasan Al Ashbahani At Taimi wafat pada bulan Rajab, #20 H. lihat Dzikr Akbar 
Ashbahan (1/261). 


428 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Muhammad bin Umar Al Wagidi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Shalih An Nammar menceritakan kepada kami, dari 
Ashim bin Umar bin Gatadah, dari Yazid bin An Nu'man bin Basyir Al 
Anshari, dari bapaknya, dia berkata, “Rasulullah & menetapkan 
tebusan bagi orang-orang Musyrik yang menjadi tawanan perang Badar 


sebesar empat ribu untuk tiap-tiap orang.” 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari An Nu'man selain dengan 
sanad ini, dan hanya Al Wagidi yang meriwayatkan demikian. z 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat Al 
Wagidi, dan dia adalah perawi dha'i£”871 


Oli — Jaana Gas ts KS Ong 33 TG 
KA Naa Tank Saba 2 ep Ae BE YAI 
Aa La an eka dia Kei Ip UG IU Gal 
| as, ori 
379. Al Hasan bin Sahlan Al Askari872 menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Sinan Al @azzaz menceritakan kepada kami, 
Mu'adz bin Audzillah Al @urasy menceritakan kepada kami, Sulaiman 


At Taimi menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang 


mempelajari Al ur 'an dan mengajarkannya. " 


871 Az-Zawaid (6/90). 
872 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 429 


Tidak ada yang menmeyatan ba ini dari At Taimi selain 
Mu'adz bin Audzillah. 


Isnad:' Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
Muhammad bin Sinan Al @azzaz. Ad Daraguthni menilainya sebagai 
perawi tsigah, tetapi sekelompok ulama menilainya sebagai perawi yang 
dha'if8! Hanya saja, hadits ini dikuatkan oleh beberapa hadits 
syahid.”874 


3.50 


er Ba CI Lai Bin SA AI Oa Gp Gea G LL sa 
It Oi AN PE Yi adl 28 LI Rata 
ba uga 


GA Dalan da dy Pd 


ta An 


380. Al Hasan bin Utsman At-Tusturi?75 menceritakan kepada 
kami, Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Khalid bin Yazid Al 
Lu'lui menceritakan kepada kami, dari Abu Ja'far Ar Razi, dari Ar Rabi' 
bin Anas, dari Anas bin Malik, dari Nabi @ beliau bersabda, “Barang 
siapa keluar untuk menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai 
dia kembali.” 


873 Az-Zawaid (1/166). 

87A AI Jami” Ash Shaghir (3/4111) dan Sunan Ibnu Majah (1/213). 

875 Al Fatani berkata di dalam kitab @anun Al Maudhu'at (249), “Al Hasan At 
Tusturi adalah pemalsu hadits dan seorang pendusta. Dia meriwayatkan hadits-hadits 
palsu dan bathil.” Terkadang, Al Fatani mengatakan: “Dia adalah pemalsu hadits dan 
seorang pendusta. Dia mencuri riwayat dari orang lain.” Adz-Dzahabi berkata di dalam 
Mizan Al Ptidal (1/502), “Tonu “Adi menilainya sebagai seorang pendusta.” 


430 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Ae en PPP tau. pa an 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Anas selain dengan sanad di 
atas. Dan hanya Abu Ja'far Ar-Razi dan Khalid bin Yazid yang 
meriwayatkan demikian. 

Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia 
berkata, “Hadits Hasan Gharib.” Sedangkan sebagian perawi tidak 
meriwayatkannya secara marfu'816 


pen Pa 


12 Gas GP ra Wa yi Re Gi | Gas 
la, 3 AN EA Ae IAI 


ad LAB 3 si ya Lana ana 


pot 


HA y, , Ta : 


381. Al Hasan bin Hammad bin Fadhalah Ash Shairafi Al 
Bashri?77 menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ghiyats 
menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan 
kepada kami, dari Al Hajjaj bin Arthah, dari “Atha, dari Ibnu Abbas, dia 
berkata, Fathimah binti Mais Al Fihriyyah menceritakan kepadaku, dia 
berkata, “Suamikku menjatuhkan talak tiga kepadaku, dan 
Rasulullah & menetapkan bahwa tidak ada hak tempat tinggal dan 
nafkah bagiku.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari “Atha, dari Ibnu 
Abbas, dari Fathimah, selain Al Hajjaj bin Arthah. Dan hanya Abdul 
Wahid bin Ziyad yang meriwayatkannya dari Al Hajjaj. 


876 Faidh Al @adir (6/124) dan Tuhfah Al Ahwadzi (7/405) dan dia 
meriwayatkannya dengan sanadnya sendiri. 
877 Saya belum mena wakan biografinya. 


Mw'jam Ash-Shaghir— 431 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Jama'ah.878 


sat CI SI SA 3 LAS Ai 
IP Ula GP (AAA 5 AaAe Gal Oi BASA EA CE jab Uj 
ea le DA Go AI Iga JG 106 oi gi PAN 3 Kn 
ee 2 1S Hah Jean BI 3 Tg YA 
al tebalto Sy Mean et! 3 Mg Ad Oil AI 
SN an er Ta DAS Hana Pa ata 


382. Al Hasan bin Muhammad Ad Daraki Al Ashbahani?79 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Umar Rustah 
menceritakan kepada kami, Muhammad (bin) Abu “Adi menceritakan 
kepada kami, dari Syu'bah, dari Mujalid, dari Asy Sya'Abi, dari An 
Nu'man bin Basyir, dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Perumpamaan " 
orang-orang yang beriman dalam sikap saling kasih dan sayang mereka 
adalah seperti sebuah tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit 
maka semua anggota lainnya akan ikut bergadang dan merasa demam. 
Dan di dalam tubuh terdapat segumpal darah, apabila ia baik maka akan 
baik pula seluruh anggota tubuh lainnya, dan apabila dia buruk maka 
buruk pula seluruh anggota tubuh lainnya. Segumpal darah itu adalah 
hati.” 


878 Jami" Al Ushul (8/5976), Mukhtashar Shahih Muslim (862), Fath Af Bari 
(9/477), Mukhtashar Sunan Abu Daud (2189-2195), Tuhfah Al Ahwadzi (4/351), 
Sunan An-Nasa7(6/210), dan Sunan Ibnu Majah (2035 dan 2036). 

879 Al Hasan Ad Darai memiliki kunyah Abu “Ali, seorang ulama hadits dari 
Ashbahan. Dia meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Humaid Ar Razi dan lainnya. 
Abu Nu'aim berkata, “Al Hasan Ad Daraki adalah perawi tsigah dan shadug, serta 
penyusun kitab.” Al Hasan Abu Ali wafat pada tahun 317 H. Lihat Syadzarat Adz | 
Dzahab (2/275), Dzikr Akhbar Ashbahan (1/268), dan Tadzkirah Al Huffazh (2/740). 


432 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah selain 
Ibnu Abu “Adi. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, Muslim - 
dengan matan yang dingkas- dan Bukhari di dalam kitab Al Adab Al 
Mufrad.880 | 


Eren BAGAI TS oi sa 3 YA C5 
mc... o.8 0 Sego 0 2013 301 22 Pa Fe 30 L40- 
Tega Ne Ddk Pa, ojles us (Olaghw gp yasaa Lado ds INN Dena 
or3 o 0 . PP. ey o- . ... 3 - 0 P e 
Ip IPA IP ABM Oh BA Oi AP Ih GAN As gi 
P1 3 In Ka MO ee on 0 - .3 -.$. 
Ia Mp JB IE MI 3 Ga 53 AN CI 
“ S sa na . Mun La nee Nak 
3 — yi Wb SAE YES Ih ia ale AI 
| 5 s3 - 
. 383. Al Hasan bin Muhammad bin Dakkah Al Ashbahan881 
menceritakan kepada kami, Abu Hafhs Amru bin Ali menceritakan 
kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari 
Umarah bin Ghaziyyah, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Amir bin 
Abdullah bin Az-Zubair, dari Amru bin Sulaim Al Anshari Az-Zuragi, dari . 
Abu @atadah Al Anshari, dia berkata, Rasulullah # bersabda, “Apabila 
salah seorang kalian masuk ke masjid, janganlah dia duduk hingga dia 
mengerjakan dua raka'at (tahiyyatul masjid). ” 


. 880 Faidh Al @adir (5/515) dan Mukhtashar Shahih Muslim (no.1774). 

881 Dalam naskah yang sudah diterbitkan, namanya disebutkan dengan redaksi 
“Dallah” tetapi itu adalah salah. Yang benar adalah seperti yang disebutkan di dalam 
kitab Tabshir Al Musytabah dan Dzikr Akhbar Ashbahan (1/269). Dan dikatakan di 
dalamnya, “Dia adalah perawi tsigah dan shadug.” 


Mu'jam Ash-Shaghir — 433 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id 
— selain Umarah, dan hanya Mu'tamir yang meriwayatkannya dari 
Umarah. | 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan para 
imam:penyusun Kutub As Sittah.382 


Mn ea bi aa , AR Kara 


H3 Ie A3 aa ae Gi SKA Urea Ca 
Mak S5 sj Ih ee Io Ia JB JB EA 
Ab ai ASI As oa GA, 


384. Al Hasan bin Umar bin Abu Al Ahwash Al Kufi888 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada 
'kami, Abu Bakar bin Ayyasy, dari “Ashim, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: Rasulullah @ bersabda, “Apabila panas 
(matahari) sangat menyengat maka akhirkanlah shalat (zhuhur). Sebab, 
panas yang menyengat itu merupakan bagian dari panas uap 


jahannam. 884 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ashim selain Abu 
Bakar. | 


882 Faidh Al @adir (17667), Mukhtashar Shahih Muslim (no. 248), Fath Al Bari 
(1/587), Sunan An-Nasa'i (2/53), Mukhtashar Sunan Abu Daud (438), Tuhfah Al 
Ahwadzi (2/255), dan Sunan Ibnu Majah (1013). 

883 Saya belum menemukan biografinya. 

884 Kata FA) artinya bagian permukaaan dari suatu panas yang mendidih. Kata 


ini juga diriwayatkan dengan huruf waw, yaitu « "3. Lihat kitab An-Nihayah. 


434 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Jama'ah.885 


PAN IN DU oi KA IS Ne AA Gis 
1:6 - 8 o-..9. oo. 16 - 8 ot Gg. o - HS 
BAL Cone KS Op Ie Ga Te ta aa Ep Katun as 


Pi ken palapa oh AR Aa yp HPN AAA 
CE 3 dn le at IS io na 
Li ae gi ad Ie aga DI ala aan 
dak Sta al as sea 33 ol Ai Org 
CSI EL LN GG SPG eh sala IS MA 


9 PJ Pa AI - tap & 5 "3017 -$ Tg. SP f Ie 0 Ha 
Ia LP ph A u tel : Jus Bg dl era 

Ga LO naa UN ON 2 Ta Dena LAN AN. Ph 
LA (Jk Kakang de AN Jo AN Jah JOS Brp AS 


2.5. 
— baal 


385. Abu Ali Al Hasan bin Ahmad bin Harun Al Khallal Ar 
Ramli886 menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hammad Azh 
Zhahrani menceritakan kepada kami, Sahl bin “Abdu Rabbih As-Sindi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdullah Al Muzani 
menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Harmalah, dari Sa'id 
bin Al Musayyab, dari Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, dia 
mengisahkah: Rasulullah @ berdoa meminta hujan dan beliau 
mengucapkan, “Ya Allah, turunkanlah air kepada kami.” Lalu, Abu 
Lubabah bin Al Mundzir berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 


885 Jami” Al Ushul (5/3303), Fath Al Bari (2/15,18), Tuhfah Al Ahwadzi 
(1/486), Mukhtashar Sunan Abu Daud (no. 378), Syarh An Nawawi 'Ala Muslim 
(5/117-118), Sunan An-Nasa'1(1/248), dan. Sunan Ibnu Majah (677,678). 

886 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 435 


kurma masih berada di mirbad (tempat pengeringan kurma).” Lalu 
Rasulullah berdo'a, “Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami sampai 
Abu Lubabah berdiri sambil telanjang dan menutup saluran air di mirbad 
dengan pakaian bawahnya." Ketika itu, di langit tampak gugusan awan 
lalu hujan pun turun. Kemudian, orang-orang berkumpul bersama Abu 
Lubabah dan berkata, “Sesungguhnya: hujan itu tidak akan berhenti 
sampai engkau berdiri telanjang dan menutup saluran air di mirbadimu 
seperti yang dikatakan oleh Rasulullah @&” Maka, Abu Lubabah pun 
melakukannya, dan setelah itu langit pun terang kembali.”887 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Harmalah 
selain Abdullah bin Abdurrahman,888 dan hanya Sahal bin “Abdu Rabbih 
yang meriwayatkannya dari Abdullah. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Di Hita sanadnya terdapat 
perawi yang tidak diketahui ihwalnya. "889 


“ 


887 Ap ciki artinya lobang tempat mengucurnya air hujan. Setara. Ja adalah 


—— tempat pengeringan kurma. 


388 Tetapi, di dalam sanadhya nama ini disebutkan dengan redaksi 'Abdullah bin 
'Abdullah. Wallahu A'lam. 
889 Az-Zawaid (2/215). 


436 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Bab 
. Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Al Husain 


aan ai Cd ya era Sg Dea Mena TN aa 
Ps sara Pep ma ata ema 
WA Waie Ja Kp Ga ika ale Fo Ol ul 


386. Al Husain bin As Samaida' Al Anthaki?90 menceritakan 
: kepada kami, Musa bin Ayyub An Nashibi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Mis'ar bin 
Kidam, dari @atadah, dari Anas, Nabi #b memerdekakan Shafiyyah dan 
menjadikan kemerdekaannya itu sebagai maharnya. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mis'ar selain Ibnu 
Al Mubarak, dan hanya Musa bin Ayyub yang meriwayatkannya dari 
Ibnu Al Mubarak. 


Isnad: Hadits ini juga dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Abu 
Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i.891 


890 Al Husain Al Anthaki memiliki kunyah Abu Bakar Al Bajali. Dia pergi ke 
Baghdad dan meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Al Mubarak Ash Shuri dan 
lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Yahya bin Muhammad bin Sha'id 
dan lainnya. 

Al Khathib berkata, “Dia adalah perawi tsigah.” Al Husain Al Anthaki wafat pada 
tahun 287 H. Lihat Tarikh Baghdad (8/51). 

891 Jami' Al Ushul (71/4986), Mukhtashar Shahih Muslim (no. 806), Fath Al Bari 
(9/129), Tuhfah Al Ahwadzi (4/257), Mukhtashar Sunan Abu Daud (1970), Sunan 
An-Nasa'i (6/114), dan Sunan Ibnu Majah (1957). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 437 


NN) Tera ea bas HI Dayat ar ( 


. 0. 


Aa 2 JAN da oi PAP Aa Lah 

Pp Neha g 2 aib 

BAN AG ai NI Pel TA P3 ak Para 
BAN Pa 


387. Al Husain bin Manshur Ar-Rummani Al Mishshishi892 
menceritakan kepada kami, Al Mu'afa bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, Hakim bin Nafi' menceritakan kepada kami, dari Yahya ' 
bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Umar bin Al 
Khaththab # dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Ha/ pertama yang 
akan diangkat dari manusia adalah sikap amanah, sedangkan hal 
terakhir yang akan tersisa adalah shalat. Dan tidak sedikit orang yang 
shalat tetapi tidak ada kebaikan pada dirinya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id 
selain Hakim bin Nafi', dan hanya Al Mu'afa yang meriwayatkannya dari 
Hakim. Dan hadits ini tidak diriwayatkan dari Umar selain dengan sanad 
di atas. 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
Hakim bin Nafi. Ibnu Ma'in menilainya sebagai perawi tsigah. 
Sedangkan Abu Zur'ah menilainya sebagai perawi dha'if Adapun 
perawi lainnya di dalam sanad ini adalah tsigah.”893, 


392 Saya belia menemukan biografinya. 
893 Az-Zawaid (7/321). 


438 — Muw'jam Ash-Shaghir 


pg 7 CS kata in dapa KIS ng ad Ea 
aa Bas al) Ma K6 Ci ega yi! 
JL CAP pi GP PA Oi Je 2 GP gi Ot gi MIE 
PD S3 3 te Ledakan ka 
day SUN 3 Ia ON HSE Gb ES SA Ah 

Kania Ga Ja 


388. Al Husain bin Humaid Al “Akki Al Mishri894 menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Hisyam As Sadusi menceritakan kepada 
kami, Bakr bin Abdullah Al Laitsi menceritakan kepada kami, Rauh bin 
Al @asim menceritakan kepada kami, Idaril Abdullah bin Utsman bin 
Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 
— Rasulullah @ bersadba, “Sesungguhnya sebaik-baik pakaian kalian 
adalah yang berwarna putih. Oleh karena itu, jadikanlah ia sebagai 
pakaian bagi orang yang masih hidup dan kafan bagi orang yang telah 
meninggal. Dan sebaik-baik celak kalian adalah Itsmid karena dia akan 
membuat pandangan mata lebih jelas dan menumbuhkan rambut (bulu 

mata).” 


| Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Rauh bin Al 
@asim selain Bakar bin Abdullah, dan hanya Muhammad bin Hisyam 
yang meriwayatkannya dari Bakar bin Abdullah. 


894 Al Husain Al 'Akki Al Mishri memiliki kunyah Abu “Ali. Dia meriwayatkan 
hadits dari Yahya bin Bukair dan lainnya. Adz-Dzahabi mengatakan, “Dia memiliki 
kelemahan, tetapi haditsnya dapat dipakai.” Ibnu Al Jauzi berkata, “Kami tidak 
mengetahui adanya cacat pada dirinya.” Maslamah berkata, “Dia adalah perawi yang 
tidak diketahui ihwalnya.” Lihat Mizan (1/533). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 439 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu 
Daud, dan Ibnu Hibban di dalam kitab Mawarid Azh Zham'an. Dan 
sanad hadits ini adalah Shahih.295 


AAA EA GIA Tp ai JASA GAS GAS 
Y 2 teka op Je Va PAN Gi na Ea wi 
5 ia ia Ala AN Jo GB ita 108 Ae AP as 


- 
» 8. 


8 ya, Ls 

389. Al Husain bin Muhammad Abu Arubah Al Harrani396 

menceritakan kepada kami, Hasyim bin Al Harits Al Harrani 

menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, 

dari Sha'id bin Muslim, dari Asy Sya'Abi, dari Ibnu Abbas, dia 

mengisahkan: Aku menuangkan air zam-zam untuk Nabi $&, lalu beliau 
meminumnya sambil berdiri. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sha'id Al Kufi 
selain Isa. 


895 Jami" Al Ushul (10/8304), Mukhtashar Sunan Abu Daud (3903), dan Tuhfah 
Al Ahwadzi (5/447). 

896 Dalam naskah yang sudah diterbitkan namanya disebutkan dengan redaksi 
“Amruyah”. Al Husain bin Muhammad adalah seorang Imam, Hafizh, dan ahli hadits 
di Harran. Dia juga menulis kitab di bidang sejarah. Al Husain bin Muhammad 
meriwayatkan dari Makhlad bin Malik dan banyak ulama lainnya. Adapun yang 
meriwayatkan darinya adalah Abu Hatim bin Hibban dan lainnya. 

Adz-Dzahabi berkata, “Al Husain Al Harrani termasuk perawi unggul yang 
tsigah.” Ibnu “Adi berkata, “Dia memiliki pengetahuan mendalam tentang para perawi 
dan hadits. Dan dia adalah mufti penduduk Harran.” Al Husain bin Muhammad wafat 
pada tahun 318 H. Lihat Tadzkirah Al Huffazh (2/774). 


440 — Muw'jam Ash-Shaghir 


. 5 2 ' 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaikhan, At-Tirmidzi, 
dan An-Nasa'1.897 


Pa Pa PA sa ra SE AN Gta G3 GAS Na 

ae jan Bi ae LAI 
EN TNI IN aa Se Pe 
NA IT Gp AA IG Ie gn PGN Ara 


DE uya TA D3) NI Nak yr 

390. Al Husain bin Ishag At Tusturi898 menceritakan kepada 

kami, Hamid bin Yahya Al Balkhi menceritakan kepada kami, Sufyan 

bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari 

Gais bin Abu Hazim, dari Sa'ad bin Abu Waggash, dia berkata: 

Rasulullah & bersabda, “Seandainya anak keturunan Adam (manusia) 

memiliki dua lembah yang dipenuhi harta niscaya dia berharap bisa 

memiliki lembah yang ketiga. Tidak ada yang dapat memenuhi perut 

anak Adam selain tanah. Dan Allah akan menerima taubat siapa saja 
yang bertaubat.” 


897 Jami' Al Ushul (65/3079), Mukhtashar Shahih Muslim (no. 1295), Sunan An- 
Nasa'i (5/236), Fath Al Bari (10/81) dan Tuhfah Al Ahwadzi (6/4). : 

898 Abu Bakar Al Khalal berkata tentang dirinya sebagai berikut, “Dia adalah 
seorang Syaikh yang mulia. Aku meriwayatkan darinya pada tahun 275 H, yaitu ketika 
aku pergi ke wilayah Kirman. Dia memiliki kitab yang diriwayatkan dari Abu 'Abdullah 
berisi permasalahan-permasalahan (agama) yang penting. Abu Bakar adalah seorang 
ulama yang dijadikan rujukan. Aku melihat Musa bin Ishag Al @adhi memuliakan dan 
mendahulukan dirinya.” 

Adz-Dzahabi berkata, “Dia termasuk Hafizh hadits. Ath-Thabrani banyak 
"meriwayatkan darinya.” Lihat Thabagat Al Hanabilah (1/142) dan Siyar Alam An- 
Nubala (14/57). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 441 


| Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Isma'il selain 
Sufyan, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Sufyan selain Hamid. 
Dan hanya Al Husain bin Ishag yang meriwayatkannya dari Hamid. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mujam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Para perawinya adalah perawi 
kitab Shahih selain Hamid bin Yahya Al Balkhi. Meskipun demikian, dia 
adalah perawi tsigah.”899 


AA WN Aan Sate paka yi MA 3 yA Gas 

3 toa IP teng KA IN 5 EA bei a23 MI 

Su 2 G - Pra 2... 6 p3 . (3 Pa 25 2 0 

do — (jual 2 ama xT Giaa Ts "nat PS sa “Olbua) d 
“4 53 - 2 -, 3 3, G3 3 SP 4, o, , . 5 Da tea : 

JET Ja In dai celah SEA Ho AI J3 Teka 


TA 2 - “Ng 2 ite L00 0 Ie Lo. 2 goa 0 dur. 
Ran DU Jah LA LS Gala Oa mi GS Uap Kaka 
Jala 
391. Al Husain bin Ahmad Manshur Sajjadah Al Baghdadi?00 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dahir Ar-Razi?01 menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Abdul @uddus menceritakan kepada kami, 


dari Al A'masy, dari Abu Ishag, dari Hanasy bin Al Mu'tamir, bahwa dia 
mendengar Abu Dzar Al Ghifari berkata: aku mendengar 


899 Az-Zawaid (10/244). 

900 Dia dikenal dengan Abu 'Abdullah. Dia meriwayatkan dari Ibrahim At . 
Turjumani dan lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Ath-Thabrani, 
Ahmad bin Muharpmad bin Yusuf Ash Sharshari, dan lainnya. Al Khathib berkata, 
“Dia adalah perawi yang dapat diterima.” Lihat Tarikh Baghdad (8/3). 

901 Di dalam manuskrip disebutkan, “Abdullah bin Dahir.” Ahmad dan Yahya 
berkata, “Dia bukanlah perawi yang dapat dijadikan acuan.” Al “Ugaili mengatakan, 
“Dia adalah seorang pengikut syi'ah yang buruk.” 


442 — Mu'jam Ash-Shaghir 


| 


Rasulullah & bersabda, “Perumpamaan ahlul baitku?0? di tengah kalian 
adalah seperti kapal Nabi Nuh. Barang siapa menaikinya niscaya “dia 
akan selamat. Dan barang siapa yang .tertinggal (tidak menaikinya) 
niscaya dia akan binasa. Bahkan, ahlul baitku juga seperti pintu 
Hiththah bagi Bani Israil,”203 | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy selain 
Abdullah bin Abdul @uddus. | 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Al 
Bazzar dan Ath-Thabrani di dalam ketiga kitabnya. Di dalam sanad 
riwayat Al Bazzar terdapat Al Hasan bin Abu Ja'far Al Ju'fi, dan di 
“ dalam sanad riwayat Ath-Thabrani terdapat Abdullah bin Dahir, 
keduanya adalah perawi matruk.”904 : 


ed 3,0 . 5 £ 25 0 .. 
In xe 5 Eab da SN AE A5 Ii GAS Gi 
9 


- 
y 0 m7. 0. 3 8 y PI 


a 3 KAP Kan INA IA Es an oi 
si @ Ka Eu Lea aa PO o- o 
Ielag MIPA lte MI Sya) JB :JE PULP oa 5g ta Gi 
(3 0.317 0 6 4. to, . rs oto .. 0. 
AB 3 RP HA Dalan AN GI SA 


392. Al Husain bin Ja'far Al Gattat Al Kufi?05 menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Yunus menceritakan kepada 


x 


902 Di dalam manuskrip disebutkan: “Perumpamaan ahlul baitku: yang dimaksud 
ahlul bait adalah mereka yang nasabnya bertemu dengan Rasulullah Saw. baik secara 
lahiriyahnya maupun emosional yaitu yang beramal sesuai dengan Al @ur'an dan 
Sunnah.” 

903 Maksudnya, siapa saja dari Bani Isra'il yang masuk melalui pintu itu dengan 
cara yang diperintahkan niscaya orang itu akan diampuni. 

904 Az-Zawaid (9/169). 

905 Di dalam kitab Ghayah An-Nihayah (1/239) disebutkan: “ ... Abu Ali Al 
Mugri. Dia meriwayatkan giraat Al @ur'an dari Abdul Hamid bin Shalih Al Barji. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 443 


kami, Abu Laila Abdullah bin Maisarah menceritakan kepada kami, dari 
Abu Bakar Ubaidilah bin Anas, dari Anas bin Malik, dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Barang siapa diamanahi untuk mengurus salah 
satu urusan kaum muslimin, Telu dia mengkhianatinya, maka orang itu 
akan berada di Neraka.” 


| Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Bakr?06 bin 
Ubaidilah selain Abu Laila Abdullah bin Maisarah Al Wasithi, dan hanya 
Ahmad bin Abdullah bin Yunus yang meriwayatkannya dari Abu Laila. 


ISnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Abdullah bin Maisarah. Menurut Jumhur ulama hadits, dia adalah perawi " 
dha 'if. Akan tetapi, Ibnu Hibban menilainya sebagai perawi tsigah.”907 


2 Oa aa SN Tu Al Je gi 2 ne An 
Hara ip da pp Gaia Cat Tni Gara In da Li gi UP 


Aa oh DA Ap ag ang an «pasal 
LA SAY Ia ln ada dn ds De 


7... 


Laga AA YA La 


Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Al Husain Muhammad bin Ahmad bin 
Syanbudz.” Wallahu A'lam. 

206 Demikian redaksi yang tercantum di dalam manuskrip. Sepertinya yang benar 
adalah “Abu Bakar” sebagaimana yang disebutkan di dalam sanad. 

907 Az-Zawaid (5/123). 


444 — Muw'jam Ash-Shaghir 


393. Al. Husain bin. Muhammad bin Hatim Al Ijii?08 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Ali bin Yazid Ash Shudda'i 
menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, Hafsh 
Al Ghadhiri menceritakan kepada kami, dari Musa Ash Shaghir, dari 
Ubaidilah bin Abdullah bin “Utbah, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Barang siapa mengucapkan: Tiada ilah yang 


berhak diibadahi selain Allah, niscaya ucapan itu akan memberikan 
mantaat kepadanya pada suatu hari dari (hari kiamat), meskipun dia 
telah mendapatkan azab terlebih dahulu.” . 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Musa Ash-Shaghir 


— selain Hafhs Al Ghadhiri, dan hanya Al Husain bin Ali Ash Shudda'i 


yang meriwayatkannya dari Hafsh melalui perantaraan bapaknya. 

| Isnad: Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Al 
Bazzar dan oleh Ath-Thabrani di dalam A/ Mujam Al Ausath dan Al 
Mu'jam Ash Shaghir, dan para perawinya adalah perawi kitab 
Shahih.”209 | | 


AA Ea KM SAN M a53 SIS Ci 
2 “ . te - 
AN Ea daa AGYA 3 MASA EAS ueataN GAP 
03 0. 


PEP jaga GAN Kak 
. rn an asi ia 2 ore 4 25 .. Pa e ap oc .. 
AG dag AE Iao A Li yag 32 
PN Own IP. . ob . Ps S5 2 aa . a 3 3 2 - 
CNiS R9 Sat Lumia! P5 AG pelag KAP AI Gale Al Apeg 


908 Al Husain Al “Ijli memiliki kunyah "Ubaid Al "Jl Al Hafizh. Ionu Nashiruddin 
berkata, “Dia adalah murid Yahya bin Ma'in. Ath-Thabrani meriwayatkan darinya, dan 
Al Husain termasuk Al Hafizh yang sangat mumpuni.” 

909 Az-Zawaid (1/17). | 


Mu'jam Ash-Shaghir — 445 


4 . P . 2 .. da aa Pe , Lan EN 022 
AN a—E Jaye Of "JS NAS IG JG el J3 Ulas 
j 3 - Le. $ £ og ea 
At nd Ab Ya Gb yA Id ae Ch gak oi ae, 
TP SA Wi li pa ion Ian AG ih 


Pa 


OS J3 GAN ala dagar Aa seh Jua SK Uh 


Pd 
4 


AO JAN Y Ucap Ui: JB bs pall Uh gal ad ie, 
| Fingao Yel As 


394. Al Husain bin Abdullah Al Khiragi Al Baghdadi?10 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mirdas Al Anshari 
menceritakan kepada kami, .Muhammad bin Marwan Al “Adili 
menceritakan kepada kami, Imarah bin Abu Hafshah menceritakan 
kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidilah bin Abdullah bin “Utbah, dari 
Ibnu Abbas, dari Maimunah binti Al Harits: yaitu isteri Nabi & dia 

1 mengisahkan: Rasulullah & pernah mendapati waktu pagi dalam 
keadaan gelisah, dan ketika sore hari beliau juga masih seperti itu. Aku 
pun bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapa aku melihatmu tampak 
gelisah?” Beliau menjawab, “Seungguhnya Jibril & berjanji kepadaku 
akan datang menemuiku dan dia tidak penah mengingkari janjinya 

« kepadaku sama sekali.” Lalu, mereka mengamati sekitar dan ternyata 
ada seekor anak anjing di bawah tikar mereka. Maka, Rasulullah pun 
memerintahkan agar anak anjing itu dikeluarkan. Beliau juga 
memerintahkan agar tempat itu disucikan hingga tempat itu pun dicuci. 


910 AJ Husain Al Baghdadi memiliki kunyah Abu Ali Al Hanbali. Dia adalah 
bapak dari 'Umar bin Al Husain, seorang ulama yang menyusun kitab ringkasan fikih 
Ahmad bin Hambal. Al Husain Al Baghdadai meriwayatkan dari Abu 'Umar Ad Dauri 
Al Mugri dan lainnya. Selain itu, dia juga meriwayatkan dari Abu Bakar Asy Syafi'i. Al 
Husain juga berguru kepada sekelompok murid Ahmad bin Hambal. 

Laits bin Sa'ad mengatakan, “Dia adalah perawi shadug." Al Husain Al Baghdadi 
wafat pada tahun 299 H dan dimakamkan di pintu Harb, di dekat kuburan Ahmad bin 
Hambal. Lihat Tarikh Baghdad (8/59), Al Bidayah (11/117), dan Al Hanabilah (2/45). 


446 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Mn Se 2 Hee 


Setelah itu, Jibril ga datang dan Rasulullah berkata kepadanya, 
“Sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku untuk mendatangiku dan 
engkau tidak pernah mengingkari janjimu sekali pun. ” Jibril berkata, 
“Tidakkah engkau ketahui bahwa kami (para Malaikat) tidak memasuki 
rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar (patung).” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Imarah selain 
Muhammad bin Marwan, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Az- 
Zuhri, dari Ubaidilah, selain Imarah. Begitu pula, Sufyan bin Uyainah 
dan Yunus bin Yazid, dan murid-murid Az-Zuhri lainnya tidak 
meriwayatkan hadits ini dari jalur Ubaidilah bin As-Sabbag, dari Ibnu 
Abbas, dari Maimunah RA melainkan melalui perantaraan 'Imarah. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim, An-Nasa'i, 
dan Abu Daud dengan redaksi yang lebih panjang dari redaksi di 
atas.?11 


LA AAA 5 de SU aa 3 Had Gis 
2 daa SAE Ha AN bata se A JA 2 dg S 


TEA N Ada 


2 o ho. 


911 Jami' Al Ushul (4/2972), Mukhtashar Shahih Muslim (no. 1363), Sunan An- 
Nasa'i (7/186), Mukhtashar Sunan Abu. Daud (3994). Dan yang dimaksud as) Yara 
adalah merasa tidak nyaman hati (gelisah). Dan arti X3! adalah kasur yang dilapisi 


Mu'jam Ash-Shaghir — 447 


8, ad P3 . 
eh NA krg SAI Uk) CA ENG Pele ig dia ARI Ah 


395. Al Husain bin Ahmad Al Maliki Al Baghdadi?12 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wahb bin Abu Karimah Al 
Harrani Abu Al Mu'afa menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Maslamah menceritakan kepada kami, dari Abu “Adurrahim Khalid bin 
Abu Yazid, dari Zaid bin Abu Anbasah, dari Fulaih bin Sulaiman, dari 
Zaid bin Aslam, dari Abdullah bin Abu @atadah, dari bapaknya (Abu 
@atadah) RA dia berkata: Aku mendengar Rasulullah & bersabda, “Ha/ 
terbaik yang ditinggalkan seseorang setelah kematiannya adalah anak 
saleh yang mendoakannya, sedekah jariyah yang pahalanya sampai 
kepadanya, dan ilmu yang diamalkan setelah kepergiannya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Zaid bin Aslam 
selain Fulaih bin Sulaiman, dan hanya Zaid bin Abu Anbasah yang 
meriwayatkannya dari Fulaih. Dan hadits ini tidak diriwayatkan dari jalur 
Abu @atadah Al Harits bin Rib'i selain dengan sanad di atas.?13 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Ni di dalam 
kitabnya.?14 


912 Al Husain Al Maliki Al Baghdadi dikenal juga dengan Al Asadi. Dia 
meriwayatkan dari Muhammad bin 'Abdurrahman bin Sahm Al Anthaki dan lainnya. 
Adapun yang meriwayatkan darinya adalah “Abdush Shamad bin Ath Thistiy dan 
lainnya. Lihat Tarikh Baghdad (8/4). 
| 213 Dj dalam manuskrip disebutkan, “Awal juz keempat tentang riwayat Fathimah 
binti Sa'ad Al Khair Al Anshari. 

214 Sunan Ibnu Majah (241). Di dalam kitab Az-Zawaid dia berkata, “Bukti bahwa 
hadits ini shahih adalah bahwa ia juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab 

. Shahih Ibnu Hibban. Hadits ini juga shahih menurut Muslim dan perawi lainnya, yaitu 
dari hadits Abu Hurairah. Lihat Mukhtashar Muslim (1001). 


448 — Mu'jam Ash-Shaghir 


As na an aa ae 


5 kta Terra “spasi EA gi ee Ap Apaan la 
bakau 2D A5 IP anin Gia Ka Page an tan na 
, # “ sa ore 4 s3 p3 
di Sig dls Al ie Apa Je - JG CL ep At 
bah IE ES AP Oi Ad mai Ie OS 
396. Al Husain bin Sahl bin Al Huraits Al Mishri?15 
menceritakan kepada kami, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada 
kami, Ar-Rabi' bin Badr At-Tamimi menceritakan kepada kami, Sa'id Al 
Jariri menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari Anas bin Malik, 
dia berkata, “Rasulullah d bersabda tentang wanita hamil yang 
mengkhawatirkan dirinya, bahwa wanita itu boleh tidak berpuasa 
(Ramadhan). Begitu pula apabila wanita itu mengkhawatirkan 
(keselamatan) anak dikandungnya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sa'id Al Jariri 
selain Ar Rabi' bin Badr, dan hanya Hisyam bin Ammar yang 
meriwayatkannya dari Ar Rabi'. 
| Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan dia 
menilainya sebagai hadits hasan.?16 


AI 23 pa os SA AI Sa Oh AA Ge Gas 
3 


Aoi ape na (315 na si Pa cela » Sa Lo any 


915 Saya belum menemukan biografinya. | 

.916 At Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari jalur Anas bin Malik Al Ka'Abi. At 
Tirimidzi berkata, “Kami tidak mengetahui ada hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin 
Malik Al Ka'bi dari Nabi Saw. selain satu hadits ini saja.” Lihat Tuhfah Al Ahwadzi 
(3/401). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 449 


397. Al Husain bin Idris At-Tusturi?l7 menceritakan kepada 
kami, Al Abbas bin Al Walid An-Narsi menceritakan kepada kami, 
Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan 
kepadaku, dari @atadah, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas bahwa Nabi @ bersabda, “Budak mukatab berhak 
mendapatkan diyat sekadar besarnya diyat orang yang merdeka. Atau, 
sekadar besarnya diat seorang budak.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Gatdah dari Yahya 
selain Hisyam. Dan hanya Mu'adz yang meriwayatkannya dari Hiysam. 
Muslim bin Ibrahim dan yang lainya juga meriwayatkan hadits ini dari 
Hiysam Ad Dustuwa'i dari Yahya, tetapi mereka tidak menyebutkan 
nama Gatadah. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, An-Nasa'i, 
At-Tirmidzi dengan redaksi yang lebih panjang. Dan At-Tirmidzi berkata, 
“Ini adalah hadits hasan.”918 


217 Al Husain At Tusturi adalah seorang Hafizh hadits dan perawi tsigah. Dia 
dikenal juga dengan panggilan Abu Ali Al Anshari Al Harawi. Dia meriwayatkan hadits 
dari Sa'ad bin Manshur dan lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Bisyr 
bin Muhammad Al Madani dan lainnya. 

Adz-Dzahabi berkata, “Dia adalah salah seorang ulama yang menjadi rujukan 
dalam ilmu hadits. dan dia juga menulis kitab tentang tarikh seperti yang dilakukan oleh 
Al Bukhari. Ad-Daraguthni berkata, “Dia adalah perawi #sigah.” Abu Al Walid Al Baji 
berkata, “Dia adalah perawi yang dapat diterima.” 

Al Husain At Tusturi wafat pada tahun 301 H. Lihat Tadzkirah AI Huffazh 
(2/695). 

918 Jami" Al Ushul (8/594), Mukhtasahr Sunan Abu Daud (4414), Sunan An- 
Nasa'18/45-46), Tuhtah Al Ahwadzi (4/472). 


450 — Mw'jam Ash-Shaghir 


ap 


Ta II NP SA AE PPN 
EN Yeah MLS tm 1 - 3 Dar Tang Pura A1 ep A1 
| Lu AS 


398. Al Husain bin Bayan Al “Askari?19 menceritakan kepada 

kami, Sahal bin Utsman menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash 

menceritakan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari Anas bin Malik, 

— dia berkata, Rasulullah @ bersabda, Allah Ta'ala berfirman (dalam 

hadits @udsi), “Barang siapa yang Aku ambil kedua matanya, lalu dia 

bersabar dan mengharapkan pahala, maka Aku tidak meridhai balasan 
baginya selain surga.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ashim selain Abu 
Al Ahwash Salam bin Sulaim. Dan hanya Sahal bin Utsman yang 
meriwayatkannya dari Abu Al Ahwash. Dan kami tidak mengetahui ada 
perawi yang meriwayatkannya dari Sahal selain Ibrahim bin Arumah Al 
Ashbahani Al Hafizh dan Al Husain bin Buhan. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Bukhari dan At- 
Tirmidzi.220 


— 119 Ibnu Hajar berkata, “Al Husain bin Bayan termasuk ulama mutakhirin. Dia 
merupakan salah seorang guru Abu Syaikh dan berada pada tingkat kedua belas. Di 
dalam kitab yang sudah diterbitkan, namanya disebutkan “Buhan” (bukan Bayan), 
tetapi redaksi ini adalah keliru. Lihat Tagrib At Tahdzib (1/174), Tahdzib (2/332), dan 
Khulashah Tahdzib Tahdzib Al Kamal 1/223). 

20 Jami" Al Ushul (6/4625), Tuhfah Al Ahwadzi (7/81), dan Fath Al Bari 
(10/116). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 451 


Zi 5 03. 2 : - e 0 4 Pa 
ABI EA USA BE MASA 1 Ae 
0 sate, P3 aa & 5 Pa Te Sh, 
GP lai Os CS Ap PAN JD Ii MAA Cas ASN Aa, 
Aa . PP Ge ET Big S0 SA yaa aa 0 has Ceo2 e ., 
Al de Ai Iya) Tenan JB PAS YP td OS 9S oj ekm 
Tan 5 Dea EN na” 3 3.5 2. 3 
Dab 3 D0 pa SA 23 II: d2 (elu y dala 


| 399. Al Husain bin Muhammad Al Khayyath Ar 
Ramahurmuzi??1 menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Rasyid Al 
Adami menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bilal Al Bashri 
menceritakan kepada kami, Imran Al @aththan menceritakan kepada 
kami, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Umar dia berkata, 
aku mendengar Rasulullah @& bersabda, “Apabila salah seorang kalian 
mendapati hadats keluar ketika dia sedang shalat, maka hendaklah dia 
berpaling (membatalkannya) lalu berwudhu. 22 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Imran selain 
Muhammad bin Bilal. 

Isnad: Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu jam Al Ausath. Al Haitsami, “Para perawinya adalah tsigah.”923 


221 Al Husain bin Muhammad adalah murid Bisyr bin Al Harits. Dia biasa 
berjalan tanpa mengenakan alas kaki demi mengikuti kebiasaan gurunya, Bisyr. Orang- 
orang menulis beberapa riwayat darinya dan beberapa bagian hadits yang konon 
berasal darinya. Al Husain Ar Ramahurmuzi wafat pada tahun 282 H. Lihat Tarikh 
Baghdad (8/29). 

222 Kata )j pada asalnya bermakna suara samar-samar dan yang dimaksud 
adalah kentut. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah hadats dan 
gerakan keluarnya hadats tersebut. 

923 Az-Zawaid (2/89). 


452 — Mu'jam Ash-Shaghir 


aa aa 


Ka dj SAE Uta gi  eu Heat 
ea ta Je Gea Lo pa Jana 


0. 


A8 uji 9 ara daa Pn KHAN kasta ka PRA 
Ta ea NI Tara ale M Ko Pakan JB 


ai &. SN . 30 


3 SA G3 N Ubag M6 R3 IG Ci IA 
CA AB, Men SPB, AIA Aa JB AI BS 
o—4 Ph aa Jas 5 St Ja Y) Aa 
(5 “3s An kas IG ah eka aa Ca ir PN 
as, Ipa An pra | 2 FA Ja SL B5 Ai B3: 
SE ai AB Jari HP Cap 8 Pu (lah 

25 A3 Ana 

400. Al Husain bin Ahmad bin Bistham Az-Za'farani Al 
Bashri?24 menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ibrahim shahib A/ 
Harawi menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada 
kami, dari Ubay bin Ka'ab Shahib A/ Harir, dari Sa'id Al Jariri, dari Abu 
As Salil Dhuraib bin Nugair, dari Abu Hurairah dia mengisahkan: Ketika 
Rasulullah & mengutus Al “Ala ke Bahrain, aku ikut bersamanya. Aku 
melihat tiga hal pada dirinya dan aku tidak tahu manakah di antaranya 
yang paling menakjubkan. Ketika kami sampai di pesisir pantai, dia 
berkata, “Sebutlah nama Allah dan majulah.” Kami pun menyebut nama 


Allah lalu bergerak maju dan menyeberangi lautan. Air laut tidak 
membasahi (kecuali bagian bawah sepatu unta kamil.925 


924 Saya belum menemukan biografinya. 
925 Dalam naskah yang sudah diterbitkan tidak disebutkan kata “kecuali”. 


Mw'jam Ash-Shaghir— 453 


Ketika kami kembali, kami berjalan bersamanya melewati 
daerah yang tak berpenghuni sementara kami tidak memiliki air. Kami 
pun mengeluhkan hal itu kepadanya. Lalu, dia berkata, “(Lalu dia shalat) 
Shalatlah kalian dua rakaat.” Kemudian, dia berdo'a kepada Allah. 
Tidak lama kemudian, gugusan awan seperti perisai muncul lalu awan 
itu menurunkan hujan yang sangat besar sehingga kami dapat minum 

— dan memberi minum hewan. 

Al 'Ala meninggal di' tengah perjalanan dan kami pun 
menguburnya. Ketika kami berjalan 'tak jauh dari tempat itu, kami 
“katakan, “Hewan buas akan datang dan memakan jasadnya.” Maka 
kami pun kembali tetapi kami tidak melihat jasadnya lagi.926 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abi Ka'ab bin 
“Ubaid Al Bashri Shahib Al Harir selain Ibrahim shahib Al Harawi. Dan 
tidak ada yang meriwayatkannya dari Al Jariri selain Abu Ka'ab. 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani . meriwayatkan 
hadits ini di dalam tiga kitabnya. Dan di dalam sanadhya terdapat 
Ibrahim bin Ma'mar Al Harawi, bapak dari Isma'il, dan saya tidak 
mengetahui tentang ihwal dirinya. Adapun perawi yang lainnya sgaan 
tsigah.”927 | 


AS PI ega NE HE sd G rara 


LA Gi LS sa GT ta Ga 3 Gi 


926 Kata JAN adalah bentuk jama' dari kata :Y!, yaitu bagian bawah kantung 


air. Dalam hadits ini, hujan yang turun dengan deras diibaratkan sesuatu yang keluar 
dari kantung air. 
927 Az-Zawaid (9/376). 


454 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Be an aa Sai hai ma — maa Tana AA Ae 


2 30 4 . | aa 2. .. c.. . 2 . os 
HS ep) dee yg Cat "3 SP ed GS UN) 
SA 3 5 2 ai 8: Te AE “1 
It ah lg ale Lo Sya) S1 JB 
401. Al Husain bin Tagi bin Abu Tagi Al Himshi??8 
menceritakan kepada kami, kakekku Abu Tagi Hisyam bin Abdul Malik 
menceritakan kepada kami, Bagiyyah bin Al Walid menceritakan kepada 


kami, dari Muhammad bin Al Walid Az-Zubaidi, dari Hisyam bin Urwah, 
dari bapaknya, dari Aisyah « dia berkata, “Rasulullah & pernah 


memakai celak ketika belaiu sedang berpuasa.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Hisyam bin Urwah 
selain Az-Zubaidi, dan hanya Bagiyyah yang meriwayatkannya dari 
Muhammad bin Al Walid Az-Zubaidi. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah.929 


AN Yi HS Wa dead eni rd 2 Gas 
2— S Dop la Pj Ja 52 Lem ni Pn aa pian Sdn 
13 “JG aa Tn Dp oa Ban ab 


Tam PP 


928 Ibnu Hajar menyebutkan biografinya di dalam kitab Tahdzib At-Tahdzib 
(11/45), pada biografi kakeknya, Hisyam bin Abdul Malik. 

929 Sunan Ibnu Majah (1678). Disebutkan di dalam Az-Zawaid, “Sanad hadits ini 
dha'if karena Az Zubaidi adalah perawi dha'if. Nama Az Zubaidi yang sesungguhnya 
adalah Sa'id bin Abdul Jabbar sebagaimana diterangkan oleh Abu Bakar bin Abu 
Daud. Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam Al Mu'jam Al Ausath dari jalur 
Barirah, dari “Aiysah, dan di dalam sanadnya terdapat sejumlah perawi yang tidak aku 
ketahui.” Lihat Az-Zawaid (3/167). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 455 


402. Al Husain bin Al Kumait. Al Mushili?80 menceritakan 
kepada kami, Ghassan bin Ar Rabi' menceritakan kepada kami, Ja'far 
bin Maisarah Al Asyja'i menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Abu 
'Adh-Dhiya, dari Ar Rabi' bin Khaitsam, dari Abdullah bin Mas'ud, dari 
Nabi & beliau bersabda, “Setiap utang terhitung sebagai sedekah." | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ar-Rabi' selain 
Hilal Abu Adh-Dhiya, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Hilal 
selain Ja'far, dan hanya Ghassan yang meriwayatkannya dari Ja'far. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Ja'far bin Maisarah, dan dia adalah perawi dha'if”?31 


ME Kas ajaa MAN AP 3 Gasa tara 

2 aa Op Gi yak Ip dan Si bala ita dag 
LI CE pp3 AD al oi (PEP KASN TIGA ai dis 
BN Pa Ak Sa Cl ia Maa J3 JG 
| | ik es PS Sena AN F3 PAN YEN 
| HS 3 AI £ Da 3 AU La Ep 4 3) Ne S 


930 Al Husain bin Al Kumait memiliki kunyah Abu “Ali. Dia pergi ke Bagdad dan 
meriwayatkan hadits dari Ghassan bin Ar Rabi' dan lainnya. Adapun yang 
meriwayatkan darinya adalah Abu Amru bin As Samak dan lainnya. 

Al Khathib mengatakan, “Dia adalah perawi tsigah.” Al Husain bin Al Kumait 
wafat pada tahun 294 H. 
981 Az-Zawaid (4/126). 


456 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


. CA . 3 Ss .. A4, Ce Te. NY Lo. Oo - 0 £ . 
Gain) Cinale 3 Lal 3) JBS Asli Oa mal Ad JPNN Ga 
HS US Op HI GA 5 


403. Al Husain bin Abdul Ghaffar Al Mishri?82 menceritakan 
kepada-kami, Zuhair bin Abbad Ar-Ruasi menceritakan kepada kami, 
Sulaiman bin Imran menceritakan kepada kami, dari Hafsh bin Ghiyats, 
dari bapaknya, dari kakeknya yaitu Thalg bin Mu'awiyah An Nakha'i, 
dari Ali bin Abu Thalib # dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
“Tidaklah sebuah kitab dihinakan di muka bumi melainkan Allah 'Azza 
wa Jalla akan mengutus para Malaikat yang akan mengelilinginya 
dengan sayap-sayap mereka dan memuliakannya hingga Allah mengutus 
salah seorang walinya, lalu wali itu mengangkat (memullakan) kitab 
tersebut di muka bumi. Dan barang siapa memuliakan kitab yang di 
dalamnya disebutkan satu asma Allah niscaya Allah akan 
mengangkat/memuliakan namanya di kalangan 'lliyyin. Dan apabila 
kedua orang tuanya adalah kafir maka Allah akan meringankan azab 
mereka.” 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib selain 
dengan sanad di atas, dan hanya Zuhair bin Abbad yang meriwayatkan 
dengan sanad ini. 1 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat Al 
Husain bin Abdul Ghaffar, dia adalah perawi matruk.”238 


932 Di dalam kitab Mizan Al Ptidal namanya disebutkan dengan Al Husain bin 
Ghafir, dan terkadang Al Husain bin Abdul Ghaffar. Dan disebutkan: “Al Husain ini 
adalah seorang pendusta dan pemalsu hadits.” Lihat Mizan A/ Ptidal (1/417 dan 540). 

933 Az-Zawaid (4/169). 


. Mu'jam Ash-Shaghir — 457 


Pee PPA am mM NN ne an Men BN Sauna na 


Ka 2 AN A2 Wa Ha tah Jebat G3 Pera ara 

IBI ISA Ci er Telan 1 AS Hata PU 
0 8. J1. f f o- 0. .. 3 0-3 

J— Jasa GP ha 13 ata SS PE MG PA 

Bp AA Genk daan Io MI IG JB AI kalau 

HE AN Jan Sob ln Ja Sd 5 Ong 


2 ust AA SP H3 SU AI 


piala Io M dp JA CH pb 2g 


404. Al Husain bin Isma'il Al Mahamili?84 menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Syabib Al Madani menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Maslamah Al Makhzumi menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ibrahim bin Dinar menceritakan kepada kami, 
Ubaidilah bin Umar menceritakan kepadaku, dari Zaid bin Aslam, dari 
bapaknya, dari Muhammad bin Maslamah Al Anshari, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Wahai Muhammad, apabila engkau melihat 
orang-orang saling membunuh karena urusan duniawi maka bawalah 
pedangmu ke batu yang paling besar di tanah Haram, lalu pukulkanlah 
pedang itu ke batu sampai pedang itu patah. Kemudian, berdiamlah 


934 Al Husain bin Isma'il memiliki kunyah Abu "Abdullah Adh Dhabi Al @adhi. Al 
Husain Al Mahamili meriwayatkan dari Yusuf bin Musa Al @aththan dan dari sekitar 
tujuh puluh ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Da'laj bin 
Muhammad, Ad Daraguthni, dan lainnya. Pertama kali dia meriwayatkan hadits adalah 
pada tahun 244 H ketika dia masi berusia sepuluh tahun. Al Husain Al Mahamili 
menjabat sebagai gadhi di kufah selama enam puluh tahun, dan dia wafat pada tahun 
330 H. 

Al Khathib berkata, “Dia adalah perawi yang mula, jujur, dan sangat berpegang 
kepada agama.” Ibnu Katsir berkata, “Dia adalah perawi shadug, berpegang kepada 
agama, memiliki kedalaman ilmu, dan seorang ahli hadits.” Lihat Siyar A'lam An- 
Nubala (15/258), Tadzkirah Al Huffazh (3/824), Syadzarat Adz Dzahab (2/326), 
Tarikh Baghdad (8/19), dan Al Bidayah (11/203). 


458 — Mw'jam Ash-Shaghir 


engkau di rumahmu sampai tangan orang yang berdosa 
menghampirimu (membunuhmu), atau kematian menimpamu. “ 

Lalu, aku pun melakukan apa yang diperintahkan 
Rasulullah & kepadaku. | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ubaidilah bin 
Umar selain Muhammad bin Ibrahim bin Dinar, dan hanya Muhammad 
bin Maslamah Al Makhzumi yang meriwayatkannya dari Muhammad bin 
Ibrahim bin Dinar. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (no. 
3962), dan dia berkata, “Sanadhya Shahih.”985 | 


P4 


GA AE Eta LUAS Jap YAI CAS ai . 
See an NP tah TA S5 
AI 3S HAN Gg Ol SG Yg daa Ya 


dh Pad 


bag ye 


405. Al Husain bin Ahmad An-Nasa'i di Surra man Ra" a?86 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Aktsam?87 Al @adhi 


935 Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah, Nu'aim bin Hammad di 
dalam Al Fitan, dan Ibnu “Asakir dengan sedikit perbedaan redaksi. Lihat Kanz Al 
'Ummal. . 

936 Namanya disebutkan oleh Al Khathib Al Baghdadi dalam Tarikh Baghdad 
(8/4), dan dia berkata, “Al Husain An-Nasa'i meriwayatkan di kota Surra man Ra'a 
dari Yahya bin Aktsam Al @adhi. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Ath- 

Thabrani. 


. Mu'jam Ash-Shaghir — 459 


menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa As Siyani menceritakan 
kepada kami, Al Husain bin @agid menceritakan kepada kami, Ibnu 
“Ugail?38 menceritakan kepadaku, aku mendengar Abdullah bin Abu 
Aufa mengisahkan: Rasulullah & selalu memperbanyak zikir dan sedikit 
main-main. Beliau memanjangkan shalat dan memperpendek khutbah : 
(jum'at). Dan beliau tidak merasa risih (gengsi) untuk berjalan bersama 
para janda dan orang-orang miskin, serta meyeealan kebutuhan 
mereka. 939 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Ibnu Abu Aufa selain dengan 
sanad ini, dan hanya Al Fadhl bin Musa yang meriwayatkannya 
demikian. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i (3/108) 
dan Al Hakim dari jalur Al Fadhl bin Musa. 40 


ea Pa TE AI Jet eeael Nana 
ve CA 36 Ka cos Ke ne tara aer 5 PERAN PN, kara 


987 Dalam naskah yang telah diterbitkan, namanya disebutkan dengan redaksi 
“Aktam”, tetapi redaksi itu adalah keliru. 

938 Yaitu Yahya bin “Ukail 

239 Redaksi il dalam dik Y artinya tidak suka atau merasa dirinya terlalu rendah 
untuk melakukan hal itu. 

240 Al Hakim mengatakan bahwa hadits ini sesuai dengan persyaratan Al Bukhari 
dan Muslim tetapi keduanya tidak meriwayatkannya, dan perkataan Al Hakim ini 
disetujui oleh Adz-Dzahabi. At Tirmidzi berkata di dalam kitab Al “la, “Aku 
menanyakan tentang hadits itu kepada Al Bukhari dan dia berkata, "Hanya Al Husain 
'bin Wagid yang meriwayatkannya.” Lihat Faidh Al @adhir (5/241). Saya katakan 
bahwa Husain bin Wagid adalah perawi #sigah, dan haditsnya diriwayatkan oleh 
Muslim dan ulama hadits lainnya. 


460 — Mu'jam Ash-Shaghir 


SPB aa ee Ta Ore IG aU oi oa 
HE) STAN Ge 


406. Al Husain bin Isma'il Ar-Ramli41 menceritakan kepada 
kami, Abu “Umair An-Nahhas menceritakan kepada kami, Muammal bin 
Isma'il menceritakan kepada kami, Umarah bin Zadzan menceritakan 
kepada kami, dari Tsabit bin Al Bunani menceritakan kepada kami, dari 
Anas bin Malik, dia mengisahkan: Arah kiblat Nabi & dialihkan ketika 
mereka sedang mengerjakan shalat. Maka, mereka (para Sahabat) pun 
berbalik di saat mereka sedang ruku'.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Umarah bin 
Zadzan selain Muammal. | 

Isnad: Hadits pengalihan arah kiblat diriwayatkan oleh 
Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i, tetapi pengalihan itu terjadi ketika 
mereka sedang shalat di (perkampungan) Bani Salamah. 42 


de EA GI Kate AN $ Ben eren TN rara 
30 &A 


| Ia ap ie Es Cena JD 03 2 tndrat Clay 
SAR NP PN mai Di ap van 
GS LA yis “J3 aka ala At Ie A1 Ip) Ce GA “JG 


Na AN Gp SE yA IG ia AS Lal Al Uya G IA Ti 


23 99 Ma Y, da dn ca Y al Y, ca e ve ca an 


Pd 


941 Saya belum ikenemukan biografinya. 
942 Jami" Al Ushul (2/476), Mukhtashar Sunan Abu Daud (1004), Siam An 
Nawawi “Ala Muslim (5/11). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 461 


IA Tm NE, MEA AG Fi ad Ah Lan y 


La 


: 407. Al Husain bin Al Hasan Abu Sa'id Al “Askari?43 Al Bashri 
| Al Mugri di Bagdad menceritakan kepada kami, Daud bin Bilal As Sa'di 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim Al @asmali 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 'Ajlan, dari Sa'id Al 
Magburi, dari Abu Hurairah, dia mengisahkan: Rasulullah & keluar 
menemui kami lalu berkata, “Ambillah perisai kalian.” 44 Kami .pun 
bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah ada musuh yang datang?” 
Rasulullah melanjutkan, “Ambillah pelindung kalian dari api neraka. 
Bacalah oleh kalian: Subhanallah, Wal Hamdulillah, Wa Laa Ilaha Ilallah, 
Wallahu Akbar. Wa Laa Haula Wa Laa Guwwata Illa Billah (Mahasuci 
$ Allah, segala puji hanya bagi Allah, tidak ada ilah selain Allah, dan Allah 
: . Mahabesar. Tiada daya dan kekuatan selain dengan izin Allah). 
| Sesungguhnya kata-kata ini akan datang pada hari kiamat untuk 
mengawali, menjaga dan menyelamatkan (orang yang 
mengucapkannya), Dan mereka itulah yang dimaksud kebajikan yang 
mengalir terus-menerus.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu “Ajlan selain 
Abdul Aziz bin Muslim, dan hanya Daud bin Bilal dan Hafhs bin Umar 
Al Haudhi yang meriwayatkannya dari Abdul Aziz bin Muslim. 

Isnad: Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam kitab A/ 


Mujam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Para perawi yang disebutkan 
di dalam A/ Mu'jam Ash Shaghir adalah para perawi kitab Shahih 


943 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dak redaksi “As Sukri”, 
Wallahu A'lam. 
944 Kata Junnah artinya perisai/pelindung. 


462 — Mu'jam Ash-Shaghir 


kecuali: Daud bin Bilal. Meskipun demikian, dia adalah perawi 
tsigah.” 45 


KAA ay Ne vrag Tra ra WAN Pata An 23 SS 


o0- Jo 4 Pa 


— dst Ai) Hi OA tara Bana Waw ol 
ar: aan ala In Jaa Op G5 at SAP al 3 oral 


Tt Gn AT Gi Pat Tr IS 


Bae Le 0. 2 
IL Yg LAS Ip 


408. Al Husain bin Bisyr Ash Shabuni Al Bashri?46 
menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ghiyats menceritakan 
kepada kami, Ar Rabi' bin Badr menceritakan kepada kami, Harun bin 
Riab Al Usaidi menceritakan kepada kami, dari Mujahid, dari Abu 
Hurairah, dia berkata, Rasulullah $& bersabda, “Wangi surga ditiupkan 
dari jarak perjalanan selama lima ratus tahun. Dan wangi surga itu tidak 
akan dicium oleh orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, 
pecandu khamer, dan orang yang durhaka (kepada orang tuanya). 2947 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Harun selain Ar 
Rabi". | 


945 Az-Zawaid (10/89). . 

946 Saya belum menemukan biografinya. 

947 Kata &! artinya orang yang selalu mengungkit-ungkitnya pemberiannya dan 
itu menjadi kebiasaannya. Perbuatan ini adalah tercela karena ia membatalkan pahala. 

Kata GW artinya orang yang durhaka kepada orang tuanya, menyakitinya, dan 
tidak patuh kepadanya. Adapun makna asalnya adalah membelah dan memotong. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 463 


Isnad: Al Iragi berkata, “Sanadhya dha'if. Dan Ath-Thabrani 
meriwayatkannya di dalam A/ Mu'jam Al Ausath dari hadits Jabir, 
padahal dia adalah perawi yang lemah.” 48 


Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam 
Al Mu'jam Ash Shagir, dan pada sanadnya terdapat Ar Rabi' bin Badr, 
dia adalah perawi matruk.”249 


U CN Era 2 A3 L IE 33 SA Ga Kere 
emang lo Kia 3 5 Ba 1 dia 


SA deni ot bs (Ill 


Si NI AI Ep SI 3 IG, ab gi Hilah 
Ai Nana ain “ina 

ben Wp SILIU We ialah de Ke 
Tapa WIT Kasta 1 aris LA ISP AS AI 
AU pa le A1 oako AI Jp Kp SAI 


409. Al Husain bin Ali Al Aththar Al Mishshishi?50 
menceritakan kepada kami, Syihab Al “Ushfuri?51 menceritakan kepada 
kami, Bakr bin Sulaiman, penyusun kitab Al Maghazi. menceritakan 
” kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, Bagiyyah (Nabih)”52 bin 
Wahab menceritakan kepadaku, dari Abu Aziz bin “Umair, yaitu 
keponakan Mush'ab bin “Umair, dia mengisahkan: Aku termasuk salah 


248 Takhrij Al “Iragi "Ala Al Ihya (2/216). 

949 Az-Zawaid (8/148). 

950 Saya belum menemukan biografinya. 

251 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “Syabab”. 
Akan tetapi, redaksi yang benar adalah seperti yang tetera di kitab Mizan Al I'tidal dan 
Tahdzib At-Tahdzib. 

952 Namanya yang benar adalah Nabih, bukan Bagiyyah karena Nabih inilah 
yang meriwayatkan dari Abu "Aziz. Wallahu A'lam. 


464 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


seorang tawanan pada perang Badar. Ketika itu, 
Rasulullah & bersabda, “Perlakukanlah para tawanan dengan baik.” 


Saat itu, aku ikut dalam rombongan kaum Anshar. Apabila mereka 
makan pagi atau makan malam, mereka hanya mengkonsumsi kurma, 
sementara mereka memberiku roti karena wasiat Rasulullah & kepada 


mereka. 


— Hadits ini tidak diriwayatkan dari Abu Aziz bin "Umair selain 
dengan sanad di atas. Dan hanya Muhammad bin Ishag yang 
meriwayatkan seperti ini. 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini di dalam A/ Mu'jam Ash Shaghir dan Al Mu jam Al Kabir, dan 
sanadhya hasan.”953 


Haa Ga sasa Sal SI oi LIA GAES Gis bara 


Ap ya Ga 


3 OM 2 
TA Pp AA AP ai gate oi Jar 
ba Kanto CA Pa last JSI 3 Olesi Y LIB cakag 
Ii DI SBY Hah SF YP 
KI OR 4 AP PS Keai Yp Anh SI Janin 


410. Al. Husain bin Muhammad bin Daud Al Mishri 
Ma'mun954 menceritakan kepada kami, Isa bin. Hammad Zughbah 
menceritakan kepada kami, dari Al Laits bin Sa'ad, Muhammad bin 
'Ajlan menceritakan kepadaku, dari Suhail bin Abu Shalih, dari 


Kenya . 


KALA HA aka oi Eta AA 


9583 Az-Zawaid 6/86) dan Al Kabir (22/393). 
954 Saya belum menemukan biografinya 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 465 


bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi & beliau bersabda, “Ada dua 
golongan yang tidak akan berkumpul di dalam neraka, sementara salah 
satu dari mereka akan mendapatkan kemudharatan: yaitu orang muslim 
yang membunuh orang kafir, kemudian dia bertaubat dan bersungguh- 
sungguh dalam beragama. Dan tidak akan berkumpul di dalam perut 
seorang mukmin debu jihad di jalan Allah dan uap neraka Jahanam. 
Begitu pula, iman dan hasad tidak akan berkumpul di dalam perut 
seorang mukmin. 255 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu “Ajlan selain 
Al Laits. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim, Abu Daud, 
dan An-Nasa'i.956 


Tria aa S3 —I HA ah ae) Tr vi La 3 '& Tan 
2035 6 Aa A0 20 
— ci Je "Hai Ka GIA hi Ist yi Da 
PP Ken 2, Y, 2 ».#.- Aan o o- 
15 Pang AP le Sya GS 1JE Cg eat 
0.1 0... bc .. 9. 2... : 4 0. 
Aamamad! AI eyopoe op lal yag 
411. Al Husain bin Ahmad bin Yunus Al Katib Al Ahwazi?57 
menceritakan kepada kami, An Nadhr bin Sa'id An Nahratiri 


955 Yang dimaksud 1538, 345 adalah bersikap bersahaja, mencari ampunan dan 
istigamah. Serta meninggalkan sikap berlebih-lebihan atau sikap menyepelekan urusan 
agama. | 

956 Jami' Al Ushul (9/7192), Mukhtashar Shahih Muslim (no. 1099), Mukhtashar 
Sunan Abu Daud (2385) dia menyebutkan matannya secara ringkas, dan Sunan An- 
Nasa'1(6/13) dari jalur “Isa bin Hammad, dari Al Laits. 

957 Saya belum menemukan biografinya. 


466 — Mu'jam Ash-Shaghir 


menceritakan kepada kami, Mubasysyir bin Isma'l Al Halabi 
menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, 
dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Mu'aigib Ad Dausi, dia 
mengisahkan: Rasulullah & beri'tikaf di dalam tenda yang terbuat dari 
daun pohon kurma dan pintunya dari tikar.958 Sementara orang-orang 
berada (beri'tikaf) di dalam masjid. 


“Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mu'aigib selain 
Abu Salamah, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Al Auza'i selain 
Mubasysyir bin Isma'il. Sementara, hanya An-Nadhr bin Sa'id yang 
meriwayatkannya dari Mubasysyir, dan dia adalah perawi tsigah. 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath:Thabrani meriwayatkan 
hadits ini di dalam A/ Mu'jam Al Kabir dan Al Mu'jam Al Ausath. Di 
dalam sanadhya terdapat Ibnu Yazid. An Nahratiri tetapi saya tidak 
menemukan biografinya.”259 | 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hasnun 


Pa 


38 . 0 Lo... 
Aa WS pa Ia Op Ogan Kado 
. A0 Y, 20 


$ os 8 . 2 bni 7. | LI 


Ig Aron are 


ba ale uye 


958 Kata ,' artinya daun pohon kurma. 

959 Majma' Az-Zawaid (3/173). Saya katakan bahwa Al Haitsami tidak 
menyandarkan hadits ini ke dalam Al Mu'jam Ash Shaghir. Begitu pula, An Nadhr bin 
Sa'id yang ada di dalam sanad ini dinilai tsigah oleh Ath-Thabrani, tetapi dia dinilai 
dha'if oleh Al "Ugaili. Lihat Az-Zawaid (1/163) dan Al Kabir (20/352). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 467 


And YA JA AN | la II KN J3 
(gara Bea SY An Ke le db JG dl, Ya 
Ga JA NI La yah 


412. Hasnun bin Ahmad Al Mishri?60 menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Wahab menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid mengabarkan 
kepadaku, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dia berkata, 
Nabi & bersabda, “Sesungguhnya manusia itu seperti seratus ekor unta, 
engkau sukar mendapati seekor unta di antaranya yang dapat digunakan 
untuk membawa barang.” 


Ibnu Umar juga mengatakan bahwa Nabi @ bersabda, “Kita 
tidak mengetahui ada sesuatu yang lebih baik daripada seribu yang 
sepertinya, kecuali seorang mukmin.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Dinar 
selain Usamah, dan hanya Ibnu Wahab yang meriwayatkannya dari 
Usamah. Redaksi terakhir, yaitu sabda Nabi &@ “Kita tidak mengetahui 
ada sesuatu yang lebih baik daripada seribu yang sepertinya, kecuali 
— seorang mukmin” tidak diriwayatkan kecuali dengan sanad di atas.?61 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh 
Ahmad dan Ath-Thabrani di dalam Al Mu'ajam Al Ausath dan A/ 
Mu'jam Ash Shaghir. Terdapat perbedaan perawi pada tingkat Usamah 
bin Zaid. Sementara, Uasamah ini adalah perawi yang sangat dha 'if”962 


960 Saya belum menemukan biografinya. 

961 Hadits ini merupakan penuput juz Nepal dan awal juz kelima, sesuai yang 
tertera di dalam manuskrip. 

962 Az-Zawaid (1/64). 


468 — Mu'jam Ash-Shaghir . 


Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hubab 


SA Sr SA II Ayi JA 2 AS 


na aga A5 pa Kara AA ya di JK Gi 


No A3 


PPAS IE Ka Ian PA KA 1 5395 
AA PD Op ab ea Ag da 2 


0.1 


AN Gp kejai ! ni in an sea (rotan 


413. Hubab bin Muhammad bin Hubab At-Tusturi di 
Bashrah963 menceritakan kepada kami, Utsman bin Abi Hafsh At 
Tumani menceritakan kepada kami, Sallam bin Abu Khubzah 
menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Al @ashshag menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Jubair menceritakan kepada kami, dia 
mengisahkan: Aku pemah berjalan bersama Ibnu Umar. Ketika 
melewati sekelompok orang yang menjadikan seekor burung sebagai 
sasaran lempar (panah), Ibnu Umar berkata, “Allah melaknati orang 
yang melakukan perbuatan ini. Aku mendengar Rasulullah & melarang 
perbuatan ini. 64 


963 Saya belum menemukan biografinya. 
964 Kata #41 artinya sasaran. 


. Mu'jjam Ash-Shaghir— 469 


Tidak ada satu hadits pun yang diriwayatkan secara musnad 
oleh Daud bin Al @aththan selain hadits di atas. Daud pada sanad ini 
adalah perawi dari Bashrah dan dia termasuk perawi #sigah dan shalih. | 

Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Syaikhan dan An- 
Nasa'i. 


Bab | 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Habab 


SA SA ES TA Ge pk di AS Bas 

ta na KAS Ong Gi aah Ala aer) 

Pl) H3 Jd o :JG 3 ala S1 PP P3 eG re S 
TEA Lp) OCE Ag 1 af 


414. Habab bin Shalih Al Wasithi Al Mu'addil?65 menceritakan 
na kami, Muhammad bin Harb An- -Nasya'i menceritakan kepada 
kami, “Umair bin Imran Al Hanafi menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
iba dari “Atha, dari Ibnu Abbas, dari Nabi #&, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku agar menikahkan 
kedua puteriku dengan Utsaman 4” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij selain 
'Umair, dan hanya Muhammad bin Harb yang meriwayatkannya dari 
'Umair. 


265 Saya belum menemukan biografinya. 


410 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami mengatakan, “Di dalam sanadnya 
terdapat "Umair bin Imran Al Hanafi, dia adalah perawi dha'if, baik. 
untuk hadits ini maupun hadits-hadits lainnya.266 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hajib 


Ne 2 Aa erna Meh aa Gis 
HAN Ae 13 dar an Gas YK PPA rara CIA 


x 


Me Je dn al Basa oi DAN GP ta 
d3 JG 53 SI BA Ia La UP Pipe il ala 


0-3 Jo 


te S3 Y, uga Gan Saba Y: AP oi 

415. Hajib bin Arrakin Al Farghani967 menceritakan kepada 

kami, Ahmad bin Al Mufahddhal Al Harrani menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan 
kepada kami, dari Abdul Malik bin “Umair, dari Aiman bin Khuraim bin 
Fatik, dari bapaknya, dia berkata, Nabi @ bersabda, “Sebaik-baik 
pemuda adalah Khuraim seandainya dia memendekkan rambutnya dan 


966 Az-Zawaid (9/83). 

967 Nama lengkapnya adalah Hajib bin Malik bin Arrakin Al Farghani Abu Al 
“Abbas Adh Dharir. Dia pergi ke Bagdad dan di sana dia meriwayatkan dari Abu "Umar 
Hafsh bin "Umar Ad Dauri dan banyak ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan 
darinya adalah Al @asim bin Ali bin Ja'far Ad Dauri dan ulama lainnya. 

Al Khathib berkata, “Dia adalah perawi tsigah, dan dia wafat di Damaskus pada 
tahun 306 H.” Ad-Daraguthni berkata, “Dia adalah perawi yang dapat diterima.” Lihat 
Siyar A'lam An-Nubaha (14/258) dan Tarikh Baghdad (8/271). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 471 


mengangkat (bagian bawah) celananya”. Maka, Khuraim?68 pun 
berkata, “(Setelah itu) rambutku tidak pernah melebihi telingaku, dan 
celanaku tidak melebihi mata kakiku.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdul Malik selain 
Al Mas'udi, dan hanya Yunus bin Bukair yang meriwayatkannya dari Al 
Mas'udi. | 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkannya 
— di dalam ketika kitabnya, dan sanadhya bertemu pada Al Mas'udi. Dia 
adalah perawi yang hafalannya mengalami percampuran. Adapun yang 
meriwayatkan darinya, saya tidak mengetahui biografi perawi 
tersebut.” 969 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hamalah 


3 0. : Pa Ak Tie - Karna 
DA AS GP Tan AAN Maa - op Aa G3 a 


33036. 39 as 


La Ab CA ay Ii KALA Kamus Us Io KAN yah gi an 
— Ca Ola » SAI Ore Sd u La Na Tata 
Tn aan CN LG LI cela ale ND 


968 Di data naskah yang sudah diterbitkan tertera “Ibnu Khuraim”, tetapi itu 
adalah keliru. 

969 Az-Zawaid (5/122). Saya katakan bahwa perawi yang meriwayatkan dari Al 
Mas'udi adalah Yunus bin Bukair, dia adalah seorang perawi tsigah dan dapat diterima. 
Lihat Tahdzib At-Tahdzib dan Al Kabir (4/248). 


472 — Mw'jam Ash-Shaghir 


416. Hamalah bin Muhammad Al Ghazzi di kota Gaza970 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin "Amr Al 
— Ghazzi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al Firyabi 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari 
Auf, dari Abu Utsman An Nahdi, dari Salman Al Farisi, dari Nabi Saw, 
beliau bersabda, “Sentuhlah tanah (secara langsung ketika shalat) karena 
karena ia telah berbuat baik kepada kalian. 271 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan selain Al 
Faryabi. 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Saya tidak mengetahui ihwal 
guru Ath-Thabrani dalam hadits ini, yaitu Hamlah bin Muhammad Al 
Ghazzi. Adapun perawi lainnya adalah para perawi kitab Shahih selian 
Abdullah bin Muhammad bin “Amr Al Ghazzi. Meskipun' demikian, dia 
adalah perawi tsigah.”972 


970 Al Haitsami berkata di dalam Az-Zawaid (8/61), “Saya tidak mengetahui 
ihwalnya.” h | 

971 Yang dimaksud y2)94 I#Lf di sini adalah tayammum atau meletakkan dahi 
secara langsung ke tanah ketika sujud dan tanpa penghalang. Atau bisa 'juga yang 
dimaksud adalah untuk menyerupai orang-orang fakir dan lebih mengedepankan sikap 
bersahaja dan zuhud. 

912 Az-Zawaid (8/61). Syaikh Al. Albani menyebutkannya di dalam kitab Ash- 
Shahihah (no. 1792). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 413 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Humaid 


Ga dal Abe Ai Ai Nee ae 


ca. LE Ta. 202 o- 


Ag Ge UP Ai LAN Ul da 3 LG 
AA NN Me aan SP ap Ob IE 
2 oo Pena , Oei RA o- : NA AG or. 
SS ML UN dya PB oa ily le 
Au Urai Hi HA Je Bao ga aa 
JA IE BIA oa La Kalah as Of Ja 5 sai 
Ta panin 3 4 - 
417. Humaid bin Ahmad bin Abdullah bin Mujlid Al Wasithi?73 
menceritakan kepada kami, Wahab bin Bagiyyah menceritakan kepada 
kami, Aghlab bin Tamim menceritakan kepada kami, dari Hasan bin 
Abu J'afar, (dari Jisr)974 dari Ghalib Al @aththan, dari Al Hasan, dari 
Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah #& bersabda, “Barang siapa 
membaca surat Yasin pada malam atau siang hari karena 
mengharapkan ridha Allah, niscaya dosanya akan diampuni.” 


Tidak ada perawi yang menjadi perantara antara Jisr bin 
Fargad dan Al Hasan selain Aghlab bin Tamim. Al Haitsami berkata, 
“Dikatakan bahwa Al Hasan belum pernah mendengar langsung dari 
Abu Hurairah. Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan bahwa dia 
memang pernah mendengar secara langsung dari Abu Hurairah.” 


973 Saya belum menemukan biografinya. 
974 Redaksi yang ada di antara tanda kurung tidak terdapat di dalam naskah yang 
sudah diterbitkan. 


474 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini di dalam A/ Mu'jam Ash Shaghir dan Al Mu jam Al Ausath. Di 
dalam sanadhya terdapat Ibnu Tamim dan dia adalah perawi dha'if975 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hamd 


Bo LA 303 - Pa 


3 Ea rata sk Cek ban papa sea Io Kal 


HI 3 GAP Sg da bs Ba CAP KA 
PAN GE :IE es ABI anta DA Ae y ai 


Annas ia UE dea Ya an ale Je dpn ia 
Si CA Ya op Oa 52 AJA Oa AN Gl 
Op ag ale Ai Le A1 Ips LA Lp Megang A3 


418. Hamd bin Muhammad bin Ahmad Abu Nashr Al Katib?76 
menceritakan kepada kami, Kurdus bin Muhammad Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Ma'la bin Abdurrahman menceritakan 
kepada kami, dari Fudhail bin Marzug, dari Athiyyah Ash Shufi, dari 
Abu Sa'id Al Khudri, dia mengisahkan: Al Abbas, paman Rasulullah &, 
adalah salah seorang yang menjaga beliau & Ketika turun ayat ini: 
Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. 
Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau 
tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau 


Jaa yi 


975 Az-Zawaid (7/17). 
976 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 475 


dari (gangguan) manusia,91! maka Rasulullah & pun meninggalkan 


penjagaan yang diberikan pamannya itu. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Fudhail selain Al 
Ma'alla, dan hadits ini tidak diriwayatkan dari Abu Sa'id selain dari 
sanad ini. 


Isnad: Al Haitsami, “Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di 
dalam A/ Mu'jjam Ash Shaghir dan Al Mu'jam Al Ausath. Di dalam 
sanadnya terdapat Athiyyah Al Aufa dan dia adalah perawi dha if” 78 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hamzah 


PO gi PA ah Oa gi 36 Gi Spa Ea 
Pa PON GOA au AM per Tag IS SI 


BD 38 390 y 3 0 


ai SA Gi asa Ibn Ate Ula CAS ot HI 
— Al IS (de ne Pe airag sa 8 ai Ka ARE 
215 Bah :JU eka Io Lo DO dag Ae D get 


419. Hamzah bin Daud bin Sulaiman bin Al Hakam bin 
Sulaiman bin Al Hakam bin Al Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsagafi Al 
Muaddib?979 di Ubullah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Malik bin 


“971 OS. Al Maidah 5:167). 
918 Majma' Az-Zawaid (7/17). — 
979 Al Haitsami berkata, “Dia dinilai dha'if oleh Ad Daraguthni.” Lihat Az-Zawaid 
44/116). 


476 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Isa menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Al Asy'ats 
Al Huddani menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim Al 
Aswad dan Algamah, dari Ali dan Abdullah bin Mas'ud &s bahwa 
Nabi & bersabda, “Janji adalah (seperti) utang. ” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy selain 
Abdullah bin Muhammad Al Huddani. 


Isnad: Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam AF 
Mu'jam Al Ausath dengan redaksi tambahan. Al Haitsami berkata, “Di 
dalam sanadhya tefdapat Hamzah bin Daud, dan Ad Daraguthni 
menilainya sebagai perawi dha if” 


Al Iragi berkata, “Di dalam kei Lan terdapat perwai 
yang tidak diketahui ihwalnya. Abu Daud meriwayatkan hadits ini di 
dalam kitab Marasil-nya. Sementara, Al Gudha'i meriwayatkan hadits ini 
di dalam kitab Asy Syihab dengan lafazh tersebut, dan dia berkata, “Ia 
adalah hadits hasan.” As Sakhawi berkata, “Saya menyebutkan jalur- 
jalur sanadhya di dalam sebuah kitab secara khusus.”980 


Ne . Pt . 


Ps Usa Anik agar ey 0 ya W&A— 


& 0- Pt . 


5 Pe 

Sl Re 3 Ke Ot ita KA ab BA eng 
ngo SI A5 Gp Ap bah ha JB RA D3 AS yi 
es Ad ia Peni ab Le dan Je Gp 


3 0g. 


AN SL Yaa of BS ala BA Jai A3 JAS 
| ab SI 


980 Az-Zawaid (4/166) dan Faidh Al Gadir (4/377). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 477 


420. Hamzah bin Imarah Al Ashbahani?81 menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Umar: saudara laki-laki Rustah menceritakan 
kepada kami, Abu @utaibah Salm bin @utaibah menceritakan kepada 
kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ubaidilah bin 
Abdullah bin Mauhib, dia berkata: aku mendengar Ubaidilah bin “Utbah 
berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah #& bersabda, 
“Seandainya orang yang lewat di depan seseorang yang sedang 
mengerjakan shalat mengetahui dosa yang akan ditanggungnya, niscaya 
berdiri selama setahun lebih baik baginya daripada langkah kakinya itu.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan selain Abu 
@utaibah. 


IsSnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Ibnu 
Majah dengan redaksi tambahan, yaitu “Seratus tahun.”982 


MN aa ii desai Lah JAN ae 

OA oi MI GP Gak gi se Dp da PA EL NA 
D1 Jo UP Ae UgAA AG AN Up tai Gi pa Di 
WA ea by ajak Web plg le AN Jo 
de Ar gi ba ale adi Nay sb BE, 


Te io Ip Gi IE Ya ah 


| 981 Dia memiliki kunyah Abu Ya'la. Abu Nu'aim berkata, “Hamzah mencatatat 
riwayat hadits dari Abu Al Walid.” Abu Muhammad bin Hibban berkata, “Aku sempat 
bertemu dengannya tetapi aku tidak mencatat hadits darinya.” Lihat Ashbahan 
(1/299). 
982 Al Jami' Ash Shagir (5/7502) dan Ibnu Majah (946) tetapi di dalam sanadnya 
terdapat perawi yang masih diperbincangkan kredibilitasnya. 


478 — Mu'jam Ash-Shaghir : 


| 


hn na ena RR sana ea RE Na Den 
HE Lo Ai Ip 2I das Jah santa at S6 A3 
Van SEA SAI AN sh Ta JST LA 1 


421. Hamzah bin Muhammad (AI Katib| Al Baghdadi?88 
menceritakan kepada kami, Nu'aim bin Hammad Al Marwazi 


menceritakan kepada kami, Bagiyyah bin Al Walid menceritakan kepada 
kami, dari Buhair bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan, dari Jubair bin 
Nudhair, dari Abu Tsa'labah Al Khusyani, dia mengisahkan: Kami 
pernah ikut berperang bersama Rasulullah & dan kami mendapatkan 
salah seekor keledai jinak merah milik orang Yahudi. Lalu kami pun 
menyembelih dan memasaknya. Ketika hal itu diberitahukan kepada 
Rasulullah &,  beliiu pun memerintahkan seseorang agar 
mengumumkan di tengah kaum Muslimin bahwa keledai jinak tidak halal. 
(dimakan) dan bahwasanya Rasulullah & telah mengharamkannya. 


Mereka juga mendapatkan bawang putih dan bawang bombay 
di kebun orang-orang Yahudi lalu memakannya, dan ketika itu mereka 
sedang kelaparan. Lalu, mereka pergi sementara bau kedua bawang 
tersebut tercium di dalam masjid. Maka, Rasulullah & bersabda, 
“Barang siapa memakan tanaman yang (berbau) tidak sedap ini maka 
janganlah dia mendekati masjid kami.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Buhair selain 
Bagiyyah, dan hadits ini tidak diriwayatkan dari jalur Abu Tsa'labah Al 
Khusyani selain dengan sanad di atas. | 


983 Hamzah bin Muhammad berasal dari wilayah Jarjani. Dia adalah murid 
Nu'aim bin Hammad di Bagdad dan dia meriwayatkan sebuah kitab darinya secara 
utuh. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin "Umar Al Ja'abi dan 
lainnya. Al Khathib berkata, “Dia adalah perawi tsigah.” Hamzah Al Baghdadi wafat 
pada tahun 302 H. Lihat Syadzarat Adz Dzahab (2/238) dan Tarikh Baghdad (8/180). 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 479 


Abu Zurah Abdurrahman bin Amru Ad Dimasygi 
menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih menceritakan kepada 
kami, dia berkata, aku mendengar Bagiyyah bin Al Walid berkata, 
“Nama bapakku adalah Tsa'labah Al Khusyani,. bukan Syaumah bin 
Jurtsumah.” 


Isnad: Bagian pertama dari redaksi hadits Abu Tsallabah ir ini 
diriwayatkan oleh Syaikhan dan An-Nasa'i.984 


| Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hudzafi (Hudzagil 
AL Sia yi PG: Je aa an 
Abe sena ep IS P) Pan Ca GA gi Pe 
YA dn na 2 EA aga HE AG IA 
N F3 PL SNP an Aa O , 5 6 - 2 Aan AS . 2 
Al eng 11 (eka sale MI Io MI Sya) Oa DES de 373 :JE 
: FA 5 Ma Mba or LX . S Tan BB. 3 90 
PA Aj ah ea MIE ha Ja Pa Sp pe GAS 


. 


3 Yi 4 Y sad db aw) Oni AN Ana KA cai ala aa 


. 


bs) 3 ya dee ag AN 3 Kana 
2 3 pay 2 


984 Jami' Al Ushul (7/5551), Mukhtashar Shahih Muslim (1329), Fath Al Bari 
(9/653), dan Sunan An-Nasa'i (7/204). Saya katakan bahwa para perawinya adalah 
Isigah kecuali Bagiyyah, meskipun dia #sigah tetapi dia adalah seorang mudallis. 


480 — Mw'jam Ash-Shaghir: 


422. Hudzagi bin Humaid bin Al Mustanir bin Hudzagi bin 
Amir bin Iyadh bin Mikhrag Al Lakhami?85 menceritakan kepada kami, 
Abu Humaid bin Al Mustanir menceritakan kepadaku, dari pamannya 
yang berasal dari pihak ibunya, yaitu Khalid bin Musa, bapakku 
menceritakan kepadaku, dari kakekku, dari Ziyad bin Jauhar, dia 
' mengisahkan: Aku mendapatkan sebuah surat dari Rasulullah & yang 
berbunyi: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Dari Muhammad Rasulullah & kepada Ziyad bin Jahwar. 
Semoga keselamatan tercurahkan bagimu. Aku memuji Allah yang tidak 
ada ilah (yang hag) selain Dia. Amma ba'du: Aku mengingatkanmu 
kepada Allah dan hari akhir. Amma ba'du: Hendaknya semua agama 
yang diyakini masyarakat direndahkan kecuali agama Islam. Hendaknya 
engkau mengetahui hal itu." | 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Ziyad Al Lakhami selain 
dengan sanad ini. 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini di dalam tiga kitabnya, dan di dalam sanadhya terdapat perawi 
yang tidak aku ketahui ihwalnya.”986 | 


985 Di dalam kitab Al Ikmal (2/275) disebutkan, “Dia meriwayatkan hadits dari 
orang-orang tuanya, adapun yang meriwayatkan darinya adalah Ath-Thabrani:” Adz- 
Dzahabi menyebutkan di dalam Al Musytabah dan At Taudhih, “Dia meriwayatkan dari 
bapaknya dari kakeknya, dari Ziyad bin Jhwar.” 
986 Az-Zawaid (6/14) dan Al Kabir (5/308) 


Mu'jam Ash-Shaghir— 481 


Bab . 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hushain 


B0 No. 3 TP 


bad ea ah aa dapa ai) Denda maa 

Ia gi ne Yin 5 Kata Aa pe J5 

Ioi J2 JG :J6 AE gi gp ba gi Alan 5 lal ? 
rai CAS UB GA ea Ia aon IG 5 sala ala 


423. Hushain bin Wahb Al Arsug di konta Arsug987 
menceritakan kepada kami, Ayyub bin Abu Hajar Al Aili menceritakan 
kepada kami, Bakar bin Shadagah menceritakan kepada kami, dari 
Hisyam bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari “Atha' bin Yasar, dari Ibnu 
Abbas, dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Barang siapa menebus 
seorang muslim yang ditawan di tangan musuh, maka seakan-akan dia 
membebaskan diriku.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Zaid selain 
Hiysam, dan.-tidak ada yang meriwayatkannya dari Hiysam selain Bakar 
bin Shadagah Al Jaddi. Dan hanya Ayyub bin Sulaiman yang 
meriwayatkannya dari Bakar bin Shadagah. Dan hadits ini tidak 
diriwayatkan dari Rasulullah & selain dengan sanad ini. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
Ayyub bin Abu Hajar. Abu Hatim mengatakan bahwa hadits-hadits yang 
diriwayatkan Ayyub adalah Shahih. Tetapi. Al Azadi menilainya sebagai 
perawi dha if. Sedangkan perawi lainnya adalah tsigah.”988 


987 Saya belia menemukan biografinya. 
988 Az-Zawaid (5/332). Ibnu Hajar berkata di dalam Lisan Al Mizan, “Ayyub bin 
Abu Hajar adalah seorang munkarul Hadits.” 


482 — Mu'jam Ash-Shaghir 


» Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hajjaj 


ami PAI JI IS Lyla jap Op ab Cab 
MEA G3 PSA CK MI SAN 335 21 Ola Gia 
SH NS LP Kb Ao dn PU ai ea 
ore NX ta pi nga 2... Ne SN BUS bl at 
Se MI lo DI Sya OS 1JE clay) Atil yS caiile 
Sa JI Ah HA GP aa Gd Madi DU 
424. Hajjaj bin Imran As Sudasi?89, juru tulis Bakkar Al @adhi 
di Mesir menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud Asy Syadzakuni 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Umar Al Wagidi, Abdullah 
bin Abu Yahya mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Hind, 
dari Dzakwan maula Aisyah, dari Aisyah w dia berkata, 
“Rasulullah & memiliki dua pakaian yang beliau kenakan pada shalat 
jum'at. Apabila beliau telah selesai mengerjakan shalat jum'at maka 
kami pun melipatnyanya kembali.” 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari “Aiysah selain dengan sanad 
di atas. Dan ia hanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abu Yahya, yaitu 
saudara laki-laki dari Muhammad bin Abu Yahya, paman dari Ibrahim 
bin Muhammad bin Abu Yahya. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini dalam Al 
Mujam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Ada nama perawi tidak 
tercantum pada naskah aslinya, dan hal itu ditunjukkan melalui 


989 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 1483 


perkataan Ath-Thabrani. Salah satunya adalah Al Waaidi, dan dia adalah 
perawi yang diperbincangkan kredibilitasnya. "990 . 


| Bab | | 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hafsh 


Jai G3 23 G5 CN MN Pai Gara 


2.0 350 Ao 


YP Iole Bt BPJS oi Taka DA Gp Jap ES an La 
AN Igo) JB :J6 Tah Bj AN FE gap dag Ta 


ag NA NAN ani Ga aa LA: pe da Para Si Je 
Na Maak: AE ena gi 2 Hak At 


2 


purg - 0 0 penara : ana 
9 0 Ca aa aa Cab 3 An pevamit) (G doma" Na 
ran H3 aa S5 na Sa Tb sae Dp 
453 can A3 ag sai Y3 G3 YG ci 


425. Hafsh bin Umar bin Ash-Shabah Ar-Ragi?”1 
menceritakan kepada kami, Faidh bin Al Fadhl Al Bajali menceritakan 


990 Az-Zawaid (2/176). Saya katakan bahwa nama Al Wadidi disebutkan di 
dalam sanad ini. 

. 991 Hafsh bin 'Umar memiliki lagab Sinjah Alif. Dia adalah salah seorang guru 
besar dari Ath-Thabrani. Hafsh banyak meriwayatkan dari @ubaishah dan lainnya. Abu 
Ahmad Al Hakim berkata, “Dia meriwayatkan hadits tetapi hadits tersebut tidak bisa 
dijadikan sebagai hadits mutabi' terhadapnya.” Al Haitsami berkata, “Ibnu Hibban 
menilainya tsigah.” Adz-Dzahabi berkata, “Di lihat dari pribadinya, dia adalah perawi 
shadug, tetapi dia bukanlah seorang yang mutgin.” Lihat Siyar A'lam An-Nubala 
(13/405), Mizan (1/566), dan Az-Zawaid (5/200). 


484 — Mu'jam Ash-Shaghir 


kepada kami, Mis'ar bin Kidam menceritakan kepada kami, dari 
Salamah bin Kuhail, dari Abu Shadig, dari Rabi'ah bin Najid dari Ali RA, 
dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Para Imam (pemimpin) berasal 
dari @uraisy. Orang @uraisy yang baik akan menjadi pemimpin bagi 
orang-orang yang baik di antara mereka, dan orang @uraisy yang fajir 


akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang fajir di antara mereka. 
Dan setiap pemimpin itu memiliki hak, karenanya tunaikanlah hak itu 
kepada orang yang berhak mendapatkannya. Bahkan, apabila kalian 
dipimpin oleh seorang budak Habasyi yang anggota tubuhnya buntung, 
maka dengarkan dan taatilah ia selama dia tidak menyuruh kalian 
memilih antara (meninggalkan) islam atau kepalanya akan dipenggal. 
Apabila pemimpin itu telah menyuruh kalian untuk memilih di antara 
(meninggalkan) islam dan dipenggal kepalanya, maka hendaklah dia 
memberikan kepalanya. Ibumu kehilangan dirimu (celaka)! Tidak ada 
(kebaikan) dunia dan akhirat apabila keislaman seseorang lagamanyal 
telah hilang.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mis'ar selain 
— Faidh. | 
Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Guru Ath-Thabrani dalam 
hadits ini adalah Hafsh bin Umar bin Ash Shabah Ar Ragi. Dia 
meriwayatkan selain hadits ini tetapi riwayat itu tidak dapat dijadikan 


sebagai riwayat mutabi'.”992 


992 Az-Zawaid (4/192). 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 485 


| Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hatim 


£ o 4, 3 Ps 38 - PI Lg y - e-A 3 9 da 16 - 


5 0 200 3 xX.. 3 LA 3 2 203 Pan AM Lg 
J—  a—a Wa (Eni Hn 9g ji se bd adi Gaga 
ore Aa “5 - 2 Pe o . - To L) o- 90 o 7 
SPA seo (NA 35 AS Oi op al oh A5 LE Lukai 
JL (AR ap BA Hito IG SS 33 aan, Ag 

PJ PJ . Bb) 3 2... Pd si .. ras 

Oa WI UE GI AS YIRA La Bko NJE Sedih 
s S ENG y 25 8. Bu 
SP PU 3 aah 
426. Hatim bin Humaid Abu 'Adi Al Baghdadi993 
menceritakan kepada kami, Yusuf bin:Musa Al Gaththan menceritakan 
kepada kami, Ashim bin Yusuf Al Yarbu'ai menceritakan kepada kami, 
Sw'air bin Al Khams menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, 
dari Ibnu Umar, dia mengisahkan: Nabi & pernah dibawakan sepotong 
emas, dan emas itu adalah zakat pertama terkait dengan barang 
tambang. Rasulullah bertanya, “Apa ini?” Para Sahabat menjawab, 
“Zakat dari barang tambang kami.” Lalu, Rasulullah berkata, 
"Sesungguhnya kelak akan banyak ditemukan barang tambang, dan di 

dalamnya akan ada makhluk Allah "Azza wa Jalla yang paling buruk.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sa'id selain 
— “Ashim. . 


298 Al Khatib Al Baghdadi menyebutkan biografinya di dalam kitab Tarikh 
Baghdad (8/246) dan dia tidak memberikan komentar apa pun tentang Hatim Al 
Baghdadi ini. 


486 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Para perawinya adalah para 
perawi kitab Shahih.”994 


SAI PS 3 Ga aa an 5 Lg Cara 


o Big D cein 3 o- A8 - 


Dn tt HN IP 1 Lag 
Jai Uji Cas, be Pai YES GAN La AN Anang 


427. Hatim bin Yahya Al Baghdadai??5 menceritakan kepada 
kami, Abu Kamil Al Jahdari menceritakan kepada kami, Abdul Warits 
bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ayyub As Sikhtiyani menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Abdurrahman bin Abu 
“ Bakrah, dari bapaknya, bahwa Nabi @ bersabda, “Janganlah kalian 
kembali kepada kekufuran setelah (kematian)ku nanti: sebagian kalian 
membunuh sebagian yang lain.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ayyub dari 
Muhammad selain Abdul Warits Ats-Tsagafi dan Ma'mar bin Rasyid. ' 
Dan Al Jama'ah meriwayatkannya dari Ayyub, dari Muhammad bin Abu 
Bakrah, tetapi mereka tidak menyebutkan nama Abdurrahman.” | 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Syaikhan dan An- 
Nasa'1.996 


994 Az-Zawaid (3/78). 

995 Al Khathib Al Baghdadi menyebutkan biografinya di dalam (8/246) tetapi dia 
tidak memberikan komentar apa pun tentang Hatim bin Yahya ini. 

996 AI Jami' Ash Shaghir (6/9867), Fath Al Bari (13/26) dan disebutkan bahwa 
ia adalah hadits Shahih yang diriwayatkan dari beberapa Sahabat Nabi Saw. Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i (7/127). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 487 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Huwaits 


4 Ar nanah Ha 8 0-2 - 0-0 E30 1 ox Ka - 
— Olaakus senen 6 Fetaa DN Ia ey Lag Ka 
4 


0. 3 2.0. | Ra 20” L. 2 g 8.X 9 0 -0 & ea 
PR PPS or Jelas Uda ena Eh 01 yan JI AS 
£ PA ana ANE #0. o- 9 0 o- #0. Laga GO # 

“. PN Ga Pa an OP PN at N 2 y 

A3 3 IL Op JB PR EN Ko 

428. Huwaits bin Ahmad bin Hakim Ad-Dimasygi997 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Abdurrahman bin Binti 
Syurahbil menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy menceritakan 
kepada kami, dari Yunus bin Abu Ishag, dari bapaknya, dari Mush'ab 
bin Sa'ad, dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah #& bersabda, “Barang 


siapa dibunuh karena mempertahankan hartanya maka dia adalah 
syahid.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Ishag As 
Sabi'i selain anak laki-lakinya: Yunus. Dan hanya Isma'il yang 
meriwayatkannya dari Yunus. 


IsSnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bazzar. Al 
Haitsami berkata, “Sanad Ath-Thabrani adalah Jayyid.”998 


— 997 Ibnu “Asakir menyebutkan biografinya di dalam Tarikh Dimasyg (5/17) dan 
dia berkata, “Dia meriwayatkan hadits dari sekelompok ulama, dan begitu pula ada 
sekelompok ulama lain yang meriwayatkan darinya.” Sementara itu, Ibnu “Asakir tidak 
menyebutkan adanya cacat periwayatan pada dirinya. Dan dia menyebutkan nama 
perawi ini dengan Huwaits, yaitu, “Huwaits bin Abu Hakim.” | 

998 Az-Zawaid (6/244) dan hadits ini disebutkan di dalam kitab Shahih. Lihat juga 
Jami' Al Ushul (2/1244). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada (no. 223), dari 
hadits Ibnu 'Umar. i 


488 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Ma na SN ne 


Bab" 
Syaikh Yang”Namanya Diawali Dengan Hubbusy 


30 J3 AS 


ap AS Ea daa ME) D3 jo EA 
5 - Na? - 0 G saka Te? en 8. 
—L CAN Pn Coat SL us udi u MA ban ga 
: or XL # SA Deba  ae -, . .r C9 oo. a 
—ala d—e Pn) Jd) JB JB asi us SP CBN 
5 3 (3 Lt 3 1 us. La AG 5 .. 
| AS PN BSN H3 Sa) HAN Of ik 
429. Hubbusy bin Rizgullah Al Mishri??9 menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Yusuf At-Tannisi menceritakan kepada kami, 
Salamah bin Al 'Ayyar menceritakan kepada kami, dari Malik bin Anas, 
dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah dia berkata, 
Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta'ala itu lembut dan 
— menyukai kelembutan dalam segala sesuatunya. : : 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Salamah — dan dia 
adalah perawi tsigah - selain Abdullah bin Yusuf. 


' Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syai .1000 


“ang Saya belum menemukan biografinya. 
1000 Faidh Al @adir (2/237 dan 238), Mukhtashar Shahih Muslim (1784), dan 


Fath Al Bari (10/449) dengan redaksi yang panjang. Hadits ini juga diriwayatkan 
melalui banyak Sahabat Nabi lainnya. Hadits ini telah disebutkan pada (no. 220). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 489 


Bab. 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hamid. 


0 -. £ Pt ) PN En 5. 4 . 0-0. o | td LB 2 
OMA AS ANA SITI Ig oi OR 1 SA Wis | 


ag 2 .. oa? # 0 - 0 K0. 3 - 
SIA SPS YTB op aU 1S 35 da 


du Ona aa Ja on Tua 22 
0 Ta ena BU 0. adas SL Pa Nita -G Sian Pa) 
ae JAS jab Cg pegang Ela SAR UEA UG BPS 


“4 ” 
2. 9 (EA aa 


Lp AA Ir papa SEGI kan 3 
MA ih ea Ha Ig al PN 3 PAI de 
AE AS PA IE BU PG end 

da SP dh YAN IS ip 3 


. 
. 


430. Hamid bin Sa'dan bin Yazid Al Bazzar Al Baghdadi1001 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Shalih menceritakan kepada 
kami, Muhammad. bin Isma'il bin Abu Fudaik menceritakan kepada 
kami, Abu Yahya Abdullah bin Abu @atadah menceritakan kepadaku, 
dari Sa'ad bin Ishag bin Ka'ab bin “Ujrah Al Anshari, dari bapaknya, dari 
kakeknya, bahwa Rasulullah & bersabda, “Wahai Ka'ab bin “Ujrah, 
sesungguhnya setelah kematianku nanti akan muncul para pemimpin - 
Rasulullah menyifati mereka dengan kelaliman. Barang siapa menemui 


1001 Hamid bin Sa'dan memiliki kunyah Abu "Amir. Dia berasal dari Persia. Dia 
meriwayatkan dari Muhammad bin Rumh dan ulama Mesir lainnya. Begitu pula dari 
Ja'far bin Musafir At Tannisi dan ulama Himsh lainnya. Adapun yang meriwayatkan 
darinya adalah Muhammad bin Makhlad dan lainnya. Ibnu Al Munawi berkata, “Dia 
adalah perawi tsigah tetapi ihwalnya kurang diketahui.” Hamid bin Sa'dan wafat pada 
tahun 297 H. Lihat Tarikh Baghdad8/198). 


490 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Aa SP Sai aa Ne 


mereka lalu membenarkan kebohongan mereka dan membantu mereka 


dalam melakukan berbagai kelaliman, maka orang itu tidak termasuk 
golonganku dan aku tidak termasuk golongannya. Dan orang itu tidak 
akan sampai ke telaga (di Surga). Akan tetapi, barang siapa tidak masuk 
menemui para pemimpin itu, tidak membenarkan kebohongan mereka, 
dan tidak membantu mereka dalam melakukan kelaliman mereka, maka 
orang itu termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya. Dan dia 
akan mendatangi telaga. Wahai Ka'ab, daging yang tumbuh dari haram 
pantas untuk tidak masuk Surga. Bahkan, neraka yang lebih layak 
baginya.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sa'ad bin Ishag 
selain Abdullah bin Abu @atadah. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An- 
Nasa'i.1002 


CAS ea Ai la GIS KN ehh Hi ale Bas 
, | 
- 4 0. 
ol oi os cal Pas La cellas Yi HD gia La 3 3 soal! Pi 


G3 ERA Obi gl Neta 8 2. LM san UB ANUS 
ag ES ala KAP lo AN Iya) cd Jpn sler 1JU 
Jus eps at iya tas RU edi SY SS K3 AU 


z0. 3 LE Mn Ba KE aa 1 dp 
K5 hb SA MIA 2OWS (3 2d Sale OS 


431. Hamid bin Syu'aib Al Baghdadi!008 menceritakan kepada 
kami, Suraij bin Yunus menceritakan kepada kami, Abu Isma'l Al 


1002 Sunan An-Nasa'i (7/160-161), Tuhfah Al Ahwadzi (6/537) dan At Tirmidzi 
mengatakan, “Ini adalah Shahih Gharib”. Lihat pula Jami' Al Ushul (3/1746): Hadits 
ini memiliki hadits syahid dari Jabir yang akan disebutkan dalam hadits Ka'ab pada (no. 
625). : 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 491 


Muaddib menceritakan kepada kami, dari Ya'gub bin “Atha, dari 
bapaknya, dari Ibnu Abbas, dia mengisahkan: Seorang laki-laki datang 
menemui Rasulullah & lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
bapakku sudah tua dan tidak dapat menunaikan haji. Lantas, bolehkan 
aku menghajikannya?” Rasulullah menjawab, “Seandainya bapakmu 
memiliki utang, apakah engkau akan menunaikannya?” Lelaki itu 
menjawab, “Ya,” Rasulullah melanjutkan, “Utang 'kepada Allah tentu 
lebih utama untuk ditunaikan. berhajilah untuknya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ya'gub bin “Atha” 
selain Abu Isma'il, dan hanya Suraij yang meriwayatkannya dari Abu 
Isma'i. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Jama'ah dengan 
riwayat yang berbeda-beda. Dan hadits ini juga . dirunyaan dari 
sejumlah Sahabat Nabi n.1004 


SA Ne Ton NA Sa MARIA AA Pad Daan Aa Haa 


. Pt . 5 o. Pt - 


AP 3 Elo Ba « Kena Ga Oh GAN Ke Gis Opa mt 


1003 Dj dalam Syadzarat Adz Dzahab (2/258) disebutkan, “Hamid bin 
Muhammad bin Syu'aib Al Balkhi Al Muaddib tinggal di Baghdad. Dia meriwayatkan 
hadits dari Suraij bin Yunus dan sekelompok ulama lainnya, dan dia adalah perawi 
tsigah. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar Asy Syafi'i dan banyak 
ulama lainnya. | 


Al Khatib (8/169) berkata, “Dia adalah perawi Isigah yang dipercaya.” Ad- 


— Daraguthni berkata, “Dia adalah #sigah.” Al Jaraji berkata, “Dia adalah tsigah shadua.” 


1004 Sman An-Nasa'i (5/118), Mukhtashar Sunan Abu Daud (1735,1737), 
Sunan Ibnu Majah (2906), Mukhtashar Shahih Muslim (649), Fath Al Bari (4/66), 
Tuhfah Al Ahwadzi (3/674), dan Jami" Al Ushul (3/1746). Hadits ini akan disebutkan 
juga pada (no. 812). 


492 — Mu'jam Ash-Shaghir 


NA . v3 3 an ae PO TOR 2. 0. o o. PA NI 

ale lp Iya, JB bee Sep 

SG 2 .g | 2018 90 . 

AIA Sa Jaan Dg mad alas Ielw) 

432. Hamid bin Al Hasan Ath-Thabrani Al Bazar Al 

Mu'addal1005 menceritakan kepada kami, Shalih bin Bisyr Ath-Thabrani 

menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin @ais Adh Dhabi 

menceritakan kepada kami, Shalih bin Abdullah Al @urasyi 

menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, 

Rasulullah & bersabda, “Menyempumakan kebaikan (yang telah 
dimulai) adalah lebih utama daripada memulainya.” 


Tidak ada yang 'meriwayatkan hadits ini dari Abu Az-Zubair 
selain Shalih. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Abdurrahman bin @ais Adh Dhabi, dan dia adalah perawi matruk.”1006 


Bab 
. Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hamdan 


2. 


4 e PNP TN P3 Par. Lo, 201 Pt Pa 
AA — Wa CI SAI li Ps ajawen Ba 
x 3 0.1 9 2 p Pa 5 Para Sae . aa 
Ga (Spa JP Ie ME MA of gal 


CE YA An ah Ip dala NP Taat 5 AA 


1005 Saya belum mendapatkan biografinya. 
1006 Az-Zawaid (2/182). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 493 


Sele Gada So pe ada dal kenga 


eA 


K3 3 Leaf uje Xi d OR 363 Ta al 
an laa Je MO Je bia 
433. Hamdan bin Ibrahim Al Amiri Al Kufi!907 menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Al Hasan bin Al Furat Al Gazzaz menceritakan 
kepada kami, Abu Abdurrahman Al Mas'udi menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Hashirah menceritakan kepada kami, dari Abu Shadig, dari 
Rabi'ah bin Najid, dari Ali RA dia berkata, “Orang-orang yang memiliki 
pengatahuan dari kalangan keluarga Muhammad &, termasuk Aisyah 
binti Abu Bakar, benar-benar mengetahui bahwa para pengikut Al 
Aswad Dzu Ats-Tsudayyah adalah orang-orang yang dilaknati melalui 
lisan Nabi @ Kalian bisa menanyakan kebenaran hal itu kepadanya 
(Aisyah) 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Harits selain Al 
Mas'udi Al Kufi. | 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini di dalam A/ Mujam Ash Shaghir dan Al Mu'jjam Al Ausath 


melalui dua jalur sanad, dan para perawi pada salah satu sanad itu 
adalah tsigah.”1008 


1007 Di dalam catatan kaki manuskrip disebutkan, “Al Mishri.” Sementra, di 
dalam catatan kaki kitab Al Ikmal (2/510) disebutkan, “Hamdan bin Ibrahim 
meriwayatkan hadits dari Yahya bin Al Hasan bin Furat Al @azzaz. Adapun yang 
meriwayatkan darinya adalah Ath-Thabrani.” 

1008 AzZawaid (2/182). 


494 — Mu'jam Ash-Shaghir 


9 


ga Mo aah bera Ata ja er aa BI 


v JS oi dan 5 ja PAN A5 Cs eco! Op 
Is ba salah ale AN ane & de Je “JG ul 53 aa 


au 


An da PE Yan ye S ga 


434. Hamdan bin Ja'far Al Jundaisaburi!009 menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Shudran As Sulaimi menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Khirasy menceritakan kepada kami, dari Wasith bin 
Al Harits, dari @atadah, dari Anas, dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
“Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang akan 
dibebaskan (dari neraka) pada setiap malam di bulan Ramadhan, kecuali 
orang yang membatalkan puasanya dengan khamer.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari @atadah selain 
Wasith. 


“Iknad: Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Wasith bin Al Harits, dan dia adalah perawi dha'if”1010 


2... Pt 


ane Kara Urang ENI yA Pena ng Pa Ka d— 


o- Ao So S5 Pa 


d Kas Can 25 JLN IS 3 Sea Valdo PNY) Li 


1009 Pi dalam catatan kaki kitab Al Ikmal (3/510) disebutkan, “Hamdan bin 
Ja'far meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim bin Shadran As Sami. Adapun yang 
meriwayatkan darinya adalah Ath-Thabrani dan Abu Ahmad "Abdullah bin “Adi Al 
darjani. 

1010 AzZawaid (3/156). Saya katakan bahwa di dalam sanad ini terdapat 
'Abdullah bin Khirasy. Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Tahdzib At-Tahdzib, 
“Abdullah bin Khirasy adalah perawi yang sangat dha'if. Dan ada pula yang 
mengatakan bahwa dia adalah seorang pendusta.” 


Mu'jam Ash-Shaghir — 495 


o 4 & Sp G3 or 4 8, 38. “£ - .. 04 #.. 


435. Hamdan bin Ayyub As Simsar Al Baghdadi di Mesir!011 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub Al Magabiri menceritakan 
kepada kami, Humaid bin Abdurrahman Ar Rawasi menceritakan 
kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, 
dari Jabir, Nabi & shalat dengan mengenakan Bea (kain) yang 
dililitkan ke tubuhnya. 1012 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdurrahman bin 
Humaid selain anak laki-lakinya yaitu Humaid. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaikhan, Malik, dan 
Abu Daud dengan redaksi yang maknanya saling berdekatan dan 
redaksinya panjang, dan ia diriwayatkan dari perbuatan Nabi @1018 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Hukaim 


AG oi Had LA kara LA PA 3 Gis 


OP PA Oi Jaa ea Ogaa ia AN AG Es aa aa 


1011 Al Khathib Al Baghdadi menyebutkan biografinya (8/175) tetapi dia tidak 
memberikan komentar tentang dirinya. Ibnu Makula juga menyebutkannya di dalam 
catatan kaki kitab Al Ikmal (2/510). 

1012 Kata 2254! artinya yang dililitkan. 

1013 Jami" Al Ushul (5/3636), Fath Al Bari (17467), Mukhtashar Shahih Muslim 
(1355), dan Mukhtashar Sunan Abu Daud (605). 


496 — Mu'jam Ash-Shaghir 


A La » 2 Pt Tan Li teh o- : 0 . or. 

MI MTP IE IE BB gia ad IP UPI eat 
1 0 - - “3 2 2 . ot - PA :, me 
EP SA Jab A5 galat pb ale 
- aa png ne Kana PA PP o. X 2 3 2. . . 
— 2 gan SI bp Uang Ale de 2 Oya) Ea eh 
-. 0 Ha Sl an PA DP an 

Ako ya KAP lelar 

436. Hukaim bin Yahya Al Matuni!014 menceritakan kepada 

kami, Al Hasan bin “Ali1015 bin Rasyid Al Wasithi menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Ja'far Al Madini menceritakan kepada kami, Sa'id 
bin Amru bin Sulaim Az Zuragi menceritakan kepadaku, dari bapaknya, 
dari Abu Gatadah, dia mengisahkan, Rasulullah #& penah shalat sambil 
menggendong Umamah binti Abu Al Ash bin Ar Rabi. Umamah ini 
adalah anak dari Zainab binti Rasulullah & Apabila Rasulullah ruku' 
maka beliau meletakkannya dan apabila beliau bangkit (berdiri) maka 


beliau menggendongnya lagi. Demikian beliau melakukan hal itu sampai 
selesai mengerjakan shalatnya. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sa'id bin Amru 
selain Abdullah bin Ja'far. Dan yang masyhur hadits ini diriwayatkan 
dari jalur Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Amru bin Sulaim. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh Malik, Syaikhan, Abu 
Daud, dan An-Nasa'i.1016 


1014 Saya belum menemukan biografinya. | 

1015 Redaksi “Bin “Ali” tidak disebutkan di dalam naskah yang telah diterbitkan. 

1016 Jami” Al Ushul (65/3749), Mukhtashar Shahih Muslim (no. 346), Mukhtashar 
Sunan Abu Daud (880), Fath Al Bari (1/590), Sunan Arn-Nasa'7 (3/10), dan AI 
Muwaththa ' (1/344). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 497 


Bab | 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Al Hakam 


rare 15 gia ea ea S3 Ta Ae) Na 5 
Kota CA of sae HA, ba Ad En oi 


Ia Aang bo da Segi Ba 
PA MAh gi gi ae gi abad jp la alta : 
: Ak AA Gp) PG gi yel Ole JB tol 
| KY KA as Ia ena Uas 
| Aa pig dia Ai yo dya) Cah 


437. Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi” Al @ulzumi!017, 
Gadhi di @ultum menceritakan kepada kami, Abu Al Yaman 
menceritakan kepada kami, Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amru bin As 
Sarh menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abdullah bin 
Muhammad bin Shalih bin Ali bin Abbas menceritakan kepada kami, dia 
berkata, aku mendengar bapakku menceritakan kepada kami, dari 
bapaknya, Muhammad bin Shalih bin Ali bin Abdullah bin Abbas ' 
menceritakan, Aku pernah mengerjakan salah satu shalat di belakang 
Anas bin Malik #& (sebagai makmum) dan ketika itu Anas melakukan 
kesalahan tanpa sengaja. Anas bersujud setelah salam lalu melihat ke' 
arah kami (kepada kamiJ1018 dan berkata, “Aku tidak melakukan selain 
perbuatan Rasulullah yang pernah aku lihat.” 


P4 


1017 Saya belum menemukan biogralinyo. 
1018 Redaksi di dalam tanda kurung tidak ditemukan pada naskah yang sudah 
diterbitkan. 


498 — Mu'jam Ash-Shaghir 


| | | 


Tidak ada hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Shalih. 
bin Ali dari Anas selain hadits ini, dan hanya Abu Ath-Thahir bin As 
Sarh yang meriwayatkannya. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini di dalam A/ Mu'jjam Ash Shaghir, dan di dalam sanadhya 
terdapat perawi yang tidak diketahui ihwalnya.”1019 


LA KA CI CA AKA 5 SI BS 
o xg Pa Se g.- 0 P3 Oo . Pa ec Pe 8 Pn 
ui Jap Gas la) do Hal XS Opi Sumadi KW Uk (ad 


. 


Ka ion Mate Pa o- o - 0. 02? 0 $$. 3 o- (3 
BJB AS Lp) WAS oi Ar GP MAS yi Rabun YP Lol 
an Pot BT 2. 0G 3 AA or Pa re y 3 Aa AG 
1JE MK bb telan alay Ale AI Iko Ml dya SUS 
nd PN UN St Pa ng y, 8? SG DE Tea oz TE | 
UU Gnniag R3 SU 6 Ab VIP VI YP on 
| SAN AI AU SA Ga 
438. Al Hakam bin Ma'bad Al Khuza'i1020 menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abu Umar Al “Adani menceritakan 
kepada kami, Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Rawwad 
menceritakan kepada kami, Bulhuth bin Abbad menceritakan kepada 
kami, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah 4& dia 
berkata, Kami pernah mengeluhkan kepada Rasulullah #& tentang panas 
terik matahari yang sangat panas, tetapi beliau tidak mengeluhkan hal 
itu kepada kami. Beliau mengatakan, “Perbanyaklah mengucapkan Laa 


1019 Az-Zawaid (2/154). « | 

1020 Al Hakam bin Ma'bad adalah seorang ahli fikih dan penulis kitab As Sunnah. 
Dia meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Humaid Ar Razi, Muhammad bin Al 
Mutsanna dan para ulama yang seangkatan dengan keduanya. Al Hakam bin Ma'bad 
termasuk ulama besar di kalangan madzhab hanafi dan perawi £sigah di kalangan 
mereka. Belaiu wafat pada tahun 295 H. Lihat Syadzarat (2/218). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 499 


Haula wa Laa Juwwata Illa Billah (tidak ada daya dan kekuatan kecuali 
dengan izin Allah) karena ucapan ini akan mencegah sembilan puluh 
' sembilan pintu kemudharatan, dan pintu yang paling rendah adalah 
kegelisahan dan kefakiran.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Al 
Munkadir selain Balhath bin Abbad dan menurutku dia adalah seorang 
perawi tsigah. Dan hanya Ibnu Abu Umar yang meriwayatkannya dari 
Abdul Majid. Hadits ini tidak diriwayatkan dari Jabir kecuali dengan 
sanad di atas, dan hanya satu hadits ini saja yang diriwayatkan oleh 
Balhath. 

- Isnad: Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam .A/ 
'Mujam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Balhath, menurut Al “Ugaili dia adalah perawi dha'if Akan tetapi, Ibnu 
Hibban menilainya tsigah.”1021 


” Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Khalaf 


Ae ena MA Gan EN 


Ae Sei hip ok IN Cb Upon 
J3 J3 CA Ae BA Mal oi Sp Ad 
MAL Aam Meh BAG “TA Ta De atu A4 2. y 2. - 
S3 JP MAh IE lal Ha aka ala AD aka SI Jep 


3, 0 


Ain 


1021 AzZawaid (1/306) dan Majma' Al Bahrain (no. 502) bab Waktu Shalat 
Zuhur (masih berupa manuskrip). 


500 — Mu'jam Ash-Shaghir 


439. Khalaf bin Amru Al Ukburi!022 menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Mu'awiyah An Naisaburi menceritakan kepada 
kami, Al Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu 
Habib, dari Abu Al Khair Martsad bin Abdullah Al Yazani, dari Ugbah 
bin Amir Al Juhani, dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Barang siapa 
menjadi penyebab keislam seseorang niscaya dia akan masuk surga.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Laits selain 
Muhammad bin Mu'agwiyah, dan hadits ini tidak diriwayatkan dari 
Uabah bin Amir selain dengan sanad ini. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini di dalam ketiga kitabnya dan di dalam sanadhya terdapat 
Muhammad bin Mw'awiyah An-Naisaburi. Ahmad menilainya tsigah, 
tetapi mayoritas ulama menilainya dhaif” Yahya bin Ma'id berkata, 
“Dia adalah pendusta.”1023 


AG BA EL PAI ye Hj Ll Cia 
A0 net aa SNN o yA IS Ke Ig ya Tebal AA 
M Le MI IE 05 al P3 ai RP os 


1022 Khalaf Al “Ukburi dikenal memiliki kunyah Abu Muhammad. Dia 
meriwayatkan hadits dari Al Humaidi, Sa'id bin Manshur, dan selain keduanya. 
Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu Amru As Samak dan lainnya. : 

Ad Daraguthni berkata, “Khalaf Al “Ukburi adalah perawi tsigah. Kami mencatat 
hadits darinya di kota kami ketika dia singgah di Sikkah Asy Syaikh di kota Abu Ja'far. 
Selain sebagai seorang perawi tsigah, dia juga seorang yang memiliki wibawa dan 
kehormatan.” Khalaf Al "Ukburi wafat pada tahun 296 H. Lihat Siyar Alam An- 
Nubala (13/577), Syadzarat Adz Dzahab (2/225), Tarikh Baghdad (8/331), dan Al 
Bidayah (11/1083). 

1023 Az.Zawaid (1/94). Ibnu Ma'in berkata, “Hadits ini tidak memiliki asal.” Ibnu 
Al Jauzi menyebutkan hal tersebut di dalam kitab Al Maudhu'at. Tetapi, pernyataan itu ' 
disanggah karena ada hadits mutabi' bagi hadits di atas sebagaimana disebutkan di 
dalam kitab Musnad Asy Syihab. Lihat Faidh A/ @adir (6/62) dan A/ Kabir (17/285). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 501 


s. 583 .. . a . 2 Os 5 23 
La BNI, ALAN, AAA BN A BA Ialay ale 


440. Khalaf bin Al Hasan Al Wasithi1024 menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ibrahim Asy Syami menceritakan kepada kami, 
Suwaid bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari 
Yahya bin Abu Katsir, dari Abdullah bin Abu @atadah, dari bapaknya, 
dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Kebinasaan umatku terletak pada 
tiga hal: (1) Pada @adariyah (orang-orang yang mengikanri takdir Allah), 

(2) pada 'Ashabiyah (fanatisme), dan (3) penyampaian riwayat tanpa 
pertimbangan kebenaran riwayat itu. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Auza'i selain 
Suwaid, dan hanya Muhammad bin Ibrahim yang meriwayatkannya dari 
Suwaid. 

Abdan bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abdul @uddus 
bin Muhammad bin Syu'aib bin Al Hijab menceritakan kepada kami, 
dari Muhammad bin Ibrahim Asy Syami, dan dia menyampaikan hadits 
- ini dengan redaksi yang sama. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mujjam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
. Suwaid bin Abdul Aziz, dan para ulama telah sepakat bahwa dia adalah 
perawi dha'jf”1025 


1024 Nasabnya secara lengkap adalah Khalaf bin Al Hasan bin Juwwan Al 
Wasithi. Dia pergi ke Bagdad dan meriwayatkan hadits dari Zakariya bin Yahya Al 
Khazzaz dan lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu Amru bin As 
Samak dan lainnya. Ad-Daraguthni berkata, “Dia adalah perawi yang dapat diterima.” 
Lihat Al Baghdad (8/331). 

1025 Az-Zawaid (1/141). Saya katakan bahwa Muhammad bin Ibrahim Asy Syami 
adalah seorang munkarul hadits. Bahkan sebagian ulama hadits mengatakan bahwa dia 


502 — Mu'jam Ash-Shaghir 


— 


beng ta 1 Aaja La PA AN an Gi Hl GAS SUS 

jer CI Ibn Al EA KAN Kay 3 
Neng aga 

OP AN aa Le! 


“30 naa Y, abad sea Ae JG Ma Leg “al pang 


SNN 


441. Khalaf bin Abdullah Adh Dhabiy Abu Habib Al Bashri1026 
menceritakan kepada kami, Khalid bin Yusuf As Samti menceritakan 
kepada kami, bapakku: yaitu Yusuf bin Khalid menceritakan kepada 
kami, dari Musa bin Ugbah, dari Ishag bin Yahya bin Al Walid bin 
Ubadah bin Ash Shamit, dari Ubai bin Ka'ab, dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Tidak boleh melakukan nikah Syighar.” Para 
Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud nikah 
Syighar?” Beliau menjawab, “Pernikahan dengan cara menukar antara 
dua pasangan wanita tanpa ada mahar di antara keduanya. 41027 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Musa bin Ugbah 
selain Yusuf, dan hadits ini tidak diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab selain 
dengan sanad di atas. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Muri jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 


adalah seorang pendusta yang meriwayatkan hadits-hadits palsu. Lihat Tahdzib At- 
Tahdzib. : 
1026 Saya belum menemukan biografinya. 
' 1027 Maksudnya, seorang laki-laki menikahkan wanita (yang berada di bawah 
perwaliannya) dengan laki-laki lain. Begitu pula, laki-laki itu menikahkan wanita (yang 
ada di bawah perwaliannya) kepada laki-laki pertama, tanpa ada mahar di dalamnya. 


pent 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 503 


Yusuf bin Khalid As-Samti, dan dia adalah perawi dha'if Selain itu, 
sanad hadits ini adalah mungathi'.”1028 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Khalifah 


Kere La An tree Ia elo JAS Kaban 23 ds krapa 
AE 2 SAN Ga Gi ah Hi daa al aga GI ola 


N 
"4 


Ai 2 d5 JB :JE Damn op AN AG Ya Ja A5 ang 


Nara pa Sp TA Dj Ang 
tb J Oni) Aina Ian S3 Ali sen Tila SK Tn 
Pata Mei 
Os lgi SUK Ja PN ab AS 
d5 K3 PA ai Con JP 
MI GI PA gai 83 da oh 


442. Khalifah bin Muhammad Al Maushili1029 menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin “Arafah menceritakan kepada kami, Musa 
bin Mas'ud Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin 
Al Jahm Al Muadzin menceritakan kepada kami, dari Ashim bin 


1028 AzZawaid (4/266). Sanad hadits ini dikatakan mungathi' karena Ishag bin 
Yahya belum pernah berjumpa dengan “Ubadah bin Ash Shamit sebagaimana 
- dikatakan Al Bukhari. Lihat Tahdzib At-Tahdzib. 
1029 Saya belum menemukan biografinya. 


504 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Bahdalah, dari Abu Wa“il, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya apabila nutfah telah 


bersemayam di dalam rahim, dia akan berada di dalamnya selama 


empat puluh hari. Kemudian, dia akan berubah menjadi segumpal darah 
selama empat puluh hari. Lalu, dia akan berubah menjadi segumpal 
daging selama empat puluh hari. Setelah itu, dia akan berubah menjadi 
tulang selama empat puluh hari. Kemudian, Allah akan membungkus 
tulang itu dengan daging lalu malaikat berkata, “Ya Rabb, apakah dia 
akan menjadi laki-laki ataukah perempuan? Maka, Allah 'Azza wa Jalla 
pun menetapkan (jenis kelaminnya), lalu malaikat mencatatnya'. 
Malaikat berkata lagi, “Ya Rabb, apakah dia akan celaka ataukah 
bahagia? Maka Allah akan menetapkan (hal itu), lalu malaikat itu 
mencatatnya' Malaikat itu berkata lagi, "Ya Rabb, bagaimana dengan 
ajal, rezki, dan jejak langkah kakinya di muka bumi? Maka Allah “Azza 


, ” 


wa Jalla menetapkannya, lalu malaikat itu pun mencatatnya . 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ashim selain Al | 
Haitsam bin Al Jahm Abu Utsman bin Al Haitsam. Dan tidak ada yang 
meriwayatkannya dari Al Haitsam selain Abu Hudzaifah. Dan hanya Al 
Hasan bin "Arafah yang meriwayatkannya dari Abu Hudzaifah. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Ada beberapa redaksi dalam 
hadits ini yang tidak ditemukan dalam kitab Ash Shahih, yaitu: 
— “Kemudian Allah membungkus tulang itu dengan daging” dan “jejak 
langkah kakinya di muka bumi”.1030 


aa 


1030 AzZawaid (7/193) dan Fath Al Bari (11/477). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 505 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Khadir 


do. 9 8-3 3 o 3 - -n- 


Ga dentadi DAN JASA ai KA 3 op Gis 


o Pen ena 


Te ae PO ES Ab Aa gi Si KA 
gi Rel SB ya pp 5 me da 
OLS AE MEA Gpp) TAP ea gi SAE GAN 
bt ena S5 IS Satu beda ana N Ray 
At erat PJ 


443. Khadir bin Muhammad bin Al Marzaban Al Baghdadi1031 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Sa'id 
Al @aththan menceritakan kepada kami, Utsman bin Umar 
menceritakan kepada kami, Malik bin Mighwal menceritakan kepada 
kami, dari Al Hakam bin 'Utaibah, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin 
Al Harits bin Hisyam, dari Aisyah « dia berkata, “Rasulullah & pernah 
keluar (dari rumahnya) untuk mengerjakan shalat subuh sementara 
kepala beliau meneteskan sisa-sisa air setelah mandi (junub), dan pada 
pagi harinya beliau berpuasa." 


Tidak ada yang meaan hadits ini dari Malik bin Mighwal 
selain "Utsman. 


Isnad: Hadits ini adalah shahih, dan ia telah dibicarakan pada 
(no. 366). Anda bisa merujuk ke nomor tersebut. 


1031 Khadhir Al Marzaban memiliki kunyah Ibnu Al Khaththab Al Jauhari. Al 
Khathib Al Baghdadi menybutkan biografinya di dalam kitab Tarikh 1 Baghdai (8/336) 
tetapi dia tidak memberikan komentar tentang dirinya. 


506 — Muw'jam Ash-Shaghir 


Bab - 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Khalid 


Ga dia der BA Up Aja Gi aa 


Tr, 


TEE NAN ALA 
SA, ag ale Ke A1 Jgn RP mk selo Si & 


Bp ag dah aah 3 TPS Ja Yu Su gbi :dts 
SG MAL la da GBU U LIL Tambah ISU Cp 
ERA sad shah HB IG LAS Sd ae Dj 
Je Ja sesat 3 Gp Gigi IG Ea 
ANA NG eri BD gadi AK Yi 


444. Khalid bin An Nadhar Abu Yazid Al @urasi Al Bashri1082 
menceritakan kepada kami, Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, 
Salamah10383 bin Harb bin Ziyad Al Kilabi menceritakan kepada kami, 
Abu Murdik menceritakan kepadaku, Anas bin Malik menceritakan 
kepadaku, dia menuturkan: Suatu ketika kami bersama Rasulullah & di 
masjid. Setelah matahari terbit, Rasulullah & pun keluar dan aku 
mengikutinya. Beliau bersabda, “Ikutlah bersama kami ke rumah 
Fathimah binti Muhammad.” Ketika kami masuk ke rumah .Fathirnah, 
dia sedang berbaring pada salah satu sisi tubuhnya. Rasulullah pun 
bertanya, “Wahai Fathimah, apa yang membuatmu tidur pada waktu 


0 uv 


PG 


Pan an A Li an Mo LP 


1032 Saya belum menemukan biografinya. 
1033 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi 
“Maslamah"” tetapi redaksi tersebut adalah keliru. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 507 


seperti ini?” Fathimah menjawab, “Semalam aku terkena demam.” 
Rasulullah kembali bertanya, “Di mana doa yang telah aku ajarkan 
kepadamu?” Fathimah menjawab, “Aku lupa doa itu.” Rasulullah 
bersabda, “Ucapkanlah: Wahai yang Mahahidup lagi Maha Mengatur 
makhluk-Nya, aku memohon pertolongan kepada-Mu dengan rahmat- 
Mu. Perbaikilah seluruh urusanku dan janganalah Engkau serahkan aku 
kepada diriku sendiri atau kepada salah seorang manusia, meskipun 
hanya sekejap mata." 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Anas selain dari sanad di atas, 
dan hanya Nashr bin Ali yang meriwayatkan demikian. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini di dalam Al Mu'jam Ash Shaghir dan Al Mu'jam Al Ausath 
melalui jalur Salamah bin Harb bin Ziyad Al Kilabi, dari Abu Mudrik, dari 
Anas. Adz-Dzahabi menyebutkan nama Salamah ini dan dia 
menyebutkan hadits di atas ketika membahas tentang biografinya. 
Sementara, di dalam kitab Al Mizan disebutkan bahwa menurut Ad 
Daraguthni, Abu Mudrik (adalah perawi matruk, tetapi saya tidak 
mengetahui apakah yang dia maksud adalah Abu Mudrik dalam sanad 
ini ataukah Abu Mudrik yang lain. Adapun perawi lainnya di dalam 
sanad ini adalah perawi tsigah.”1034 


oi gita Gi mail EA Te 2 A5 NI His 

aa sn Teo. 0. 8. f 4 2 e 2 

Lena TING Ae 0 NX te Te £ 2 (ed AA nana 

sll oya pelag Ala Al do DI Iyan SP IE GS AN gp) 
Ja Sa Ba Sana G3 MAA An ENG 


” 1034 Ap Zawaid (10/181). 


508 — Mu'jam Ash-Shaghir 


445. Khalid bin Rauh Ad Dimasygi!025 menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Hisyam1036 bin Yahya bin Yahya Al Ghassani 
menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, dari 
kakekku, dari 'Amrah, dari Aisyah @ dia berkata, “Seandainya 
Rasulullah & melihat prilaku para wanita yang kita lihat sekarang 


niscaya beliau akan melarang mereka (keluar) pergi ke Masjid-masjid 
sebagaimana para wanita dari Bani Israil dilarang melakukan hal itu.” 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Malik, Syaikhan, dan 
Abu Daud.1037 


S0 ea aa GA Haa Ha 


Pd 2 2 04 . 


446. Dan dengan sanad di atas: dari Aisyah, dari 
Nabi & beliau bersabda, “Hukuman potong tangan diterapkan pada 
pencurian sebesar empat dinar atau lebih.” 


1035 Di dalam naskah yang sudah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “bin Abu 
Rauh” tetapi redaksi ini adalah keliru. Saya katakan bahwa Khalid Ad Dimasygi ini 
memiliki kunyah Abu "Abdurrahman. Dia meriwayatkan hadits dari Abu Al Jamahir 
dan ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah An Nasa'i, dan dia 
menilai bahwa Khalid Ad Dimasygi adalah perawi tsigah. 

Ionu Hajar berkata, "Dia adalah perawi #sigah, dan dia termasuk tingkat kedua 
belas.” Khalid .Ad Dimasygi wafat pada tahun 280 H. Lihat kitab A/ Mizan (1/637), 
Dimasyg (5/34), Khulashah (1/277), dan Tagrib (17213). 

1036 Redaksi “bin Hisyam” tidak ditemukan dalam naskah yang sudah diterbitkan, 
dan yang benar adalah seperti yang kami sampaikan di atas. 

1037 Jami" Al Ushul (8743), Fath Al Bari (2/439), Mukhtashar Shahih Muslim 
(246) Mukhtashar Sunan Abu Daud (537), dan Al Muwaththa ' (2/6). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 509 


Tidak ada yang meriwayatkan kedua hadits di atas dari Yahya 
bin Yahya - dan dia termasuk perawi tsigah - selain anaknya, dan 
mereka adalah perawi tsigah.1038 


Pd - s, 
8 


Kp CA esa adu AMA oh OS IU Wa 


IKEA ta GP Cab Ai Led En codbah jd AN AS 
— “ Ka Di . - or 4 C3 y 2 2 Pa ae 8 3 e 
#JEY BUSI 8 lag ALE lo Al Syay JB Cik oj 
Sg SANA GI, AE aa KE V3 di Ya Ia VA 
| s5 

“pel 

. 447. Khalid bin Ghassan bin Malik As Salami Al Bashri1039 
menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, Sallam 
bin Abu Al Mundzir menceritakan kepada kami, Yunus bin 'Ubaid 


menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari Abdullah bin 
Mufadhdhal, dia berkata, “Rasulullah & melarang perbuatan khadzaf 


(melempar batu kerikil dengan dua jari) dan beliau berkata: Perbuatan itu 
tidak dapat digunakan untuk menangkap hewan buruan atau melukai 


1038 Hadits ini telah disebutkan pada (no. 6). Anda bisa merujuk ke nomor 
tersebut. 

1039 Khalid As Salami memiliki kunyah Abu 'Isa. Dia meriwayatkan dari 
bapaknya, dan dia termasuk generasi mutaakhir. Ibnu 'Adi berkata, "Dia meriwayatkan 
dua hadits batil. Dan bapaknya, Ghassan, adalah seorang yang dikenal. Ulama 
Bashrah mengatakan bahwa Khalid As Salami ini mencuri periwayatan hadits dari Abu 
Khalifah. Sementara para ulama tersebut tidak mengingkari bahwa Khalid As Sulami 
(Abu 'Isa) ini memang pernah bertemu dengan para Syaikh yang menjadi gurunya 
dalam meriwayatkan hadits.” ' | | 

Al Isma'ili, di dalam kitab Mustakhrajnya, menyebutkan sebuah hadits yang 
diriwayatkan dari Khalid dan dia berkata, "Khalid bin Ghassan adalah seorang perawi 
layyin.” Ad-Daraguthni berkata, "Dia adalah perawi matuk" Al Fatani berkata, 
"Haditsnya adalah batil. Lihat Lisan (2/383) dan Ganun (252). 


510 — Mw'jam Ash-Shaghir 


musuh. Tetapi ia hanya akan membuat mata buta dan mematahkan 
gigi.”1040 | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yunus selain 
Sallam Abu Al Mundzir. | 


Isnad: Sanad hadits ini telah dibicarakan pada hadits (no. 
320). Anda dapat merujuk ke nomor tersebut. | | 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Khair 


BEP EA Kejaah Ab AA mil Ip 5 3 Gis 
— s SI Dead na SAI u & (3 Kata sa Ona 
IS Si tel ale Io AN Op JB IG ap gi 
AB 3 AAS 


448. Khair bin 'Arafah At Tajibi Abu Thahir Al Mishri1041 
menceritakan kepada kami, Urwah bin Marwan Al 'Tragi!042 


1040 Penafsiran tentang kata Si41 sudah diberikan sebelumnya. Adapun makna 


K4 adalah melukai. 

1041 Khair bin "Arafh adalah mau/a orang-orang Anshar. Dia meriwayatkan hadits 
dari 'Urwah bin Marwan Al Iragi Al Jiwar. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah 
Abu Thalib Al Hafizh, Abu 'Abdullah Al Aili, dan Abu Al Hasan Al Mishri. Khair Abu 
Thahir wafat pada tahun 283 H dan dia dikenal sebagai perawi shadug. Lihat Siyar 
A'lam An Nubala (13/413) dan Al Ikmal (2/19). 

1042 Dj dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi "Ar Ragi" 
tetapi redaksi ini adalah keliru. | 


Mu'jam Ash-Shaghir — 511 


90.0 - 


menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan 
. kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari Anas bin Malik, dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, "Syafa'stku akan diberikan pada hari kiamat 
kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dari kalangan 
umatku. 1043 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ashim selain Ibnu 
Al Mubarak, dan hanya Urwah bin Marwan Ar Ragi yang 
meriwayatkannya dari Ibnu Al Mubarak. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Bazzar dan Ath- 
Thabrani di dalam Al Mu'jam Al Ausath. Dan di dalam sanad Al Bazzar 
disebutkan "Al Khazraj bin "Utsman". Ibnu Hibban menilainya sebagai 
perawi tsigah. Tetapi dia dinilai dha'if oleh lebih dari seorang ulama. 
Adapun perawi lainnya di dalam sanad Al Bazzar adalah para perawi 
kitab Shahih. Sementara, di dalam riwayat Ath-Thabrani di dalam Al 
Mu'jam Ash Shaghir dan Al Mu'jam Al Ausath disebutkan dengan 
— redaksi, "Sesungguhnya syafa'atku dijadikan untuk pelaku ..." 


: Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Khaththab 
cela) Ke nan eat (sa Haa AI: Aa Pan u 2 B3 teara 
Bata 


“ EN gp SI ANC: ata 1 ai AP 3 Al Ku hara 


1043 Redaksi "Pada hari kiamat" tidak ditemukan pada naskah yang sudah 
diterbitkan. 


512 — Mw'jam Ash-Shaghir 


BIAN AP BA AP yi ka 53 Ae yi 
1 Kar - 3 .. ot to 8 y 2 Dena Tt o- x ha . 
rp be Up ia Ale Io Al Joyo) JB JB MS Ph 
o - P7 AP 5 05 pr 2 0.0 ses. aa , - 5 
OP ala KS UMS JI 53 AA AN Jas Al Jain 


449. Khaththab bin Sa'ad Al Kahir Ad Dimasygil044 
menceritakan kepada kami, Muammal bin Ihab menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Al Walid Al 'Adani menceritakan kepada kami, 
Sufyan' Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari 
Syimr bin 'Athiyyah, dari Syahr bin Hausyab, dari Ummu Ad Darda, dari 
. Abu Ad Darda RA dia berkata, Rasulullah #& bersabda, “Barang siapa 
berpuasa satu hari di jalan Allah maka Allah akan menjadikan sebuah 
parit yang membatasi antara dirinya dan neraka, dan lebar parit itu 
seperti jarak antara langit dan bumi." 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan selain 
Abdullah bin Al Walid. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam Al 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Sanadnya hasan sebagaimana 
dikatakan oleh Al Mundziri.”1045 


1044 Khaththab bin Sa'ad berasal dari Himsh tetapi kemudian dia menetap di 
Damaskus. Dia meriwayatkan hadits dari Hisyam bin 'Ammar dan sekelompok ulama 
lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Ath-Thabrani dan ulama lainnya. 
Ibnu 'Asakir menyebutkan biografinya dan menyebutkan hadits yang diriwayatkan 
darinya, dan hadits tersebut disebutkan juga oleh Ibnu Al Jauzi di dalam kitab Al 
Ahadits Al Wahiyat. Lihat Dimasyg (5/167). 

1045 Az-Zawaid (3/194) dan At-Targhib (2/266). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 513 


| HURUF DAL 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Daud 


am IIA ai yA ng Oi JASA 3 333 Gi 

Hn Aa 3 Jet Eta JAS Sa C3 Eta 

rd - (3 0 Dea aa “. Ie 30.1 P4 KG re s3 
JB GI ya IP BE IP UP anta AI EN 
& PH PE 3 SI Lon Da J SA 8, Te NAN 
YO Sarada Deh SS ipa ALE AI Gho Sl Iya) JG 
, T- Pa Ben ap g kan 23 & 8 - 
ph JEIG es) Up Jatah al gag MG 55) 
23 ” ta PNP .. at #2 2... 0. Lg 3 .. o 
4 Gd Ke SIG tg LI Ga 8 Isun adal 

ag - 3 o . 3. J 

AP Jan Na Ip BA anal te 3 Tah 
i 4 23 Pan - Goo aa, PEN 
UNJ CU JA Ie tete) 13 Iyan IIS, 21) SIS 
2 0 3 2... 1 TN . P 
SJ RE IG MEI 3 MI, 
450. Daud bin Muhammad bin Shalih Abu Al Fawaris Al. 
Marwazi di Mesir1046 menceritakan kepada kami, Zakariya bin Yahya Al 
Jazzar menceritakan kepada kami, Isma'il bin 'Abbad Abu Muhammad 
Ar Rumani menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu 'Arubah 
menceritakan kepada kami, dari @atadah, dari Anas bin Malik, dia 


1 Saya belum menemukan biografinya. 


514 — Muw'jam Ash-Shaghir 


berkata, Rasulullah #& bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan 
“setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang 
dipimpinnya. Pemerintah adalah pemimpin bagi rakyat dan dia 
bertanggungjawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin 
bagi keluarganya dan dia bertanggung jawab atas isteri dan budak yang 
dimilikinya. Istri adalah pemimpin atas hak suaminya dan dia 
bertanggung jawab atas rumah dan anaknya. Budak adalah penjaga 
tuannya dan dia bertangung jawab atas harta tuannya. Kalian semua 
' adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban 
atas apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, hendaklah kalian 
mempersiapkan sebuah jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan (pada hari 
kiamat).” Para Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah jawaban 
yang dimaksud bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut?” Rasulullah 
menjawab, “Amak-amal baik (saleh).” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari @atadah dengan 
redaksi yang lengkap seperti ini selain Sa'id bin Abu 'Arubah. Dan tidak 
ada yang meriwayatkannya dari Sa'id selain Isma'il bin 'Abbad. Dan 
hanya Zakariya bin Yahya yang meriwayatkannya dari Isma'il bin 
'Abbad. 


Isnad: Al Haitsami berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini di dalam Al Mu'jam Ash Shaghir dan Al Mu'jam Al Ausath 
dengan dua sanad. Dan para perawi dalam salah satu sanad di dalam Al 
Mu'jam Al Ausath adalah para perawi kitab Shahih.1047 


2... o , -, 04 2 Papa 3 0G 0 R0 13 IG 
SPI Oh EN Oi BU BUS CI CI 03 335 BAK 


- e- (TI o - aa. PB IP ANN Ne e 
BNN Pa N Ga At Gan YP Lou LL ia Pu 


. 
. 


1047 Az-Zawaid (5/207) 


Mu'jam Ash-Shaghir— 515 


ore XL ee: Me Aa aa en san Ni Pa . 0. #0. 
Se Ko MIL JG TE Ag 33 IE 1 aah 53 
Pb bl 3 Ii Be KA Ao OS Ia 1 

"£ 5. 4 Ine . oz 
AYI ya Ke TAG G1 BAN 3 le DE pa pam 


451. Daud bin As Sarh Ar Ramlil448 menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Hisyam bin Yahya bin Yahya Al Ghassani 
menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, dari 


Urwah bin Ruwaim, dri Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah | 


RA dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Barang siapa menghubungkan 
saudaranya (sesama muslim) kepada orang yang memiliki kekuasaan 
untuk melakukan kebaikan!49 atau memudahkan sebuah urusan yang 
susah, niscaya Allah Ta'ala akan menolongnya untuk menyeberangi 
jembatan Shirath pada hari kiamat di saat banyak kaki manusia yang 
tergelincir. 1050 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Hisyam bin Urwah 
selain Urwah bin Ruwaim-Al Lakhami dan dia adalah seorang Tabi'in 
tsigah yang meriwayatkan hadits Anas bin Malik. Dan tidak ada yang 
meriwayatkannya dari Urwah selain Hisyam bin Yahya. Dan hanya 
Ibrahim bin Hisyam yang meriwayatkannya dari Hisyam bin Yahya. 

Isnad: Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam Al 


Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
Ibrahim bin Hasyim Al Ghassani. Ibnu Hibban dan ulamia lainnya menilai 


1048 Saya belum menemukan biografinya. 

1049 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi "3" 
(dengan manshub) tetapi redaksi itu adalah keliru. 

1050 Kata i.! di dalam hadits ini maknanya sama seperti kata J3! yaitu 
menyambungkan/menghubungkan. Sedangkan kata ai artinya tergelicir. 


516 — Mu'jam Ash-Shaghir 


dirinya sebagai perawi tsigah, tetapi Abu Hatim dan lainnya menilainya 
”1051 


sebagai perawi dha if. 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Durran 


Pa Pte 


Snp CA de ja WI TKA yi Obi Ip Op BIS 
o 0 - ae 5 LA 3 SM RO 7 -. » 
BAP ajang Ii BK BS Wei Hal jd He 3 
3 Mt Ban Na Te AOA #0. Pd # o Mp Ten . 
de dya) JB "J8 OaP oru Bur elas us Klas 
. . APN an Ba tai : pa 4 0 ee AA 
AE TAI GI AN M3 de up ba or ia dala al 
452. Durran bin Sufyan bin Mu'awiyah Al Gaththan Al 
Bashri1052 menceritakan kepada kami, Musa bin Isma'il Abu Salamah Al 
Mingari menceritakan kepada kami, Shadagah bin Musa menceritakan 
kepada kami, dari Malik bin Dinar, dari “Atha' bin Abu Rabah, dari Abu 
Hurairah RA dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Barang siapa ditanya 
tentang suatu ilmu tetapi dia menyembunyikannya maka mulutnya akan 
disumpal dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat kelak.” 


1051 AzZawaid (8/191). 

1052 Dawud bin Sufyan adalah seorang imam ahli hadits yang sangat banyak 
mengetahui tentang hadits dan dia juga seorang perawi shadug. Nama lengkapnya 
adalah Abu Bakar Muhammad bin Mu'adz bin Sufyan Al Mustahill. Dia meriwayatkan: 
hadits dari Al @a'nabi dan ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah 
An Najjad dan sekelompok ulama lainnya. Dawud Al Gaththtan wafat pada tahun 294 
H dengan usia seratus sepuluh tahun. Lihat Siyar A'lam An Nubala (13/536) dan 
Syadzarat (2/216). | 


Mu'jam Ash-Shaghir — 517 


— Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Malik bin Dinar 
selain Shadagah bin Musa. | 


Isnad: Hadits ini telah disebutkan pada (no. 160,315). Anda 
dapat merujuk ke nomor tersebut. 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Dulail 


.. - 3. P3 
Ae cara pian YIB 3 JB Cit 


Lo. 8-3 30. 


fe. EA Mar o- o o- .. 2 La 8.3 30 .0 8 


Al) 3) SIN BAN ika A Jgn) J6 J8 Ga 3 
Ia GA pad SA ha Kalah Tanah AK de 23 
Op VGA ea cakil Up YP Eh LA BI oi ad 


s Pada oa Aa 2 # . Pd Lan 2003 . Aan PP 
Ul USS Atik S Jiya Ula AG A3 mel Ja RI 


453. Dulail bin Ibrahim bin Dulail Al Ashbahanil088 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin 'Isa Abu Abdullah Al Mugri 
menceritakan kepada kami, Tsabit bin Muhammad Az Zahid 


1053 Dulail bin Ibrahim dikenal dengan panggilan Abu Muhammad Al Barrad. Dia 
meriwayatkan dari Luwain dan ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya 
adalah Ath-Thabrani dan Abu Syaikh Al Ashbahani. Ibnu Mardawaih menyebutkan 
biorgrafi Dulail Al Ashbahani ini di dalam kitab Dzikr Akbar Ashbahan (1/312) dan di 
dalam catatan kaki kitab Al Ikmal (3/332). 


518 — Mw'jam Ash-Shaghir 


menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi 
' menceritakan kepada kami, dari Harits bin Suraih Al Mingari, dari Abu 
Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al Hanafiyah, dari Ali 
RA dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya Allah telah 


mewajibkan kepada orang-orang muslim yang kaya agar memberikan 


kadar tertentu dari harta mereka yang dapat memenuhi kebutuhan 
orang-orang fakir dari kalangan mereka (kaum muslimin). Dan orang- 
orang fakir tidak akan kesusahan di saat mereka kelaparan atau tidak 
memiliki pakaian selain karena Iperbuatan) orang-orang kaya yang 
menyia-nyiakan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla 
akan menghisab orang-orang kaya seperti itu pada hari kiamat dengan 
hisab yang sangat keras, kemudian Allah akan mengazab mereka 
dengan azab yang sangat pedih.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Ja'far selain 
Harits bin Suraih, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Harits 
selain Al Muharibi. Dan hanya Tsabit bin Muhammad yang 
meriwayatkannya dari Al Muharibi. Hadits ini diriwayatkan juga dari Ali 
RA melalui jalur sanad yang tidak bersambung secara langsung (musnad) 
kepada Nabi & 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani di dalam Al Mu'jam Ash Shaghir dan Al Mu'jam Al Ausath. 
Dan hanya Tsabit bin Muhammad Az Zahid yang meriwayatkannya.” 
Saya katakan bahwa Tsabit termasuk perawi kitab shahih. Adapun 
perawi lainnya adalah #sigah meskipun ihwal mereka ada yang masih 
diperbincangkan.1054 


1054 Az-Zawaid (3/62). Al Mundziri berkata di dalam At-Targhib (1/538), “Hadits 
ini juga diriwayatkan secara mauguf pada 'Ali r.a., dan riwayat mauguf ini tampak lebih 
tepat.” 


Mu'jam Ash-Shaghir— 519 


HURUF DZAL 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Dzakir 


Cas Ga Gank Ts CPI K3 3 SG rara 
YAKA Ip pl Ke aj aa Ay KEREN SP SA 
SI IN Ia 55 HN AR Gpp TA 52 KG GP 
5 Ot satu ia u dan nan Os alah dila 

— Jab Kg Apa eng Mn ca Ie Of aa 
Peaarga Lag S3 sean Doom 3 
j3 Bi yak Arab hai 

Sa 


SB ga An Up Lali "ito PJT 


” Pd (3 . Pj Pj 3. 2. 
Ng AN) An SSI 3 ya AS) CET U dya 1G 
K3 Ja Aa ap La SD DAA we Ia AI 


520 — Mu'jam Ash-Shaghir 


£ 3:2 Aa An Big SA PAN GO AAS MEENAL tel in 8 . o £ 
BP Sa didi Ale DE 3 Ula M3 OL ed Kn 
i f | o-- aa ah 2 ea TO ate Gt OT 
AI SS LA K3 
454. Dzakir bin Syaibah Al Asgalani di kota Ajsyar1055 
menceritakan kepada kami, Abu Isham Ar-Rawwad bin Al Jarrah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Az Zu'aizi'ah dan Sa'id bin Abdul 
Aziz, dari Makhul, dari Urwah, dari Aisyah RA, dia mengisahkan, 
Rasulullah #& pernah berkata kepadaku, “Wahai Aisyah, dimanakah 
- bait-bait sya'irmu?” Aku pun balik bertanya, “Wahai Rasulullah, bait 
sya'ir. tentang apakah yang engkau inginkan, sebab ada banyak bait 
sya'ir?” Beliau menjawab, “Tentang masalah bersyukur.” Lalu, aku 
katakan, “Baiklah, demi bapak dan ibuku (menjadi tebusanmu). Penya'ir 
mengatakan: 
Janganlah engaku kecewa dengan kelemahannya 
tidak pantas bagimu membiarkannya ketika sedang ditimpa musibah. 
Dia akan berterima kasih kepadamu atau memujimu. 
Orang yang memujimu berarti dia telah bertermia kasih kepadamu. 
Apabila engkau ingin menyambung hubungan dengan orang yang mulia 
niscaya engkau tidak mendapati talinya begitu kuat menolak 


Aisyah melanjutkan: Rasulullah & bersabda, “Ketika Allah 
mengumpulkan semua makhluknya pada hari kiamat kelak, Dia akan 
berkata kepada salah seorang hamba-Nya yang pernah mendapatkan 
kebiakan dari salah seorang hamba-Nya yang lain, 'Apakah engkau 
sudah berterima kasih kepadanya?" Hamba itu menjawab, “Ya Rabb, 


1055 Jbnu Hajar menyebutkan biografinya di dalam Lisan Al Mizan (2/435) 
dengan, “Dzakir bin Musa.” Dia meriwayatkan sebuah hadits dari Rawwad dengan 
sanad shahih. Akan tetapi, Ibnu Hajar berkata, “Saya katakan bahwa ini adalah dusta.” 


Muw'jam Ash-Shaghir — 521 


aku sadar bahwa kebaikan itu berasal dari-Mu, karenanya aku pun 
berterima kasih (bersyukur) kepada-Mu'. Allah membalas, Engkau 
belum dikatakan bersyukur kepada-Ku apabila engkau tidak berterima 
kasih kepada hamba yang telah Aku Jadikan sebagai perantara turunnya 
kebaikan itu'” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sa'id bin Abdul 
Aziz selain Rawwad bin Al Jarrah. 


Isnad: Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam Al 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Guru Ath-Thabrani dalam 
hadits ini, yaitu Dzakir bin Syaiba Al Asgalani, dinilai dha'if oleh Al 
Azadi.”1056 


1056 Az-Zawaid (8/180). Hadits ini dikuatkan oleh hadits Syahid dari Abu Sa'id 
Al Khudri yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi (6/ 1956) dengan redaksi, “Barang siapa 
tidak berterima kasih kepada sesama manusia berarti dia tidak berterima kasih kepada 
Allah,” dan juga oleh hadits-hadits lainnya. « 


522 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


HURUF RA" | 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Rauh 


PJ 


2 AE Wajan GE TA an Ka 
An aa ia 
Ng Semua Tamala Dae ai ai 
A Gadi P so Pi PT M3 AN JG Tuas JULI ang 
DI Jaa 


455. Rauh bin Al Faraj Abu Az-Zinbagh!057 menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Sulaiman Al Ju'fi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, Bayan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Umar Asy-Syaibani, dari Abdullah 
' bin Mas'ud, dia mengisahkan: Aku pernah bertanya kepada 
Rasulullah & “Amal apakah yang paling utama?” Beliau menjawab, 


1057 Rauh bin Al Faraj meriwayatkan hadits dari 'Amru bin Khalid dan ulama 
lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Sa'ad dan ulama 
lainnya. Ibnu Farihun berkata, “Dia adalah seorang ulama Mesir yang ahli dalam fikih 
mazhab Malik. Abu Adz Dzikr mempelajari fikih darinya. Rauh termasuk salah seorang 
| perawi yang paling #sigah pada zamannya dan Allah meninggikan derajatnya dengan 

ilmu. Ibnu Hajar berkata, “Dia adalah perawi tingkat kesebelas.” Rauh dilahirkan pada 
tahun 204 H dan wafat pada tahun 282 H. Lihat kitab Husnu Al Muhadharah (1/206) 
dan Tagrib (1/254). . 


Muw'jam Ash-Shaghir — 523 


“Mengerjakan shalat pada waktunya, berbakti kepada kedua. orang tua, 
dan berjihad di jalan Allah.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Bayan selain Ibnu 
Fudhail, dan hanya Al Ju'fi yang meriwayatkannya dari Ibnu Fudhail. 


Sanan: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaikhan dan 
mereka menshahihkannya.1058 | 


33) Oi laba AN Ka aa ag Pan Jen Erat 
aa eng Bana 
US 3 23 SK JG : JG SAI : NA e Pn na (JS 
dan as ala la Ul dn In Oi audi ACA 
Muyeta ane beko 
EN dia Sg Ia, AS aa ab ag yi La dd 
Ana ola hj Si Mai na 3 
AI IA G Kd sa toa  Sa Ky 
Nda eni Yi 


456. Rauh bin Hatim Abu Hatim Al Baghdadil059 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Zanbur menceritakan 


1058 Jami" Al Ushul (5/254), Fath Al Bari (2/9), dan Mukhtashar Shahih Muslim 
(237). 

1059 Rauh bin Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin Zanbur. Adapun yang 
meriwayatkan darinya adalah Ath-Thabrani. Al Khatib berkata, “Saya khawatir bahwa 
perawi yang dimaksud adalah Raub bin Al Faraj Al Muaddib, yaitu perawi yang kami 


524 — Mu'jam Ash-Shaghir 


kepada kami, Muhammad bin Jabir menceritakan kepada kami, dari 
Isma'il bin Abu Khalid, dari @ais bin Abu Hazim, dari Al Mustaurid bin 
Syaddad Al Fihri, dia berkata, Al Migdad bin Al Aswad menceritakan: 
Ketika kami berhijrah ke Madinah, Rasulullah #& membagi rombongan 
kami menjadi sepuluh-sepuluh. Dan aku termasuk sepuluh orang yang 
bersama Rasulullah & Ketika itu, kami membawa seekor kambing yang 
susunya kami minum bersama. Pada suatu malam, beliau singgah lebih 
lama dan kami telah memberikan bagian belaiu. Lalu aku bangkit 
mendatanginya dan ketika itu aku sedang lapar, lalu aku pun 
meminumnya. Kemudian, Nabi & datang sementara aku belum tidur. 
Beliau mendatangi bejana tempat kami menaruh susu kambing tetapi 
belaiu tidak mendapati apa-apa di dalamnya. Lalu, aku katakan, “Wahai 
Rasulullah, maukah engkau apabila aku menyembelihnya?” Beliau 
menjawab, “Tidak.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Isma'il selain 
Muhammad bin Jabir, dan hanya Muhammad bin Zanbur yang 
meriwayatkannya dari Muhammad bin Jabir. 


Isnad: Sanad hadits ini adalah dha'if Akan tetapi, hadits ini 
dikuatkan oleh hadits Syahid dari hadits Abu Hurairah yang 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia meng-hasarrkannya.1060 Juga 
oleh hadits Migdad yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Nu'aim di 
dalam kitab Al Hilyah, dan Ath-Thabrani di dalam kitab Al Mu'jam Al 
Kabir. Dan muhaggig mengatakan, “Ini adalah hadits shahih.”1061 


sebutkan sebelumnya, tetapi Ath-Thabrani keliru dalam menyebutkan nama bapaknya. 
Wallahu a'lam." Rauh bin Hatim wafat pada tahun 288 H. Lihat Baghdad (8/409). 
1060 Al Jami' Ash Sahghir (6/9764). 
1061 A/ Kabir (20/239-240). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 525 


| Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Raja 


2. 30 LL. 09 Maan and 


nun KA GAS den M5 oi KA ejek) hara 
ea AAN DLL AG at Loka dis 
H3 ya SIS PTE 1 LAN 
SAP Gd Jp aa It MIA lia Jp OS IU GS 


2 i S3 Bp sasa pe GEN su 


01 0£ 30 


Oa P3 AU MP AI Fa ke II) jak, Ka 3 P3 
“EX 2 Ba - - PEN 
Imel il AP ey oa gt yi BI 3 1 


457. Raja bin Ahmad bin Zaid Al Baghdadi!062 menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Ya'gub bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Yusuf Al Gadhi menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ayyub Al Ifrigi, dari Abu Ishag, dari Al Harits, 
dari Ali RA dia berkata, “Rasulullah & perah mengerjakan shalat witir 
dengan membaca sembilan surat dalam tiga rakaat. Pada rakaat 
pertama beliau membaca surat At-Takatsur, Al @Gadr, dan Az-Zalzalah. 

Pada rakaat kedua beliau membaca surat Al 'Ashr, An-Nashr, dan Al 
Kautsar. Dan para rakaat ketiga beliau membaca surat Al Kafirun, Al- : 
Lahab, dan Al Ikhlash.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Ayyub Al 
Ifrigi -dan namanya adalah Abdullah bin 'Ali- selain Abu Yusuf Al @adhi, 


1062 Al Khathib Al Baghdadi (8/412) menyebutkan biografinya tetapi dia tidak 
memberikan komentar tentangnya. : 


526 —Muwjam Ash-Shaghir 


at na ru 


dan hanya Ahmad bin Mani' yang meriwayatkannya dari Ya'gub bin 
Ibrahim. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi.1068 


1063 Al Jami' Ash Shaghir (1/479) dan Tuhfah Al Ahwadzi (2/548). Saya 
katakan bahwa di dalam sanadhya terdapat Al Harits Al A'war. Asy Sya'bi dan Ibnu Al 
Madini berkata, "Dia adalah seorang pendusta." | 


Mu'jam Ash-Shaghir — 527 


HURUF ZAI 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Zakariya 


Aa ULP Gia KENA Mitali agan AU 253 Ea 
JL 2JE et EN In HA og Lava pi 
SI Ki ga ras ya SI ag: ale 8 ko Ai 13 
AN ai s0 Ha YES yg Si sg Pan Y Zp 
- - . 3 @ 2... - 
SN US ME 3 23 2G daa Yi COLis plis (OLS le Uraa 
458. Zakariya bin Hamdawaih Ash Shaffar Al Baghdadi1064 
menceritakan kepada kami, 'Affan bin Muslim menceritakan kepada 
. kami, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, dari @atadah, 
dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Apabila salah 
seorang kalian selesai makan, hendaklah dia menjilati tanganya 
sebanyak tiga kali. Karena dia tidak Nagan manakah dari 
makanannya itu yang terdapat berkah." 


1064 Al Khatib Al Baghdadi (8/463) menyebutkan biografinya tetapi dia tidak 
memberikan komentar tentangnya. 


528 — Mu'jam Ash-Shaghir 


aa Se ba an aan DN An Dn Aa AN 


Zakariya bin Hamdwaih berkata, "Yahya bin Ma'in pemah 
tidak percaya bahwa 'Affan meriwayatkan hadits ini. Maka, 'Affan pun 
bangkit lalu masuk ke dalam rumahnya. Kemudian, dia menyebukan 
riwayat ini dari kitab catatannya sebagaimana yang dia riwayatkan 
kepada kita." 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari @atadah selain 
Hammam, dan hanya 'Affan yang meriwayatkannya dari Hammam. 


Isnad: Saya katakan bahwa para perawi dalam sanad ini 
adalah para perawi kitab Shahih kecuali guru Ath-Thabrani.1065 Al 
Haitsami berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam Al 
Mu'jam Al Ausath dan para perawinya adalah para perawi kitab shahih. 


Hadits ini juga dinwayalkan oleh Muslim, Abu Daud dari perbuatannya 
11066 


2 Ke ega ng (Endi PS EL 

— Ip Gp TEA Sp GAN GI Wol GAS sip 

PG MN EN na. Upah 
ae SY Aa aa en kuda 


J3 0. 


IS aan) AT PN KA MA TAI Ya Kei NP Aj 
: & Yaa Yati , Ya Ra MP 


1065 Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, Muslim, dan At Tirmidzi dari Abu 
Hurairah. Dan Ath-Thabrani meriwayatkannya dari Zaid bin Tsabit di dalam Al Jami' 
Ash Shaghir (1/479). 

066 AzZawaid (5/28). Maksudnya, dari perbuatan Rasulullah Saw. namun 
demikian, Al Haitsami tidak mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan di dalam Al 
Mu'jam Ash Shaghir. . 


Mw'jam Ash-Shaghir— 529 


8 - o og 3. s Tg Io LL Pe 01 
akad Cole aa NU IA Vs MN ISA UI Gi 


2 
ybel 


459. Zakariya bin Yahya As Sajastanil067 di Damaskus 


menceritakan kepada kami, Sa'id bin Katsir Al Madani menceritakan 


kepada kami, Ishag bin Ibrahim maula Muzainah menceritakan kepada 
kami, dari Shafwan bin Sulaim, dari Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair, 
dari bapaknya, dari Abdullah bin Umar &, dia berkata, 
Rasulullah #& bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu 
dari manusia secara sekaligus. Akan tetapi, Allah mencabut ilmu dengan 
mewafatkan para ulama. Hingga, ketika tidak ada lagi ulama yang 
tersisa maka saat itulah manusia akan menjadikan orang-orang yang 
bodoh (sebagai ulama). Manusia bertanya kepada orang-orang tersebut, h 
tetapi orang-orang bodoh itu memberi fatwa tanpa ilmu sehingga 
mereka sesat lagi menyesatkan." 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Shafwan selain 


“Ishag bin Ibrahim mau/a Muzainah. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, Syaikhan, At- 
Tirmidzi, dan Ibnu Majah."1068 


1067 Zakariya As Sajastani memiliki kunyah Abu 'Abdurrahman. Dia adalah 
seorang Hafizh besar di bidang hadits dan perawi tsigah, dan dia tinggal di Damaskus. 
Dia dikenal dengan gelar "Khayyath As Sunnah" (penjahit Sunnah) karena dia biasa 
menjahit kain kafan bagi jenazah Ahlus Sunnah. 

Zakariya As Sajastani meriwayatkan hadits dari Ishag, @utaibah, Duhaim, dan 
Khalg. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah An Nasa'i, dan dia banyak 
meriwayatkan dari Zakariya karena dirinya termasuk salah seorang sahabat dan teman 
dekatnya. An Nasa'i menilanya sebagai perawi tsigah. Al Azadi berkata, "Dia adalah 
perawi sigah dan seorang hafizh hadits." Zakariya As Sajastani wafat pada tahun 289 
H. Lihat Siyar A'lam An Nubala (13/508), Khulashah (1/38), dan Tadzkirah (2/650). 

1068 Fajdh Al @adir (2/274), Mukhtashar Shahih Muslim (1858), Sunan Ibnu 
Majah (52), Fath Al Bari (1/194) dan Tuhfah AI Ahwadzi (7/411). Mereka 


530 — Mw'jam Ash-Shaghir 


AH de Gis deeh A5 tara 

Ananda, apa Otak 23 asa SA Pan 
He jo NM dy Je 8 Cajab oi MI Ke 3 (era 
Pa Aa PG cai Ai BALA da AS aah. 


Loc L 


Ne 


460. Zakariya bin Yahya As-Saji!069 menceritakan kepada 
kami, Isma'il bin Hafsh Al Aili menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin 
Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari 
Mughirah, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin 'Amru, dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, "Orang muslim itu adalah orang yang kaum 
muslimin lainnya merasa aman dari (kejahatan) lisan dan tangannya. 
Dan orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi pebuatan yang 
Allah larang." 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman At Taimi 
selain Mu'tamir, dan hanya Isma'il bin Hafsh yang meriwayatkannya dari 
Mu'tamir. Sementara, kami hanya mencatat hadits ini dari Abu Yahya 
As-Saji. | y 


meriwayatkan hadits ini dari jalur 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash. Dan sepertinya 
kesalahan terletak pada kitab ini. Wallahu a'lam. 

1069 Zakariya As Saji memiliki kunyah Abu Ya'la Al Bashri Al Hafizh. Dia 
meriwayatkan dari Hudbah bin Khlaid dan para ulama yang seangkatan dengannya. 
Zakariya menulis sebuah kitab tentang 'ilal hadits dan kitab Ikhtilaf Al Fugaha. Zakariya 
temasuk salah seorang imam ahli fikih yang hafizh hadits dan tsigah. Dia belajar fikih 
dari Ar Rabi' dan Al Muzani. Zakariya wafat pada tahun 307 H. Lihat Mu'jam Al 
Muallifin (2/79), Syadzarat (2/250), Al Bidayah (11/131), Thabagat Asy Syafi'iyyah 
(2/226), Siyar A'lam An Nubala (14/197), Mizan (2/79), Al Jarah wa At Ta'dil 
(3/601) dan kitab lainnya. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 581 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, dan 
An Nasa'i.1070 


: EA -, p 2. 9 “2 o Oa aa 
SI AYI Ta Ia 1 PE ye ep USG Wa 


- o aa - ai Pa (9 Bg. 0 Pa 2. 3 
Pa . . . 


te 
9 . 


- . ” 2 4 

EP en No Abe ip KI oa Hj OrAs Bis 
0? La 5 . Pa t.. or. 4, & Y 2 a £ £ 5 
(Sya y—aleea ISS Hang MIE AN Ceko Al Sya) JB :JG 

ya 83 
Aa Jaa OS yA , 
461. Zakariya bin Hafsh bin Yahya bin Sulaiman Al Mu'addal 
Al Ahwazi di Tustur!071 menceritakan kepada kami, Abu Kuraib 
Muhammad bin Al 'Ala menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin 
Hisyam menceritakan kepada kami, Imran bin Anas Al Makki 
menceritakan kepada kami, dari “Atha' bin Abu Rabah, dari Ibnu Umar, 
dia berkata, Rasulullah & bersabda, "Ingatlah kebaikan-kebaikan yang 


pernah dilakukan oleh orang-orang yang sudah meninggal di antara . 
kalian, dan tutupilah keburukan-keburukannya." 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari “Atha" selain 
Imran, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Imran selain 
Mu'awiyah bin Hisyam. Dan hanya Abu Kuraib yang meriwayatkannya 
dari Mu'awiyah. 


1070 Jami" Al Ushul (1/27), Al Jami' Ash Shghir (6/9207), Fath Al Bari (1/53), 
Mukhtashar Sunan Abu Daud (2371), dan Sunan An Nasa'i (8/105) akan tetapi An 
Nasa'i meriwayatkannya dari jalur 'Umar bin Al Khaththab. 

1071 Redaksi Ibnu Hafsh tidak terdapat dalam naskah yang telah diterbitkan. 


532 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan "juga oleh Abu Daud, At 
Tinmdizi, Al Hakim, dan Al Baihagi.1072 


B.J ag Ki 2.30 G6 Kara 


An aa ab ah Sd SP 6 


. A0 


IA 12 CIA M3 ae) 1 Ci ci apa 
agan 25 PN WES 1 CAN op KE 
Ot ae ale A1 Jo MIS JOB Opa gi re 
HE 3 EP IIA AAN IL 

| ABI aa saga Gea MAKA 


462. Zakariya bin Yahya Abu Yahya Al Balkhi Al @adhi1073 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Manshur Al Balkhi 
menceritakan kepada kami, Abu Raja' Abdullah bin Wagid Al Harawi 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Auza'i, dari 
Hassan bin 'Athiyyah, dari Abu Kabsyah As-Saluli, dari Abdullah bin 
- 'Amru, dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Sampaikanlah dariku 
meskipun hanya satu ayat, dan kalian boleh menceritakan tentang kisah 
Bani Israil. barang siapa sengaja berdusta atas namaku maka hendaklah 
dia menyipakan tempatnya di Neraka.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari An selain Abu 
Raja Al Harawi. 


1072 Faidh Al @adir (1/458). Saya katakan bahwa di dalam sanadnya terdapat 
"Imran bin Anas Al Makki. Al Bukhari berkata tentang dirinya, "Dia adalah seorang 
munkarul hadits" Al 'Ugaili berkata, "Riwayatnya tidak dapat dijadikan sebagai 
Mutabi'." Lihat Mukhtashar Sunan Abu Daud (4732), Sunan Al Baihagi (4/75), dan 
Tuhfah Al Ahwadzi (4/99), dan At Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits Gharib..." 

1073 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 533 


: 


Isnad: Hadits Ibnu 'Amru ini diriwayatkan juga oleh Bukhari, 
Ahmad dan At Tirmdidzi.1074 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Zaid 


Sa ea Slbag (aa "1 Ya SALA Ke 9 8 Era 


0 ALA Kara “2.0 Na 4 0 


o any v ag Ka Na en 3 A5 AU LD glng Gr, 
lg ala Lo MI I3 JB J6 GL oi A3 AI 
Her, aa Dgn 


463. Zaid bin Al Muhtadi Al Marwadzi Abu Habib1075 di 
Baghdad menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ya'gub Ath-Thalgani 
menceritakan kepada kami, Umar bin Harun menceritakan kepada 
kami, dari Yunus bin Yazid, dari Az Zuhr, dari Anas bin Malik, dia ' 
berkata, Rasulullah & bersabda, “Aku diperintahkan agar memakai dua 


— “alas kaki dan sebuah cincin.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri selain 
Yunus, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Yunus selain Umar bin 


1074 Faidh Al @adir (2/206), Fath Al Bari (6/497, dan Tuhfah Al Ahwadzi 
(7/431). 

1075 Zaid bin Al Muhtadi datang ke Bagdad dan meriwayatkan hadits di sana dari 
Sa'id bin Ya'gub dan ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah 
Muhammad bin Makhlad dan lainnya. Al Khaththabi (8/448) menyebutkan biografinya 
tetapi dia tidak memberikan komentar tentangnya. 


534 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Harun. Dan hanya Abu Habib yang meriwayatkannya dari Umar bin 
Harun melalui perantaraan Sa'id bin Ya'gub. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam Al 
Mu'ajam Al Ausath. Al Haitsami berkata, "Di dalam sanadhya terdapat 
Umar bin Harun Al Balkhi, dan dia adalah perawi dha 'if”1076 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Az-Zubair 


HB ui MAP ap Wala 3 KE 3 AN Bis 
2 SA daa KA AN K0 al AGAN oh HA si ata 


3 Pj ee Jatah PAN P: & AN AB MEA Cena gal Olah 


y 2 ja Tas, 2. 5, 2 Oo Aa . . 202 0. Pa 0 oz 
Pa - Pen - Pn) - o- 2 NA or £ @3 
: SI, BI ya Kota Op Cobu Cdgah Hug date al ce 


: 5 2 .. Te me Ag Kian -... 
SN IM CA po BEA Olih 1 ca Up 


464. Az-Zubair bin Ahmad bin Sulaimanbn Abdullah bin Ashim 
bin Al Mundzir bin Az-Zubair bin Al 'Awwam Abu Abdullah Al Fagih 
Adh Dharir1077 menceritakan kepada kami, Daud bin Sulaiman Al 
Muaddib menceritakan kepada kami, 'Amru bin Jarir menceritakan 


1076 Az-Zawaid (5/138). 

. 1077 Az Zubair bin Ahmad pergi ke Bagdad dan meriwayatkan hadits di sana dari 
Dawud bin Sulaiman Al Muaddib dan lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya 
adalah Muhammad bin Ziyad An Naggasy dan ulama lainnya. Al Khathib berkata 
(8/471), "Dia adalah perawi tsigah." Di dalam kitab Thabagat Asy Syafi'iyyah (2/224) 
disebutkan, "Dia adalah seorang Imam dan Hafizh di mazhab “Asy Syafi'i. Dan dia 
| memiliki pengetahuan tentang kesusasteraan dan ahli di bidang nasab. Salah satu dari 
sekian banyak karyanya adalah Al Kafi fi Al Figh, Sitr Al 'Aurah ..." Az Zubair Al Fagih 
wafat pada tahun 317 H. Lihat Mu'jam Al Muallfin (4/179). 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 535 


HA dagang Kan 1 al GP Lai Jana ah SAN IS Oa 
. P3 nd £ . 


kepada kami, dari Isma'il bnbu Khalid, dari Oais bin Abu Hazim, dari 
Umar “5, dia mengisahkan: Suatu ketika Nabi & keluar menemui kami, 
sementara di kedua tangannya Idi tangannya) terdapat dua buah Shurrah 
(semacam bungkusan): yang satu terbuat dari emas dan yang lainnya 
terbuat dari sutera. Kemudian beliau bersabda, "Kedua benda ini. 
diharamkan bagi laki-laki dari umatku, dan dihalalkan bagi kaum wanita 
(mereka)." 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Isma'il bin Abu 
Khalid selain 'Amru bin Jarir Al Bajali Al Kufi, dan hanya Daud bin 
Sulaiman yang meriwayatkannya dari 'Amru bin Jarir. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam Al 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, "Di dalam sanadhya terdapat 
'Amru bin Jarir, dia adalah perawi matruk."1078 


Go X0 304 KB 


AL Ap AAA ENI KENA KA 23 SAN Eta 
c— : Tab AN adan S: # 3 ca 


Ao. IG - 


ag 


x 


. 


3 raba Al Ia A3 Ih dh WI eat ale Ai IL 
9. 0 T- Ae ta sar TE ai ame Lor 030. o- 
PI JEANS kami sa LA Al Kei Ih en aa 

aa 


465. Az-Zubair bin Muhammad Al Baghdadil079 menceritakan 
kepada kami, Al 'Abbas bin Muhammad bin Hatim menceritakan 


1078 Az-Zawaid (5/143). 

1079 Az Zubair bin Muhammad memiliki kunyah Abu 'Abdullah Al Hafizh. Dia 
meriwayatkan hadits dari Abu Maisarah Ahmad bin 'Abdullah An Nahawindi dan 
ulama lainnya. Adapun ulama yang meriwayatkan darinya adalah Ath Thusti dan 
lainnya. Al Khathib berkata (8/472), "Dia adalah perawi #sigah." Demikian juga yang 


536 — Mw'jam Ash-Shaghir 


t 


kepada kami, Abdurrahman bin Ghazawan Abu Nuh menceritakan 
' kepada kami, As-Sariy bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Ma'gil bin Yasar menceritakan kepada kami, dari 
| bapaknya, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah #& bersabda, “Siapa 
pun yang ditunjuk untuk menangani urusan kaum Muslimin tetapi dia 
tidak memberikan nasihat kepada mereka (dalam urusan dunia dan 
akhirat, dan tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan .mereka 
layaknya dia menasihat!080 dan berusaha keras untuk memperbaiki 
keadaan dirinya sendiri, niscaya Allah akan menjungkirkan wajahhya ke 
dalam neraka pada hari kiamat. " 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdurrahman bin 
Ma'ail selain As Sariy, dan hanya Abu Nauh yang meriwayatkannya dari 
As Sariy. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, Syaikhan, 
dan selain keduanya.1081 


Ai... 


dikatakan oleh Adz-Dzahabi. Az Zubair bin Muhammad wafat pada tahun 316 H. 
Lihat Siyar A'lam An Nubala (15/26). 

1080 Dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi: “Untuk 
nasihatnya.” Dan di dalam kitab Faidh al-@adir disebutkan dengan lafazh: “Seperti 
nasihatnya.” Tetapi, tampak bahwa redaksi yang kami pakai dalam cetakan inilah yang 
lebih tepat. 

1081 Jihat Fath Al Bari (13/126-127), A/ Mu'jam Al Kabir (20/207), dan 
Mukhtashar Shahih Muslim (1211). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 537 


HURUF SIN 
Bab Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Sa'ad 


4 & 0 4 Pt Nae” 2 Ao 3 ka Pa Lo Papa 
a GBLA 20 


0 &. 0 8 0.56 AA oo 9. 8 4d y o- 
OP Kama 6 INA dab j3 ajal KS AS Saji Al AS 


, 


. 8. 0. 


Asta BEAN bah pi daa MP CE Ai oi Al ae 
Bunga, S8 x Td P3 5 Pa AA TES 2 0 i La 0 
ag Par ce al dam) J8 :J6 OA 3 se v 
- 3 - Pd 4 £ - ja : gi 
Yg AA Tan Yg BET NY ALE 
9 FP 2 2 3 Pu NN PAN S» Tn Nania 
U CSO Get oob iadi ILA V7 ca alas Se JA sg 
| Wu 
466. Sa'ad bin Yahya Ar Ragiy: Imam masjid Ar Raggah!082 
menceritakan kepada kami, Mush'ab bin Abdullah Az-Zubairi 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad Darawudri 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad Abdullah, yaitu keponakan 


Az-Zuhri, dari pamannya Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, dari Sa'id 
bin Al  Musayyib, dari Abu Hurairah, dia berkata, 


1082 Saya belum menemukan biografinya. 


538 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Rasulullah & bersabda, “Janganlah kalian melakukan prakti najayi 083 
dalam jual beli, janganlah seseorang membeli barang yang sudah dibeli 


saudaranya, janganlah orang kota membeli dari orang desa (dengan 
mengelabui harganya), janganlah seorang laki-laki memingang wanita 
yang sudah dipingang laki-laki lain, dan janganlah seorang isteri 
meminta suaminya agar menceraikan madunya agar semua bagian 
wanita itu jatuh ke tangannya. 1084 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari keponakan Az- 
— Zuhri selain Ad Darawurdi. 

Isnad: Hadits Abu Hurairah ini diriwayatkan juga oleh 
Jama'ah dan di dalam riwayat mereka terdapat redaksi tambahan yang 
tidak ada pada hadits ini.1085 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Sa'dun 


er Ai PE KE 3 Jika Ie tra 
os 3 @ 


Pa Ke AS ep Ula tra ud Pa Ka TN Oa) AI : 


». 


1083 Praktik Tanajusy dalam jual beli yaitu seseorang berpura-pura menawar 
sebuah barang dengan harga yang tinggi sekadar untuk memancing/memperdaya 
pembeli lainnya.-Pene 

1081 Redaksi 1,: Y, kata An Najsy artinya memuji suatu barang sekadar untuk 
membuat barang itu laku. Tentang kata (S3, dikatakan wi Us artinya seseorang 
menumpahkan panci agar isinya kosong. 

1085 Jami” Al Ushul (1/330), Fath Al Bari (4/353), Mukhtashar Sunan Abu Daud 
(2090), Tuhfah Al Ahwadzi (4/369), Syarh An Nawawi “Ala Muslim (9/198), Sunan 
An-Nasa'i (6/71), dan hadits ini juga disebutkan secara terpisah -di dalam Sunan Ibnu 
Majah (2172 dan 2174). 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 539 


- Fo. 8 00 TK 0. 2. 9 cv... ob 0 HC. 
Aa SI PSI TES PCP OI APP Pa Hala 
3 2 ANA Ai Gaa PEN gen 9, y 1 ba Anta Kata 5 o 
MS nd SI 2el LE NI Kp Iyo) JB JB KSEI 

2 - . - s3 
2 dal 


467. Sa'dun bin Suhail bin Abdurrahman bin Abu Dzuaib Al 
'Akkawi di kota “Akka1086 menceritakan kepada kami, bapakku 
menceritakan kepadaku, Syaiban bin Abdurrahman Abu Mu'awiyah An 


Nahwi menceritakan kepada kami, dari Firas bin Yahya, dari Athiyyah 
Al Aufi, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, Rasulullah & bersabda, 


“(Status hukum) penyembelihan janin (yg ada di dalam perut) mengikuti 
penyembelihan terhadap induknya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Firas selain 
Syaiban, dan hanya Suhail bin Abdurrahman yang meriwayatkannya 
dari Syaiban. 


Isnad: Hadits ini telah disebutkan pada nomor 242. Anda ' 
dapat merujuk ke nomor tersebut. 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Sa'id 
u Naa Ga Ca Fi 5, 2 Y K3 . ai Dua Gas 
: J5, al mi ear Gde AI ala ui Konga tra Un 
s4 Ba or XL 1 , Li 5 Ta La “L | 2. » | e-. 
| Kasi dl KIP AI ko Al Iya) CX :JB SAI Oi va 3 


1086 Saya belum menemukan biografinya. 


540 — Mu'jam Ash-Shaghir | 


KN Ke op AA Gb AAN by ai Jaa 


ah Ga -JG Ap Ang, sie Ai KG on & da A3 bar Ta 
Jai MORE 2 


ai KA ot la PA Dog UDA KE DI aU 


ad 3 3 - £ Dep lia »£ o £ 2 TN .. . F Pa 

PI sa 28, di Dal, BJB TAN HK 
g s. exo To TT OLI Po si 
J3 2 WI s3 aa isi Cyag Cdl3T A3 Uakuna 2 (331 


468. Sa'id bin Muhammad bin Al Maghfirah Al Wasithi1087 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, Musa bin Khalaf Al 'Ammi Al Wasithi menceritakan kepada kami, 
Al @asim Al Ijli menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik, dia 
mengisahkan: Ketika Rasulullah & sedang berkhutbah (jum'at), tiba-tiba 
seorang laki-laki datang sambil melangkahi pundak orang-orang hingga 
ia sampai ke dekat Nabi & Setelah Rasulullah & selesai mengerjakan 
shalat jum'at), beliau berkata, “Wahai fulan, mengapa engkau tidak 
duduk bersama yg lain?” Laki-laki itu berkata, “Wahai Rasulullah, aku 
berusaha untuk menempatkan diriku di tempat yang engkau lihat.” 
Rasulullah bersabda, “Sungguh, aku melihat dirimu melangkahi pundak 
orang-orang dan menyakiti mereka. Barang siapa menyakiti seorang 
Muslim berarti dia telah menyakiti diriku, dan barang siapa menyakiti 
diriku berarti dia telah menyakiti Allah &.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Anas selain Al 
@asim Al Ijli Al Bashri, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Al 
@asim selain Musa bin Khalaf. Dan hanya Sa'id yang meriwayatkannya 
dari Musa bin Khalaf. 


1087 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 541 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhnya terdapat Al 
@asim bin Muthayyab. Ibnu Hibban mengatakan bahwa dia adalah 
perawi yang melakukan kesalahan dalam periwayatan hadits sehingga 
dia layak untuk ditinggalkan.”1088 


5 3 maa BIL PER) Pan Jalal Op Dhan Ba 


Pa Ae Aan Pa AAN 

In Jo JG TG Keep MN GA el Dk 
At mai) glenn HA cad Ip Fpi LB la 

Wi IG ot Yugi IP La Ad Ip HN AJE 


469. Sa'id bin Israil Al @athi'i Al Baghdadi!089 menceritakan 
kepada kami, Hibban bin Musa Al Mirwazi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Usamah bin 
Zaid, dari Shafwan bin Sulaim bin Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah dia 
berkata, Rasulullah & bersabda, “Salah satu keberkahan pada wanita 
adalah kemudahan dalam urusan peminangannya dan kemudahan 
dalam maharnya. 3 


Urwah bin Az-Zubair!090 berkata, dan aku katakan, “Dan 
kesialan pertamanya adalah maharnya yang tinggi.” 


1088 AzZawaid (2/179), dan larangan melangkahi pundak orang pada hari 
jum'at adalah Shahih menurut sunnah. Lihat pula Jami” Al Ushul (5/3996,3997). 

1089 Sa'id Al @athi'i memiliki kunyah Abu Utsman, dia berasal dari daerah 
Marwazi. Sa'id Al @athi'i meriwayatkan hadits dari Isma'il bin “Isa Al 'Aththar dan 
ulama lainnya. Adapun ulama yang meriwayatkan darinya adalah Ash Shamad Ath 
Thisti dan lainnya. Lihat Baghdad (9/98). 

1090 Di dalam manuskrip disebutkan, ““Urwah bin Az Zubair berkata, "Aisyah 
berkata ...” Dan di dalam manuskrip lainnya disebutkan dengan redaksi, “'Aisyah 
berkata .. Sikap penyebutan nama 'Urwah. : 


542 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Shafwan bin 
Sulaim selain Usamah bin Zaid, dan tidak ada yang meriwayatkannya 
dari Usamah selain Ibnu Al Mubarak dan Abdullah bin Wahb. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Usamah bin Zaid. Dia adalah perawi dha'if yang adakalanya dapat 
dinilai #sigah. (Lalu Al Haitsami berkata) perawi lainnya dalam sanad 
Ahmad adalah tsigah.”1091 


. So 8.0.8 o£ 30. - Pa 


Ja 2 BB Lgi da DP ala Gi Ih Ci 
Pa PNP ot ton 3, “ 3 Ia G : £ - Seo.) 0 » 13 ( 
Lag ale Ai ae a Jaw) JB :JB dh Pa (eeaadl 

Aa LAU Uta PM TK 0-1 . 9. pel yo ob on 

J3 3 Ge ON EA AG ga ai Wa JA yaa 
470. Sa'id bin Aus Ad Dimasgi Al Iskaf1092 menceritakan 
kepada kami, Hisyam bin Khalid1098 Al Azragi menceritakan kepada 
kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin 
Basyir, dari @atadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dia 
berkata, Rasulullah & bersabda, “Barang siapa menyertakan seekor . 
kuda pacu di antara dua kuda yang sedang berpacu, dan dia yakin kuda 
itu akan mendahului (keduanya) maka orang itu telah melakukan 
perbuatan judi.” 


1091 Az-Zawaid (4/271), dan Al Haitsami tidak menyebutkan bahwa Ahmad 
meriwayatkan hadits ini di dalam kitabnya. 

1092 Jbnu “Asakir berkata di dalam Tarikh Dimasyg (6/121), “Dia termasuk ulama 
Madinah.” 

1093 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi, “Hisyam 
bin Abu Khalid.” Tetapi, redaksi ini adalah keliru. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 543 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari @atadah selain 
Sa'id, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Sa'id selain Al Walid. 
Dan hanya Hisyam bin Khalid yang meriwayatkannya dari Al Walid. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan 
matan yang lebih. panjang dari hadits di atas, akan tetapi sanadnya 
dha i£1094 


Ae NE Peang MATA meng esa tan 
: - Ra Tana PA sa Ta Tek PA anta Ta OA o 
ai Pri Hala sale Ai eko Ml Sm, JB JG dal 36 FS 
F3 ujaaN J1) Koni SLAN CTAN AI Hen Sa 
A . : . si 5 00 
. ON Cp land 

471. Sa'id bin Sayyar Al Wasithi1095 menceritakan kepada 
kami, “Amr bin Auf Al Wasithi menceritakan kepada kami, Hafsh bin. 
Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Rufai', dari 
Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Pintu-pintu langit dibuka karena lima hal: (1) 
karena membaca Al @ur'an, (2) karena bertemunya dua pasukan 
(dalam peperangan), (3) karena turun hujan gerimis, (4) karena doa 
orang yang terzalimi, dan (5) karena panggilan azan.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdul Aziz bin 
Rufai' selain Hafsh, dan hanya Amru bin “Iwadh yang meriwayatkannya 
dari Hafsh. 


1094 Jami" Al Ushul (5/3036) dan Mukhtashar Sunan Abu Daud (2469). Hadits 
ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. 
1095 Saya belum menemukan biografinya. 


544 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Dan di dalam sanadnya 
terdapat Hafsh bin Sulaiman Al Asadi. Bukhari, Muslim, Ibnu Ma'in, dan 
An-Nasa'i menilainya sebagai perawi dha'if Akan tetapi, Ahmad dan 
Ibnu Hibban menilainya sebagai perawi tsigah, hanya saja dia 
— menyebutkan nama Al Azadi menggantikan nama Al Asadi.”1096 


” 


ae naa Ka ea deng Gan ra 
aa HP PP AP 35 doi pd a5 Gk 
du ah aa Io dya IG Ia gi oi Pp 

AG ab £ rn of PN ka api CI, Edi rx 


472. Sarid bin Muhammad bin Sa'id bin Sulaim bin Ubaidilah 
bin Abi Bakrah Abu Hammam Al Bakrawi!097 menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Umar Al Khaththabi1098 menceritakan kepada kami, 
Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Rawwad menceritakan kepada 
kami, dari Ibnu Juraij, dari Tsabit Al Bunani, dari Anas bin Malik, dia 
berkata, Rasulullah & bersabda, “Barang siapa tidak meninggalkan 
perkataan keji dan dusta maka Allah 'Azza wa Jalla tidak membutuhkan 
makan dan minum yang ditinggalkannya (puasanya). 1099 


1096 Az-Zawaid (1/328). 

1097 Ybnu Hajar menyebutkannya di dalam kitab Tahazib At-Tahdetb, pada 
biografi 'Abdullah bin "Umar Al Khaththab. 

1098 Dj dalam manuskrip disebutkan dengan redaksi “Ibnu Al Khaththabi” , dan 
yang benar adalah seperti yang kami sebutkan di atas. 

1099 Kata WS artinya perkataan buruk/kotor. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 545 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij selain 
Abdul Majid, dan hanya Abdullah bin Umar Al Khaththabi yang 
meriwayatkannya dari Abdul Majid. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
perawi yang tidak aku kenal.”1100 


BA 301 — Pa Ipa 


SAB ai Kara Kep PAI AA 1 Janam oa— 
Ta Keaaa po Kena . 3 
PP ee ali Pp ot Hj TP AG 
Ie SA ol as AN "3 Te aa pcr 
a90 o- od PAN 0.0 8 AP 
473. Sa'id bin Muhammad Adz Dzarra' (Adz Dzara') al 
Bashri!101 menceritakan kepada kami, Abu Hafsh' Amru bin Ali 
menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, dari Laits bin Abu Suliam, dari Amru bin Murrah, dari al 
Harits, dari Ali RA (dia menuturkan), “Nabi & melakukan sujud tilawah 

ketika membawa surat as Sajadah.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Amru bin Murrah 
selain Laits, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Laits selain 
' Mu'tamir. Dan hanya Amru bin Ali yang meriwayatkannya dari 


1100 Az-Zawaid (3/171). Saya katakan bahwa seluruh perawinya adalah para 
perawi yang telah dikenal enpun ada di antaranya yang kredibilitasnya masih 
diperbincangkan . 

101 fbnu Maluka menyebutkan biografinya di dalam kitab Al Ikmal (3/375) dan 
dia berkata, “Adz Dzarra' Al Bashri meriwayatkan hadits dari Amru bin Ali bin Bahr 
bin Al Ghalas. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Ath-Thabrani.” 


546 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Mu'tamir. Selain itu, hanya hadits ini yang diriwayatkan oleh Amru bin. 
'Murrah dari Al Harits. | 

| Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
Al Harits, dan dia adalah perawi dha if” 1102 


404 - za P-) 2 F o- S0. - Hn 


Si ae PA ea ea Gea aa tee 

as 3 Layan G5 Sman Ada SP NA ja 

TEA Ko IA AA oi IP ea GP AE Gi Asi 
AAN ia WA iga TI AA KAA GAN HS Ah 
US UU AN IG AJE OA C3 am ob 
Ta OA tg Da Ah Ga J3 GA 
pi Pa WA ab Je kat oi ah sb 


Cara Ta PS An BATUR Op 
474. Sa'id bin Abdurrahman At Tusturi Ad Dibajil108 
menceritakan kepada kami, Habib bin Bisyr, saudara laki-laki Abu Al 
Walid Ath:Thayalisi dari pihak ibunya menceritakan kepada kami, 
Mahbub bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dari Yunus bin 
“Ubaid, dari Al Hasan, dari Anas bin Malik disebutkan: Suatu ketika 
Nabi & melakukan perjalanan bersama para Sahabat. Ketika waktu 
shalat telah tiba, mereka tidak mendapati air untuk berwudhu. Mereka 
pun berkata, “Wahai Rasulullah, kami tidak. mendapatkan air untuk 
berwudhu.” Salah seorang laki-laki dari mereka pergi lalu kembali 


1102 Az7-Zawaid (2/169) 
1103 Saya belum menemukan bicgrafnya. ' 


Mu'jam Ash-Shaghir — 547 


dengan membawa sedikit air di dalam bejana kecil. Rasulullah & pun 
berwudhu (darinya) lalu beliau menjulurkan jari-jarinya di atas bejana itu. 
Kemudian, para Sahabat pun berwudhu hingga puas. 


Anas mengatakan, “Ketika 'itu, jumlah mereka hampir tujuh 
puluh orang.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Anas selain 
Mahbub. Dan hanya Habib bin Bisyr yang meriwayatkannya dari 
Mahbub. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Jama'ah. 1104 


ea SNI “ata str) ds A AS Ip Ia Tea 


Pd 


Ta “ag TT & ae naa Cg Sd dua, Kg 3 | 
MA PAS YG BEA 3 NU 2 sia 


| 475. Sa'id bin Abdullah bin Abu Raja Ash Shaffar Al 

Anbari1105 menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sulaiman Al Hadza 
Ar Ramlil106 mengeritakan kepada kami, Ayyub bin Suwaid 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syaudzab, dari Abu At Tayyah, 


1104 Jami' Al Ushul (11/8902), Mukhtashar Shahih Muslim (1529), Fath Al Bari 
(6/581), Tuhfah Al Ahwadzi (10/108), dan Sunan An-Nasa'(1/60-61). 

1105 Sa'id Al Anbari memiliki kunyah Abu Utsman, dan dia dikenal dengan nama 
Ibnu 'Ajab. Sa'id Al Anbari meriwayatkan hadits dari Hisyam bin “Ammar Ad Dimasygi 
dan banyak ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin 
Makhlad dan lainnya. 

Ad Daraguthni berkata, “Dia adalah perawi yang dapat diterima.” Al Khathib 
berkata di dalam kitab Tarikh Baghdad (9/102), “Sa'id meninggal pada tahun 298 H 
di daerah Anbar.” 

1106 Redaksi “Ar Ramli” tidak tercantum di dalam naskah yang telah diterbitkan. 


548 — Mw'jam Ash-Shaghir 


dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Tunaikanlah 
amanah kepada orang yang menitipkannya kepadamu dan janganlah 
engkau  ikutikutan berkhianat terhadap orang yang telah 


mengkhianatimu. ” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Aat Tayyah 
Yazid bin Humaid selain Abdullah bin Syaudzab. Dan hanya Ayyub yang 
meriwayatkannya dari Abdullah bin Syaudzab. Dan hadits ini tidak 
diriwayatkan dari Anas bin Malik selain dengan sanad di atas. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini di dalam A/ Mu'jam Ash Shaghir dan Mu'jam Al Kabir, dan 
para perawi yang disebutkan dalam A/ Mujam Al Kabir adalah 
tsigah. 107 


Tor a03 


« Oo Ia keata SNN AA Prgawa “ KS Ikan Terra 


2 0. CT so..i Era 


Nae ban Ba 33 
23 8 Fla oi A1 Jp ab ia Ae 
PE Vi Tea LAI AU Le EU Haa 


Pd 


Ban by ad aa sah SSL ti63G «Ia K5 
man GA HI KOS Ja 3 Ae G sba Wil :Ju 


1107 Az-Zawaid (4/144). Saya tambahkan bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Al Hakim juga dari jalur Anas. Dan, Syaikh Al Albani menilai hadits ini, yaitu yang 
diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah, sebagai hadits hasan. Lihat kitab Al Ahadits Ash- 
Shahihah (1/424). 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 549 


le AE AN LT di IE TOBA Up 3 G3 

476. Sa'id bin “Abdawaih Ash Shaffar Al Baghdad!108 
menceritakan kepada kami, Ar Rabi' bin Tsa'lab menceritakan kepada 
kami, Faraj bin Fadhalah menceritakan kepada kami, dari Yahya bin 
Sa'id Al Anshari, dari 'Amrah, dari Aisyah, dia mengisahkan: Pada suatu 
malam, aku tidak mendapati Rasulullah & di tempat tidurnya. Aku 
mengatakan di dalam hati bahwa beliau sedang mendatangi budak 
perempuannya, Maryam. Aku pun meraba-raba dinding dan aku 
mendapati beliau sedang mengerjakan shalat sambil berdiri. Lalu, aku 
menjamahkan tanganku ke rambut beliau untuk mengetahui apakah 
beliau telah mandi (junub) atau belum. Setelah Rasulullah & selesai 
shalat, beliau bersabda, “Syaitan yang bersamamu telah menguasai 
dirimu.” 

Aisyah membalas, “Apakah ada syaitan yang bersamaku?” 
Rasulullah & menjawab, “Ya, bahkan ia ada bersama seluruh anak cucu 
Adam (manusia).” Aku (Aisyah) kembali bertanya, “Apakah demikian 
pula dengan dirimu?” Beliau menjawab, “Ya, tetapi Allah telah 
— membantuku untuk menguasainya sehingga ia pun masuk Islam. 109 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id 
selain Faraj bin Fadhalah. 


1108 Sa'id Ash Shaffar Al Baghdadi memiliki kunyah Abu Utsman. Al Khathib 
menyebutkan biografinya (9/97) tetapi dia tidak memberikan komentara tentang 
dirinya. j 

1109 Ada dua versi terkait 'rab «s4. Al Khaththabi lebih memilih i'rab marfu" 
(H-6) dan maknanya, “Dan aku selamat dari keburukan dan fitnahnya.” Ada juga versi 
yang membacanya dengan i'rab manshub an) dan inilah yang dipilih oleh Al @adhi 
'Iyadh, dan makana, “Syaitan itu menjadi muslim.” 


550 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim dan An- 
Nasa'i.1110 


") Lo A0. - 


CE 3 Hata Ca Ap o Aa 23 buat aa 
Ah PER SAI 5 Ii ES (elma C3 SI 535 
SPN AP KE oi AS Gp AE Hi ya 
Ade io el ale AI Lo At US JG 206 gadi uh 


477. Sa'id bin Hasyim bin Martsad Ath-Thabranil11l 
menceritakan kepada kami, Duhaim Ad Dimasygi menceritakan kepada 
kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Yahya bin Al 
Harits Adz Dzimaril112 dan Abu Mu'aid Hafsh bin Ghailan 
menceritakan kepada kami, dari Al @asim bin Abdurrahman Abu 
Abdurrahman, dari Abu Umamah Al Bahili, dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Shalat yang dikerjakan setelah shalat lainnya 
tanpa disertai perkataan yang sia-sia di antara keduanya, akan dicatat di 
illiyyin (kedudukan yang tinggi).” 


1110 Jami” Al Ushul (8/6195), Mukhtashar Muslim (1805), dan Sunan An-Nasa'i 
(7/72). . " 
1Ill1 Namanya disebutkan di dalam kitab Lisan A/ Mizan (2/46) dengan redaksi 
“Ath Thabari”, dia berasal dari daerah Thabariyah. Sa'id bin Hasyim memiliki julukan 
Abu Utsman. Ath-Thabrani banyak meriwayatkan darinya. Sa'id bin Hasyim 
meriwayatkan dari Duhaim. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar 
Asy Syafi'i dan ulama lainnya. Dia wafat pada tahun 313 H. biografinya disebutkan di 
dalam kitab.Al Ikmal (7/231). 

1112 Dj dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “Ad 
Dammari” tetapi redaksi ini adalah keliru. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 551 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Hafsh bin Ghailan 
selain Al Walid bin Muslim. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud.1113 


Bab. 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Sahl. 


Sea S5 Kan An Ie Je 3 | Pa ora 


Dera “KA Oo Doa LG An EYo1 0 ig. 3 8 
Pa Ae Ui AS SAS Ca Ali Haa Kas Apar) 
MIA II EP EP AA sa 
.... RT Ros 2 IX 3, - - 5 - P1 ap. or th 
GA Oya HI LA ain ye) Ungio jam Y DE Hen K6 dl 
| - oz & -2..0. 53 - far 0: Or 2 0. & 
478. Sahl bin bin Abu Sahl Al Wasithi1114 menceritakan 

kepada kami, Muhammad bin Abu Shafwan ats-Tsagafi menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Abu Al Wazir menceritakan kepada kami, 
Umar bin “Ubaid Ath-Thanafisi menceritakan kepada kami, dari Ibrahim 
bin Al Muhajir, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Ada dua golongan orang yang shalatnya tidak 
akan melebihi kepala mereka: (1) Budak yang lari dari tuan-tuannya 


M13 Mukhtashar Suanan Abu Daud (no. 526) dan Jami” A/ Ushul (9/7101). Dan 
Muhaggig mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan. 

1114 Sahal bin Sahal Al Wasithi memiliki kunyah Abu Al “Abbas. Adapun nama 
sebenarnya adalah Ahmad bin Utsman bin Makhlad. Dia pergi ke Baghdad dan 
meriwayatkan hadits dari Bisyr bin Mu'adz Al “Agadi dan lainnya. Adapun yang 
meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Makhlad dan lainnya. Al Khathib 
mengatakan (9/119), “Dia adalah perawi tsigah.” 


552 — Mu'jam Ash-Shaghir 


sampai dia kembali .kepada mereka, dan (2) wanita yang bermaksiat 


kepada suaminya sampai dia kembali menaatinya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin 
Muhajir selain Umar bin "Ubaid, dan tidak ada yang meriwayatkannya 
dari Umar bin “Ubaid selain Ibrahim bin Abu Al Wazir. Dan hanya Ibnu 
Abu Shafwan yang meriwayatkannya dari Ibrahim bin Abu Al Wazir. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Para perawinya adalah 
tsigah.” 115 


rara - 


Ken Hn SARAN Pat Ip (Saga ge Maa 
PN Je Ea SAS Mae 3 Ba amal 2S 
JAE PI ain (Gal ae Ca as ra 


Hd ena lg dan Ke IA JB OB aga 
s1 “33 90 Tua 
bor 3 TAG PAI ASI Cp dai IE 


| ya 

479.  Sahl bin Musa Syairan Al @adhi Ar Ramahurmuzi!1!6 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin “Abdah Adh Dhabiy 
menceritakan kepada kami, Ziyad bin Abdullah Al Bakkani 
menceritakan kepada kami, Ar Ruhail bin Mu'awiyah, saudara laki-laki 
. Zuhair menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abu Al Ahwash, 
dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
“Sungguh, aku ingin sekali memerintahkan seorang laki-laki agar 


1115 Az-Zawaid (4/313). 
1116 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 553 


mengimami shalat jum'at bagi kaum Muslimin, kemudian aku akan 
membakar rumah orang-orang (muslim) yang tidak ikut mengerjakan 


shalat jum'at.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari dari ar Ruhail 
selain Ziyad. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad bin 
Muslim.1117 | 


s8. aa nan an -. o-.9. 0... KS 
Ba Class 3 Ja Sab es AI ap op Ska GAS 
ST des di AP ya EA YAA 
Ye an Ba ia Tigaa he aka La, #0. 3 0 L-0 0 HO o 
2 Jam Udle J3 KE ana 3 NI AP Uki oi 
1 2-6 B dek ar 2 an aa »-.-3 Pp Pia naa 2 24 & 
Ap UEA las ad La JS UAN Gate VA plang dala AI le 
2 p 3 2... 9 
Papa ba oi 2 JB (IN 


480.  Sahl bin Mardawaih Al Ahwadzil118 menceritakan 
kepada kami, Sahl bin Utsman menceritakan kepada kami, Abu 
Mu'awiyah Muhammad bin Khazim menceritakan kepada kami, dari 
Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sulaiman bin Yasar, dari Urwah bin Az- 
Zubair, dari Ummu Salamah, dia menuturkan: Rasulullah & masuk 
menemui kami dan ketika itu bersama kami ada seorang bayi yang 
sedang sakit. Beliau pun bertanya, “Apa yang terjadi dengan bayi ini?” 
Kami katakan, “Kami pikir anak ini terkena '@ain (pandangan mata jahat 


1117 Mukhtashar Shahih Muslim (326) dan Al Jami' Ash Shaghir (5/7299). 
1118 AJ Haitsami berkata, “Saya tidak mengetahui ihwal dirinya.” Az-Zawaid 
(5/112). 


554 — Mu'jam Ash-Shaghir 


pent)” Jalu Rasulullah bersabda, “Mengapa kalian tidak meminta 
24119 | 


seseorang agar merugyahnya dari 'ain 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id Al 
Anshari selain Abu Mu'awiyah. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Malik dari Urwah 
secara mursal. Makna hadits ini juga diriwayatkan di dalam hadits shahih 
dari Ummu Salamah di dalam kitab Shahihain dengan sanad dari 
” Urwah, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari ibunya (Ummu 
Salamah).1120 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali dengan Salamah 


ox? » 2. 8 . "3 0 ... Po Pa 
ALE YES 3 Koear S AI aa Pn Gis 
Pang .. 0 Pa 3 2 NO 2, AI 8. Pa 
UPS 3 Jatah Lo Si Olars gp Albani ca (Sdr oa— 
, . . 
35 90 8 o- Wa La - na 3 . 2 . Lo 2 Ia 
pe Pa sa NX, . Png, Aoa . GG. 0. an . 
Fa UE AN Lp) KANG 3 Lang NASA Gp nil Ra 
ae Haa pa Lara ore tah “5 , 2 PT An an mo. Pa 0. Lot 
dp Op teng IPA Gelo AN Syang WS ee) Aa ea 
3 4 


Ba anta ta ho UG LL XL 017 eo1e 2183 3 
Hah Ale AI Calo Al Jay Jl Ipkib co yani Cerals eale Sukai 


1119 Rugyah adalah sesuatu yang digunakan untuk melindungi/menyembuhkan 
seseorang dari penayakit, seperti demam, ayan, dan lainnya. 

1120 Jami" Al Ushul (7/5703), Mukhtashar Shahih Muslim (no. 1457), dan A/ 
Muwaththa " (4/323). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 555 


- - e Pn 0 Toha Bo TI 09 
St Tu 5 A LSI NU SUS (Sate ds 
(AE Ji ae Tai Oh HAK UI ii SA PN ai 

13 2 4 


0. “9 Rr Ia 6 25 . er e AE Pn uan N 
DAR sek Ea Sa el Of SAE 3 GUS 3 ii 


- - 


P3 


- : : an - # - an. aa En - aP - 5 
OI — J3 cela Ta Owh Canda (2d da ala al 


A4 3 Pn 
- 


SINI 207 al US CS alas NG UI) AJ 


- »E oa. 2 8 Pa TR - Pa ot A 2 Y, 2 PG 4 
GE Aja VI USG Uga FE Il ala il elo Al Sya) JS 


481. Salamah bin Ahmad Al Fauzi Al Himshiy1121 
menceritakan kepada kami - dan kami tidak mencatat hadits ini selain 
darinya- kakekku. dari pihak ibuku, Khththab bin Utsman Al Fauzi, 
menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari menceritakan kepadaku, Rabi'ah bin 
Abu Abdurrahman menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Al 


@asim bin Muhammad menceritakan dari Aisyah RA (dia menuturkan): : 


Barirah dimerdekakan dari status budak dan ketika itu dia sudah 
: bersuami. Maka, Rasulullah & pun memberikannya pilihan (apakah 
masih tetap bersama suaminya atau berpisah darinyaPe"f). Suatu ketika, 
Barirah mendapatkan sedekah berupa daging (kemudian dia 
memberikannya kepada Aisyahrent), Jalu para Sahabat menancapkan 
daging itu. Lantas, mereka menghidangkan makan selain daging kepada 
Rasulullah & sehingga Rasulullah pun bertanya, “Bukankah tadi aku 
melihat kalian mempunyai daging?” Mereka menjawab, “Daging itu 
adalah sedekah yang diberikan kepada Barirah.” Rasulullah berkata, 
“Daging itu terhitung sedekah atas Barirah, dan hadiah bagi kita.” 


21 Salamah Al Fauzi meriwayatkan hadits dari kakeknya dari pihak ibunya. 
Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Ath-Thabrani dan An-Nasa'i. An-Nasa'i 
berkata, “Dia adalah perawi yang dapat diterima.” Ibnu Hajar berkata, “shadug, dan 
dia termasuk perawi tingkat kesebelas.” Lihat Tahdzib At-Tahdzib (4/141) dan 
Khulashah (1/401). : 


556 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Barirah juga mendatangi Aisyah dan meminta tolong 


kepadanya agar membelinya dengan cara mukatabah. Aisyah berkata 
kepadanya, “Apabila keluargamu (para majikanmu) mengizinkan maka 
aku akan membelimu dan aku akan membayar harga yang ditetapkan 
untuk dirimu secara langsung.” Maka, Barirah pun pergi mendatangi 
keluarganya dan menyampaikan perkataan Aisyah itu kepada mereka. 
Mereka pun berkata, “(Boleh) dengan syarat wala' (loyalitasmu tetap 
menjadi hak kepada kami.” | 

Kemudian Barirah mendatangi Aisyah dan berkata: 
Sesungguhnya mereka mengatakan, “(Boleh) dengan syarat wala'mu 
tetap menjadi hak kami.” Lalu, Rasulullah @-bersabda, “Belilah ia, 
karena sesungguhnya wala' adalah hak bagi orang yang membeli 
budak.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id 
selain Isma'il bin Ayyasy, dan hanya Khaththab bin Utsman yang 
meriwayatkan dari Isma'il bin Ayyasy. Rabi'ah adalah perawi yang sudah 
dikenal (Rabi'ah dan Khaththab adalah perawi yang sudah dikenal). 

Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Jama'ah.1122 


Pa 0 Le Pa (ana 
Pi lgi Sigi Jet gi HL ah ds 


IS 5 ala Pra na cal 5P al Pra 2 AA 
TN ID ia den Be 


2 8. PP 


di hon—aa #dorl—ag 2 SI Y JI SY “JG (ala 


| 1122 Jami" Al Ushul (8/5945), Mukhtashar Shahih Muslim (no. 897), Fath Ai Bari 
(5/194), An-Nasa'i (6/162), Mukhtashar Sunan Abu Daud (3775), Tuhfah Al Ahwadzi 
(4/467), Sunan Ibnu Majah (2521) dan Al Muwaththa ' (4/90). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 557 


8 2.3 e. - o ME Pe Gn Oa 
Yi IA — Gg sai “Ns Y, AYI bemumadi 9 GA Serma 9 
PG Jadi! LI 3 DU Alat Y, Pp TE ah 

P3 Pa OS » Ai 


482. Salamah bin Ibrahim bin Isma'il bin Yahya bin Salamah 
bin Kuhail Al Hadhrami Al Kufi1128 menceritakan kepada kami, 
bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari kakeknya: yaitu 
Salamah bin Kuhail Al Hadhrami, dari Hujayyah!124 bin “Adi, dari1125 
'Ali, dari Nabi & beliau bersabda, “Tidak boleh melakukan perjalanan 
ibadah kecuali ke tiga masjid: (1) Masjidku ini, (2) masjidil Haram, dan | 
(3) masjidil Agsha. Dan seorang wanita tidak boleh melakukan safar 
lebih dari dua hari kecuali bersama suami atau mahramnya. Tidak boleh 
berpuasa sunah pada dua hari berikut: hari Idul Fithri dan 'Idul Adha. 
Begitu pula, tidak ada shalat setelah dua shalat berikut: setelah shalat 
Subuh sampai matahari terbit dan setelah Ashar sampai matahari 
terbenam.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Salamah selain 
anaknya, Yahya. Dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Yahya 
selain anak laki-lakinya. | 

Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam Al 
Mu jam Al Ausath dan di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Isma'il 
bin Yahya Al Kuhail: dia adalah perawi dha'if1126 


H23 Saya belum menemukan biografinya. 

1124 Dj dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi 
“Hajiyyah” tetapi redaksi ini adalah keliru. Yang benar adalah seperti yang disebutkan 
di dalam Al Mughni. 

1125 Redaksi “dari” tidak ditemukan di dalam naskah yang sudah diterbitkan 

1126 AzZawaid (4/3). Ti 


558 — Mwjam Ash-Shaghir 


| | | 


d3 Ki Es Tae EA na Gada Bae 
Lab ea DP EN 3 Ha Te Da 
Gt na Ket B3 al Aa bh de Io 


... 
- 


MA IS AG 


483. Salamah bin Hamzah (Ahmad) Al Mugri Al Baghdadi!127 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan 
kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Al Ajlah, dari Abu 
Az-Zubair, dia menuturkan: Ketika Nabi & tiba di Makkah, Abu 
@uahafah dibawa ke hadapan beliau. Ketika itu, kepala dan jenggotnya 
seperti Tsugamah. Maka Rasulullah & berkata: Ubahlah (warna) uban 
dan jauhilah warna hitam.1128 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari dari Al Ajlah selain 
Syarik, dan hanya Abu Bakar bin Abu Syaibah yang meriwayatkannya 
dari Syarik. 
Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, 
An-Nasa'i dan Ibnu Majah.1129 | 


1127 Al Khathib Al Baghdadi menyebutkannya di dalam (9/136) tetapi dia tidak 
memberikan komentar tentang dirinya. 

1128 Tsugamah adalah nama salah satu tumbuhan yang berubah menjadi putih 
ketika kering. 

1129 Jami” Al Ushul (4/2868), Mukhtashar Muslim (1347), Mukhtashar Sunan 
Abu Daud (4040), Sunan An-Nasa'1 (8/138), dan Sunan Ibnu Majah (3624) 


Mu'jam Ash-Shaghir— 559 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Salamah 


Oi Haa Gis Arsa SA past 5 PR en aer 


3 Uji ES “ BA Ao de eh as AA » Ula ls 
SSI an BAN ala ala In Jo 3 36 S db tua 


484. Salamah bin Nahidh At Tiryagi Al Magdisil130 
menceritakan kepada kami, Hisyam bin 'Ammar menceritakan kepada 
kami, Maslamah bin Ali menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari 
Humaid Ath-Thawil, dari Anas, dia berkata, “Rasulullah & tidak 
menjenguk orang yang sedang sakit kecuali setelah tiga hari.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij selain 
Maslamah, dan hanya Hisyam yang meriwayatkannya dari Maslamah. 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan 
sanadnya dha'if. Abu Hatim berkata, “Ini adalah hadits batil dan palsu. 
Di dalam sanadhya terdapat Maslaham bin “Ali, seorang perawi matruk. 
Dan Ibnu Al Jauzi menetapkan bahwa dia adalah seorang pemalsu 
hadits.”1131 


1130 Jonu Al Atsir berkata, “Salamah bin Nahid meriwayatkan hadits dari Hisyam 
bin “Ammar Ad Dimasygi. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu Al @asim 
Ath-Thabrani. Penyandaran kata At Tiryagi pada namanya mengacu kepada dua hal. 
Pertama karena perkerjaannya sebagai peracik obat untuk mengatasi racun. Atau, | 
nama salah satu desa di wilayah Hirah. | 
131 Faidh Al @adir (5/187) dan Sunan Ibnu Majah (1437) dengan sanad yang” 
sama. 


560 — Mw'jam Ash-Shaghir 


4 
- 


AS NS Cit II AA 5 LIL GAS 


Pa ag HI AP ea DE ES KAB 
£ 9 an (ea AX 2,” £ TN MAA G3 : £ 
OLS SS Y 1dl0g ale Al Gao l Jam JB JB ML 3 Ya 
ABI NA ENI LA YAI PS 38 NY) ah Y) 

485. Salamah bin Ja'far Aar Ramli Al Jandari!132 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Hani An Naisaburi 
menceritakan kepada kami, Mubarak bin Suhaim menceritakan kepada 
kami, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas bin Malik, dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Zaman akan bertambah sulit, orang-orang 
akan semakin kikir, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada 


manusia-manusia yang buruk.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdul Aziz bin 
Shuhaib selain Mubarak bin Suhaim. | 


Isnad: Saya katakan bahwa di dalam sanad ini terdapat 
Mubarak bin Suhaim, dia adalah seorang munkar hadits. Sebagian 
ulama berkata, “Dia adalah perawi matruk”1138 Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah.1184 


0 Gu » T..9 an 8 0g aa ee - & | 
HA Ii Ia SAS Ip Op Ta aa 
£ Pa P3 


. 


HP ANE Ea AN aa a33 BA Bie AI 


1132 Saya belum menemukan biografinya. 

1133 Tahdzib At-Tahdzib. . | 

1134 Sunan Ibnu Majah (2/4039) dan hadits ini memiliki beberapa hadits syahid 
yang mendukungnya. Lihat juga Jami" AI Ushul (10/7916). Redaksi serupa akan 
disebutkan dalam hadits Anas pada nomor. 528. 


Mw'jam Ash-Shaghir— 561 


3015. 3 


Ip Hah 3 AS EA UYA ji Ing et Moga 

Hana 2 NT aa TS: . 0. sn Ta o 9 @ 

P Al le Ig Ol KE 13 cah LG Ga ea aj 

# £ “ . ” 3 Pa aa 2 . #. 2 23 . Ng “To Hap St 

G3 Do ISI Jai ot Totaluh Lag Jika ga AN el 
7 5 - 


o £ e 3 e Pa Kat 
SK ejiat S pa Ab Sh mani ol Latah Ale MU 
oedii 2 an ji P3 3 o 

aa Ji Jab Hah, 

486. Salamah bin Makhul Ar Ramli1135 menceritakan kepada 
kami, Idris bin Muhammad bin Abu Ar Rabab Ar Ramli menceritakan - 
kepada kami, Asbath bin Abdul Wahid Ar Ramli menceritakan kepada 
kami, Al 'Ala bin Harun: yaitu saudara laki-laki Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan kepada 
kami, dari Abdurrahman bin Al @asim, dari Bapaknya, dari Aisyah (dia 


“ NX 


menuturkan): Rasulullah #& memerintahkan Sahlah binti Suhail yang 


menderita istihadhah, agar mandi setiap hendak mengerjakan shalat 
(wajib). Akan tetapi, hal itu terasa berat baginya. Lalu, Rasulullah 
memerintahkannya agar melakukan satu kali mandi untuk shalat Zhuhur 
dan Ashar, satu kali mandi untuk shalat Maghrib dan Isya, dan agar dia 
mandi untuk shalat Subuh. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al 'Ala bin Harun 
selain Asbath, dan hanya Ibnu Abu Ar Rabab 'yang meriwayatkannya 
dari Asbath. Lebih lanjut, hadits mahfuzh yang diriwayatkan dari Al 'Ala 
bin Harun jumlanya tidak lebih dari sepuluh hadits dan semuanya 
berasal dari Ramlah. Menurutku, ia tinggal di Ramlah yang berada di 
Irak karena kami tidak mengetahui ada perawi yang berasal dari daerah 
Wasith yang meriwayatkan hadits darinya. Dan Al 'Ala bin Harun ini 
adalah perawi tsigah. : 


1135 Saya belum menemukan biografinya. 


562 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Isnad: hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan An- 
Nasa'1.1136 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Sulaiman 


Ka Ola eta i PE Jis o Aga Oa 3 tera 


A1 0 20. 


Head IL La ba da KAL HP 


FE CI EP 33 KG Sah GP “gn! 
J0 PPU HE 1G Ipa ye) HAMA sa GA 
le ya Ir aa 2 PP S 


487. Sulaiman bin Ayyub bin Hadzlam Ad Dimasygi!187 
menceritakan kepada kami, Suliaman bin Abdurrahman menceritakan 
kepada kami, Sa'dan bin Yahya menceritakan kepada kami, Huraits bin 
Abu Mathar menceritakan kepada kami, dari Asy Sya'bi, dari Masrug, 
dari Aisyah. Dan, diriwayatkan pula dari Huraits, dari Al Hakim dan 
Hammad, dari Ibrahim, dari 'Algamah, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia 


1136 Jami' Al Ushul (7/5413), Mukhtashar Sunan Abu Daud (283), dan Sunan 
An-Nasa'i (1/184). 

1137 Di dalam naskah yang telah diterbitkan dan dalam beberapa kitab tentang 
para perawi, namanya disebutkan redaksi “Khadzlam”. Sedangkan nama yang kami 
sampaikan di atas merujuk kepada kitab Al Mughni, Al Ikmal, dan kitab-kitab lainnya. 

Sulaiman bin Ayyub Ad Dimasygi meriwayatkan hadits dari Duhaim dan ulama 
lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah An-Nasa'i dan lainnya. An-Nasa'i 
berkata, “Dia adalah perawi shadug.” Sulaiman bin Ayyub wafat pada tahun 289 H. 
Lihat Dimasya (6/246), Tahdzib (4/173), dan Khulashah (1/408). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 563 


berkata, “Rasulullah & mencumbuku (isterinya) ketika beliau sedang 


| berpuasa.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari dari Huraits dari 
Al Hakim, selain Sa'dan bin Yahya, dan hanya Sulaiman bin 
Abdurrahman yang meriwayatkan hadits ini darinya. 


| Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga Muslim dengan redaksi, 
“Beliau mencumbu ketika sedang berpuasa.”1138 


Ta AA Ba ai Jia 3 ba 
Ca Bi torsi aa kena Cghah “ Hi OS 
Ne BN AAN SPN 2 ea Ne RE 
(— Oloilp NY Lgi Asile de Jas Cola dala dh eko 
- - 2. P3 1g .. .. Ie Pee Pan Dan 
Kar tb JG fentailo UG Sy Pap Car ey PIP 
ALA Lag vga, s3 aa ws 6 Pa KAA G celakali Idi ug Cak 
488. Sulaiman bin Al Mu'afa bin Sulaiman1139 menceritakan 
kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, Khaththab bin Al 
@asim menceritakan kepada kami, dari Khushaif, dari Ikrimah, dari Ibnu 
'Abbas (dia mengisahkan): Rasulullah @ masuk menemui Aisyah dan 
Hafshah -ketika itu keduanya sedang berpuasa- kemudian Rasulullah 


1138 Shahih Muslim (3/135) dan Mukhtashar Sunan Abu Daud (2277). Dan 
hadits ini telah disebutkan pada (no.283), anda dapat merujuknya kembali. Para ulama 
hadits meriwayatkan hadits ini pada pembahasan tentang hukum mencumbu dan 
mencium (kekita sedang berpuasa). . 

1139 Sulaiman Al Mu'afa adalah @adhi di daerah Ra's Al “Ain yang terletak di 
sebelah utara Siria, dan dari kota itu mengalir sungai Al Khabur. Ibnu “Adi berkata, 
“Sulaiman bin Al Mu'afa tidak pemah meriwayatkan satu hadits pun dari bapaknya 
secara langsung, tetapi orang-orang menyebutkan bahwa dia pernah meriwayatkan 
hadits dari bapaknya.” Saya katakan bahwa ia meriwayatkan dari bapaknya dengan 
cara wijadah. Lihat Mizan (2/223) dan Lisan (2/223). 


564 — Mu'jam Ash-Shaghir 


keluar. Ketika Rasulullah kembali mendatangi keduanya, beliau 


mendapati mereka sedang makan. Rasulullah pun bertanya, “Bukankah 
kalian sedang berpuasa (sunnah)?" Keduanya menjawab, "Benar, tetapi 
ada yang menghadiahkan makanan ini kepada kami dan makanan 
tersebut menarik perhatian kami, lalu kami pun memakannya." 
Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, gantilah s5 kalian itu dengan . 
puasa yang lain." 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari dari Khushaif 
selain Khaththab bin Al Gasim. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan dia 
berkata tentang hadits ini, “Ini adalah hadits munkar.” Khashif adalah 
perawi dha'if Sedangkan Khaththab, saya tidak mengetahui tentang 
ihwal dirinya. Abu Hatim berkata, “Haditsnya hanya sekadar untuk 
dicatat.” 1140 


Jb gi PS AS JR oi pi 3 Otak. Cas 
ab oi MI al PA ana Pe Ha Pa Ne Tan at 
MG pln ae Ko IA ST ad PI Pns 
Le Sob ai ina Aa naat Kon 
| op 3 BP PM US JS La IE SI 4 WI 
Fe ma apa 


1140 Jami" Al Ushul (67/4612) dan Mizan (1/656). At-Tirmidzi juga meriwayatkan 
hadits ini dari jalur "Aisyah sebagaimana disebutkan di dalam Tuhfah Al Ahwadzi 
(3/432-433). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 565 


489. Sulaiman bin Al Hasan bin Minhal: keponakan Hajjaj bin: 
Minhall141 menceritakan kepada kami, Hudbah bin Khalid 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami, dari Abdul Malik bin 'Umair, dari Abu Al Ahwash, dari 
bapaknya1!42 (dikisahkan): Dia mendatangi Rasulullah Saw, sementara 
beliau melihat rambutnya acak-acakan dan pakaiannya kumuh layaknya 
seorang Arab Badui. Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Apakah 
engkau tidak mempunyai harta?" Laki-laki itu menjawab, "Bahkan Allah 
'Azza wa Jalla telah memberiku semua jenis harta." Maka, Rasulullah 
pun bersabda, “Sesunguhnya apabila Allah 'Azza wa Jalla telah 
menganugerahkan nikmat kepada hamba-Nya, Dia sangat suka apabila 
nikmat itu terlihat.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdul Malik bin 
'Umair selain Hammad bin Salamah, dan riwayat yang masyhur 
menyebutkan bahwa hadits ini berasal dari jalur Abu Ishag As Sabi'i. 
Nama lengkap Abu Al Ahwash adalah 'Auf bin Malik Al Jusyami, dia 
berasal dari Bani Jusyam Sa'ad bin Bakar. 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Para perawinya adalah perawi 
kitab Shahih.” 1143 | 


Da Ta pembagi Gas 
Ta 8. 


1141 Saya belum menemukan biografinya. : 
1142 Bapaknya bernama Malik bin Nadhlah Al Jusyami. 
1143 Az-Zawaid (5/132) 


566 — Mu'jam Ash-Shaghir 


- 1 “8 


Ba tai Pa 3 H3 Nak 38 - 
OA ya CT Gp Sa ary AS Al ubah Oya 


BA ga Gg KAN BEAN AL Ula Gp ata Cpu 


490. Sulaiman bin Daud bin Yahya Ath-Thabib Al Bashri!!4 
menceritakan kepada kami, Syaiban bin Furukh Al Ubulli menceritakan 
kepada kami, Salam bin Miskin menceritakan kepada kami, dari Tsabit, 
dari Anas dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Ada sebuah surat di 
dalam Al @Guran yang hanya berjumlah tiga puluh ayat tetapi dia akan 
membela orang yang membacanya hingga memasukkan orang itu ke 
dalam surga. Surat itu adalah surat Tabarak (Al Mulk)." 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Tsabit Al Munani 
selain Salam. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Para perawinya adalah perawi 
kitab Shahih.” 1145 | 


OS Gam se BP AA Pa Ta Dar 

Bi UX Sea PAN AODE NN 
ag: Dip Ah map ala ana GA! Oa 
Pa ab II D3 Jab Ga Nnanggar 2 Je dr 


Pd 


491. Sulaiman bin Furadh Abu Ar Rabi' Al Farghani!146 di 
Mesir -—dan dia adalah seorang yang buta- menceritakan kepada kami, 


1144 Saya belum menemukan biografinya. 
1145 Az-Zawaid (7/127). | 


Mu'jam Ash-Shaghir— 567 


Al Hasan bin Muhammad Az Za'farani memberitakan kepada kami, 
Bakar bin Bakkar menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Sa'di Al Magburi, 
dari Abu Hurairah, dari Rasulullah & beliau bersabda, “Barang siapa 
diangkat sebagai Gadhi (hakim), sungguh dia (seperti orang) telah 
disembelih tanpa menggunakan pisau.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ats-Tsauri selain 
Bakar bin Bakkar. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, At- 
Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah, dan Al Hakim. Al Hakim menilai hadits 
ini Shahih dan pendapatnya itu dibenarkan oleh Adz-Dzahabi.1147 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Salm 


BASA ES agak dian Ga jd plan 1 Hu Et 
# 
IA EN AA oi PA Oi AO Fa oi ya yi Maa 


o ar SE 0 2£ o- -.? - OI 0. 4 X0 : 
ea | da Fi 5g Pra aa KAA GP IE Oi EN PS 


1146 Saya belum menemukan biografinya. 

1147 Jami" Al Ushul (10/7654), Faidh Al @adir (6/113) dan Mukhtashar Sunan 
Abu Daud (5/3427), Al Mustadrak (4/91), Sunan Ibnu Majah (2308), dan Tuhfah Al 
Ahwadzi 94/554-555). At Tirmidzi berkata, “Hadits hasan gharib bila ditinjau dari 
sanad ini.” 


568 — Muw'jam Ash-Shaghir 


AA Ky aa Ia ala ain da Je Ip jabat 
o£ o£ 
SAN 


492. Salm. bin Isham Abu Umayyah Ats-Tsagafi di 
Ashbahan!148 menceritakan kepada kami, Muhammad bin "Ubaidillah 
bin Hafsh bin Hisyam bin Zaid bin Anas bin Malik menceritakan kepada 
kami, Salim bin Nuh menceritakan kepada kami, dari Yunus bin 'Ubaid, 
dari Al Hasan, dari ibunya, dari Ummu Salamah, dia berkata: Aku 
pernah mandi bersama Rasulullah & dari satu bejana yang sama, dan 
aku katakan kepada beliau, “Sisakan (airnya) untukku, sisakan (airnya) 
untukku.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yunus selain Salim 
bin Nuh Al 'Aththar, dan hanya Muhammad bin Abdullah bin Hafsh 
yang meriwayatkannya dari Salim. 149 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh Syaikhan, dan An-Nasa'i 
dari jalur Ummu Salamah dengan matan yang berbeda dari matan di 
atas.”1150 


1148 Abu Nu'aim berkata, “Salm bin “Isham wafat pada bulan Rajab tahun 308 
H. Salm bin 'Isham adalah keponakan Muhammad bin Al Mughirah. Dia penulis kitab 
dan banyak meriwayatkan hadits. Lihat Ashbahan (1/337). 

1149 Redaksi ini tidak ditemukan pada naskah yang telah diterbitkan. Tetapi 
redaksi ini ditemukan di dalam manuskrip. 

1150 Sunan An-Nasa' (129) Syarh An Nawawi “Ala Muslim (4/7), Ahmad (316), 
dan Jami” Al Ushul (7/5044). Dan matan ini akan disebutkan di dalam hadits “Aisyah 
nomor (593). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 569 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Saif 


#E s9... Pt -8 ES 3 0. Lo ... Hp 
ai Ta BIS Me pi pb Haa Gia 


NP gi Gl yA IP ASN GT CA UAN GAS 
2 £ Lo. sn NG e y £ Ai Ga 28 .. ra - 0 ta 
Ie ale ole Al dy JB G cina 13 al GP 
BA BL OS Op Jb AI AS 3 Ia ba 
493. Saif bin 'Amru Al Ghazzi Abu At-TamamliSi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu As-Sariy Al Asgalani 
menceritakan kepada kami, Bagiyyah bin Al Walid menceritakan kepada 
kami, dari Syu'bah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, 
dia berkata: Rasulullah @ bersabda, "Semua persyaratan (yang 


ditetapkan) yang tidak terdapat di dalam Kitabullah adalah batil, 
meskipun ia berjumlah seratus syarat." 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah selain 
Bagiyyah, dan hanya (Muhammad) Ibnu Abu As Sariy yang 
meriwayatkannya dari Bagiyyah. 


Isnad: matan di atas adalah salah satu bagian dari hadits 
Aisyah yang diriwayatkan oleh keenam penyusun kitab Sunan.1152 


1151 Al Fatani berkata di dalam @anun Al Maudhw'at (262), “Saif bin Amru 
adalah perawi matruk. Dia dituduh memalsukan hadits dan sebagai seorang zindig. Dia 
banyak memalsukan hadits.” Al Fattani menyandarkan perkataannya ini kepada kitab 
Al La'ali. 

1152 Taisir Al Wushul (1/65), Fath Al Bari (5/187), dan Mukhtashar Shahih 
Muslim (896). Hadits ini telah disebutkan dengan redaksi yang panjang pada nomor 
(481). Anda dapat merujuk ke nomor tersebut. 


570 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan As-Sariy 


on 30 9, 20 (AG. 8 2 oU 0. 308 @ KS - 
3) OA AG BAL Asy plndall Jasa 02 Sp Wae 


? 
8. 


o . Pad o- Pa 0 2 Pan Na os ot 9 “. 
AL AB IL yi TPP BS GP om Oh Kena Ba 
: FN Ma aa 1g - - #0 na 0 o- 0 Goo. 
AN Iga) JB IE REA Cap da GP OA Ol MI IE oi Ta 
“1 kg Pu Feat 3. ,. Ke 9 v.. PE 9, 
al dy GNU Gel GA Ga Na! Peka le MI le 
Jin TE AI Ga Ma LE ja AW cal LING LAI UI 


. £ 
“ . 


Png an Ts - 0 FP 220 4 0 0, Ag sn Pa Pa Pan Ig 
IP 39 CNG DI SIS 3 3 ob) CPI Lag AI 
AE GA La LA AB MIS IE HS ATU Ty BA ASI 


494. As-Sariy bin Sah! Al Jundisaburiy1158 menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Rusyaid menceritakan kepada kami, Mujja'ah 
bin Az-Zubair menceritakan kepada kami, dari @atadah, dari Ugbah bin 
Abdul Ghafir, dari Abu 'Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari bapaknya 
(Abdullah bin Mas'ud), dia berkata, Rasulullah #& bersabda, “Malulah 
kalian kepada Allah dengan sikap malu yang sesungguhnya.” Para 
sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, alhamdulillh, kami benar-benar 
malu kepada Allah." Lalu, Rasulullah menjelaskan, "Barang siapa yang 
benar-benar merasa malu kepada Allah maka hendaklah dia menjaga 
kepala dan anggota tubuh yang ada bersamanya, menjaga perut dan 


1153 As Sariy Al Jundinaisaburi meriwayatkan dari 'Abdullah bin Rasyid. Adapun 
yang meriwayatkan darinya “Abdush Shamad bin Ali bin Mukarram. Al Baihagi 
berkata, “As Sariy tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, begitu pula gurunya.” 

Ibnu Hajar berkata, “Mungkin yang dimaksud adalah As Sariy bin Ashim,” lalu 
Tonu Hajar menyebutkan biorgafinya. Ibnu “Adi menilainya sebagai perawi yang lemah, 
dia berkata, “Dia mencuri hadits.” Lihat Mizan (2/117) dan Lisan (3/12). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 571 


anggota tubuh yang menyertainya,1154 dan hendaknya dia mengingat 
kematian dan kehancuran tubuhnya di dalam kubur.155 Barang siapa 
menginginkan kehidupan akhirat niscaya dia akan menginggalkan 
perhiasan duniawi. Dan barang siapa melakukan hal itu berarti dia telah 
bersikap malu kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari @atadah selain 


Mujja'ah, dan hanya Abdullah bin Rusyaid yang meriwayatkannya dari | 


Mujja'ah. : 
Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi ....1156 


Bab 
| Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Syu'aib 


Abah p CE Ola aa 15 us, CARA BA Ola ui Ba enda 


Tea engan cai IS SK 
ANE IL SA ola Aa an 


nih 0 


BA Ai 0. . 7 Oo 
Sa) uya HAK JL seh Ala An ea & tpg JB JB aa 


1154 Dj dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi: hindi 
S3 3 DN, er 3 UI , tetapi redaksi ini adalah keliru. 

1155 Dj dalam riwayat At Tirmidzi disebutkan dengan redaksi: Jay ji Sid, 
bukan (Aa 3. 

1156 Taisir Al Wushul 222 dan Faidh Al @adir (1/488). Al Mundziri 
berpendapat bahwa hadits ini adalah mauguf. Lihat pula Tuhfah Al Ahwadzi (7/154- 


155) dan dia berkata, “Ini -adalah hadits Gharib, dan kami mengetahuinya dari sanad 
ini saja.” 


5712 — Mu'jam Ash-Shaghir 


PI ae 053. 2 3 AA Ag F3 0 £ 2 SA 
Pai kejas SI AA Halal Ul 33 SPN 1,3 
SI 


Ogan) Tahaka -JG Lali JS GAS MG Yo Ja Up Loyo 
Pen ea PA LAN Gal MG F3 lg aban Ko 


Soal Si Ta 5) 3 CI AI 2 


495. Syu'aib bin fian Al Askari1157 menceritakan kepada 
kami, Abdan bin Muhammad Al 'Askari, yaitu wakil yang lalu 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakariya bin Abu Zaidah 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Sa'ad1158 bin 'Ubaidah 
As Sulami, dari Al Bara bin 'Azib RA dia berkata, Rasulullah bersabda, 
“Orang kafir akan ditanya, “Siapakah tuhanmu?' Tetapi mereka 
menjawab, “Aku tidak tahu!” Ketika itu, orang kafir tersebut tuli, buta, 


dan bisu. Lalu, orang kafir itu dipukul dengan sebuah palu besi yang | 


seandainya ia dipakai untuk memukul sebuah gunung niscaya gunung itu 
akan hancur (rata) menjadi tanah. Bahkan, Pukulan terhadap orang kafir 


,”" 


itu sampai terdengar oleh setiap jin dan manusia'. 


Bara bin 'Azib RA juga berkata, "Aku juga mendengar 
Rasulullah & membaca, "Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang 
beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di 
akhirat: dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim" (OS. Ibrahim 
(14): 27). 


' Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy dari 


Sa'ad, selain Yahya bin Zakariya. 


1157 fbnu Hajar berkata di dalam Lisan Al Mizan (3/148), “Syu'aib bin Imran 
meriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad Ath Thaligani. Adapun yang meriwayatkan 
darinya adalah Muhammad bin Musa bin Ibrahim Al Usthuhi. Ihwal ketiganya tidak 
diketahui. 

1158 Dj dalam naskah yang sudah diterbitkan disebutkan ii: redaksi “Sa'id” 
tetapi ini adalah keliru. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 573 


- 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan An- 
Nasa'i, dan sanadnya al-Hasan.1159 


Bab 

| Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Syabab 

Me LN AA ya EA) Io AG tara 
" 3 ?., — 0. PENA aa » 9. 6 
ERP 3 MAIN Tae 53 IA 3 Pi CI NE 
2 h & Na To aa ai ea o- Cat o - 
—ls Al cie ai da) Ju "J8 OA anik PENA Jun 
4 . ra #3 3 4 2 5 8, 5 
PS OA Gaal ia 
496. Syabab bin Shalih Al Wasithi Al Mu'addil1160 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harb An Nasyai 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Al Mutawakkil menceritakan 
kepada kami, dari 'Anbasah Al Haddad, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al 


Musayyib, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
“Berdebat tentang isi Al duran adalah kekufuran.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri dari Sa'id 


dan Abu Salamah, selain 'Anbasah. 


IsSnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam 
As Sunnah dan oleh Al Hakim. Akan tetapi, Abu Daud dan Al Mundziri 


1159 Jami' Al Ushul (11/8708), Mukhtashar Sunan Abu Daud (4586), Sunan 
Ibnu Majah (4269), dan Sunan An-Nasa'7(4/101-102). 
1160 Al Haitsami berkata di dalam Az-Zawaid (5/72), “Aku tidak mengetahui 
tentang ihwalnya.” 


574 — Mw'jam Ash-Shaghir 


tidak memberikan komentar tentangnya. Sementara, Ahmad 
meriwayatkannya dengan redaksi 55. 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Syharahil 


AE ai LAI Ah NA 3 Ja Gis 
tak ap MUA NG BIAN AN 3 CAS dada pls 
PA - .. - ore Aa ae | sg. 5, - 0. Las -1 Ba. 3 
i jai Pane NN 2 3 
25 AI op) S3 
497.  Syarahil bin Al 'Ala Abu Al Ward Al Balisi Al 
@adhil161 menceritakan kepada kami, 'Ubaid bin Hisyam Al Halabi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan 
kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Muhammad bin Al Munkadir, 
dari Jabir, “Nabi & mengangkat Abu Bakar #& sebagai (khalifah) 


pengganti beliau.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Malik selain Ibnu 
Al Mubarak, dan hanya 'Ubaid bin Hisyam Abu Nu'aim Al @alanisi yang 
meriwayatkannya dari Ibnu Al Mubarak. 


1161 Di dalam kitab Al Ikmal (1/476) disebutkan, “Di dalam kitab Al Ansab 
disebutkan nama-nama yang dinisbatkan kepada Al Balisi, dan salah satunya adalah 
Abu Al Wird.” Ibnu Al Atsir berkata di dalam kitab Al Lubab, “Balis adalah nama kota 
terkenal di antara Riggah dan Halab, jaraknya dua puluh farsakh dari Halab.” 


Mu'jam Ash-Shaghir — 575 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jjam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
“Ubaid bin Hisyam. Abu Hatim dan ulama lainnya menilainya sebagai 
perawi tsigah. Akan tetapi, pada dirinya terdapat perbedaan 


pendapat.” 1162 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Syaiban 


o - . Io. 0 - 0 0 Ol 01 4 ag Pe 20 
PIN AA GP aa Gi KA GP tea OI TP BA sa, 
:: Pe - ot A, 0 sa - - 0 yg sg Leo. F3 
Na Alah ala AN Ito mai yh da HP 1JU SPA dl 
e3 Tile”. 2 1- .. 2 en 0 3 Ter o PG . A 
(Al Is Pj Ina Cai Ji LAB JS Da gl aa 


. 498. Syaiban bin Muhammad (Ahmad) Abu Ahmad Al Misma'i 
Al Bashri!163 menceritakan kepada kami, Nashr bin Ali menceritakan 
kepada kami, Nuh. bin @ais menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Wasi', dari Ma'ruf, dari Abu Hurairah, dia berkata, 
"Kekasihku, yaitu Abu Al @asim $& mewasiatkan tiga hal kepadaku: (1) 
Berpuasa sunnah tiga hari pada setiap bulan, (2) mandi pada hari jum'at, 
dan (3) shalat witir sebelum tidur." 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin 
Wasi' selain Nuh bin Mais. Adapun Ma'ruf adalah perawi tsigah yang 


1162 AZawaid (9/46). 
1163 Saya belum menemukan biografinya. 


576 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


berasal dari Bashrah, dan tidak ada yang meriwayatkan hadits ini 


darinya selain Muhammad bin Wasi'. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jama'ah dari hadits Abu 
Hurairah dan Abu Ad Darda dengan redaksi yang tidak jauh berbeda. 
Tetapi hadits ini tidak diriwayatkan oleh Malik.1164 


- Bab 
.Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Shalih 


hara Orasi dapa Aa se Ah Gi Oa Ha 
Aa gp Jb gi Haa ane ae 3 15 aer An ea ALA @- 4 Me NA 


Al Jy—) J6 -JG NA Upah On ya ah 


e Seng 


Po 


Om sie uya AT Latal 2 13 OS gali Ra 8 al ala Pura Ae 
ad 

|. 499. Shalih bin Syu'aib Abu Syu'aib Az Zahid!165 di Mesir 
menceritakan kepada kami, Bakar bin Muhammad Al Gurasyi 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Sa'ad!168 bin 'Ammar bin 


Sa'ad Al Muadzin menceritakan kepada kami, dari Shafwan bin Sulaim, 
dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Apabila 


1164 Jami' Al Ushul (6/4479), Fath Al Bari (4/226), Mukhtashar Muslim (367), 
Tuhfah Al Ahwadzi (3/468) dan di dalamnya disebutkan redaksi “Shalat Dhuha” 
sebagai ganti redaksi “Mandi pada hari jum'at”, Sunan An-Nasa'i (4/218), dan 
Mukhtashar Sunan Abu Daud (1382). 

1165 Saya belum menemukan biografinya. 

1166 Dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “Sa'id” 
tetapi redaksi ini adalah keliru. 


Muw'jam Ash-Shaghir — 577 


seorang Muadzin mengumandangkan adzan di sebuah perkampungan, 
niscaya Allah akan menjaga kampung trebur dari azab-Nya pada hari 
itu.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Shafwan selain 
. Abdurrahman. 


Isnad: Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam tiga 
kitabnya. Dia berkata bahwa di dalam sanadnya terdapat Sa'ad bin 
'Ammar. Ibnu Ma'in menilainya sebagai perawi dha 'if sebagaimana yang 
juga menjadi penilaian Al Mundziri.”1167 


CA gt le ke Ie oi Jika Hi dlo Gis 

3 KAA sub YA 1S Gi DER ALA AA yi 
CD TAS gp Tah GP ap gi UI 3 coal gi OA 
Gay #NE AN Ho AI Jp LI sn GP BUS las JG 
J5 JB da ab SPP ES IA la 
Tan USG an) SAN 3 Ul Ga La GUS GLS 
sii PA pun ga pa KN SAY Yi va Oo 
ae Sa ata en mean sid Sp Jus GM ta 
J3 AS Uya Foln Tenyai He ls MU LG en EG 


“5. 


Ol Oi An an 25 ot 


. 


1167 Az-Zawaid (1/328) dan Faidh Al @adir (1/253). 


578 — Mw'jam Ash-Shaghir 


s £ 0 
| 


Se Sia ae Ul Deh S6 IS Bb Ho 


88X 02 0 - 


Aa HE TEA Aa Op TEA RA! 


500. Shalih bin Muaatil bin Shalih Al Baghdadil168 
menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, Abu 
Hammam Muhammad bin Az Zibrigan menceritakan kepada kami, 
'Ubaidillah bin Al Hasan Al 'Anbari menceritakan kepada kami, dari 
"Harun bin Rayyat, dari Kinanah bin Nu'aim, dari @abaishah bin 
Mukharig Al Hilali, dia mengisahkan: Aku menanggung utang kaumku. 
Lalu, aku menemui Rasulullah & dan aku katakan, "Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku menanggung kewajiban (utang) kaumku maka 
bantulah aku untuk melunasinya." Rasulullah membalas, "Wahai 
@abishah, kamilah yang akan menanggungnya. Engkau boleh 
mengambil harta zakat untuk menebusnya apabila telah tiba masanya." 
Rasulullah melanjutkan, "Wahai @abishah, sesungguhnya meminta- 
minta itu tidak dihalalkan kecuali bagi salah satu dari tiga golongan: (1) 
Orang yang menanggung utang kaumnya demi mendamaikan pihak 
yang bersengketa, orang seperti ini boleh meminta-minta. Apabila 
kebutuhannya telah terpenuhi, atau hampir terpenuhi, maka hendaknya: 
dia berhenti meminta-minta. (2) Orang yang sedang tertimpa musibah 
pada tanamannya sehingga menghabiskan hartanya. Orang seperti itu 
boleh meminta sampai bisa menutupi kebutuhan hidupnya. (3) Orang 
yang benar-benar memiliki kebutuhan mendesak, lalu ada tiga orang 
yang berakal (bijak) dari kaumnya yang bersaksi bahwa orang itu 
memang sedang memiliki kebutuhan mendesak. Orang seperti ini boleh 
meminta. Apabila dia telah mampu atau kebutuhannya telah terpenuhi, 


1168 Shalih bin Mugatil memiliki julukan Al A'war. Dia meriwayatkan hadits dari 
bapaknya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abdul Bagi bin @ani' Al Gadhi 
dan ulama lainnya. Ad-Daraguthni menyebutkan biografinya dan berkata, “Dia 
bukanlah perawi yang kuat.” Shalih bin Muaatil wafat pada tahun 289 H. Lihat Mizan 
(2/301) dan Baghdad (9/322). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 579 


maka hendaklah dia berhenti meminta-minta. Adapun meminta-minta 
karena selain tiga alasan ini maka ia merupakan bangkai yang dimakan 
oleh pelakunya. 1169 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari 'Ubaidillah bin Al 
Hasan Al 'Anbari Al @adhi selain Abu Hammam, dan hanya Shalih bin 
Mugatil yang meriwayatkannya dari 'Ubaidillah dari bapaknya. ”—— 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim, Abu Daud, 
dan An-Nasa'1.1170 


20 AG. 3 PI 


Op Kaban Vila death ye PK KA le 6 

NT, 2 - Pa 3 Aa 2 

Fedi CA JA Li ro Ka geo u 

S5 Ag Ha » 2 4 (3 P3 PES NA 

SA cako II Ia) SEE HPA Uap) PE Ol op 3 
C3 BN Y 1th 


501. Shalih bin Ahmad bin Abu Mugatil Al Baghdadil171 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya Al @uthai'1172 


1169 Kata HS artinya dekat. Dan kata s'&e artinya sesuatu yang mencukupi 
tanggungan. 

1170 Jami' Al Ushul (10/764), Mukhtashar Sunan Abu Daud (1575), Mukhtashar 
Shahih Muslim (578), dan Sunan An-Nasa'1 (5/89). 

1171 Shalih bin Mugatil dikenal dengan panggilan Al @irathi Al Bazzaz. Dia 
meriwayatkan hadits dari Ya'gub Ad Dauri dan ulama lainnya. Ad-Daraguthni berkata, 
“Dia adalah perawi matruk, seorang pendusta dan Dajjal. Kami pernah mendapatinya 
tetapi kami tidak mencatat haditsnya. Dia meriwayatkan sesuatu yang tidak 
didengarnya.” 

Ibnu “Adi mengatakan, “Dia mencuri hadits.” Haidah menyebut namanya dengan 
Yunus.” Al Bargani berkata, “Dia adalah seorang Dzahibul Hadits. Shalih meninggal 
pada tahun 316 H. Lihat A/ Mizan (2/287). 

1172 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “AI 
Gathi'i”, dan yang benar adalah seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab tentang 
nama para perawi. 


580 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Imenceritakan kepada kami, Ashim bin Hilal Al Barigi menceritakan 
kepada kami, dari Ayyub As Sikhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA 
- dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Tidak ada talak kecuali setelah 


pernikahan.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ayyub selain 
'Ashim, dan hanya Al @uthai'i yang meriwayatkannya dari 'Ashim. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mujam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan dari 
Shalih bin Ahmad dan dia adalah perawi matruk.”1173 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Shadagah 


PJ - 
9 B2 3 £ 0 LD - 


0 - Pane 8 : . - ena 
3 Peta SAS US naa BR op Jaa Up ktp Gl 


P3 P4 rg 
Tg -0, £ 8. » 


I—£ op Camahi Calo “S 


read 


M5 Pa AA daan Ye aa ee Sa 
— ata Be nidn dle So MIA JG IG 
HL ai II GE jae S5 talas Oh das S5 Ulat 


1173 Az Zawaid (4/334). Dan hadits yang paling Shahih terkait pembahasan ini 
adalah hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Hadits tersebut 
diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan dia berkata, “Hadits hasan Shahih.” Lihat Nashb Ar 
Rayah (3/230-233). | 


Mu'jam Ash-Shaghir — 581 


Hala ON Ge SA an GA Gl 
Ja BAN pai Pr ale 5S 

502. Shadagah bin Muhammad bin Kharuf Al Mishri1174 
menceritakan kepada kami, Hisyam bin!175 Muhammad As Sadusi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu 'Adi menceritakan 


kepada kami, Asy'ats bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, dari 
Al Hasan, dari Sha'sha'ah, dari Mu'awiyah, dari Abu Dzar RA, dia 


berkata, Rasulullah @& bersabda, “Barang siapa berniat untuk . 


mengerjakan sebuah kebaikan tetapi dia belum sempat mengerjakannya 
maka niatnya itu akan dicatat sebagai sebuah kebaikan (pahala). Apabila 
dia mengerjakannya maka pahalanya akan ditulis sepuluh kali lipat 
hingga tujuh ratus tujuh kali lipat Dan barang siapa berniat untuk 
mengerjakan suatu keburukan, tetapi dia tidak mengerjakannya maka 
niatnya itu tidak akan dicatat sebagai sebuah keburukan. Dan apabila dia 
sampai mengerjakannya maka akan dicatat baginya sebuah keburukan 
atau bisa saja Allah 'Azza wa Jalla menghapusnya dari orang tersebut 
(mengampuninya)." 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Hasan selain 


Asy'ats. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Para perawinya adalah 
tsigah.” 176 i 


1174 Saya belum menemukan biografinya. 

1175 Dalam naskah yang sudah diterbitkan disebutkan dengan redaksi " ai 
Muhammad” tetapi redaksi ini adalah keliru. 

1176 Az-Zawaid (10/145). 


582 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Dhirar 


Ma ea aa Pt YI pad Kp 

2 0.3 Bo Ak Lo 6 Papa PA NS 
Di AA gi pe ae es AN ay 
/ -5 SI Epen 3 2 uai Xe Sp 23 ol Chan 
de di HA Gpp ya LA J6 HPA 


P4 


aga A ia 1, aa G3, 2 SET ajal 
tea 5) 3 
Ang ala Ai 


503. Dhirar bin Ahmad bin Dhirar Al Ashbahani1177 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus Adh Dhabi menceritakan 
kepada kami, Hajaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari 
Ibnu Juraij, Ziyad bin Sa'ad mengabarkan kepadaku, bahwa @azaah 
maula Abdul Gais mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar 
Ikrimah maula Ibnu 'Abbas berkata, Ibnu 'Abbas 45 menceritakan, “Aku 
shalat di sebelah Rasulullah &, sementara Aisyah «& shalat di belakang 
kami. Dan aku berada di sebelah Nabi &” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari @aza'ah selain 
Ziyad bin Sa'ad, dan hanya Ibnu Juraij yang meriwayatkannya “dari 
Ziyad. Si 


1177 Abu Nu'aim menyebutkan biografinya di dalam Dzikr Akbar Ashbahan 
(1/351) tetapi dia tidak memberikan komentar batang perawi ini. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 583 


- Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, tetapi di 
dalam sanadhya terdapat @aza'ah: dia adalah perawi yang 
kredibilitasnya masih diperbincangkan.1178 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Thalib 


rd 


La Nee EL tia ea ug3I 3 3 HAB El 
8 3 A5 G3 au 2 (ja ad Sa ane 
SA Su Span dea Se 5 Ju :JB ba 


| Ika 55 Fa 3 any 

— 504. Thalib bin @urrah Al Adzanil179 menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin 'Isa Ath-Thabba' menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Salim Al Bashri menceritakan kepada kami, dari Tsabit 
Al Bunani, dari Anas bin Malik RA dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
“Apabila salah seorang kalian menderita sakit hendaklah dia meletakkan 


1178 Jami' Al Ushul (5/3856). Syaikh Al Amauth berkata, “Hadits ini dikuatkan 
oleh hadits syahid dari hadits Anas tentang posisi shalat Ummu Sulaim di belakang 
mereka. Lihat pula Sunan An-Nasa'1 (2/86). 


1179 Al Haitsami berkata, “Saya tidak mengetahui ihwal perawi ini.” Al Khallah. 


berkata, “Thalib bin Harrah Al Adzani mengabarkan kepada kami, dia berkata, “Aku 
hadir di rnajelis Ahmad bin Hambal dan dia berkata: Tanda orang seorang murid (di 
dalang tasawuf) adalah tidak bercampur dengan manusia umumnya dan tidak 
menginginkan apa yang mereka inginkan (dari kehidupan duniawi). Az-Zawaid (5/165) 
dan Al Hanabilah (1/179). Kata Al-Adzani merupakan nisbah kepada Adzanah, salah 
satu negeri terkenal di pesisir Syam di Thursus. Lihat Al Lubab. , 


584 — Mu'jam Ash-Shaghir 


tangannya pada anggota tubuh yang sakit lalu membaca: Bismillah, 
wabillah, A'udzu bi Iezatillah wa @udratihi min Syarri Waja'i Hadza. 
(Dengan menyebut nama Allah dan dengan Allah, aku berlindung 
kepada kemuliaan dan kuasa-Nya dari keburukan sakitku ini)” 


Tidak ada yang miciwayalkan hadits ini dari Tsabit selain 
Muhammad bin Salim Al Bashri, dan hanya Ibnu Ath-Thabba' yang 
meriwayatkannya dari Muhammad bin Salim. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan dia 
berkata, “Hadits Hasan Gharib.” Hadits ini dishahihkan oleh Al Hakim 
dan hal itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.1180 


. Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Thahir 


AA Ap Ld oo ag 0 Jo Kara 


Wa— ega SI Ea Nu, “ab 


o- Ao & 0. Pa ana o- 


Hai pa Se sn Es ul Pan (0 yenad doi 


Pangean Dp dn BAJA GA 

P4 oA. ui PUN ag NA UN 1 P o- 0 Tag Tud 3. PI Pp gt 
AB AA Gua La ASI ANA lai 2 ella ale 
IE get GA JUS KASI oi Ia LI SI oa C3 333 
1180 Faidh Al Oadir (1/284), Tuhtah Al Ahwadzi (10/48), dan Al Mustadrak 


(1/343). Al Hakim meriwayatkannya dari hadits Utsman bin Abu Al "Ash. Syaikh Al 
Albani berkata, “Sanad hadits ini Shahih.” Lihat Silsilah Ash-Shahihah (1258). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 585 


TI as Uda uk Ls Ag ala Ii sa 23) 
| Abang 335 


505. Thahir bin Yahya Al 'Alawi Al Madanil181 menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Abu Maisarah menceritakan 
kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, Abdul Hamid bin Abdul 
Aziz bin Rawwad menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Mais bin 
Sa'ad mengabarkan kepadaku, dari Humaid bin Hilal, dari Abdullah bin 
Ash Shamit, dari-Abu Dzar 4 dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
"Anjing hitam, keledai, dan wanita (yang lewat di hadapan orang yang 
shalat) membatalkan shalat" Aku pun bertanya kepada Abu Dzar, 
"Mengapa hanya ajing hitam saja yang membatalkan shalat?" Abu Dzar 
menjawab, "Wahai anak saudaraku, aku juga pernah kepada 
Nabi & sebagaimana pertanyaannmu itu dan beliau berkata: Wahai Abu 
Dzar, sesungguhnya anjing hitam itu adalah syaitan. 1 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mais bin Sa'ad 
selain Ibnu Juraij, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Juraij 
selain Abdul Humaid. Dan hanya Ibnu Abu Maisarah yang 
meriwayatkannya dari Ibnu Juraij dengan perantaraan bapaknya. 


Abu Al @Gasim mengatakan bahwa Ahmad bin Hlanbal berkata, 
"Tidak boleh memakan hewan buruan yang ditangkap oleh anjing 
hitam." Pendapat serupa juga dikatakan oleh Asy'ats bin Al Hasan. 


Isnad: Hadits ini telah disebutkan pada (no.194)..Dan akan 
disebutkan kembali pada (no.1161). 


1181 Saya belum menemukan biografinya. 


586 — Mu'jam Ash-Shaghir 


?, . 
Pa ee Lo 


hua csi Pari BE or PE AS H3 tab wa 


. 


£ a. o- o - -.9 0 2 go Ig 2 o - 
Aa SA Lha Oi HAM Oh LAN AS Ca Gi UE 
« 2 £ a. 
LA YP PM Gi il Oh Sanga Oi AS PI op JASA 
A4 0 - 


5 ad So. ta - - - ) £ 0. E 3 , o- “0 
Lara IE MS AN Spy UU EP CA IP yi 
- - s - Pd . 


Pd 


T 0. 0 2 - 3 “5 Le. 3 2 A5 - ot 4, 2 y . 3. 
| at £ 2 o 20 :a Pd TA PPP 
kemdl R3 ya rei UJI jp AS) 


506. Thahir bin Abdurrahman bin Ishag Al @adhi Al 
Baghdadil182 menceritakan kepada kami, Ali bin Al Madini 
menceritakan kepada kami, Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'ad menceritakan 
kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin 
Ishag, dari Hamzah bin Musa bin Anas bin Malik, dari Tsumamah bin 
Abdullah bin Anas, dari Anas bin Malik # dia berkata, aku mendengar 
Rasulullah & bersabda, “Barang siapa mengerjakan shalat Dhuha 
sebanyak dua belas rakaat maka Allah akan membangunkan sebuah 
istana dari emas di surga untuknya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Tsumamah selain 
Hamzah bin Musa, dan hanya Muhammad bin Ishag yang 
meriwayatkannya dari Hamzah. | 


. Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu 
Majah. At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits Gharib, dan kami tidak 


1182 Thahir bin 'Abdurrahman memiliki kunyah Abu Al Gasim. Bapaknya adalah 
seorang gadhi (hakim) di Bagdad. Thahir bin 'Abdurrahman meriwayatkan hadits dari 
Ali bin Al Ja'ad dan ulama lainnnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Ath 
Thisti dan ulama lainnya. Lihat Baghdad (9/356). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 587 


mengetahui hadits ini diriwayatkan melalui jalur sanad yang lain selain 
sanad ini.” Dan hadits ini adalah hadits dha'if1183 


... . 03 2 Pap 3 ... . os . 
JD — p Nya Kena an aan 
P o 0 “. Y, Z0. 6 - ... 


2. ....i oo 8 83 


“JG Are aa ae me HA 


507. Thahir bin Abdullah Al Babasiri1184 menceritakan kepada 
kami, Ali bin Musa bin Marwan Ar-Razi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ashim Al Himmani menceritakan kepada kami, Utsman 
bin Migsam Al Burriy menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Al 
Magburi, dari Abu Hurairah #, dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
“Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah sesorang 
. ulama yang ilmunya tidak memberikan manfa'at bagi dirinya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Magburi selain 
Utsman Al Burriy.1185 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu “Adi di dalam 
kitab Al Kamil, dan Al Baihagi di dalam Syu'ab Al Iman. Al Iragi 


1188 Faidh Al @adir (6/168), Tuhfah Al Ahwadzi (2/281), dan Sunan Ibnu Majah 
(1380). 

1184 Dj dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “ 
Babasitri" tetapi saya belum mendapati adanya penisbatan nama perawi seperti ini. 

1185 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “Al Bursi" 
tetapi redaksi ini adalah keliru. Redaksi yang benar adalah seperti yang tercantum di 
dalam kitab Al Lubab dan lainnya. 


588 — Mu'jam Ash-Shaghir 


8 
MIE Cp UAS ASI Aa sela ale Lo M3 | 


memastikan bahwa sanadhya adalah dha'if ...1186 Al Haitsami berkata, 
“Di dalam sanadhya terdapat Utsman. Al Fallah berkata tentang dirinya: 


Dia adalah perawi shagud, tetapi banyak melakukan kesalahan 
periwayatan dan suka melakukan bid'ah. Hadits ini dinilai dha'if oleh 
Ahmad, An-Nasa'i, dan Ad Daraguthni.” 1187 


CA oa spa | Dab Sae Hi Ab WS 
PEN NAN TA 
SS BA NP ea A3 ea 
GOS II HE OS SA Of yaa U OLA An ip pa 
AIA LA ye Op ya ya 
at tandi JA aa Kb ala oi Oa Ga 
"bp 3 Jia Im AG Cor 
GAN ya mag ale hi Jia ena en ul Ah all A 
Aj Pe dg Po In b Uh In SA AS 
SIS Ea BA TI UR el Sh 
0 2 Ha al PU Ie Sa AI OKE 
Hata EL SS UR Ie ui Je Ka KG otis 


AG 
a 


ena Nan nama ea J J8 
pisa Up OKE (Ab one as pre Ia Pub ae Ui 


- 


& 


st 


1186 Faidh Al @adir (1/518). 
1187 Az-Zawaid (1/185). 


Mw'jam Ash-Shaghir— 589 


LAN, PE 3 KLS NI DJ 
Jpn Siah Ih BIS UN yah US d3 ks 
II 3 Jah Has ale Kas j0 3 ag alan do 
DASI IE AA pl IT la Ai Io 
ipa abi AA lg alan An Ia nana 
ot JG SAN sea F3 3 an Se 2 

Atap kane y ana Lena Gada 


508. Thahir bin 'Isa bin @airis Al Mishri At Tamimi1188 
menceritakan kepada kami, Ashbagh bin Al Faraj menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, dari Syu'aib bin 
Sa'id Al Makki, dari Rauh bin Al Gasim, dari Abu Ja'far Al Khatmiy Al 
Madani, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hanif, dari pamannya: yaitu 
Utsman. bin Hanif (dia mengisahkan): Seorang laki-laki mendatangi 
Utsman bin Affan untuk suatu keperluan tetapi Utsman tidak menoleh 
kepadanya dan tidak mempedulikan keperluannya. Lalu, laki-laki itu 
“bertemu Utsman bin Hanif dan mengadukan hal tersebut kepadanya. 
Utsman bin Hanif berkata kepadanya, "Carilah bejana untuk berwudhu, 
lalu berwudhulah. Kemudian, pergilah ke masjid dan shalatlah di sana 
sebanyak dua rakaat. Lalu, berdo'alah: Ya Allah, aku memohon dan 
menghadap kepada-Mu dengan Nabi-Mu, Muhammad Saw, seorang 
Nabi yang membawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya 
denganmu aku menghadap rabbmu dan juga Rabbku Jalla wa 'Azza, 
agar dia memenuhi hajatku." Dan hendaknya engkau sebutkan apa yang 
menjadi hajatmu itu, setelah itu temuilah aku agar kita bersama-sama 


1188 Saya belum menemukan biografinya. | 


590 — Muw'jam Ash-Shaghir 


menemui Utsman bin 'Affan. Lalu, laki-laki itu pun pergi dan 


mengerjakan apa yang disarankan oleh Utsman bin Hanif kepadanya. 


Setelah itu, laki-laki itu pergi ke tempat Utsman bin 'Affan. Dia 
mendatangi penjaga pintu dan penjaga itu pun membawanya masuk 
menemui Utsman bin “'Affan. Utsman pun mendudukkannya 
bersamanya di.atas permadani dan berkata, "Apa keperluanmu?"-aki- 
laki itu pun menyebutkan keperluannya dan Utsman pun memenuhinya. 
Utsman berkata, "Engkau belum menyebutkan. kebutuhanmu hingga 
saat ini." Utsman juga berkata, “Apebia engkau mempunyai kebutuhan , 
maka temuilah aku." . 


Kemudian, laki-laki itu keluar dari tempat itu dan bertemu 
dengan Utsman bin Hanif. Laki-laki itu berkata kepadanya, "Semoga 
Allah membalas (perbuatan)mu dengan kebaikan. Utsman bin "Affan 
tidak mempedulikan Mean an hingga, engkau menyampaikan 
hajatku kepadanya." 


Utsman bin Hanif berkata, "Demi Allah, aku tidak berbicara 
kepadanya. Akan tetapi, aku pernah melihat seorang laki-laki buta 
mendatangi Rasulullah @ dan mengadukan 'kepada beliau tentang 
pengelihatannya yang tidak lagi berfungsi. Rasulullah & bersabda 
kepada laki-laki itu, "Apakah engkau masih sanggup bersabar 
menghadapinya?" Laki-laki itu menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak ada 
orang yang menuntunku dan hal itu memberatkanku." Maka, Nabi 
bersabda kepadanya, "Carilah bejana tempat berwudhu lalu 
sena Kemudian, shalatlah dua rakaat dan berdoalah daa: 
doa ini." 


Utsman Bekal: "Demi Allah, belum lama Ba eraah dan 
berbincang-bincang, laki-laki buta itu masuk menemui kami dan seakan- 
akan dia tidak pernah menderita kebutaan sama sekali." 

Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Rauh bin Al. 
@asim selain Syabib bin Sa'id Abu Sa'id Al Makki, dan dia adalah perawi 


Mu'jam Ash-Shaghir — 591 


tsigah. Dan dialah yang meriwayatkan dari Ibnu Ahmad bin Syabib, dari 
bapaknya,1189 dari Yunus bin Yazid Al Utulli. 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Syu'bah dari Abu Ja'far Al. 


Khathmi, namanya adalah Umair bin Yazid dan dia adalah perawi 
tsigah. Dan hanya Utsman bin Umar bin Faris bin Kia. yang 
meriwayatkan darinya. 


Dar hadi dai alah Psi shahih. Hadits ini Pn | 


oleh 'Aun bin Umrah, dari Rauhbn Al @asim, dari Muhammad bin An 
Nakdar, dari Jabir RA Akan tetapi 'Aun bin Umarah melakukan 
kesalahan dalam sanad ini, karena yang benar bahwa ini adalah hadits 
Syabib bin Sa'id. 

Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi secara 
ringkas dan dia berkata, “Ini adalah hadits hasan shahih gharib. Kami 
tidak mengetahui adanya jalur sanad lain baginya selain sanad ini, yaitu 
dari jalur Abu Ja'far dan dia bukanlah jalur Al Khathmi.1190 


. IS .S - 0 rara 
Aga PM 3 aa) ea dada Sp at 
na ka Neta : “ traba a Oa Gala al Pan abal 


"1189 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi, “Dan 
dialah yang menjadi sumber riwayat Ahmad (Ibnu Ahmad) bin Syabib dari bapaknya.” 
Wallahu A'lam. 


190 Tuhfah Al Ahwadzi (10/32). Al Hakim juga meriwayatkannya secara ringkas 


dan dia berkata, “Sanadnya Shahih tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya di dalam kitab mereka,” dan pernyataan Al Hakim ini disetujui oleh 
Adz-Dzahabi 91/519). Lihat pula alah @a'idah Jalilah fi At Tawassul wa Al Wasilah 
karya Ibnu Taimiyah. 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan redaksi yang panjang di 
.Malam A/ Mu'jam Al Kabir (9/17/18). Muhaggig berpendapat bahwa hadits marfu' ini 
adalah Shahih, tetapi kisah yang disebutkan di dalamnya adalah dha'if. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara ringkas (1385) dan Ahmad (4/138). 


592 — Mu'jam Ash-Shaghir 


2 Pi ... gn LE 0 
ol ag ee lo 1 JG J6 ia di Pir 
: 3k0 


PAN NG dadi Saras Tata ja 


509. Thahir bin Ali Ath-Thabrani!!91 menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Al Walid bin Salamah Ath-Thabrani menceritakan 
kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, An Nadhr bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al 
Munkadir, dari Anas #@ dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
“Sesungguhnya di dalam hati terdapat karat layaknya karat pada besi. 
Dan ia dapat dikilaukan kembali dengan istighfar.” | 


, 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Al 
Munkadir selain An Nadhr bin Muhammad, dan hanya Ibrahim yang 
meriwayatkannya dari An Nadhr (melalui perantaraan bapaknya). 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jjam Al Ausath dengan redaksi tambahan. Al Haitsami berkata, “Di 
dalam sanadhya terdapat Al Walid bin Salamah Ath-Thabrani, dan dia 
adalah seorang pendusta.”1192 


1191 Saya belum menemukan biografinya. 

1192 AzZawaid (10/207). Di dalam Faidh Al @adir (2/502) disebutkan, “Hadits 
ini diriwayatkan oleh Al Hakim, At Tirmidzi, dan Ibnu “Adi di dalam kitab mereka .. 
dan As Suyuthi mengisyaratkan bahwa hadits ini adalah dha'if” 


Mu'jam Ash-Shaghir— 593 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Thaiyy 


MET nd o - 0... 6 Pa e 0 ba ara A6 - 


SB EA Jb ALI Ie SAS IA II 
o II AU Gala PA oi AP ya) 
SI alat YEL 0g YES US Ka A1 3 Ph, 


s1 IM in o- 0 178 aa 0 Lo 0 £ 
3 AS 35 538 a33 alan BUS Yaa 


Pd 


Set Abs uts HE So Alus Saleh 


2 Gx Pn . PN NP pa 4, 3 , NI -. .. Na ag 
Mal OA US US) el dile AN Gabe Al Sepang EN 1S Jus 


510. Thaiy bin Isma'il bin Al Hasan bin @ahthabah bin Kalid 
bin Ma'dan Ath-Tha'iy di Bagdad!198 menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Shalih Al Azadi menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Ya'la Al Aslami menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Khabab, 
dari Mujahid, dia mengisahkan: Seorang laki-laki mendatangi Al Hasan 
dan Al Husain RA lalu meminta sesuatu kepada keduanya. Lalu, Al 
Hasan dan Al Husain berkata, "Sesungguhnya meminta-minta itu tidak 
diperkenankan kecuali karena tiga alasan: (1) kebutuhan orang yang 
sedang tertimpa pailit, (2) orang yang sedang menanggung utang 
(kaumnya) yang berat, atau (3) Orang yang sedang dililit utang yang 
besar.” Kemudian, keduanya memberikan apa yang diminta laki-laki 
tersebut. 


1193 Al Khathib menyebutkan biografinya (9/366) dan dia berkata, “Thayy 
meriwayatkan hadits dari 'Abdurrahman bin Shalih Al Azadi. Adapun yang 
meriwayatkan darinya adalah Ath-Thabrani. Ibnu @ani' menyebut dirinya dengan 
Thayyib. 


594 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Kemudian, laki-laki itu mendatangi Ibnu Umar (untuk meminta 


sesuatu) dan dia pun memberinya tanpa menanyakan kepadanya. Laki- 
laki itu berkata kepadanya, "Aku telah mendatangi kedua anak 
pamanmu dan mereka bertanya kepadaku, tetapi engkau tidak bertanya 
kepadaku." Ibnu Umar berkata, “Sesungguhnya,94 kedua anak 
Rasulullah @ itu telah disuapi ilmu." 


Tidak ada yang meriwayatkan | hadits ini dari Mujahid selain 
Yunus bin Khabab Al Kufi, dan dia adalah perawi yang lemah. 

Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jjam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Yunus bin Khabbab, dan dia adalah perawi dha'i£” 195 


Bab 
Syaikh Yang Namanya. Diawali Dengan Umar 


. EA 32 A6 - 


ye Kn Ip bagi Nana 22 Pakta Tara 35 je 
Hen je Mp U3 Na Pn Uta) 


1194 Dalam naskah manuskrip Majma' Al Bahrain (hlm.122) disebutkan dengan 
redaksi “Wi...” 


Redaksi 1: dai Ok ! maksudnya keduanya disuapi ilmu. Dikatakan dalam bahasa 


arab 125 'slui "5 artinya, burung menyuapkan makanan kepada anaknya. 


1195 Az-Zawaid (3/100). Hadits ini telah disebutkan pada (no.500). Anda dapat 
merujuk ke nomor tersebut. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 595 


IE Ka BD Lan Sel Ly sg 


SI NN 


511. Umar bin Hafsh As Sadusi Al Baghdadi!196 menceritakan 
' kepada kami, Ashim bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Al Asyhab 
Ja'far bin Hayyan Al 'Utharidi menceritakan kepada kami, dari Abu Al 
Hakam, dari Abu Barzah Al Aslami # dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya di antara hal yang aku 
khawatirkan menimpa. kalian adalah penyimpangan syahwat yang 
berasal dari perut dan kemaluan kalian, serta hawa nafsu yang 
menyesatkan." 


“Hadits ini tidak diriwayatkan dari Abu Barzah!197 selain 
dengan sanad seperti ini, dan hanya Abu Al Asyhab yang 
meriwayatkannya darinya. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, Al Bazzar, | 
dan Ath-Thabrani di dalam ketiga kitabnya, dan para perawinya adalah 
perawi kitab Shahih.1198 


1196 'Umar bin Hafsh memiliki kunyah Abu Bakar. Dia meriwayatkan hadits dari | 
Ashim bin Ali dan ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu 2 
Amru As Samak. Dia adalah salah seorang murid imam Ahmad. Al Khathib berkata, 3 
“Dia adalah perawi tsigah.” "Umar bin Hafsh wafat pada tahun 293 H. lihat Baghdad 
(11/9368) dan Al Hanabilah (1/219). | 

1197 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan sedan “Dari Abu 
Hurairah”, tetapi redaksi ini adalah keliru. 

1198” Az-Zawaid (1/188). Syaikh Al Arnauth berkata di dalam catatan kaki kitab 
Jami' Al Ushul (11/9368), “Ini adalah hadits hasan.” Al Mundziri berkata (1/85), 
“Para perawi di beberapa sanadnya adalah perawi tsigah.” 


596 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Aa en ee Ps 


o- L£0o A.A PI 


Haa AS nah CAK JAN AAA Ab Oia 


4 0 Pt - 


ala Se DB Ol SP AR AP CAS 
He ab HA Lala JG LAI SAP 0 SAP UP 
Pr Oh sdai ala da Io DA Lp OS) Te A 
Pia BE IA apa BA. Ku Ja fasa Ya 


& 


Ta Je ap Su CU Ge Sa au Pte 
JB al an Sa tb OA Taat ba BIA Kdi Jal Jaa 
SUN OA Sa kana 


512. Umar bin Abdul Aziz bin Miglash Al Mishri1199 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ufair menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Yazid, 
— dari Ibrahim bin Abu Ablah, dari 'Adi bin Adi Al Kindi dia berkata, aku 
' mendngar Al 'Ars bin Umairah Al Kindi  - dan dia merupakan salah 

seorang sahabat Rasulullah & - berkata, "Sesungguhnya ada orang 
yang mengerjakan perbuatan para penghuni neraka selama beberapa 
waktu dari masa hidupnya. Kemudian, tampak baginya salah satu jalan 
para penghuni surga dan dia pun mengerjakannya hingga meninggal 

dalam kondisi tersebut. Dan itulah yang dicatat baginya. Ada pula orang | 
yang mengerjakan perbuatan para penghuni surga selama beberapa 
waktu dari masa hidupnya. Kemudian, tampak baginya salah satu jalan 


1199 "Umar bin Abdul "Aziz memiliki panggilan Abu Hafsh. Dia meriwayatkan 
hadits dari bapaknya dan dari ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya 
adalah An-Nasa'i dan dia menilai "Umar ini sebagai pwr tsigah. Ibnu Hajar berkata, 

“Dia adalah perwai tsigah dan memiliki keutamaan. Dia termasuk perawi tingkat kedua 
belas.” 'Umar bin Abdul “Aziz wafat pada tahun 285 H. Lihat Khulashah (2/274) dan 
At Tagrib (2/59). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 597 : 


para penghuni neraka dan dia pun mengerjakannya hingga meninggal 
dalam kondisi tersebut. Dan itulah yang akan dicatat baginya.1200 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim selain 
Yunus, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Yunus selain Ibnu ' 
Wahab. Dan hanya Sa'id bin 'Ufair yang meriwayatkannya dari Ibnu 
Wahab. j3 


Dan hadits ini tidak diriwayatkan dari Al 'Ars selain dengan 
sanad di atas. 

Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath- 
Thabrani di dalam A/ Mu'jam Al Kabir. Al Haitsami berkata, “Para 
perawi yang diriwayatkan oleh keduanya adalah perawi #sigah.”1201 


Ea at AA SAN ya 
BE kia jd pa Bin ega aa 23 maa) 
3 2 Lang AN - 0 0 o- 0 - 0 2.5 
LA IE AR Cp pal HN KEP Ih ap ag 
2 . 3... Aan ore ta 8 ig ae sa 25 1 me “, # 
Ad 0 ea SLEMAN Galao Ga em In IN 


M0 . 5 bsa A aro 9 ANN IA o- A - - 
SEA 3 cai Hala CI Unis PE UB AS ap) 

3 ad o 0 - - 0... 
Le ay ES ai el gni I gia 3 Jia Date Jah :J6 
Ten ah “. 8 no. oo. Pa Nana ya # « - Ja ra 
HS Ke Ga mai ee Da BI Iebdl HPN Jb 
PNG  N AAT - (R- Tara 0. Be an . o PA AI Aa 
ME Sa JL Gea BB AP Ud OS UG pall OS eh 

1200 Kata &4 artinya masa waktu tertentu. Sedangkan kata 1341 artinya 


pertengahan jalan. 
1201 Az-Zawaid (7/212) dan Al Kabir (17/127). 


' 598 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Aja Cb da Kat dn da Jap ti 
Li ubi Ot US Wali LAB 10 Ab IE uga KI 
(ale AI Ip Uli dl le Io Jpn La din 
Li, CALL laa Sae BI dala AI BU HIU ega 
IA Yale Je tnie GS UR CE el le lo Ip 
La ia ea ap Ha di ain Ep ain bar aa 


| AA Ih o- PA 
Ona 25 is heel Letakan 


dy op 


x 


—M 


513. Umar bin Abdurrahman As Sulami Abu Hafsh Al 
Bashril202 menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al Hajjaj Asy 
Syami1203 menceritakan kepada kami, Salam bin Abu Al Mundzir 
menceritakan kepada kami, dari 'Ashim1204 bin Bahdalah, dari Abu 
Wail, dari Abdullah bin Mas'ud @s dia menuturkan: Suatu ketika aku 
sedang bersama kambing-kambing miliki Abu Mu'aith. Lalu, . 
Nabi & datang bersama Abu Bakar dan beliau bersabda, "Wahai anak 
kecil, apakah engkau mempunya susu?" aku menjawab, "Ya, tetapi aku 
dipercaya untuk menjaganya," Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau 
memiliki kambing betina yang belum dikawini pejantan?" "Ya," jawabku. 
Lalu, aku pun membawannya seekor kambing betina Syathur." Salam 
menjelaskan bahwa Syathur adalah kambing betina yang tidak memiliki 
ambing susu. Kemudian, Nabi & mengusap bagian ambing susunya 


1202 Saya belum menemukan biografinya. 

1203 Di dalam beberapa kitab tentang nama para perawi, namanya disebutkan 
dengan redaksi “As Sami” dan di dalam kitab lainnya disebutkan dengan “Asy Syami”, 
Wallahu A'lam. 

1204 Di dalam naksah yang telah dicetak maupun yang masih berupa manuskrip 
disebutkan dengan redaksi “ “Isham” tetapi redaksi ini adalah keliru. 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 599 


padahal kambing tersebut belum memiliki ambing. Seketika itu, 
ambingnya penuh dengan air susu. Lalu, aku pun membawakan batu 
yang dilubangi (sebagai bejana) untuk Nabi #8 Beliau memerahnya 
kemudian memberi minum Abu Bakar dan juga memberi minum 
kepadaku. Lalu, beliau berkata kepada ambing susu tersebut, 
"Mengecillah." Maka, ambing itu pun kembali seperti semula. Aku 
melihat sendiri peristiwa ini dari Rasulullah 2 


Lalu, aku katakan, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku." 
Beliau pun mengusap kepalaku dan berkata, "Semoga Allah 
memberkahimu. Sesungguhnya engkau adalah anak kecil yang diberi 
ilmu." Kemudian aku masuk islam dan mendatangi Rasulullah & Dan 
ketika kami sedang bersama beliau di Hira, diturunkanlah kepada beliau 
surat Al Mursalat dan aku pun menghapalnya ketika surat itu masih 
basah dari mulut beliau. Ada tujuh puluh surat Al @ur'an yang aku 
pelajari secara langsung dari mulut Rasulullah &. Sedangkan surat-surat 
yang lainnya aku pelajari dari para sahabat yang lain. 


Tidak. ada yang meriwayatkan hadits ini dari Salam selain 
Ibrahim. 

Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad secara 
ringkas di dalam kitab Thabagat.1205 


1205 Thabagat Ibnu Sa'ad (1/184). Dan disebutkan di dalam hadits shahih bahwa 
dia memang pernah menghafal tujuh puluh surat Al @ur'an langsung dari mulut 
Rasulullah Saw. Yang dimaksud yiz 4 4S adalah belum ada pejantan yang 
mengawininya. Dan jjk4 16 artinya kambing yang salah satu ambingnya kering, atau 
salah satu ambingnya lebih panjang daripada yang lainnya. Dan ,si artinya 
berkumpul. 


600 — Mu'jam Ash-Shaghir 


CA og KA mna ap Ab Ea 


PN) 2 3 


pa AI Ea AA ai ab ja Usa 
(aya mina (3 d s (Gbeal A3 Jar 6 Karen ga 


21... 


Ap aa lada Jo Or OS IG en gp 
Y, yA Y cb GS Ay Al Jasa d3 ca ag Ia “JG 
as Wala V3 Op JAV, AJE YG aya 


| 514. Umar bin Muhammad bin Al Harits Abu Bakar Al Kilabi 
Al Wasithil206 menceritakan kepada kami, Ahmad bin Utsman bin 
Hakim Al Audi menceritakan kepada kami, Utsman bin Sa'id Al Muriy 
menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, dari Abu 
Ishag, dari Abu Burdah, dari Abu Musa 4 dia berkata: Dahulu, apabila 
— Rasulullah & mengutus sebuah pasukan maka beliau berpesan, 
"Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah dan berperanglah di | 
jalan Allah. Perangilah orang-orang yang ingkar kepada Allah tetapi 
| janganlah kalian mencuri harta rampasan perang dan jangan pula kalian 
berkhianat. Jangan memotong-motong mayit, jangan membunuh anak 
kecil dan orang yang sudah tua." 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Ishag selain 
Israil, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Israil selain "Utsman. 
Dan hanya Ahmad bin Utsman bahwa Hakim yang meriwayatkannya 
dari 'Utsman. | | 


—— Jenad: Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Al 
Bazzar dan, Ath-Thabrani di dalam A/ Mu'jjam Ash Shaghir dan Al 
Mu'jam Al Kabir. Para perawi yang disebutkan Al Bazzar adalah perawi 


1206 Saya belum menemukan biografinya. 


Muw'jam Ash-Shaghir— 601 


kitab Shahih selain Utsman bin Sa'id Al Muriyy, dan dia adalah perawi 
tsigah.”1207 


Ao 1.0 £ 0 4 £ Pa ta 2 0. 8: o-? Te 30 3-4 an 
BA aa pT UT kendal Da G3 AS Gis 
.- KAI Oo z ar - Lor. 3 Ka - ) o& 
da lb g (ajal Jb op Oles WAS KA ad 
- Pa . 
CL 20 ta NN 0 Lo. 0 Y o- et X0 Aoa - 
JB CARA aah da IP Ukir Oi AS BIA NB Th di 
- s - - - - . 
. Pn Ta, ha Fe 7... LX Ea “4 oc 4 . . Ka 8, 9, 2 . 
d—Srtaly (USU Gjaanaai Lo EP AI op) OS G3 Ulas Tah, 
"3 - z 20. Hana £ TA ALAN 4 Lao. TA Tan 4 H4 
(dala dal Terma cb UDU dadu Jim CLD, gong Jab cu 
2... P3 2 - 


Tag ala AN aa OI akh Yu, 


515. Umar bin Sinan Al Manbiji di Manbaj1208 menceritakan 
kepada kami, Abu Mush'ab Ahmad bin Abu Bakar Az-Zuhri 
memberitakan kepada kami, 'Aththaf bin Khalid Al Makhzumi 
' menceritakan kepada kami, dari Thalhah mau/a keluarga Suragah, dari 
Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far, dari bapaknya RA dia mengisahkan: 
Aku melihat Utsman bin Affan #5 berwudhu: dia berkumur tiga kali, ber- 


istintsag tiga kali, membasuh wajahnya tiga kali, membasuh kedua 


tangannya masing-masing tiga kali, mengusap kepalanya satu kali, dan 


1207 Az-Zawaid (5/317). Hadits ini telah disebutkan di dalam hadits Buraidah 
dengan redaksi yang panjang pada (no.340). | 

1208 Dia adalah seorang Hafizh hadits. Ibnu Al Atsir berkata di dalam Al Lubab 
(3/259), “Dia meriwayatkan hadits dari Ahmad bin Syu'aib Al Harrani, Abu Mush'ab 
Az Zahrawi, dan Hiysma bin “Ammar. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah 
Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabrani, 'Abdullah bin "Adi Al Jarjani dan ulama lainnya.” 

Adz-Dzahabi berkata, “Dia adalah seorang Imam, Muhaddits, panutan dan ahli 
ibadah.” Lihat Siyar A'lam An-Nubala (14/ 290). Di dalam naskah yang telah 
diterbitkan disebutkan dengan redaksi “Al Manihi” tetapi redaksi ini adalah keliru. 


602 — Mw'jam Ash-Shaghir 


| 


membasuh kedua kakinya tiga kali. Setelah itu, dia berkata, "Seperti 
inilah aku melihat Rasulullah & berwudhu. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari dari Abdullah 
selain anaknya (Mu'awiyah), dan tidak ada yang meriwayatkan dari 
anaknya selain Thalhah. Dan hanya 'Aththaf yang meriwayatkannya dari 
Thalhah. | 


— Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaikhan, Abu Daud, 
dan An-Nasa'i dengan redaksi yang serupa dengannya.1209 


0238 3. oe-0. 90 PANAS St 


Esia aa KENA AI Ay ob Gt Hara Gp PS 


PN PN Lag Ui Li Ki Apar Fi Dae 


Lae AN pa Di Ke Lea toh 


(3 . 


ai us 
KAS aa AS JS 1d, plg lan LA Ta 


516. Umar bin Muhammad bin 'Amrawaih Al Mukharrami Al 
Baghdadi!210 menceritakan kepada kami, Ahmad bin Budail Al @adhi 
menceritakan kepada kami, Yahya bin 'Isa Ar Ramli menceritakan 
kepada kami, dari Al A'masy, dari Zaid bin Wahb, aku mendengar 
Utsman bin Affan #5 mengatakan: Aku mendengar 
Rasulullah & bersabda, “Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang 
membangkang.” 


1209 Jami” Al Ushul (97/5143). Hadits ini akan disebutkan dengan redaksi 
tambahan pada (no.755), dari Humran, dari Utsman r.a. dan anda dapat merujuk ke 
hadits tersebut. 

1210 Aj Khathib Al Baghdadi menyebutkan biografinya (11/218) fetai dia tidak 
memberikan komentar tentang dirinya. Di dalam kitab Al Lubab disebutkan, “Al 
Mukharrami adalah penisbatan kepada Mukhram, salah satu nama tempat di Bagdad." 


Mu'jam Ash-Shaghir— 603 


Tidak ada yang menayatan hadits ini dari Al A'masy selain 
Yahya bin 'Isa. 


Isnad: Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam tiga 
kitabnya. Abu Ya'la yang meriwayatkannya dengan kisah dan di dalam 
sanadhya terdapat Ahmad bin Budail Ar Ramli. An-Nasa'i dan beberapa 
ulama menilainya sebagai perawi #sigah, tetapi ulama Mtnnya menilai 
bahwa dia adalah perawi dha'if1211 


Aya Ka Pn Ji Lalai OI Pa lu Sa ak Ba 
Te karya IAI Ae 3 NA ae MA gala 3 S3 


Be 20 


3 er DA op Kai BAP Ha PP 


Wa Pa eh LI adan ala bi Fed da 
sg SG ea A3 


F3 
. 


517. Umar bin Ibrahim Abu Al Adzan Al Baghdadi Al 
Hafizh1212 menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Khalaf Al 
Aththar menceritakan kepada. kami, Sahi bin Amir Al Bajali 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada 
kami, dari Mughirah, dari Ibrahim, dari Algamah, dari Ibnu Mas'ud RA 


1211 AzZawaid (7/242). Hadits ini adalah "shahih bila merujuk kepada jalur Abu 
Sa'id, Ummu Salamah, dan Abu Hurairah. Lihat Jami' A/ Ushul (9/6580,6581). 

1212 "Jmar bin Ibrahim memiliki panggilan Abu Bakar. Dia tinggal di daerah 
Rayy. 'Umar bin Ibrahim meriwayatkan hadits di daerah tersebut dari Muhammad bin 
Hatim Az Zamiy dan lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu Al 
Husain bin Al Munadi dan lainnya. 

Al Khathib berkata, “Dia adalah perawi #sigah.” Ibnu Katsir berkata, “Dia adalah 
perawi #sigah dan tsabt.” Ibnu Hajar berkata, “Dia adalah perawi #sigah dan seorang 
hafizh hadits. Dia termasuk perawi tingkat kedua belas.” 

'Umar bin Ibrahim wafat di Rayy, pada tahun 290 H. Lihat Siyar A'lam An- 
Nubala (14/81), Baghdad (11/216), Al Bidayah (11/97), Tadzkirah (2/744), dan kitab 


lainnya. 


604 — Muw'jam Ash-Shaghir 


bahwa Nabi & bersabda, “Hendaklah kalian menikah, dan barang siapa 
belum sanggup melakukannya maka hendaklah dia berpuasa. Sebab, 
puasa itu akan meredam syahwatnya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mughirah selain 
Abu Bakar bin Ayyasy, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Abu 
Bakar ini selain Sahal. Dan hanya Muhammad bin Ali bin Khalaf yang 
meriwayatkannya dari Sahal. | 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaikhan dan At- 
Tirmidzi dengan lafazh yang berbeda.1213 


Haa CENAAII SAN ONE Jaa PN, pen aa 

PP Aga yi Oka 33 CA 2 3 CI al a33 
. 0-3 0. 
on BA pa Po dai abe ag .. Ol oa 


Calo SI API gp ng PA Jo Ip JB as 


? 


2 
518. Umar bin Isma'il bin Abu Ghailan Ats-Tsagafi Al 
Baghdadil214 menceritakan kepada kami, Daud bin Amru Adh Dhabiy 
menceritakan kepada kami, Abbad bin Al “Awwam menceritakan 
kepada kami, dari Sufyan bin Husain, dari Yunus bin “Ubaid, dari “Atha" 
bin Abu Rabah, dari Jabir bin Abdullahsg dia menuturkan, ' 
“Rasulullah & melarang jual beli Tsunya kecuali apabila hal itu 
dilakukan dengan jelas.” 


1213 Synan At-Tirmidzi (4/1081), Mukhtashar Shahih Muslim nomor (794), dan 
Fath Al Bari (9/112). Dan ini adalah akhir Juz kelima dari kitab Al Mu'jam Ash 
Shaghir. 
| 1214 "mar bin Isma'il Al Baghdadi meriwayatkan hadits dari Ali bin Al Ja'ad dan 
lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Ishag bin Muhammad An NYi'ali. Al 
Khatib berkata (11/224), “Dia adalah perawi tsigah.” 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 605 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yunus selain 
Sufyan bin Husain, dan hanya Abbad bin Al 'Awwam yang 
meriwayatkannya dari Sufyan. 


Jual beli Tsunya yang dimaksud di dalam hadits ini adalah 
seseorang menjual buah-buahan yang masih berada di pohon di 
kebunnya, baik : berupa kurma atau buah lainnya. “Lalu, dia 
mengecualikan bahwa buah-buah tertentu menjadi haknya dan 
keluarganya. Tentang sistem ini, Rasulullah & bersabda, “Tidak boleh 
melakukan -praktik Tsunya kecuali dengan menyebutkan Penen yang 


dikecualikan dari transaksi secara jelas. 
Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh para Imam penyusun 


kitab Sunan, dan sanadhya shahih. Ath-Thahawi meriwayatkannya di 
dalam kitab Musykil Al Atsar dari jalur Abbad bin Al Awwam.1215 


Da Taka CAT CPLAN rab AI Ka Gi TS SAS 
Te ip au Sis Ada SG ta bara (ea 


A24 0 Lo. d 


IN ea ls EA - JG An Lp MN au 

3 85 An LN PE Cara SE IA Apa : 

Getis SIB La aa ala Pare We JGA aa era 3nt 

Ie Io JB Ka “sudi ka di Ta 
#01 2... 


dal Ang TI Aa tu) Ui ce Ng Pp | ag 


519. Umar bin Abdullah bin Al Hasan Al Ashbahani!216 
menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan kepada 


1215 Jami" Al Ushul (1/509 berikut catatan kakinya), Musykil Al Atsar (1/43), 
Mukhtasar Sunan Abu Daud (3263), Tuhfah Al Ahwadzi (4/511): At Tirmidzi berkata, 
“Hadits hasan shahih gharib dari jalur ini,” dan Sunan An-Nasa'1(7/296). 


606 — Muw'jam Ash-Shaghir 


kami, Ibrahim bin Al Hakam bin Aban menceritakan kepada kami, 
bapakku menceritakan kepadaku, dari Ikrimah, dari Anas bin Malik RA, 
dia berkata, aku mendengar Rasulullah & bersabda, “Barang siapa 
pergi untuk menjenguk orang yang sedang sakit maka dia berada di 


dalam rahmat (Allah) hingga dia sampai ke tempat orang itu. Apabila dia 
duduk di dekatnya maka dia akan mendapat limpahan rahmat yang 
lebih besar.” 


Ketika Rasulullah 8 mengatakan hal itu, aku pun bertanya, 
“Wahai Rasulullah, ini adalah balasan yang didapatkan oleh seseorang 
yang menjenguk orang yang sedang sakit. Lantas, balasan apa yang 
didapatkan oleh yang sakit?” Rasulullah #& menjawab, “Apabila seorang 
hamba sakit selama tiga hari niscaya dosa-dosanya akan keluar 
(berguguran) hingga kondisi dirinya seperti hari ketika dia dilahirkan 
ibunya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ikrimah selain Al 
Hakam, dan hanya Ibrahim yang meriwayatkannya dari Al Hakam. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh 
Ahmad dan oleh Ath-Thabrani di dalam A/ Mu'jam Ash-Shaghir dan Al 
Mu'jam Al Ausath. Di dalam sanad Ath-Thabrani terdapat Ibrahim bin 
Al Hakam bin Aban, dia adalah perawi dha'if Sedangkan di dalam 
sanad Ahmad terdapat Abu Daud yang merupakan perawi yang sangat 
lemah.”1217 


1216 "Umar bin 'Abdullah memiliki kunyah Abu Hafsh Al Hamdani. Abu Nu'aim 
berkata, “Dia adalah Syaikh negerinya dan penyusun kitab Masail Al @adhi. Dan dia 
adalah seorang pemimpin.” 'Umar bin "Abdullah wafat pada tahun 308 H bulan 
Jumadil Awal. Lihat Dzikr Akbar Ashbahan (1/355). 

1217 Az-Zawaid (2/297). 


- 


Mu'jam Ash-Shaghir — 607 


- e £ Ha 2 2.2 Le. KE 035 ia. 
K3 1 Lada SR S 3 3 Op pas GAS 


Ka - £ 4 Bg. o - Pap 5 - Cok 9 30 3 
BA ab KA Saji CI pi La 3 KALA 
# : - 


& KA Pe Sa or G. 8, 2. - : .- ag - ng 9 9 - 
au) "Ju ah ale de lu AS Ne MS alus 
CR 3 UG na Mas 


520. Umar bin Sahl Abu Bakar Ad Dinawari!218 menceritakan 
kepada kami, Abu Al Ahwash Muhammad bin Al Haitsam Al Oadhi 
menceritakan kepada kami, Musa bin Muhammad Abu Thahir 
menceritakan kepada kami, Mutharrif bin Mazin:1219 seorang @adhi di 
Yaman menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari 
' bapaknya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas #5, dari Nabi & beliau 
bersabda, “Orang yang menyesal (atas perbuatannya) menunggu 
datangnya rahmat Allah, sedangkan orang yang tertipu (dengan . 
pebuatannya) menantikan datangnya murka Allah.” 


— Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan selain 
Mutharrif, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Mutharrif selain 
Musa. Dan hanya Abu Al Ahwash yang meriwayatkannya dari Musa. 


1218 Umar bin Sahl adalah. seorang hafizh hadits dan seorang mujawwid. Dia 
memiliki kunyah Abu Bakar Ad Dinawari Al @armisini Rihal/ Mushannif. "Umar bin 
Sahl meriwayatkan hadits dari Ibrahim bin Abu Al “Unais dan lainnya. Adapun yang 
meriwayatkan darinya adalah Abu Al @asim bin Tsabit Al Hafizh dan lainnya. Abu 
Ya'la menyebutkannya di dalam Al Irsyad dan dia mengatakan, “Dia adalah perawi 
Isigah, seorang Imam dan seorang ulama, dan itu sudah disepakati oleh ulama 
lainnya.” "Umar bin Sahl wafat pada tahun 303 H. Lihat Tadzkirah (3/829). 

1219 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “Madzin” 
tetapi redaksi ini adalah keliru. 


608 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
Mutharrif bin Mazin, dia adalah perawi dha'if”1220 


Ea Li — gai Pr) LA 3 “5 "ag Kyabal 

na (315 s Can P sea Ke am knapa gp ee aa 2 

da & JB SA 3 pp o & Ae SI v 2395 
Pai aa :JE, aan y3 ya Para A K3 Aa 


521. Umar bin Al Hasan Abu Hafsh Al @adhi Al Halabi!221 
menceritakan kepada kami, Al Musayyab bin Wadhih menceritakan 
kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
dari1222 Syu'bah, dari Zurarah bin Aufa, dari Abdullah bin “Amr RA dia . 
berkata, “Rasulullah & melarang membunuh kodok dan beliau berkata: 
Suaranya adalah tasbih.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah secara 
marfu' selain Al Hajjaj, dan hanya Al Musayyab yang meriwayatkannya 
dari Hajjaj. 


1220 AzZawaid (10/199). Saya katakan bahwa di dalam sanadnya terdapat Musa 
bin Muhammad Abu Ath Thahir. 

1221 Dj dalam kitab Tarikh Baghdad disebutkan dengan redaksi “Abu Hufaish”. 
Dia meriwayatkan hadits di Bagdad dari Abu Khaisyamah Mush'ab bin Sa'id Al 
Mashishi dan lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Ibnu Makhlad dan 


- lainnya. 


Ad Daraguthni pernah ditanya tentang dirinya, dan dia berkata, “Dia adalah 
perawi tsigah.” "Umar bin Al Hasan wafat pada tahun 306 H ketika dia kembali dari 
Bagdad ke Halab. Ada pula yang mengatakan bahwa dia wafat di Hit pada bulan 
Rajab. Lihat Tarikh Baghdad (11/221). 

1222 Di dalam naskah yang sudah diterbitkan disebutkan denah redaksi “bin” 
tetapi itu adalah keliru. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 609 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath1223 Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya 
terdapat Al Musayyab bin Wadhih. Dia adalah perawi yang masih 
diperbincangkan meskipun ada yang menilainya tsigah. Adapun perawi 
lainnya adalah perawi kitab Shahih.”1224 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Utsman 


4 
Nai AS 


5 o- e Pe € - 2 o 2. 2 0 Papa FIP K4 
PA Jilat HP BIP G3 Kemah GP Ialah GAS AN 
5 2, PAN LIP Ta anna o- Hn - 2 3 
"daa take Lal US AS AI SP) Pun) NAS 0 up Tahan 

“7 Pisa "0. : PAUS ot- A Ms 1 - . One 
VJ EA Ye MN Io Al Jgn Cah 
| PENA TO tp o 4 NO 5 Bo. 9 “gf 

AN teka IN mail Ie ai & Uh J3 

522. Utsman bin Umar Adh Dhabiy Abu Amrul225 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Raja Al Ghudani menceritakan 
kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, dari Syabib bin 
Ghargadah, dari Al Mustazhil bin Hushain, aku mendengar Jarir bin 
Abdullah Al Bajali 8, yang ketika itu menjadi pemimpin kami, berkata, 
“Aku berbaiat kepada Rasulullah & kemudian aku kembali. Lalu, beliau 


memanggilku dan berkata, “Aku tidak menerima baiatmu sampai engkau 


1223 Majma' Al Bahrain (no.1551), dan masih berupa manuskrip. 
1224 Az Zawaid (4/41). 
1225 Saya belum menemukan biografinya. 


610 — Muw'jam Ash-Shaghir 


berbaiat untuk selalalu menasihati setiap muslim'. Maka, aku pun 
. berbaiat kepada beliau untuk melakukan hal tersebut.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Mustazhil selain 
Syabib, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Syabib selain Israil. 
Dan hanya Abdullah bin Raja yang meriwayatkannya dari Israil. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Di meriwayatkan sebuah hadits 
di dalam kitab Shahih selain hadits ini. Ath-Thabrani meriwayatkannya 
di dalam Al Mu'jam Ash Shaghir dan sanadnya hasan.”1226 Saya 
katakan. bahwa hadits itu juga ditemukan di dalam A/ Mu'jam Al 
Kabir.1221 


5 BIA 3 KL yi IN ae 3 DAS CS 
o- Jo 39. 3 


ia Gi CASN GA jar oi PEN IT 

LP ori  gAH IP KAN pa GA GG Kar 2 

He lo M3 Je IA P3 CG 5 al 
Syeh Ni Fu ang 


523. Utsman bin Abdul A'la bin Utsman bin Zufar Al Kufi1228 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman bin Ja'far Az- 
Zuhri Al Kufi menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Jamil 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muslim Ath-Thaifi 
menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al @asim, . dari 
bapaknya, dari Aisyah « dia berkata, Rasulullah 2 bersabda, 
“Penyamakan kulit (bangkai) terhitung sebagai penyuciannya.” 


1226 Az-Zawaid (1/87) dan lihat pula Fath Al Bari (1/139). 
1227 Al Mu'jam Al Kabir (2/397). 
1228 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 611 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdurrahman 
selain Muhammad, dan hanya Al Haitsam yang meriwayatkannya dari 
Muhammad bin Muslim. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Abu Daud, 
dan Ibnu Majah dengan redaksi serupa.1229 | 


yaa an ala aa oh al Gi On ts 
PE PA Ap Jeelatah Gara GAN SI 5 mail Gas 
BI “ AG Psi Sd v NA veng ena v Si 0 na 
II AN Ga ai ANA 5 tem ai lb Ip Nai 
BEA EA AN NA aa Jd Ia Fa 
Pe —N Ji af asaat Sri | Isi OT Ga Koo 
ebay uduk Op nh Dal Volt 
o| li Sana) 6 AT eat Yg Ab, Cus Ip bai 
2g Ta) PAS SA BE C3» Sbs PAI Sia OS 
LAN J5 Urat DE en sad 3 Jai uh IE bb 
"33 


Dik j2) OS 


524. Utsman bin Khalid bin Amru As Sulafi Al Himshi di 
Himsh1280 menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al “Ala Az Zubaidi 


1229 Taisir Al Wushul (3/54), Mukhtashar Sunan Abu Daud (no.3961): yang 
dimaksud PE adalah kulit yang sudah disamak, Sunan An-Nasa'i (7/174), dan Sunan 
Ibnu Majah (3612). 


1230 Kata As Sulafi merupakan nisbat kepada Sulaf, nama pemimpin dari Al Kila" 
yang berasal dari Hamir. Lihat Lubab. 


612 — Mw'jam Ash-Shaghir 


menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada 
kami, dari Al Mas'udi, dari Al Hakam bin “Utaibah dan Hammad bin 
Abu Sulaiman, dari Ibrahim An Nakha'i, dari Algamah bin Gais, dari 
Abdullah bin Mas'ud RA dia mengisahkan: Rasulullah & mengajarkan 


doa Istikharah kepada kami seperti beliau mengajarkan sebuah surat 


dari Al @ur'an. Beliau mengatakan, “Apabila salah seorang kalian 
hendak mengerjakan sesuatu, hendaklah dia berdo'a: Ya Allah, 
sesungguhnya aku memohon pilihan dengan ilmu-Mu, dan aku 
memohon ketetapan dengan kuasa-Mu, dan aku memohon karunia-Mu 
yang agung karena sesungguhnya Engkau Mahakuasa dan aku tidak 
memiliki kuasa, Engkau Maha Mengetahui dan aku tidak mengetahui, 
dan Engkau Maha Mengetahui yang ghaib. Ya Allah, apabila hal ini baik 
untuk agamaku, duniaku, dan akhiratku maka tetapkanlah ia untukku. 
Akan tetapi, apabila hal lainnya yang lebih baik maka mudahkanlah 
kebaikan itu untukku di mana pun juga ia berada, dan palingkanlah 
keburukan dariku di mana pun ia berada. Dan jadikanlah aku ridha 
terhadap ketetapan-Mu. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Hakam selain 
Al Mas'udi. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Al 
Bazzar dan Ath-Thabrani di dalam ketiga kitabnya. Dan mayoritas sanad 
— dari Al Bazzar adalah hasan.”1231 Al Haitsami juga mengatakan, “Pada 
sanad di dalam Al Mu'jam Al Kabir terdapat Shalih bin Musa Ath- 
Thalahi, dan pada sanad dalam Al Mu'jam Ash Shaghir dan Al Mu jam 
Al Ausath terdapat seorang perawi yang lemah dalam hal hadits.”1282 


1231 AzZawaid (10/187). 
1232 A7-Zawaid (2/280). Hadits ini dikuatkan oleh hadits syahid dari Jabir yang 
diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lainnya. Lihat pula Jami' A/ Ushul (6/4357). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 613 


SA ema BA bab aa aa ba te 

AE AJE Oil Smg SA AAA Toga ag 
Tag aa oa BI Op Gia do Ap Cop MAS Gi 
| — ne ARE) AS UB Hp DS OM Oa AA 
es d3 NN Sana NN Am 
SE Ab at Ol W3 slah 3 LI AS AI 


Sie Kuas 

525. Utsman bin Ubaidilah Ath-Thalhi Al Kufil238 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Humaid menceritakan kepada 
kami, Ya'gub bin Abdullah Al @ummi menceritakan kepada kami, dari 
Isa bin Jariyah, dari Jabir bin Abdullah RA dia mengisahkan: 
Rasulullah & shalat mengimami kami pada salah satu malam di bulan 
Ramadhan sebanyak delapan raka'at dan beliau juga mengerjakan shalat 


net 


witir. Pada malam berikutnya, kami pun berkumpul di masjid dan kami 
berharap beliau keluar (dari rumahnya). Kami terus menunggu di masjid 
hingga waktu subuh. Kemudian, kami masuk menemui 
Rasulullah & lalu kami katakan, “Wahai Rasulullah, kami berkumpul di 
masjid tadi malam dan kami berharap engkau mengimami kami shalat 
(tarawih).” Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya aku khawatir apabila 

shalat tersebut diwajibkan atas kalian.” | 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah selain 
dengan sanad ini. Dan hanya Ya'gub yang meriwayatkan demikian, dan 
dia adalah perawi tsigah. 


1233 Saya belum menemukan biografinya. 


614 —Mu'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani di dalam A/ Mu'jam Ash Shaghir dan oleh Abu Ya'la. Di dalam 
sanadnya terdapat Isa bin Jariyah. Ibnu Hibban menilainya sebagai 


perawi tsigah, tetapi Ionu Ma'id menilainya dha'if,”1284 


MY G) des ah ha, AS 3 3 Je De 

0 2.00. o ea Ac Pa 
Da IP II HE) ba Ka AB da in Jade 3 Ale A6 

EA Kn BA AA 1 Banda Ht IT na WM KIA 


- 
 - 0 


vr Pata CGI at AG bar AL PA Tae yi ut Yi 


WI 6 Je da AI PP) jae AP Sah PKn 


5 


PAN OP Ae ep OA JI Ol el ale 


526. Utsman bin Khurrazadz1285 menceritakan kepada kami di 
dalam/dari kitabnya aku melihatnya masuk ke Anthakiyah. Kami pun 
menemuinya dan ketika itu dia dalam kondisi lumpuh. Aku tidak sempat 
mendengar hadits darinya. Dia masih hidup selama tiga tahun sekian 
bulan setelah aku keluar meninggalkan kota Inthakiyyah, Sa'id bin 


Muhammad Al .Aufi menceritakan kepada kami, Husain bin Hasan bin 
Athiyyah Al Aufi menceritakan kepada kami, Abu Sa'id Al Muaddib 


1234 AzZawaid (3/172) 

1235 (Jtsman bin Khurrazadz adalah seorang Hafizh hadits, hujjah, dan ahli hadits 
dari Anthakiyah. Dia meriwayatkan hadits dari Abu Al Walid Ath Thayalisi dan ulama 
lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah An-Nasa'i dan lainnya. 

Muhammad bin Mahmuyah Al Ahwazi berkata, “Dia adalah ulama hadits paling 
kuat hafalannya yang pemah aku lihat.” Abu Al Hakim berkata, “Dia adalah perawi 
tsigah dan terpercaya." 

Utsman bin Kharruzadz wafat pada tahun 281 H. Lihat Siyar A'lam An-Nubala 
(13/378) dan Tadzkirah (2/624). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 615 


menceritakan kepada kami, dari Abu Idris Al Audi, dari “Athiyyah, dari 
Abu Sa'id RA dia berkata, Rasulullah #& bersabda, “Sesungguhnya 
panas api neraka itu terdiri dari tujuh puluh bagian. Enam puluh 
sembilan bagian bagi orang yang memerintahkan (pembunuhan), 
sedangkan yang satu bagian untuk orang yang melakukan pembunuhan. 
Dan satu bagian itu sudah sangat menyiksanya.” | | 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari jalur Abu Idris selain dengan 
sanad ini, dan hanya (Abu Utsman bin Khurrazadz yang 
meriwayatkannya).1236 

. d#snad: Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat Al 
Husain bin Al Hasan bin “Athiyyahi, dan dia adalah perawi Dha'if”1237 


Pt 9 8 0 aa Ka AN | AE Da DA De Pt 

WI a2an US maa FUJI Olats 3 Kam 3 Olass Laga 

Es. . e 8 0 0. an ta 2 2.3 Hd Paud . .. 9 8 
API Gp JA AP BIS JR OA BU or IPP Di NASA 
0. “ . Pap CT - Sa aa An 3 Fak . 
2 JI BP onkata P KE Yj Oia PMS GEA de 
A 2 - 3 T 2 aa Run o- A, - - 40 e 1 o- 
DN Ie AN IP ed JB ESA Loph sehun oh A3 
aa 4 Ki nu EN SNAN STA Le Ba. —: "5 Dua ore 
TAI So J3 UE OS eat ja Ih ala 
Pa 2. or ta 2, Si “ 2 0 Pan aa H 0 at Bea ad 
plg EA bo dgan LA AI pi th Ea Uh 


03. 


2 An 2 3 on 0 AP La ET 118 SG. Sao ore ot 
"3 Lag 0 LL gih (Abdi IE Sp bb calle Alus 


1236 Redaksi di dalam tanda kurung tidak terdapat di dalam naskah yang telah 

dicetak. : 
1237 Az-Zawaid (7/299). Saya katakan bahwa di dalam sanadnya terdapat 

Athiyyah Al Aufi, dia adalah perawi dha'if | 


616 — Mw'jam Ash-Shaghir 


39 - - 0 


29 # # Tt ar Ber Tb an bae ea aa bd 

Ji ol CH gama UN "Ji tb Sp 3 LA LA db 
| 1s 2 Bo, ag 2 ra yaa of F 
PEN BASE of wa IBI celah Kal 3 uu 


527. Utsman bin Ahmad Ad Dabbagh Al Mishri1288 di Mesir 
menceritakan kepada. kami, Muhammad bin Amru bin Nafi” Ath- 
Thahhan Al Mu'addil menceritakan kepada kami, Abdul Ghaffar bin 
Daud Abu Shalih Al Harrani menceritakan kepada kami, Sufyan bin 
Uyainah menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Wail, dari 
Abdullah bin Mas'ud RA dia menuturkan, Dahulu, sebelum kami pergi 
(hijrah) ke negeri Habasyah, kami mengucapkan salam kepada 
Nabi & ketika beliau sedang shalat dan beliau membalas ucapan salam 
kami. Setelah kami kembali dari negeri Habasyah, aku mendatangi 
“(kami mendatangi) Rasulullah &lalu aku mengucapkan salam 
kepadanya (ketika beliau sedang shalat) tetapi beliau tidak menjawab 
ucapan salamku. Aku pun bingung dan berfikir. 


Aku katakan, “Ada apa denganku? Apakah sesuatu telah 
terjadi pada diriku? Atau ada ayat yang diturunkan terkait diriku?” 
Rasulullah menjawab, “Tidak demikian, “wahai Ibnu Mas'ud 
Sesungguhnya Allah memerintahkan apa saja yang dikehendaki-Nya. 
Dan sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa kalian tidak boleh 
berbicara ketika sedang mengerjakan shalat.” 


Seperti inilah Abdul Ghaffar meriwayatkan hadits tersebut dari 
Sufyan. Apabila riwayat ini disampaikan melalui hafalan, maka ia 
termasuk gharib yang berasal dari jalur Manshur. 

Al Humaidi dan yang lainnya meriwayatkan hadits ini dari 
murid-murid Sufyan, dari Sufyan bin Uyainah, dari “Ashim, dari Zirr bin 
Hubaisy, dari Abdullah, dan hadits dari sanad ini adalah mahfuzh. 


1238 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 617 


Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Syaikhan, Abu Daud, 
dan An-Nasa'1.1239 | 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan “Ali 


Aa tera anal Haa 3 Teabal Ta) IS Pe Hata 
ag - id s o- ta - - . (3 o - o 0d . 
ME EV JB cas (SP BL 3 Ae CA IN Ge 
Pn et 4 25, 03.9 - : Sa - 10 8. Mi” 2. 
ag dala Ah ala (Sani Oa WUS nia ita sah SIG Y) 
528. Ali bin Abdul Aziz1240 menceritakan kepada kami, 


Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Az-Zubair bin “Adi, dari Anas bin Malik RA dia 


1239 Jami" Al Ushul (5/3689), Fath Al Bari (3/72), Mukhtashar Sunan Abu Daud 
(no. 886 dan 887), Sunan An-Nasa'i (3/19), dan Syarh An Nawawi 'Ala Muslim 
(5/26). | 

1240 Nama Ali bin Abdul "Aziz dinisbatkan dengan Al Baghawi. Dia adalah 
penyusun kitab Musnad dan seorang syaikh di tanah Haram. Dia meriwayatkan hadits 
Abu Nu'aim dan lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah keponakannya, 
yaitu Abu Al @asim Al Baghawi dan lainnya. 

Adz-Dzahabi berkata, “Dia adalah seorang hafizh hadits yang tinggal di Makkah. 
Dia adalah perawi tsigah akan tetapi dia meminta upah untuk hadits yang 
diriwayatkannya, dan hal itu bisa dimaklumi karena dia sangat membutuhkan 
penghidupan.” 

Ad Daraguthni berkata, “Dia adalah perawi tsigah dan terpercaya.” 

Abu Hatim berkata, “Dia adalah murid Abu "Ubaid Al @Gasim bin Sallam dan dia 
menyampaikan kepada kami dari catatan-catatan Abu "Ubaid. Dan dia adalah perawi 
shadug.” 

'Ali bin Abdul “Aziz wafat pada tahun 286 H. Lihat Siyar A'lam An-Nubala 
(13/348), Mizan (3/143), Al Jarh wa At Ta'dil (6/ 196) Mir'ah Al Jinan (6/213), dan 
Tadzkirah (2/623). 


618 — Mu'jam Ash-Shaghir 


berkata, “Tidaklah datang suatu tahun melainkan tahun berikutnya akan 
lebih buruk dari tahun itu. Kami mendengar hal itu dari Nabi kalian.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah selain 
Muslim, dan hanya Ali yang meriwayatkannya dari Muslim. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Bukhari dan At- 
Tirmidzidari jalur Az-Zubair bin “Adi dengan redaksi tambahan.1241 


9 a 202 So NG. 4 Pa Na dog nh 208 Pa pa 

p 7 0 . 0. an 2 o . AS 3 0 CN 
Be bp ea Ia 2 Ia BIS UAN 0gp 
ta - sega #0. . . To. Pa 3 Ga e- gn. 
IN GP AP GP Id oi AP MEP Oi PR PSI 


MN AA Bala ale At Ko MJ, JB 
' i 5 e “2 o 


koe 
(UR 


529. Ali bin Al Mubarak Ash Shan'ani!242 menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin “Abdurrahim bin Sarwis Ash Shan'ani 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Salim Al @addah menceritakan 
kepada kami, dari Ali bin Shalih Al Makki, dari Amru bin Dinar, dari 
'Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah #4 dia. berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Apabila igamat telah dikumandangkan maka 
tidak ada lagi shalat selain shalat fardhu itu.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Shalih 
selain Sa'id bin Salim, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain 


1241 Jami” Al Ushu/ (10/7566). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada 
nomor (485) dan anda dapat merujuk ke nomor tersebut. 
1242 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 619 


Muhammad bin “Abdurrahim. Dan hanya Ali bin Al Mubarak yang 
meriwayatkannya dari Muhammad bin “Abdurrahim. 


Isnad: Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada nomor 
21, dan ia adalah hadits Shahih. 


- LD (an 


ap ee Adu bea 5 SP oi Bh 
AA Da AN Ag ah KAN gp CSI Ie 
AI Io rar BU Cb Gpp JI oi MAP ai 
At Tn TI Aa ld ya AI ear 

KS ab AI 


530. Ali bin Bisyr Al Magaridhi Ash Shan'ani1243 menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Ishag bin Juwatsi Ash Shan'ani menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Salim Al @addah menceritakan kepada kami, 
dari Ali bin Shalih Al Makki, dari Al A'masy, dari Habib bin Abu Tsabit, 
dari Maimun bin Abu Syabib, dari Mw'adz bin Jabal #5 dia menuturkan: 
Aku berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat 
. kepadaku.” Rasulullah bersabda, “Bertakwalah di manapun. engkau 
berada, lakukanlah kebaikan setelah engkau melakukan keburukan 
niscaya dia dapat menghapusnya, dan pergaulilah orang lain dengan 
akhlak yang baik.” 


1243 Saya belum menemukan biografinya. 


620 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Shalih Al 


Makki Al “Abid selain Sa'id bin Salim, dan hanya Ishag bin Ibrahim bin 
44 


Juwatsi yang meriwayatkannya dari Sa'id bin Salim.12 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan dia 
berkata, “Ini adalah hadits hasan shahih.” Dia juga berkata, “Yang 
shahih adalah hadits Abu Dzar.”1245 


3 (et 101 8 - Lor ..& ot BOB ih 
£ @ oo 90.4 J0 Lo. PN Sean Pa 0 A Maru 
Ar MAP IP Ola Oi Sp OP Alb 0 LAS Ui GG pad P3 
Aga (co... It — Sofa 2. 08 g - “3 o8 0 ni 
SI GA 5 AA 3 PE Pena PN 
A ON 2 - Pan 3 SAB L Yoo /N - - Maa On Ig 7 
3 SES Ke IA JUS AE Sp) ABS 1 ad V5 
531. Ali bin Al Husain Ash Shufi Al Baghdadil246 
menceritakan kepada kami, Yusuf bin Wadhih Al Bashri menceritakan 
kepada kami, @udaham bin Syihab menceritakan kepada kami, dari 
Burd bin Sinan, dari “Abdah bin Abu Lubabah, dari Zirr bin Hubaisy, 


dari Ash Shubay bin Ma'bad,1247 dikisahkan bahwa dia (Ash Shubay) 
mengucapkan niat ihram untuk haji dan umrah secara bersamaan. Lalu, 


1244 Demikian redaksi yang tertera di dalam naskah yang telah diterbitkan. Dan 
sebelumnya telah dikatakan bahwa yang dimaksud adalah Ibrahim bin Ishag dan saya 
tidak mengetahui perawi ini. 

1245 Tuhfah Al Ahwadzi (6/122). Hadits ini juga diriwayatkan.oleh Ahmad, Ad 
Darimi, dan Al Hakim di dalam kitab Al Iman dan dia (Al Hakim) berkata bahwa hadits 
ini sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim, dan perkataannya ini disepakati oleh 
Adz-Dzahabi (Al Mustadrak (1/54), dan Al Baihagi di dalam Syu'ab Al Iman. 

1246 Al Khathib menyebutkan biografinya (11/394) tetapi dia tidak memberikan 

komentar tentang dirinya. Ibnu Hajar berkata di dalam Lisan A/ Mizan, “Dia 
meriwayatkan hadits-hadits yang tidak diketahui asal-muasalnya.” 

1247 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “Adh 
Dhabi”, tetapi redaksi ini adalah keliru. 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 621 


hal itu disampaikan kepada Umar bin Al Khaththab RA, maka Umar 
pun berkata, “Engkau telah mendapat petunjuk kepada Sunnah (ajaran) 
Nabimu #&” | | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Burd selain 
@udamah, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari @udamah selain 
Yusuf. Dan hanya Ali yang meriwayatkannya dari Yusuf. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, An-Nasa'i, 
dan Ibnu Majah, dan sanadnya adalah shahih.1248 


s.- 0 Ma aa Ra Balasan, TN Un P 0d “0. 
kabua Op 3 KE BIS BN SA el Hi dp as 


SA eh "IG RE HI aU Eat dadi an Hi 


e o- 05, o -..@ o- -. .. PN Mana - 0 0.1 
IA 3 Bea KAA KE AS LEAN 5G Lb Gasa Fa 
an ai es £ Se 4, ey. Bo 4 0 (3 0 o mana G 
HL IU TPA ap) ole 5 Na IP Ll IP ate 


4 
o 


yi PS adi : Al UNA 3) lag ala At Ko Si apr 


0 Bo... 


a NE x Ip Na & 05, 9 Pa 

ES NS (mad sel Uya Cadang slah ad Jaka NA 

532. Ali bin Sarraj Al Mishri Al Hafizh1249 menceritakan 

kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ziyad Al Madini 


1218 Jami" Al Ushul (30/1390), Sunan Ibnu Majah (2970), Mukhtashar Sunan 
Abu Daud (1724-1725) Al Baihagi (4/352), dan Sunan An-Nasa'i (5/146-147). 

1249 Ali bin Sarraj adalah secrang Hafizh hadits yang memiliki kualitas hafalan 
yang sangat baik dan dia termasuk ulama mutakhirin. Dia meriwayatkan hadits dari 
Abu “Umair bin An Nahhas Ar Ramli, Yusuf bin Bahr, ulama yang seangkatan dengan 
keduanya, baik di Mesir, Syam, dan Irak. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah 
Abu Bakar Al Isma'ili dan lainnya. Dia tinggal di Bagdad dan mengumpulkan hadits 


622 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


menceritakan kepada kami, Shalih bin Nubatah menceritakan kepada 


kami, dia berkata, aku mendengar Amirul Mukminin, Al Ma' mun 
menceritakan dari bapaknya, dari pamannya, Abdush Shamad bin Ali 
bin Abdullah bin Abbas, dari bapaknya, dari kakeknya: Ibnu Abbas &, 
dia mengisahkan: Ketika ayat ini: “Jika kamu nyatakan apa yang ada di 
dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya — Allah 
memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu” diturunkan 
kepada Rasulullah, kandungan ayat ini terasa berat oleh para sahabat 
beliau & Kemudian turunlah ayat: “Dia mengampuni siapa yang Dia 
kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki.” 1250 Maka, 


mereka pun bergembira kembali. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ma'mun selain 
Shalih, dan hanya Abdullah bin Muhammad Al Madini yang 
meriwayatkannya dari Shalih. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim dan At- 
Tirmidzi!251 dengan redaksi yang panjan. 


Kab ad BR ON SN PA Pe ae 
Paid in Ratna dp LE op A3 
PA ale Ko Aa da Po 


Pn 


serta menulis kitab. Ad-Daraguthni berkata, “Dia hafal hadits. Dia pernah minum 
khamer hingga mabuk. Dia wafat pada tahun 358 H.Mizan (3/131) 

1250 OS. Al Bagarah 2:/284). 

1251 Jami” Al Ushul (2/532), Mukhtashar Shahih Muslim (2125), dan Tuhfah Al 
Ahwadzi (8/338). | 


Mw'jam Ash-Shaghir— 623 


Per A3 ale Ie 3 NAN PN Lah in 
Agale Jo 33 Gay AS ang Gila Dil WAS da 
II Ie IE MA 3 ig le Jaan SIG 
JA Jah 2 Dekat DE TP EN alan ala 

Umi 23 Ol Jail DA JB eng 


583. Ali bin Ahmad bin An Nadhr Al Azadi bin binti 
Mu'awiyah n Amru Abu Ghalib1252 menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Yusuf Az Zimmi menceritakan kepada kami, Ubaidilah bin Amru Ar 
Ragiy menceritakan kepada kami, dari Ayyub As Sikhtiyani, dari Abu 
@ilabah Abdullah bin Zaid Al Jurmi, dari Anas #5, dia menuturkan: 
Seorang wanita pernah mendatangi Nabi & dalam kondisi hamil dan 
mengaku bahwa dirinya telah melakukan zina. Maka, 
Rasulullah & menunda pelaksanaan hukuman (rajam) bagi wanita itu 
sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan, Rasulullah memerintahkan 
agar wanita itu dibawa (untuk dihukum). Wanita itu pun merapatkan 
pakaiannya dan kemudian Rasulullah memerintahkan agar dia dirajam. 
Setelah itu, beliau pun menyolatkan jenazahnya. 


Seorang laki-laki berkata, “Mengapa engkau menyolatkannya 
padahal dia telah berzina?” Nabi & menjawab, “Sungguh, dia telah 
bertaubat dengan taubat yang seandainya ada tujuh puluh orang 
penduduk Madinah bertaubat dengan taubat wanita itu niscaya taubat 
mereka itu akan diterima. Apakah ada yang lebih baik daripada 
kerelaannya untuk melepaskan nyawanya?” 


1252 Ali bin Ahmad meriwayatkan hadits dari Sa'id bin Salman Al Wasithi dan 
ulama lainnya. Adapun ulama yang meriwayatkan darinya adalah Ja'far bin 
Muhammad Al Khaladi dan lainnya. Dia tinggal di bagian barat Bagdad dan wafat pada 
tahun 295 H. Lihat Baghdad (11/316), Mizan (3/111), dan Al Hanabilah (1/222). 


624 — Muw'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ayyub selain 
Ubaidilah. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam 4/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Para perawinya adalah perawi 
kitab Shahih selain Ali bin Ahmad bin An: Nadhr. Menurut Ad 
Daraguthni dia adalah perawi dha'if Ahmad bin Kamil Al @Gadhi 
berkata: Aku tidak mengetahui tentang perawi ini, hanya saja dia dicela 
terkait masalah hadits.”1258 


ah EA KAN Asal - v Pd 3 "3 Ap an SA 
o An s oi Jan Oi PA Nara ar) AB Ka 
AD o da 1G HA na Oya d: Kaban ea Ta o 
HS Ly) das OA Yat fasa -JU ie ae 2 Lo 

pu adi, Lg Sh, 


Iabaa ji 


534. Ali bin Al Hasan bin Shalih Ash Shaigh Al Baghdadi!254 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad At Taimil1255 Al 
@adhi menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al @aththan 
menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Ibnu 'Aun, dari 
Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah 44, dari Nabi & beliau 
bersabda, “Penduduk Yaman datang kepada kalian. Mereka adalah 


1253 Az.Zawaid (6/268). 
1254 Al Haitsami berkata, “Aku tidak mengetahui tentang perawi ini.” Saya 
— katakan bahwa Al Khathib menyebutkan biografinya di dalam (11/376) tetapi dia tidak 
memberikan komentar terhadap dirinya. Al Khatib juga menyebutkan hadits ini 
darinya. 

125 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “At 
Tamimi” tetapi redaksi ini adalah keliru. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 625 


ag 


orang-orang yang memiliki hati yang. paling lembut. Keimanan berasal 
dari Yaman, hikmah dari Yaman, dan ilmul?56 juga dari Yaman.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah selain 
Yahya, dan hanya Ibrahim yang meriwayatkannya dari Yahya. Abu Al 
Gasim -yaitu Ath-Thabrani- berkata bahwa para ulama telah 
menjelaskan maksud hadits ini. Di antara mereka ada yang mengatakan 
yang dimaksud adalah kaum Anshar secara khusus. Ada pula yang 
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kabilah-kabilah di Yaman 
secara Umum. | 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaikhan dan At- 
Tirmidzi.1257 


Hb pa AG Tata Ba ai og de is 
AR PGI gi ia IP Kep II Sa deh Cia sp 


Ea syal ASN 3 A8 Maa Ds Ib Ta an | 
Wb Ju La “J6 Mn Pa Ira pg 


On Pena ang ag Sesaat toba Lp Uas 1JG Salle OLS 
Lg 


63 aa SN Sa Ja YAN YA Aveti 


3g 8 Tp 


1256 Dj dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “Dan 
kehormatan”. Dan redaksi yang kami sampaikan di sini berasal dari manuskrip dan 
kitab-kitab hadits. 

1257 Jami" Al Ushul (9/6984), Fath Al Bari (8/98), Tuhfah Al Ahwadzi (10/435) 
dan Mukhtasar Muslim (no. 39). 


626 — Mu'jam Ash-Shaghir 


535. Ali bin Bayan Al Mutharriz Al Mishri1258 menceritakan 
kepada kami, Abu Ma'mar Shalih bin Harb menceritakan kepada kami, 
Isma'il bin Yahya At Taimi menceritakan kepada kami, dari Mis'ar bin 
Kidam, ri “Atha' bin Abu Rabah, dia berkata: Aku bertanya kepada 
Abdullah bin Umar #&, “Apakah engkau ikut dalam Bai'at Ridwan 
bersama Rasulullah &?” ia menjawab, “Ya.” Lalu, aku bertanya, “Apa 


yang Rasulullah kenakan ketika itu?” Dia menjelaskan, “Pakaian dari 
katun, mantel, pakaian atas (rida) dan pedang. Dan aku melihat An 
Nu'man bin Mugrin Al Muzani berdiri di dekat kepala beliau, dia 
mengangkat batang pohon dari atas kepala beliau, sementara orang- 
orang berbai'at kepada beliau.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mis'ar selain 
Isma'il, dan hanya Shalih yang meriwayatkannya dari Isma'il. 


Isnad: Al Haitsami menyandarkan hadits ini kepada Ath- 
Thabrani di dalam A?/ Mujam Al Ausath saja. Dan dia mengatakan 
bahwa di dalam sanadnya terdapat Isma'il bin Yahya bin Abdullah At 
Tamimi yang merupakan perawi dha 181259 | 


(paka 2 ui Os CAS 4 Ke CI Fe Ora 
AG 5 sos ar Sa aN Se El 
ANE JD HAID JAN St Tana Ep Ga 


1258 Ali bin Bayan memiliki panggilan Abu Al Hasan. Dia meriwayatkan hadits 
dari Sa'id bin Yahya Al Umawi dan lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya 
adalah Abu Amru bin As Samak dan lainnya. Ad-Daraguthni menyebutkan namanya 
dan berkata, “Dia dapat diterima. Dia dibunuh oleh Al @aramithah ketika pulang dari 
melaksanakan ibadah Haji pada tahun 294 H. Di dalam naskah yang telah diterbitkan 
disebutkan dengan redaksi “Al Baghdadi” sedangkan di dalam manuskrip disebutkan 
dengan redaksi “Al Mishri”. Lihat Baghdad Saha 

1259 AzZawaid (4/146). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 627 


ha 3-0 
0 


2. - tea, - 30 - - o Ling 
33 2An OLS ad ie IS CUMA Ogan Oa And 
PAN ka 7. AG Naa AG Na Duga nan 
Iyo dn Mera Os 3 celah O Hdakuly Ai Ya Lol 
2 5 . 


or 4 25 hj Ig ng o Ah o On ga To E Tg 
EA Oke AN Sya) Fa Alan penat LIS dpaleh GUA 


AA elang del Al ea II Jpn iki 3 Ten AI ea 


2. 3 ra 
GEA WES Na AU ES Wana SAN pan 


20. Ula Anin (3, 0 40 Le MP Ira “ Bl MAA MATAN titi 
Jong Ay Doli Cgaa at den jera Maks « 3 dd B 


(BA ASI 03 D3 IE BI SEL 
IN Ge AI Ip hp AB LAN JG dia Bang RA Ie 1 
GS Ang OS UB eagle YEN MAN Aag TAI Jae Cs ala 
HM Ja MC JUS TI JA ga ja dg ab 

SAS gan yani ob 9 


536. Ali bin Shagr As Sukri Al Baghdadil260 menceritakan 
kepada kami, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Sulaiman 
bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bunani, dia 
menuturkan: Anas RA mengisahkan tentang tujuh puluh orang laki-laki 
dari kalangan Anshar yang apabila malam tiba maka dia (mereka) 


1260 Ali bin Shagr memiliki panggilan Abu Al @asim. Dia adalah saudara laki-laki 
dari 'Abdullah bin Ash Shagr dan dia Ali lebih tua darinya. Ali bin Shagr meriwayatkan 
hadits dari "Affan dan lainnya. Adapaun yang meriwayatkan darinya adalah 
Muhammad bin Makhlad dan lainnya. Ad-Daraguthni menyebutkan namanya dan 
berkata, “Dia bukanlah perawi yang kuat.” Ali bin Shagr wafat pada tahun 287 H. | 
Lihat Baghdad (11/440) dan Mizan (3/133). 


628 — Mw'jam Ash-Shaghir 


berkumpul bersama guru mereka di Madinah. Mereka tinggal di sana 


semalaman untuk mempelajari Al @ur'an. Adapun pada pagi harinya, 
barang siapa memiliki kekuatan maka dia bekerja mencari kayu bakar 
dan mencari air minum. Dan barang siapa' memiliki kelapangan (rizki) 
maka dia mencari kambing dan memakannya. Dan pada pagi hari 
dagingnya tergantung di bilik Rasulullah &. : 

Ketika Khubaib terbunuh, maka Rasulullah $& pun mengutus 
mereka dan salah seorang yang diutus adalah pamanku yang bernama 
Haram bin Milhan. Mereka mendatangi salah satu perkampungan bani 
Sulaim dan Haram berkata kepada pemimpin mereka, “Bolehkah aku 
mengabarkan kepada mereka bahwa kami tidak ingin memerangi 
mereka, maka hendaklah mereka membiarkan kami.” Mereka berkata, 
“Baiklah.” | 


Lalu, Haram bin Milhan mendatangi mereka dan mengabarkan 
hal itu kepada mereka. Lalu, salah seorang laki-laki dari mereka 
mendatanginya dengan membawa tombak lalu menikamnya. Ketika 
Haram mendapati (luka) dia memegang tombak mengusap) di perutnya 
dan berkata, “Demi Allah, aku telah menang.” Lalu, orang-orang 
mengepung para sahabat tersebut (dan membunuh mereka) hingga tidak 
ada seorang pembawa berita pun yang tersisa. Dan Aku tidak melihat 
Rasulullah 8 pernah merasakan kesedihan terhadap suatu utusan 
seperti kesedihannya terhadap utusan ini. 

Anas berkata: Aku melihat Rasulullah #8 mengangkat 
tangannya (berdo'a) pada setiap shalat subuh untuk mendoakan 
keburukan bagi mereka. Setelah itu, Abu Thalhah datang dan berkata, 
“Apakah engkau ingin membalas orang yang membunuh Haram?” Anas 
berkata, “Apa urusan orang itu? Allah akan menimpakan musibah 
kepadanya.” Abu Thalhah berkata, “Jangan engaku lakukan karena 
orang itu telah masuk islam.” 


Mu'jam Ash-Shaghir— 629 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman selain 
Affan. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaikhan.1261 


£ 0 Tn o o- o 1 0. 0 6.3 30. a6 - 
Aa ID ORA Oi pa Oi JAS Gi Anta Hi da Cab 
. AL in Oa . MEL Aa Opa 3 ab. 
—  Y Yt cal 3 Galania al Es € pan rail ala 
3 GI PP an ea 0 3 o Z 
Be LG ore Aa, 5 Li ea et Ra 3 Pa RO ore Aa hp 
S3 lay Ale AI oo AI San AB, 30 alah ale MI Jo 
Im sn La ian 2 Ju PETI as PIA “JS dye SI J6 
ac x . . Fa . (3 1, 
ls GP) PAS ya sa 
587. Ali bin Muhammad bin Amru bin Tamim1262 bin Zaid bin 
Halah bin Abu Halah At Tamimi di Mesir1268 menceritakan kepada 
kami, Abu Muhammad menceritakan kepada kami, dari bapaknya: 
Amru bin Tamim, dari bapaknya: Tamim bin Zaid, dari bapaknya: Zaid 
RA1264 dikisahkan: Dia (Zaid) masuk menemui Rasulullah @& dan ketika 
itu beliau sedang berbaring. Nabi & pun bangun dan. mendekap Halah 
ke dadanya seraya berkata, “Halah, Halah, Halah.” Abu Al @asim 


berkata, “Sepertinya, Nabi gembira (dengan kedatangan Halah) karena 
mereka memiliki hubungan kekerabatan dari jalur Khadijah &. 


1261 Jami” Al Ushul (83/6087), Fath Al Bari (7/385-286), Syarh An Nawawi "Ala 
Muslim (5/178), dan setelahnya. 

1262 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “dari” 
tetapi redaksi ini adalah keliru. 

1263 Ath-Thabrani berkata, “Dia termasuk ulama yang memiliki keutamaan.” 

1264 Yand dimaksud adalah Zaid bin Halah r.a. 


630 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Kami tidak mencatat hadits ini kecuali dari syaikh ini (Ali bin 
Muhammad) dan dia termasuk ulama yang memiliki keutamaan. 
| Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jjam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
sekelompok perawi yang tidak aku ketahui ihwalnya.”1265 | | 


HE PP Ke Bia Kej Aa 5 ja Cl 
Ca ay SI Ta 3 KA MX Kas das (3 


40 3.9 


£ to co ey o. 0 Pa, - - 
PAN SI NIP PEN GP GAS Ui Ame 
9 Io 9. (3 na PL ore 4 , y, ? Ih £ R Joe kah 
Han Ia Jala ale Mo MIA GA 2JE Tan 
A s AA a - 22, PA 3-2. - 
Il TEA Io JW Con KS NU cone 
aa Hp MS Pa IP ai 
538. Ali bin Sa'id Ar Razil266 menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Khalid bin Najih Al Mishri menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Al Mughirah Al Kufi menceritakan kepada 


kami, Mis'ar bin Kidam menceritakan kepada kami, dari Asy Syaiban, 
dari Abdullah bin Abu Aufa Al Aslami #& dia berkata: 


1265 Az-Zawaid (9/377). 

1266 Ali bin Sa'id adalah seorang hafizh hadits yang memiliki ilmu yang tinggi 
dibidang ini. Dia memiliki panggilan Abu Al Hasan. Dia memiliki jagab Ba'labakka, dan 
tinggal di Mesir serta meriwayatkan hadits di sana. 

Ibnu Yunus berkata, “Dia adalah orang yang paham dan hafal akan hadits.” 

Adz-Dzahabi berkata, “Dia adalah seorang hasanul hadits.” | 

Ad Daraguthni berkata, “Dia tidak demikian sebenarnya.” 

Ibnu Hajar berkata, “Mungkin perkataan mereka itu dilihat dari sisi karena dia 
masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan pemerintah.” 

Al Haitsami berkata, “Dia adalah perawi dha if.” 

“Ali bin Sa'id wafat pada tahun 297 H Wallahu A'lam. Lihat Siyar A'lam An- 
Nubala (14/145), Tadzkirah Al Huffazh (2/750), Lisan (4/231), Mizan (3/131), dan 
lainnya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 631 


Rasulullah & menyerang penduduk Khaibar dan ketika itu mereka tidak 


sadar. Mereka berkata (dia berkata), “Muhammad dan lima pasukan.” 
Nabi & berkata, “Allahu Akbar! Sungguh, apabila kami telah tiba di 


alun-alun suatu kaum niscaya pagi. orang-orang yang diberi peringatan 
menjadi sesuatu buruk. "1267 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mis'ar selain 
Abdullah 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Abdullah bin Muhammad bin Al Mughirah, dan dia adalah perawi 
dha IX” 1268 


Benar Kapan -3 Kapan 
CPI LI LI oi opa Ii Aga Gis 
se bea Lan gak rana Si AI md 13 
0 -. o 0 o- 0 . 30 
aa Ata - o ee o- . 0 0 0 ee 
ab pa ae pe Dany spa gd 


I Je jas car ah, sada la Al Ito MI Jb -J 


D3 Hulu SALA GS Ag rt US Sa ala 
Ih AE) 03 GT eh ale AI da aah 


12675 36 Kata artinya dalam kondisi lalai/tidak sadar. Dan kata 4! artinya 
pasukan yang terbagi dalam lima bagian. 

1268 A .Zawaid (6/ 149). Hadits ini adalah shahih bila dilihat dari jalur Anas. Lihat 
Jami" Al Ushul (2/1085). j 


632 — Mu'jam Ash-Shaghir 


“5 Di tan  ngng 2. SAN Pa eh AN TN AA NN Yo 0 
GAY IS Yg SIT 81 VL AL YG 0 LSI adl Oles 


AN AS WN NAS CA gp id AYI 


539. Ali bin Al Husain bin Al Mutsanna Al Juhani At 
Tusturil269 menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Harits Al 
Khazzaz Al Baghdadi menceritakan kepada kami, Sayyar bin Hatim 
menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan 
kepada kami, dari Abdurrahman bin Ishag, dari Al @asim bin 
Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari bapaknya, dari kakeknya, 
Abdullah bin Mas'ud RA dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Aku 
melihat Ibrahim Al Khalil AS pada malam ketika aku di- isra-kan. Dia 
berkata, “Wahai Muhammad, sampaikanlah ucapan salamku kepada 
ummatmu dan beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Surga itu 
memiliki tanah yang baik dan air yang tawar. Dia terhampar datar dan 
yang menjadi tanamannya adalah ucapan: Mahasuci Allah, segala puji 
hanya bagi Allah, tidak ada ilah (yang hag) selain Allah, Allah 
Mahabesar, dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan izin Allah'.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Gasim selain 
Abdurrahman, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Abdurrahman . 
selain Abdul Wahid. Dan tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari 
Abdul Wahid secara marfu' selain Sayyar bin Hatim. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Abdurrahman bin Ishag Abu Syaibah Al Kufi, dia adalah perawi dha'if. 
Sementara, At-Tirmidzi meriwayatkannya dengan matan yang lebih 
ringkas, yaitu: Dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan izin 
Allah.”1270 


1269 Saya belum menemukan biografinya. 
1270 Ar-Zawaid (10/91) dan Tuhfah Al Ahwadzi (9/ 430). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 633 


JG v A1 A3 Ja ara Tana hee he de Cas ay 
. pai # 3 ? 2 
3 CAN da oi Pai 58 Ja Cab jnl 
8 - - 2 - er x 2, y 2 3 2... 
— bh IA Ko Ml Sya) JG - JG Pa EP PS al 
JI RSI 
| 540. Ali bin Umar Al Wasithi1271 menceritakan kepada kami, 
. Muhammad bin Abdullah bin Khalid Al Wasithi menceritakan kepada 
kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al 
Anshari, dari Nafi, dari Ibnu Umar #& dia berkata, 


Rasulullah #& bersabda, “Barang siapa pergi untuk shalat jan at maka 
hendaklah dia mandi.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yahya selain 
Husyaim, dan hanya Muhammad yang meriwayatkannya dari Husyaim. 

Isnad: Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada 
(no.263,365), dan ini adalah hadits Shahih. 


petaka Tai Aa Kara 
EPA AAA AT AT ya 


nge Date AA 
INI kat SAYA Gp AI YAA iya dpi OS pit le 
Aoa AS Sta BA ISI saka wu 


1271 Saya belum menemukan biografinya. 


634 — Mu'jam Ash-Shaghir 


541. Ali bin Ibrahim Al.Amiri Al Kufi1272 menceritakan kepada 
kami, Abu Nu'aim Dhirar bin Shurd menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz bin Muhammad Ad Darawurdi menceritakan kepada kami, dari 
Abdul Wahid bin Abu “Aun, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA 
(dia menuturkan), “Rasulullah & menguji wanita-wanita Mukminah yang 
berhijrah mendatangi beliau (di Madinah) dengan hal-hal yang 
disebutkan di dalam ayat ini: Wahai Nabi! Apabila perempuan- 
perempuan yang mukmin datang kepa-damu untuk mengadakan bai'at 
Ganji setia) ... hingga akhir ayat secara keseluruhan.” 1273 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdul Wahid bin 
Abu 'Aun selain Ad Darawurdi dan hanya Dhirar yang meriwayatkannya 
dari Ad Darawurdi. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan dengan matan yang panjang 
oleh Syaikhan, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.1274 


Go soseta aa. 3, P8 3. GO sob 5 
Aas 03 (ain Ula CPI da ea Oi Gde Was 
Ata 1 AA al oi 333 IP PA DI AI AS ES ega 
- 0. cc Loe Kan an 5 Hi Lo. 4 Ly. Go o - OA o 
A 8, Ana sar Ana ore A, 8," Te Tana PN 
II Ko JB Aogb alah ale AN Ke oi Hop Agis DI 


IG EA Ie Dai uje Gl Ja MR Oya eh ala 
& j8 NATA ol s An Sei) 


1272 Saya belum menemukan biografinya. 

1273 (Os. Al Mumtahanah (60):12). 

1274 Jami” Al Ushul (3/844), Fath Al Bari (8/636), Tuhfah Al Ahwadzi (9/202), 
Mukhtashar Muslim (1222), dan Sunan Ibnu Majah (2875). 


2 


Mu'jam Ash-Shaghir — 635 


542. Ali bin Al Abbas Al Bajali Al Kufi!275 menceritakan 
kepada kami, Mugaddam bin Muhammad Al Wasithi menceritakan 
kepada kami, pamanku, Al @asim bin Yahya menceritakan kepada 
kami, dari Daud bin Abu Hind, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas 
RA: Suatu ketika, Ibnu Abbas berada di rumah binti Maimunah RA, lalu 
dia meletakkan air wudhu untuk Nabi & Lantas, Nabi & bertanya, 
“Siapakah yang meletakkannya?” Dikatakan kepada beliau, “Ibnu 
Abbas.” Lalu, Rasulullah pun menepuk pundakku dan mendo'akan: Ya 
Allah, jadikanlah dia orang yang sangat paham tentang agama dan 
ajarkanlah kepada tentang takwil.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Daud selain Al 
@asim, dan hanya Mugaddam bin Muhammad yang meriwayatkannya 
dari Al Gasim. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaikhan dan At- 
Tirmidzi tanpa penyebutan redaksi “Dan ajarkanlah kepadanya 
takwil.”1276 


PEN Bi Aan kena Ta 31 TAG Ea 

o- 3 08 01 H6 3 FN) 
— Teng Gi IA SP Ga Gi GA Cadas Gi 
Te Io M3 JG abg ea bgi 


Pi 


1275 Ali bin Al “Abbas meriwayatkan hadits dari Abu Kuraib dan dari ulama yang 
seangkatan dengannya. 

Adz-Dzahabi berkata, “Dia adalah ulama kufah yang meriwayatkan hadits dengan 
sanad bersambung hingga ke Rasulullah.” Ali bin Al “Abbas wafat pada tahun 310 H. 
Lihat Syadzarat (2/259) dan Tadzkirah (2/759) pada biografi At Tusturi. 

1276 Jami' Al Ushul (9/6602), Fath Al Bari (7/100). Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dengan redaksi yang lengkap. Lihat pula Mukhtashar 
Shahih Muslim (1690) dan Tuhfah Al Ahwadzi (10/327). 


636 — Mu'jam Ash-Shaghir 


6 


543. Ali bin Jabalah Al Katib Al Baghdadi di Ashbahan1277 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Bisyr Al Bajali menceritakan 
kepada kami, @ais bin Ar Rabi' menceritakan kepada kami, dari Suhail 
bin Abu Shalih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah RA dia berkata, 
| Rasulullah & bersabda, “Barang siapa pernah belajar memanah tetapi 
kemudian dia melupakannya maka dia telah mengingkari sebuah 
nikmat.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Suhail selain Gais, 
dan hanya Al Hasan bin Bisyr yang meriwayatkannya dari Gais. 

Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
@ais bin Ar Rabi': dia dinilai tsigah oleh Syu'bah, Tsauri dan lainnya. 
Tetapi, menurut sekelompok ulama hadits dia adalah perawi dha'if 
Adapun perawi lainnya adalah tsigah.”1278 


ef nas 2 -.9 Pa 8 oo Y Ian 308 eh 

NN 5 DLM. CP distal Calo Calae | ala He Kia 

IP Aoi OS BIL dh ST PorpaN a ra 
Ord 


0 oo. - 0 010. o. 8 . 9. ey o 
AN Gp Wati pa Pa UP CAR Pagi MA oi 
Tan ana ” ui £ Ap or th 2 # Os A, . . 2. 

SAI IX 1JB tag PA Gho GI op APA gp) rab 


7” 
- 


TS Un getah Oke La Jaa si 


1277 Ali bin Jabalah memiliki panggilan Abu Ahmad Al Katib, dan di dikenal 
dengan nisbat Al Marwazi. Dia tinggal di Ashbahan dan meriwayatkan hadits di sana 
dari Yahya bin Hasyim As Simsar dan ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan 
darinya adalah Ath-Thabrani dan lainnya. Ali bin Jabalah wafat pada tahun 291 H. 
Lihat Baghdad (12/63) dan Ashbahan (2/8). | 

1278 Az-Zawaid (5/269). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 6837 


544.. Ali bin Jabalah Al Ashbahani!279 menceritakan kepada 
kami, Isma'il bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 


Bilal menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Baradan bin Abu. An 
Nadhr maula Umar bin Ubaidilah bin Ma'mar At Taimi, dari bapaknya, 
dari Busr bin Sa'id, dari Zaid bin Tsabit RA dia berkata, “Shalat yang 
dikerjakan seseorang di rumahnya adalah lebih baik daripada shalat 


yang dikerjakannya di masjid ini, kecuali shalat wajib.” 


Tidak ada satu hadits musnad pun yang diriwayatkan oleh 
Baradan bin Abu An Nadhr selain hadits ini. | 


| Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaikhan, Abu Daud: 
dan dia tidak memberikan komentara terhadap hadits ini, Al Mundziri, 
At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits 
hasan,”.1280 


AN oi Ribet) 3 IA Sa HI CK revi) 
CA EP NE Aoi JPN Ipa oi MU ep 
Sa Oka Ta Al Sa SAI AA NYA Traba ja Pi 


HA Ih BN Ag II ala en So Mp 


1279 Ali bin Jabalah Al Ashbahani memiliki kunyah Abu Al Hasan At Tamimi. 
Dia meriwayatkan hadits dari Isma'il bin Abu Uwais dan dia meriwayatkan satu hadits 
dari Muhammad bin Bukair. Dia wafat pada tahun 291 H. Lihat Ashbahan (2/8). 

1280 Jami" Al Ushul (9/7068), Faidh Al @adir (4/224), Mukhtashar Sunan Abu 
Daud (1397), Mukhtashar Shahih Muslim (374), Sunan An-Nasa'i (3/198), Fath Al 
Bari (3/214), dan Tuhfah Al Ahwadzi (2/529-531). Semuanya tidak menyebutkan 
redaksi “Di masjid ini”, dan mereka meriwayatkannya dengan redaksi yang panjang. 


638 — Mu'jam Ash-Shaghir 


LH AI SA AA JS SAN Go 
545. Ali bin Rustum Al Ashbahanil281 menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Mu'awiyah bin Al Hudzail menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Ayyub Al Fursani menceritakan kepada kami, dari An 
Nu'man bin “Abdussalam At Taimi, dari Malik bin Al Mighwal, dari 
Isma'il bin Abu Khalid, dari @ais bin Abu Hatim, Al Mustaurid bin 
Syiddad Al Fihri RA menceritakan kepada kami, aku mendengar 
Rasulullah & bersabda, “Demi Allah. Sungguh, apabila dunia itu - dari 
awal hingga akhirnya - dibandingkan dengan akhirat maka ia hanya 
seperti salah seorang 'kalian mencelupkan salah satu jarinya ke Sei 
lautan, lalu lihatlah seberapakah air yang masih menempel di jarinya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Malik bin Mighwal 
selain An Nu'man. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
Ahmad bin Mu'awiyah dan dia adalah perawi dha'if. Hadits ini juga 
disebutkan di dalam kitab Shahih, tetapi redaksi “dari awal hingga 
akhirnya” dan redaksi “demi Allah” tidak disebutkan di sana.”1282 | 


Pi . 


Bia dan Hata apl ai PSA da Ea 
An S3 5p BATAN ES gd le Aoi Ae ye) 


1281 Abu Nu'aim menyebutkannya di dalam Tarikh Ashbahan (3/13) tetapi dia 
tidak memberikan komentar terhadapnya. 
1282 AzZawaid (10/2868). 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 639 


sat sek Sa sa Nita 2 203 o - PAN Md oz (3 
He AN Ol AR IP) PP Ol OP IP oi 
: aa EN Na aa Ha ya O 

| TA aa IS OPS Ka JS IU tp 

546. Ali bin Muhammad bin Hafsh Al Farisi di kota 
Ba'labakka1283 menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Al Walid bin 
Mazyad menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, 


Al Auza'i menceritakan kepada kami, dari Abdul Wahid bin Mais, dari 
Nafi, dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi @ bersabda, “Semua yang 


memabukkan termasuk kategori khamer, dan semua yang memabukkan 
itu adalah haram.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Auza'i selain Al 
Walid. | 


Isnad: Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada (no.143). 
Dan dia akan disebutkan kembali pada (no.922). Nat: 


4 o1G. 3 6. 


De nh Ao P: AN K0 ma A3 Gia CA uj 
Nee en ia En - 0 ko. 8 od - OA 
Jam) JB 106 CE Goo) PL ot EN OP SA GP map 
esai So AA deep alan dia di Ko 
o - 9 2, “#0 $ Ba St. 2 AP a 2 
et SE OB 3 AI Koja UP et2 B3 eta La IAI 

LA GOR La Kan net 

“ea 3 Jero) Lada Boy LI 


1283 Saya belum menemukan biografinya. 


640 — Muw'jam Ash-Shaghir 


547. Ali bin Ishag bin Al Wazir Al Ashbahanil284 menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Yazid Al Adami!285 (menceritakan 
kepada kamil1286, Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Rawwad 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Anas bin 
Malik RA dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Pahala-pahala ummatku 


diperlihatkan kepadaku, bahkan sampai kotoran yang dikeluarkan oleh 
seseorang dari dalam masjid sekalipun. Dan dosa-dosa ummatku 
diperlihatkan kepadaku, dan aku tidak melihat ada dosa yang paling 
besar daripada sebuah ayat atau surat yang diberikan kepada seseorang 
tetapi kemudian dia melupakannya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij, dari 
Az-Zuhri, dari Anas selain Abdul Majid dan hanya Muhammad bin Yazid 
bin Abdul Majid yang meriwayatkannya dari Abdul Majid. Adapun 

 perawi selain Muhammad meriwayatkannya dari Abdul Majid, dari Ibnu 
Juraij dari Al Muththalib bin Abdullah bin Hanthab, dari Anas. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan At- 
Tirmidzi, dan dia berkata, “Ini adalah hadits Gharib, dan ia hanya 
' diketahui melalui jalur sanad ini saja.”1287 


Naa VK ra Se: ge luka oi LIS ia 3 JP Wib Urat 


A0 A-0 A30 3. 0 Pa Ina 


Op Tatan BS (3 Kabag A3 Teh SAS CAR Masa 


1284 Ali bin Ishag ini memiliki panggilan Abu Al Hasan. Dia meriwayatkan hadits 
dari Husain Al Marwazi dan ulama lainnya. Dia biasa menolong memenuhi kebutuhan 
Abu Mas'ud Ar Razi. Ali bin Ishag memiliki julukan Al Wazir. Dia wafat pada tahun 
297 H. Lihat Ashbahan (2/11). 

1285 Dj dalam naskah yang telah “diterbitkan disebutkan dengan redaksi “Al 
Adzaki” tetapi redaksi ini adalah keliru. 

1286 Redaksi ini tidak ditemukan di dalam naskah yang telah diterbitkan. 

1287 Sunan At-Tirmidzi (8/2917) dan Mukhtashar Sunan Abu Daud (no. 433). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 641 


TE AA IE IG TA PAN KE 0 Lp Gis 
5 IG aa pg oa Pane Jp 
Sa BL AG ah AE SAN IU dl) AI eh yel 
AA GA ad GAN ENG ata KU la 

| Ar, AI 


548. Ali bin Isa Al Katib Al Wazir menceritakan kepada kami 
ketika sedang mudzakarah (membincangkan hadits),1288 Al Hasan bin 
Muhammad Az Za'farani menceritakan kepada kami, Ishag bin Yusuf Al 
Azrag menceritakan kepada kami, Mis'ar bin Kidam menceritakan 
kepada kami, dari Abu @ais Al Audi Abdurrahman bin Tsauran, dari 
Huzail1289 bin Syurahbil, dari Abdullah bin Mas'ud # (dia menuturkan): 
Ibnu Mas'ud pernah disodorkan (permasalahan waris, dengan ahli waris) 
anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki,1290 dan saudara 
perempuan dari bapak dan ibu. Ibnu Mas'ud berkata, “Aku akan 
memutuskan hukum di antara kalian seperti yang telah 
Rasulullah & tetapkan. Anak perempuan mendapatkan bagian 

“setengah. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan seperenam. 
Dan sisanya bagi saudara perempuan dari pihak bapak dan ibu.” 


1288 Ali bin 'Isa meriwayatkan hadits dari Ahmad bin Budail dan beberapa orang 
ulama lainnya. Adapun perawi terakhir yang meriwayatkan darinya adalah anak laki- 
lakinya sendiri yaitu Isa di dalam kitab Amali-nya. 

Ibnu Katsir berkata, “Dia adalah perawi tsigah, cerdas, utama, terhormat, banyak 
membaca Al @ur'an, berpuasa, dan shalat. Dia mencintai para ulama dan sering hadir 
di majelis mereka. Dalam memegang jabatannya, dia memiliki sifat seperti 'Umar bin 
Abdul “Aziz dalam hal kekhalifahan. Dia menginfakkan sebagian besar hartanya untuk 
kebaikan. Ali bin "Isa wafat pada tahun 334 H. Lihat Siyar A'lam An-Nubala (15/298), 
Al Bidayah (11/217), Syadzarat (2/336), dan Tadzkirah (3/847). 

1289 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “Hudzail” 
(dengan dzal), tetapi redaksi itu adalah keliru. 

1290 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “Anak 
perempuan dari saudara perempuan" tetapi redaksi itu adalah keliru. 


642 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mis'ar selain 
Ishag, dan hanya Az Za'farani yang meriwayatkannya dari Ishag. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Bukhari, Abu 
Daud, dan At-Tirmidzi dengan matan yang panjang.1291 


Hi KE Ko Yes ad I 23 ad Gis 
3 8. Pet 0. LX. 


SAS Gis Sea As Mop Mb AG LAS sa 


— Sana HA PI AAU 


ian Geng Ol Id 2 Kai OS Oh ala DM Ke 
a85 


549. Ali bin Al Hasan bin Sahl Al Balkhi!292 menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Rafi' An Naisaburi menceritakan kepada 
kami, Abdul Malik bin Amru Abu Amir Al Agadi menceritakan kepada 
kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al 
Bunani, dari Anas bin Malik #: Nabi & senang apabila beliau keluar 
untuk suatu keperluan, mendengar ucapan: Ya Najih (orang yang 
keperluannya dapat tuntas), Ya Rasyid (orang yang menemukan Jala 
yang lurus). 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Hammad selain Al 
““Agadi, dan hanya Ibnu Rafi' yang meriwayatkannya dari Al “Agadi. 


1291 Jami” Al Ushul (9/7395), Mukhtashar Sunan Abu Daud (2770), Fath Al Bari 
(12/17), dan Tuhfah Al Ahwadzi (6/268). 

1292 Dj dalam Tarikh Baghdad (11/378) disebutkan dengan redaksi “Al Bajali”. 
Ali bin Al Hasan ini meriwayatkan hadits dari Yusuf bin 'Abdullah Al “Aththar Al Bajali. 
Tetapi Al Khathib tidak memberikan komentar tentang dirinya. 


Mu'jjam Ash-Shaghir — 643 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan Al 
Hakim. At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits hasan gharib,”.”1293 


OA ENI ama Clkb GEA NI ae 5 ae Es 
13 etil Ma 15 MH Tag BAL kes DEL id ons 
Aa YA At 3 SI | Gara ji IE IP AD ai 
. 8» 0 : Pd 4 “ P3 Pa - LP AG Ba K3 2 n Pa Loc Aa 
aa Oam Sab) JB telah IA Kop AS 
: , a1 04 co 
550. Ali bin Abdullah Al Farghani Thughak di Mesirl24 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Utsman Abu Hassan Az 
Zayyadi menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan 
kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza, dari Abu @ilabah, dari Abdullah 
bin Muhairiz, dari Ummu Ad Darda, dari Abu Ad Darda RA, dari 
Nabi & beliau bersabda, “Tidak ada yang lebih berat ketika di letakkan 
di atas Mizan selain akhlak yang baik.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Khalid selain 
Yazid, dan hanya Abu Hassan yang meriwayatkannya dari Yazid. Dan 
kami tidak mencatat hadits ini selain dari “Ali. 


1293 Faidh Al @adir (5/229) dan Tuhfah Al Ahwadzi (5/242). 

1294 Ali bin 'Abdullah memiliki kunyah Abu Al Hasan Al Warrag. Dia 
meriwayatkan hadits dari Abu Hatim Ar Razi dan 'Abdullah bin Ahmad bin Hambal. 
Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Al @adhi Al Jarami dan lainnya. Al 
Khathib berkata (13/4), “Warrag adalah perawi tsigah.” Dia wafat pada tahun 322 H. 


644 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dengan 


matan yang panjang, dan oleh Abu Daud dengan matan yang ringkas, 

dan sanadnya adalah hasan.1295 

Pt ad z Td 3 04. . to. o 3 £ P4 . 

EA ga Ia Hp dp Bia 

0. 8 6G PN aa Pa Lean "nd - 0 3025. 4 
0” SG. 4 


Pa Pai Bd ga JB Ja dai 
AI ip Na Angpara SD up TG ata 
Pe ai AI K5 G1 dB Ola AR ag 

Aa 2 


551. Ali bin Ja'far bin Musafir At Tannisi!296 menceritakan 
kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Isma'il 
bin Abu Fudaik menceritakan kepada kami, Musa bin Ya'gub Az Zam'i 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin1297 
Muhammad bin Zaidi-bin Al Muhajir bin @unfudz At Taimi menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Abu Sahl An Nabbal, dari Al Hasan 
bin Usamah bin Zaid, dari bapaknya RA dia berkata: Aku pernah 
melihat Rasulullah & memeluk Al Hasan dan Al Husain dan beliau 


1295 Jami” Al Ushul (4/1977), Mukhtashar Sunan Abu Daud (4631), dan Tuhfah 
Al Ahwadzi (6/140). Hadits ini diriwayatkan juga dari beberapa orang sahabat Nabi 
lainnya. 

1296 Ibnu Hajar berkata, “Muslim berkata: Aku mencatat hadits yang berasal 
darinya. Sementara, penduduk di negerinya menilainya bapaknya sebagai perawi 
dha'if, begitu pula dirinya.” Saya katakan, “Ibnu Hibban meriwayatkan darinya.” Lihat 
Lisan Al Mizan dan kitab Al Majruhin (1/100-101). : 

1297 Di dalam naskah manuskrip disebutkan dengan redaksi “dari” tetapi redaksi 
ini adalah keliru. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 645 


berkata, “Keduanya adalah anakku dan anak Fathimah. Ya Allah, 
sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku mencintai mereka 
berdua.” | | 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Al Hasan selain dengan sanad 
ini, dan hanya Ibnu Abu Fudaik yang meriwayatkannya. | 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dengan 
redaksi tambahan dibagian awalnya. Hadits ini adalah hadits hasan. Ibnu 
Hibban dan Al Hakim menilainya shahih.1298 


Wa tg Up (z3 Pa Pi Ci disto Pi PI 
GAN Lai AP ra Oi FP 5P aga PGA 
WAE Y akn dle K MI Ip DE 1IG et 15 

Jp Yg Jaa ai 


552. Ali bin Isma'il Asy Sya'iri Al Baghdadil299 menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin “Abdurrahim Abu Yahya Sha'igah 
menceritakan kepada kami, Abu Al Mundzir Isma'il bin Amru 
menceritakan kepada kami, Warga menceritakan kepada kami, dari 
Sa'ad1800 bin Sa'id, dari Umar bin Tsabit, dari Abu Ayyub Al Anshari 


1298 Jami" Al Ushul (9/6556) dan Tuhfah Al Ahwadei (10/273). 

1299 Ali bin Isma'il Asy Sya'iri memiliki panggilan Abu Al Hasan. Dia 
meriwayatkan hadits dari Abdul A'la bin Hammad An Nursi dan lainnya. Adapun yang 
meriwayatkan darinya adalah Al Husain bin Ahmad As Sabi'i. Al Khathib berkata | 
(11/344), “Dia adalah perawi tsigah.” Ali bin Isma'il wafat pada tahun 303 H. 

1300 Dj dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “Sa'id” | 
tetapi redaksi ini adalah keliru. Na 


646 — Mu'jam Ash-Shaghir 


RA dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Janganlah kalian buang hajat 
atau kencing sambil menghadap ke arah kiblat.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sa'ad selain 
Warga, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Warga selain Abu Al 
Mundzir. Dan hanya Muhammad bin “Abdurrahim yang 
meriwayatkannya dari Abu Al Mundzir. 


. Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Jama'ah dengan 
matan yang lebih panjang dari hadits di atas.1301 


PE 3 Gaia CA AE AI La da 
ae Pe gi PP gaR aph Tarra (say 
Pan 3 3 TA 2 LP Ka ma gi HA 


AA Kana di Sa aa Gg dp ba 


20 $. 


Ca GEN Bp LAN 6 


Trava - 


PN 


553. Ali bin Ibrahim Al Ahwazi!302 menceritakan kepada kami, 
Hafsh bin Umar Abu Umar Ad Duwari menceritakan kepada kami, Amr 
bin Jumai' menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'di Al Anshari, 
dari Muhammad bin Ibrahim At Taimi, dari bapaknya, dari Aisyah RA, 
dari Nabi &, “Tidak ada satu perbuatan buruk pun melainkan ada pintu 
taubat baginya. Kecuali orang yang memiliki akhlak yang buruk, karena 
tidaklah orang ini bertaubat dari suatu dosa melainkan dia akan 

melakukan dosa yang lebih besar darinya setelah itu.” 


1301 Jami' Al Ushul (7/5098), Fath Al Bari (17245), Mukhtashar Muslim (109), 
Mukhtashar Sunan Abu Daud (8), Sunan An-Nasa'i (1/22), Tuhfah Al Ahwadzi (1/52), 
dan Sunan Ibnu Majah (318). 

1302 Saya belum menemukan biografinya. 


Mw'jam Ash-Shaghir— 647 


Pi 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yahya selain 
Amru. Dan hadits ini tidak diriwayatkan dari Aisyah selain dengan sanda 
ini. 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
Amru bin Jumai', dia adalah seorang pendusta.1208” Al Iragi berkata, 
“Sanadnya dha if” 1804 


HA SAN AS yi LI : Ana dp Cas Tr 


Papa - 4 £ 0 & LO -a . Sol. AA Pa 


ANA AN ta Nee Tenan Kazua Usaha 
J5 : J6 Ta ap GA au Ap gp 

PA YAN SN MADA” sa ng Pang 
Agan Sea KAA CA Je AA Da akn ale Ito At IA 


HP 
554. Ali bin Muhammad bin Al Hasan bin Kas An Nakha'i Al 

Kufil305 menceritakan kepada kari, Muhammad bin 'Ali bin Affan 
menceritakan kepada kami, Ubaidilah bin Musa menceritakan kepada 
kami, Syaiban menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah RA dia berkata, Rasulullah & bersabda, 


"Kehancuran ummatku berada di tangan anak-anak kecil dari kalang 


orang-orang bodoh suku @uraisy.” 


1303 Az-Zawaid (8/25). 

1304 Takhrij Ahadits Al Ihya(3/52). 

1305 Ali bin Muhammad Al Kufi memiliki kunyah Abu Al Gasim. Dia tinggal di 
Bagdad dan meriwayatkan hadits dari Ahmad bin Yahya bin Zakariya dan ulama 
lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Ad-Daraguthni dan lainnya. Dia 
termasuk orang yang sangat paham tentang ilmu Abu Hanifah, selain itu dia adalah 
perawi #sigah dan utama. Ali bin Muhammad memiliki kitab yang mengkritisi pendapat 
Syafi'i, tetapi kemudian ia dibantah oleh Syaikh Nashr Al Magdisi. Dia adalah seorang 
adhi di Damaskus. Ali bin Muhammad wafat pada tahun 324 H. Lihat Baghdad 
(12/70), Tadzkirah (3/821), dan Gudhah Dimasyg (hlm. 27). 


648 — Mu'jam Ash-Shaghir | 


2 | | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy selain 


Syaiban. 


Isnad: Hadits ini Sa juga oleh. al-Bukhari dan 
Ahmad. 1306 


Nag: Pnfitna (gap aan pd 3 Age Es Tete 


- 380 Y, &0- Pap 


Bag g Kai gn GS EL sa NA 
AE yi PE MN IR Ol Up Ab 3 Si Eta 
of Ha yan Ge an al Bs 
Hb GA ya S8 gila al Ad JG 
IR Jeep AT 515 Ja PD Ka HE) 
SA GA Asih 33 Pa 
Ha aa Sa S5 5 2 op UI Na da 35 


Oo d3 aa 2 en Je an jai SA 
Ta an ar 4 AN ol alas 


555. Ali bin Al Hasan bin Ma'ruf Al Himshi!807 menceritakan 
kepada kami, Abu Tagi Abdul Hamid bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Salim bin Muhammad bin Al Walid" Az Zubaidi 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Jabir Ath-Tha'i menceritakan 
kepada kami bahwa Abdurrahman bin Jubairl308 bin Nufair 
menceritakan kepadanya bahwa bapaknya menceritakan kepadanya 


1306 Fath Al Bari (1/514) dan A/ Jami” Ash Shaghir (6/9593). 

1307 Saya belum menemukan biografinya. 

1308 Dalam naskah yang telah diterbitkan dan naskah manuskrip disebutkan 
dengan redaksi “Jir” tetapi redaksi ini adalah keliru. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 649 


bahwa Abdullah bin Mu'awiyah Al Ghadhiri RA menceritakan kepada 
mereka bahwa Rasulullah & bersabda, “Ada tiga hal yang barang siapa 
mengerjakannya maka sungguh dia telah merasakan manisnya iman. (1) 
Orang yang beribadah kepada Allah 'Azza wa Jalla semata bahwa tidak 
ada ilah (yang hag) selain Dia. (2) Memberikan zakat hartanya dengan 
penuh kerelaan hati pada setiap tahun, dia tidak memberikan yang 
sudah tua, atau yang kotor, atau yang sakit. Tetapi dari hartanya yang 
pertengahan. Karena Allah tidak meminta kalian untuk memberikan 
harta yang paling baik dan Allah juga tidak memerintahkan kalian untuk 
memberikan yang paling buruk. Dan (3) orang yang menyucikan 
jiwanya.” Salah seorang sahabat bertanya, “Apa yang dimaksud 
menyucikan jiwa itu?” Rasulullah menjawab, “Yaitu dia meyakini bahwa 
Allah "Azza wa Jalla selalu bersamanya di mana pun dia berada. 1209 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Ibnu Mu'awiyah selain dengan 
sanad ini. Dan kami tidak mengetahui ada satu hadits musnad pun yang 
diriwayatkan oleh Abdullah bin Mu'awiyah Al Ghadiri selain hadits ini. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud.1310 


. asa Ne Ba PI sala pi Gi “aa Er 
AA NO op ge 3 dal Cit BA OKE is LAI 


0 B2 3 0 


TA Gp Ken aRN Ap cah yi ep 
SA AP An Pe nata ps “J6 


2 To £ 


A3 AA 2313 


30 JA. 


ah TA ara 1 P3 3Xotg Ab 53 


1309 Kata & A artinya (hewan) yang sudah tua. Sedangkan 05! artinya hewan 


yang berpenyakit kulit. 
1310 Mukhtashar Sunan Abu Daud (1520). 


650 — Muw'jam Ash-Shaghir 


2 ae PI SAI Jae WA ob 3 5 


AS ph AS 1 £ Atif ga se pd as 


Ingat 46 A ar P SSI Uk 352 Pa Aa sa 
556. Ali bin Ja'far Al Mulahi Al Ashbahani!811 menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Walid Al Abbas menceritakan kepada 
kami, Utsman bin Zufar menceritakan kepada kami, Mindal bin Ali 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Juraij, dari Muhammad bin Al 
Munkadir, dari Jabir bin Abdullah Al Anshari RA dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Sahabatku yang paling mengasihi ummatku 
adalah Abu Bakar, yang paling lembut terdapat umatku adalah Umar bin 
Al Khaththab, yang paling benar sikap malunya adalah Utsman, yang 
paling tepat memutuskan perkara adalah Ali bin Abu Thalib, yang paling 
mengetahui tentang halal dan haram adalah Mua'dz bin Jabal: pada hari | 
kiamat dia akan datang dengan membawa busur panah. Yang paling 
mengetahui tentang bacaan Al @uran adalah Ubay bin Ka'ab, yang 
paling paham tentang ilmu waris adalah Zaid bin Tsabit, dan "Uwaimir 
dianugerahi kegemaran beribadah: yang dimaksud adalah Abu Ad 
Darda, dan semoga Allah meridhai mereka semua.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij selain 
Mindal. 

Isnad: Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu 
Majah: yaitu dengan redaksi serupa dari jalur Anas. Juga oleh Ahmad, 
Ibnu Hibban, dan Abu Ya'la dari hadits Umar.1312 


1311 Pj dalam kitab Akhbar Ashbahan (2/13) namanya disebutkan dengan 
redaksi “Al Mulhami”. Dia mencatat hadits dari ulama Irak dan dia banyak 
meriwayatkan hadits. Dia memiliki kitab yang baik. Dia adalah perawi tsigah dan 
saudara dari Abu Hamid dan Muhammad. 

1312 Tuhfah Al Ahwadzi (10/293). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 651 


MI Ce Aa OPINI Lha AAA ag 3 TE Gis 

pi EN GBI 35 17396 GIA Ga West A3 ss yaah Ul 

o- 0 Ea - Gie 04 DA sen ta Ta Ua - 0 PE PEN SANA NN 
e F3 2. Te 0. .3 3 naa 3 TA 2 C0... 3 prt 20 : 
AA ad) yaa TH PAT lai Ea 1G ESAI 
HA seb GAN aa Eat AI AYI Ja Lp Ga 
3 ., 0.13 - 0g ae 0. ... Ko 0x Tya 1 
—3 Jr Amd Sgaolo1 me LP Ja Fpi re Yadi ua 

- s o (7 -,9 — - 
3 GIA Ca Wala el ASI 3 Sa Na GAN AA 
PA pa Ai AAS 13 LAI Ba 1233 AN 
o - 33 320 ) a ag Sa 0 
Ae Pa an ae ee Te abu 
C oto 0 e —.. oG A9 Ga? Pa Pn ap, at Tai ANN ct 
AA Ht gai ha Ulee! ll sat (Tim op Sy 
oi a 0 Tatan s0 5 20 of o 2 0 -.1 
NA JPN Jaw Kang Ol Sep “ Tap 39 ulu 
557. Ali bin Al Haitsam Al Mishri!813 menceritakan kepada 
kami, aku mendengar Dzu An Nun Al Mishri Al “Abid Abu Al Faidh1314 
berkata, “Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang dapat 
melewati tempat orang-orang yang Zalim (neraka), merasa asing 
berteman dengan orang-orang yang bodoh, memetik buah amal ketika 
tua dengan cahaya keikhlasan, mendulang dari mata air hikmah, 


menaiki kapal kecerdasan, terbang dengan ruh keyakinan, mengarungi 
lautan keberhasilan, dan bekerja dengan ikhlas. Ya Allah, jadikanlah 


1313 Saya belum menemukan biografinya. 

1314 Namanya adalah Tsabuan bin Ibrahim. Dia adalah salah seorang Syaikh 
(pembimbing) salah satu tarekat yang disebutkan di dalam kitab Risalah Al @usyairiyah. 
As Suyuthi berkata, “Dia adalah satu-satunya orang yang memiliki kedalaman ilmu, 
wara', dan etika pada masanya. Dia wafat pada tahun 245 H. Ada pula yang 
mengatakan dia wafat pada tahun 246 H, dan ada pula yang mengatakan pada tahun 
248 H di Mesir. Lihat Al Wafayat (1/315) dan Al-Husain Al Muhadharah (1/511). 


652 — Muwjam Ash-Shaghir 


kami termasuk orang-orang yang ruh mereka terbang di atas ketinggian, 


mendapatkan buah dari taman Tasnim, menyelam di bahtera 
kebahagiaan, minum dari gelas kehidupan dan berlindung di bawah (dil 
kemuliaan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang 
membuka pintu kesabaran, menutup parit-parit kegelisahan, mampu 
melalui siksaan-siksaan yang berat, dan menyeberangi jembatan hawa 
nafsu. Karena Allah, Pemilik asma yang mulia, berfirman: Dan adapun 
orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri 
dari (keinginan) hawa nafsunya maka sungguh, surgalah tempat 
tinggallnya)3315 Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang 
ditunjuk oleh bendera-bendera hidayah, jelas bagi mereka jalan menuju 
. keselamatan, dan meniti jalan keikhlasan penuh keyakinan.”1816 


2 HP BAL Cena ea up AA “Ie Tea 
I- 05 3 4 Pt  - 


: @. - ey o- 9 1 P3 0 aroma 
ap AS AAN Up AN UR AN 1 Es KS jemll OLagku 


1 RRI 3 SI ai AN o3 LN 
ag pe A3 We YP Jae oi aa Ti alat Io AI Oa 
LG AN BU JA TULANG Ja Jb Uk os 
Aa Ia dai) at Ha WLAN BA catat Ha Ulah yg salah 
TAN OR Cab Ka IS di DN yA Dag li La JA 
AAS AS lah ja Vai Ep Gl Uya Ula GAN 


POLA OA 


Tya Oa Kab GP AR 


1315 OS. An Nazf'at 46:40). 
1316 Jni adalah. perkataan Dzu An Nun, bukan hadits Nabi Saw. Ath-Thabrani 
menyebutkannya untuk menjelaskan bahwa apa yang dia ambil dari syaikh ini. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 653 


558. Ali bin Ibrahim bin Al Abbas Al Mishri!317 menceritakan 
kepada kami, Ar Rabi' bin Sulaiman Al Jizi menceritakan kepada kami, 
Abu Zur'ah Wahabullah bin Rasyid menceritakan kepada kami, Yunus 
bin Yazid Al Aili menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Anas 
bin Malik, RA dia berkata, Rasulullah & bersabda kepada Mu'adz bin 
Jabal, “Maukah engkau aku ajarkan sebuah do'a yang dapat engkau 
panjatkan, dan senadainya engkau memiliki utang sebesar gunung di 
dunia niscaya Allah akan melunasinya. Wahai Mu'adz, ucapkanlah: Ya 
Allah, Raja diraja, Engkau memberikan kerajaan kepada siapa saja yang 
Engkau kehendaki dan Engkau mencabut kerajaan dari siapa saja yang 
Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa saja yang Engkau kehendaki 
dan Engkau hinakan siapa saja yang Engkau kehendaki. Hanya di 
tangan-Mu terletak kebaikan, sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas 
segala sesuatunya. Engkaulah yang Mahakasih di dunia dan di akhirat 
Engkau berikan keduanya kepada siapa saja yang Engkau kehendaki, 
dan Engkau tahan keduanya dari siapa saja yang Engkau kehendaki. 
Rahmatilah aku dengan suatu ramhat yang mencukupkanku dari kasih 
siapa saja selain Engkau.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri selain 
Yunus, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Yunus selain 
Wahabullah. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Para perawinya adalah 
tsigah.”1818 Al Mundziri berkata, “Sanadhya Jayyid,”1319 


1317 Saya belum menemukan biografinya. 
1318 4z7-Zawaid (10/186). 
1319 Ar-Targhib (2/614). 


654 — Mu'jam Ash-Shaghir 


i 0 - 209 3 0 0 B0 - 20. 308 1. A8 - 
HA BN EA CPI Gagii Hi JP Cab 


o 2 Papa tg os Tapa 2-03 an £ 3. - -. 
IK EMS bd KP 3 OLI KAS gl LIL BI 


BI S3 18 se ai BEN HN yi 36 Je 
Hani PL ind AAN Ga Sa Ad eh la at la 
DE JA SS gp Ia Ob Ja AIA | sai 33 
AN kh al SEA Ko Ir JB SS ek 
LAN Kalah 3 sad D5 Cb Una Pa ea Pa 


5 
Td 


20 .. ore 4, 3, y bg 5 ag LNG 20. , ig Aa. 
Al ag GAN Ko AI Ja) JB NAS Iya SME AI Iya) 


A5 GP alas SG NI 5 Ip d Jaa UI op bl We NI 


IL LLY dst (ea In au TA oo) 
» 4 

559. Ali bin Zaidus: Al Ashbahani!820 menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Amir “bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
bapakku menceritakan kepadaku, An Nu'man bin “Abdussalam 
menceritakan kepada kami, Malik bin Mighwal menceritakan kepada 
kami, dari Ziyad bin Ilagah, dari Usamah bin Syarik, dia mengisahkan: 
Aku pernah menyaksikan beberapa orang Arab Badui mendatangi 
Rasulullah & lalu mereka bertanya kepada beliau dari sisi kanan dan 
kirinya, “Wahai Rasulullah, apakah kami berdosa bila melakukan ini? 
Apakah kami berdosa apabila melakukan itu?” 


1320 Abu Nu'aim menyebutkan biografinya di dalam Akhbar Ashbahan (2/13) 
dan dia menyebutnya dengan Ali bin Zaidzus. Tetapi Abu Nu'aim tidak memberikan 
komentar terhadapnya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 655 


Rasulullah & menjawab, “Allah tidak menganggap dosa | 
kecuali seseorang yang mencela seorang Muslim secara zalim. Itulah hal 
Yang membuat dosa dan binasa.” 


Mereka bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, apakah kami boleh 
berobat dengan sesuatu ini?” Rasulullah & menjawab, “Wahai hamba- 
hamba Allah, berobatlah kalian. Karena tidaklah Allah menurunkan 
suatu penyakit melainkan Allah juga menurunkan penawarnya. Kecuali 
satu penyakit ini, yaitu tua.” 


Mereka bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, apakah hal terbaik 
yang dianugerahkan kepada seseorang?” Rasulullah menjawab, “Akhlak 
yang baik. 4321 : 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Malik selain An 
Nu'man bin “Abdussalam. | 
: Isnad: Bagian awal dari hadits di atas diriwayatkan oleh Abu 
| Daud dengan sanad Jayyid.1822 Adapun bagian kedua dari hadits 
| tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi serupa. Juga 
oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dan At-Tirmidzi berkata, 
“Ini adalah hadits hasan shahih.”1323 


2 AD Do 1G. 3 Pt - 


: : 3 0 - 
Air 0 Kamen Calo Cina UP Can Gd Kena 
o- £ 0 - 8 0G . 2 A0. Ta. o- Pt BOB AG 
SG Lil Mleaa GP tah GP ASI Oi ih Wil 


1821 Kata 52/51 artinya mencela dan mencibir seseorang. atau meng-ghibahinya 


atau melakukan perbuatan sejenis itu. 
1322 Jami" Al Ushul (3/1607) dan Mukhtashar Sunan Abu Daud (no. 1932). 
' 1323 Mukhtashar Sunan Abu Daud (no.3706), Tuhfah Al Ahwadzi (6/190), dan 
Sunan Ibnu Majah (3436). Dan di dalam kitab 'Az-Zawaid disebutkan, “Sanadnya 
shahih dan para perawinya tsigah...” 


656 — Mw'jam Ash-Shaghir 


0 Pd aa 0.1 90 ai 
NIM Iyan Ol da TA op AS yi PP 53 ea 
Ain 3 oa Ol AE Ag AN Cop3 TE JG elu ale 
La Hua Ip AI Oleo Dean mena 


- 0309 


ap S3 33 eh P5 


560. Ali bin Hisyam Ar Ragiy di Nashibin!324 menceritakan 

kepada kami, Muhammad bin Mushaffa menceritakan kepada kami, 

Bagiyyah bin Al Walid menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari 

Mujalid , dari Asy Sya'Abi, dari Syuraih Al @adhi, dari Umar bin Al 

Khaththab RA bahwa Rasulullah & berkata kepada Aisyah RA, “Wahai 

Aisyah. Sesungguhya yang dimaksud “Orang-orang yang memecah 
belah agama mereka, dan mereka berada dalam kelompok-kelompok' 

adalah para pelaku bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Tidak ada taubat 

bagi mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri 

dariku.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah selain 
Bagiyyah, dan hanya Ibnu Mushaffa yang meriwayatkannya dari 
Pantyyah. Dan hadits ini berasal darinya. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnhya terdapat 
Bagiyyah dan Mujalid bin Sa'id. Keduanya adalah perawi dha'if”1825 


Ka cs Ira CN ea ot Pai .. de Gis Tenten 


GAGL p Jalal Tara Ceri Bab CA alay 


1324 Saya belum menemukan biografinya. 
1325 Az-Zawaid (1/188). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 657 


GB. 0. 


7 


jaan dn da Ob an ad 
ati Ap 3 Hem 


561. Ali bin Al @asim bin Al Husain Al Baghdadil326 
menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Yusuf Asy Sya'ir menceritakan 
kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Israil 
. menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Ibrahim An 
Nakha'i, dari Hammam bin Al Harits, dari Hudzaifah bin Al Yaman RA 
dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Tidak masuk surga Gattat (tukang 
adu domba)” 


Makna @attat adalah orang yang menyebarkan isu di antara 
masyarakat untuk mengadu domba mereka. 

Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim selain 
Israil. Dan tidak ada yang meriwayatkannya Israil selain Abu Ahmad. 
Dan hanya Al Hajjaj yang meriwayatkannya dari Abu Ahmad. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaikhan, At-Tirmidzi, 
dan Abu Daud.1327 


Pa - Si Gang A -. 4 2 - 8 o- 0d. An 
Wa ti—E UNS sll Kawali XS u de tia 


2 A5 EA eh Ola G3 ea GAS M3 aa | 

9 o 0 9. 01 Ao 

AP sb Na GAN an PP aa von) aa SA 
1326 Saya belum menemukan biografinya. 


1327 Jami" Al Ushul (8/6221), Fath Al Bari (10/472), Mukhtashar Muslim 
(1808), Mukhtashar Sunan Abu Daud (4704), dan Tuhfah Al Ahwadzi (6/172). 


658 —Mur'j am Ash-Shaghir 


en aa te 


P3 PAR PN Ala s5. 8 a 3 3 z0. ta - 2.3 
HA BA AB lag IE ee AO ea ph re 
BP NE RS AT 
562. Ali bin Abdushshamad Ath-Thayalisi “Alan Ma 
Ghammah!328 menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Makhlad 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sulaiman Ad Dabbas 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim Al @asmali 
menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id An Anshari, dari Nafi', 
dari Ibnu Umar RA dia berkata bahwa Nabi & bersabda, “Barang siapa 
mendapati Satu raka'at shalat jum'at berarti dia telah mendapati (shalat 
jum 'al).” | 


Tidak ada yang meriwayatkari hadits ini dari Yahya selain 
Abdul Aziz, dan hanya Ibrahim bin Sulaiman: yang meriwayatkannya dari 
Abdul Aziz. 


Isnad: Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan 
hadits ini adalah dha 161329 | 


1328 Dia memiliki kunyah Abu Al Hasan. Ali bin “Abdushshamad meriwayatkan 
hadits dari Masrug bin Al Marzaban dan ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan 
darinya adalah Muhammad bin Abdul Malik At Tarikhi dan lainnya. Al Khathib berkata 
(12/28) “Dia adalah perawi tsigah.” 

Disebutkan di dalam Thabagat Al Hanabilah (1/228), “Dia termasuk salah satu 
muri Ahmad bin Hambal dan dia memiliki pertanyaan-pertanyaan yang baik yang 
diajukan kepadanya.” Dan diriwayatkan dari Ahmad bin Kamil bahwa Ali bin 
“Abdushshamad. wafat pada tahun 289 H dan dia banyak meriwayatkan hadits dan 
kurang memiliki muru'ah. Lihat Siyar A'lam An-Nubala (13/429). 

1329 Jami' Al Ushul (5/3950). Dia meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah 
dengan sanad shahih. Dan An-Nasa'i (3/112), dan hadits Ibnu 'Umar dalam riwayat 
An-Nasa'i (1/274). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 659 


Ba era Pa oU d | padi u 1: SS 


Bap lh ui eka Na Et T se 4 “ 
or h @ y : Ea 2. pegi sy 
ya sa Jalwa pon Pa 
- Lag Pa » EA sar 
563. Ali bin Al Hasan bin Harun Al Hambali Al. Baghdadi1330 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Ibrahim Al  Baghdadi 
menceritakan kepada kami, Al “Ala bin Burd bin Sinan menceritakan 
kepada kami, dari bapaknya, dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Barang siapa meminum dari bejana yang 
terbuat dari emas atau perak sesungguhnya dia sedang memasukkan api 
neraka ke dalam perutnya. 1381 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Burd selain anak 
laki-lakinya, yaitu Al “Ala. h 
Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 


Mu jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
Al Ala bin Burd bin Sinan. Ahmad menilainya sebagai perawi dha'if1382 


er AN Bas Lena GR, Ka 3 IE Gas 


AG SIS GUNA OK 3 395 His CINA OUT 53 


2 - . 


1330 Khathib menyebutkan biografinya di dalam Tarikh Baghdad 4 1/377) tetas 
dia tidak memberikan komentar tentang dirinya. 

1331 yu Kata artinya suara masuknya air ke dalam perut. 

1332 Ar Zawaid (5/77). Tetapi, hadits ini shahih apabila merujuk kepada hadits 
Ummu Salamah. Lihat Jami” Al Ushu/ (1/179). 


660 — Mu'jam Ash-Shaghir 


end Op dasi kat P BE KY Oi da Ap SG 
dg ina dhan 6 IS AA 3 HP SP 
Aga, dr 3, dandanan dab NA ya AI 
YAA Un YK AN UB (SU 2 Ius ang 
YA 


.. 


| 564. Ali bin Muhammad Ats-Tsagafi Al Baghdadi1388 

menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Al Haitsam bin Ar Rayyan Al 
Khurasani menceritakan kepada kami, Daud bin Sulaiman Al Khurasani 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan 
kepada kami, dari Sa'id bin Abu “Arubah, dari @atadah, dari Sa'id bin 
Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasululla @ bersabda, 
“Pada akhir jaman kelak akan muncul para pemimpin yang zalim, para 
menteri yang fasik, para hakim yang berkhianat, dan para ulama 
pendusta. Barang siapa di antara kalian mendapati jaman itu maka 
janganlah sekali-kali dia menjadi tukang pungutnya 'atau pemberi 
informasinya, atau menjadi petugas keamanannya. « 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari @atadah selain 
Sa'id bin Abu Arubah, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Sa'id 
bin Abu Arubah selain Ibnu Al Mubarak. Dan hanya Daud bin Sulaiman 
yang meriwayatkannya dari Ibnu Al Mubarak. Dan Daud ini adalah 
syaikh yang dapat diterima. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath dan di dalamnya terdapat Daud bin Sulaiman. Ath- 
Thabrani berkata, “Dia adalah perawi yang dapat diterima.” Al Azadi 


1333 Al Khatib Al Baghdadi (12/63) menyebutkan biografinya tetapi dia tidak 
memberikan komentar tentang dirinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 661 


berkata, “Dia adalah perawi yang sangat lemah.” Adapun tentang 
Mu'awiyah bin Al Haitsam, Al Haitsami berkata, “Aku tidak mengetahui 
tentang ihwalnya.”1334 


— Hi dp UAS Sab SIAAY era yah Gi ja Et 

Rika tejo os ae Wis 3 oi jas IA Gis SIN 

LA Si gi bay daya Ki 

Het nah SA ga YP dia AI ah eat 
JB IR 


565. Ali bin Al Hasan Ath Thusi di Baghdad1385 menceritakan 
kepada kami, Ali bin Wahb, Ar-Razi menceritakan kepada kami, Ja'far 
bin Jisr bin Fargad menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan 
kepadaku, dari Al Hasan, dari Abu Bakrah RA dari Nabi & beliau 
bersabda, “Seandainya semua penghuni langit dan bumi berkumpul : 
untuk membunuh seorang Muslim niscaya Allah akan menjungkirkan 
wajah mereka semua ke dalam Neraka.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Hasan selain 
Jisr | 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat Jisr : 
bin Fargad, dan dia adalah perawi dha'if”1336 


1334 ArZawaid (5/233). Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini di dalam kitab 
Shahih-nya dari jalur Abu Ya'la. Hadits ini adalah hadits shahih. Lihat Silsilah Al 
Ahadits Ash-Shahihah karya Syaikh Al Albani (1/360) 

1335 AJ Khathib Al Baghdadi (11/7377) menyebutkan biografinya tetapi dia tidak 
memberikan komentara tentang dirinya. 

1336 AzZawaid (7/297) 


662 — Mw'jam Ash-Shaghir 


BA ES ANU EGA AL 3 DE IUP GAS 


WA oi Jay 3P oAlp GA CAS CI Iya Oi 
Hama Aing dia Se Jp Jb JG CAP Pp 


20. 


SAN Sale HP Di YAN Copa 


566. Ali bin Utsman bin “Ubaid Al Fazari Al Baghdadil387 
menceritakan kepada kami, Mas'ud bin Yazid Al Maushili menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Khiras menceritakan kepada kami, dari 
Wasith bin Al Harits, dari Nafi, dari Ibnu Umar dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Barang siapa meminum khamer hingga dia 


meninggal, maka akhirat adalah haram baginya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Wasith dengan 
matan ini selain Abdullah bin Khiras. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, Sala 
An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan lafazh yang lain.1888 


Be Ula 3 & EA CN US 53 “Je keep 


2 Age 3 EL daa ye 5 KA ai Uta 2 3 
SA gs sg pd pN KIE GEA (pp) 


0 £ 6 


An le 2 Ko SI Spon Ja oa OS 


1337 Al Khatbih Al Baghdadi menyebutkan biografinya di dalam (12/29) tetapi 
dia tidak memberikan komentar tentang dirinya. 

1338 Jami" Al Ushul (6/8756), Fath Al Bari (10/30), Mukhtashar Muslim (no. 
1266) Sunan An-Nasa'1(8/318), dan Sunan Ibnu Majah (no. 3373). 

Dan ini adalah bagian akhir dari juz keenam dari kitab Al Mu'jam Ash Shaghir. 
Dan hadits selanjutnya merupakan bagian awal dari juz ketujuh. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 663 


567. Ali bin Zathiyya Al Baghdadil389 menceritakan kepada 
kami, Ar-Rabi' bin Tsa'lab menceritakan kepada kami, Faraj bin 
Fadhalah menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, 
dari Amarah, dari Aisyah RA, dia berkata, “Aku pernah meninggalkan 
puasa selama beberapa hari pada bulan Ramadhan dan aku tidak meng- 
gadha -nya selain pada bulan Sya'ban demi (mengurusi) Rasulullah 8” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari “Amarah selain 
Faraj. Sementara, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, dan lainnya 
meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id dari Abu Salamah, dari 
Aisyah. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Jama'ah dengan 
redaksi yang tidak jauh berbeda.1340 


4 0? Teo. in 8 ?3 - 8 sea sod Pa 
O— aa ba «Spasi Saka Jozua ji IE Lado 

0 - oy Oo. 3 0 2. o- o oo ig 2 
- - - - P3 - 


0. 


8 | AN 2 Ko. 2... 0 Oo 0 -— Kat 01 o- 


aa y Ao .9 s0. A01 dor AN - - - 0 0 


ta og. PS ra or kah “3 ag o- Aap ta o- 5, Png or 4 
AI Pon Ang la elo SI ar ES en ig Ale AI 
ud 3 : Peri 2. ore to 2, Si . .9 0. 0. g a "0. 
DI de IE Lo AI Sya) Kie « PU JB as 


L 


Taat o- 9 0 te 0 Ca Pe Ia er Kah Fo y Aa ng 
Kala pl Ea Uya PI) JS kena, eny AE MN elo AM Sya) 


1339 Saya belum menemukan biografinya. 

1340 Jami” Al Ushul (6/4606), Fath Al Bari (47189), Mukhtashar Muslim (604), 
Tuhfah Al Ahwadzi (3/496), Sunan An-Nasa'i (4/191), Mukhtashar Sunan Abu Daud 
(2292), Sunan Ibnu Majah (1669) dan Al Muwaththa “(2/193). 


664 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


Pa tg Oa, 


ab ai 5 La Ja das Sa pena 
Lk iban He CUb (Lai Kate 
Oa Ka ig He ia Ya 
AI Na Aing ale At Io dd J0 “IG, 
PN Re AA nan ia: aa 
| | | 2 6 0 sh 


568. Ali bin Muhammad Al Anshari Al Mishri!31 
menceritakan kepada kami, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Abdullah bin Salim bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab 
menceritakan kepada kami, dari Ubaidilah bin Umar, dari Tsabit Al 
Bunani, dari Anas bin Malik # (dikisahkan): Suatu ketika, mereka (para 
Sahabat) sedang berada di rumah Aisyah #: isteri Rasulullah #& (Anas 
melanjutkan) Ketika kami sedang bersama Rasulullah @& seketika itu ada 
yang membawakan sebuah nampan berisi roti dan daging dari rumah 
Ummu Salamah # Kemudian, makanan itu diletakkan di hadapan 
Rasulullah & dan beliau berkata, “Letakkanlah tangan kalian.” Maka, 


kami pun meletakkan tangan kami dan memakannya. 


Sementara, Aisyah membuat makanan dengan tergesa-gesa. 
Lalu, dia mengambil nampan yang dibawakan kepada Nabi. Dan setelah 
Aisyah selesai membuat makanan dia pun membawanya lalu 
meletakkannya. Aisyah mengangkat nampan dari Ummu Salamah 
kemudian wmemecahkannya seraya mengatakan sesuatu. Lalu, 
Rasulullah 8 berkata, “Makanlah dengan menyebut nama Allah. Ibu 


1341 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 665 


kalian sedang cemburu.” Kemudian, Rasulullah memberikan nampan 
Aisyah itu kepada Ummu Salamah dan bersabda, “Makanan 
menggantikan makanan, dan nampan menggantikan nampan.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ubaidilah selain 
Yahya bin Abdullah, dan tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari 
Yahya bin Abdullah selain Ibnu Wahb, dan hanya Harmalah yang 
meriwayatkannya dari Ibnu Wahb. Dan kami tidak mencatat hadits ini 
selain dari An Anshari. | 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Bukhari, Abu Daud, 
At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.1342 


Ag Ka 15 kara 1 Abah Ge ga Jan Gi ip GA kara 
0 AA 


Lea Oia rara ai Yi IN rara Cap 3G 4 Oka 
Ma and ha Ja AI an han gd ah 
Apa) aka 


569. Ali bin Isma'il bin Ka'ab Al Maushili!248 menceritakan 
kepada kami, mdh bin Sinan Al @azzaz Al Bashri menceritakan kepada 
kami, Na'il bin Najih menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri 


1342 Jami" Al Ushul (8/6197), Sunan Ibnu Majah (17/2334), Fath Al Bari (9/320), 
Mukhtashar Sunan Abu Daud (3423), Sunan An-Nasa'i (7/70), dan Tuhfah Al 
Ahwadzi (4/593). 

1343 Ali bin Isma'il Al Maushili memiliki panggilan Ad Daggag. Dia meriwayatkan 
hadits dari Amru bin Ali Al Fallas dan ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan 
darinya adalah Ibnu Lu'lu Al Warrag. Abu Al Fath Al Azadi yang juga meriwayatkan 
darinya, berkata, “Dia adalah perawi tsigah.” Ali bin Isma'il Al Maushili wafat pada 
tahun 314 H. Lihat Baghdad (11/346). 


666 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Da 


menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari Anas 4 bahwa 
Rasulullah & bersabda, “Tidak.ada syufah!?4 bagi orang Nasrani.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan selain 
Na'il, dan hanya Muhammad bin Sinan yang meriwayatkannya dari 
Na'il. 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
Na'il bin Najih. Menurut Abu Hatim dia adalah perawi tsigah, tetapi 
ulama lainnya menilai ia sebagai perawi dha 1f”1345 


ss Aap Uta Ea dent Au Haag 5 tara 
ob 2 AT ES ep 2 AN aa ESA 5 ae 
In an Gp pe IP He gd JA 
KA SEA Jat Dp salah ale di Ko MI) JB 205 ea 
KN ip Gn LE Sgp CS aa Ji dip AA 
Kh ad 8, Ke dop 


570. Ali bin Yusuf Al Mustamli Al Baghdadi1246 menceritakan 
kepada kami, Ali bin Daud Al @anthari menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdul Aziz Ar Ramli menceritakan kepada kami, Al 
Gasim bin Ghashn menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Sami', 


1344 Syuf'ah adalah prioritas atas hak milik terhadap tanah/bangunan yang dijual 
dalam konteks kepemilikian berserikat Pet, 

1345 Az-Zawaid (4/159). 

1346 Aj Khathib Al Baghdadi menyebutkan biografinya di dalam (12/124) tetapi 
dia tidak memberikan komentar tentang dirinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 667 


dari1847 “Athiyyah, dari Abu Sa'id Al Khudri #5, dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya, penduduk surga yang tinggal di 
tingkat tertinggi dapat melihat penduduk Surga yang berada di tingkat 
bawahnya seperti halnya kalian melihat bintang-bintang yang terang 
benderang di ufuk langit. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar 
termasuk penduduk Surga tertinggi dan keduanya mendapatkan 
kenikmatan.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Sami” selain 
Ibnu Ghusn, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Ghusn 
selain Muhammad bin Abdul Aziz. Dan hanya Al @anthari yang, 
meriwayatkannya dari Muhammad bin Abdul Aziz. 


Isnad: Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada (no.353). 
Anda dapat merujuk ke nomor tersebut. 


HI AP AS ALAN peta op Aga Ci 
— CA 3 ah 3 Ul AI AG Bas (laka 5 
Ba eka lain Io HAN ta Ii Gan LAN fa 


571. Ali bin Ahmad bin Bustham Az-Za'farani1248 
menceritakan kepada kami, pamanku: Ibrahim bin Bustham 
menceritakan kepadaku, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada 
kami, Abu Amir Al Khazzaz Shalih bin Rustum menceritakan kepada 
kami, dari Al Hasan, dari Amru bin Taghallub RA: Apabila 


1347 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan lafazh bin” tntogi 
redaksi ini adalah keliru. 
1348 Saya belum Gituan biografinya. 


668 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Nabi & berkhuthbah beliau (memulainya dengan) mengucapkan: Amma 
Bad du. 


Tidak ada.yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Amir selain 
Abu Daud dan hanya Ibrahim bin Bustham yang meriwayatkannya dari 
Abu Daud. 


| Isnad: Saya tidak menemukan bahwa hadits ini berasal dari 
hadits Amru bin Taghallub. Tetapi, saya menemukan bahwa hadits ini 
berasal dari Zaid bin Argam dan diriwayatkan oleh Abu Daud.1849 


o B- 3 3 0 


08 0023 0 8. 4 0 09 8 . 
PP oi AS gi dea Blah ga dea ui dp dn 


BE sapi IE gap CAS BPI UJb Pi) 


AN Ba MAS AN FS Ab Nai Hi gel 
£ ot. ANA Tri e.. pa Kana ag Tea 
Pi an Nae Neng al tom Gi sa Aa 3 Ta Ta 
sn An Me Aga 3 an La P3 AO oso AN... 1G 
EM Jo SI Iya) JB :JU en HS P3 Ab 
he HO TA at , , ig te 

PALU) Laju p url SIB Helag 

572. Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Umar 

bin Ali bin Abu Thalib1250 di Kufah menceritakan kepada kami, Musa 
bin dbl bin Musa bin Abdullah bin Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib 
menceritakan kepada kami, Abu Abdullah bin Musa menceritakan 


kepadaku, dari bapaknya: Musa, dari bapknya Abdullah bin Al Hasan, 
dari bapaknya: Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallaahu 'anhum 


1349 Mukhtashar Sunan Abu Daud (no.4808). Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Muslim dengan redaksi yang panjang, yaitu di dalam bab keutamaan Ahlul Bait (no. 
1657). | 

1350 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 669 


ajma'in, berkata, Rasulullah & bersabda, “Jagalah hak-hakku dengan 
menjaga hak-hak Al Abbas karena dia adalah peninggalan bapak- 
bapakku.” | 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Al Hasan bin Ali bin Abu 
Thalib selain dengan sanad ini dan hanya Ali bin Muhammad Al “Alawi 


yang meriwayatkannya. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam 
kitab A/ Mu'jjam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalamnya terdapat 
beberapa orang perawi yang tidak aku ketahui ihwalnya.”1351 


B5 (ena d £ PA Sako) T » Ta u ae urap 


0 E 2 - 0 e- Lo A3 


4 .- £ 8 AS 23 
OS II gado yh yan JI AS 0 ja Uda tera (al ut pat 
A 


. 


HP pp) MC oa 53 GP gi TMP an do 
EA Aga AS ig EA Jo MA OS 106 
AB IS Aja3 UAN IU deep GE IE al 
ISA IT ap 0 WE dia PA algae Jo 

573. Ali bin Ahmad bin Al Husain Al Marwazi Al Baghdadi!252 
menceritakan kepada kami, Manshur bin Abu Muzahim menceritakan 


kepada kami, Umar bin Abdurrahman Abu Hafsh Al Abbar 
menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Mu'awiyah 


1361 Az.Zawaid (9/269). 
1352 Al Khathib menyebutkan biografinya di dom (11/318) tetapi dia tidak 
memberikan komentar terhadap dirinya. 


670 — Mu'jam Ash-Shaghir 


E 201 3 oo 


bin @urah, dari Anas bin Malik @ dia mengisahkan: 
Rasulullah & memiliki dua orang maula (budak), Habasyi dan @ibthiy. 
Pada suatu hari keduanya saling mencela. Salah seorang dari mereka 
berkata, “Hai Habasyi!” Dan yang lainnya membalas, “Hai @ibthiy!” 
Maka, Rasulullah & bersabda, “Janganlah kalian mengatakan demikian 
karena sesungguhnya kalian termasuk kerabat Muhammad &” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mu'awiyah selain 

“Yazid bin Abu Ziyad, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Abu 

Ziyad selain Al Abbar. Dan hanya Manshur yang meriwayatkannya dari 
Al Abbar, dan hadits ini berasal darinya. | 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Para perawinya adalah 
tsigah.”1953 


ALS gag SAE Gp sa Gi ja Ce 

Po Sep spa 5 IN Et oli Ae AA as Gia 
ih SP aah g Pp dal GP HA gi ga up RN 
NY Sa Oi ken ba Dg Bah 


574. Ali bin Al Hasan bin Al Mubarak As Susi Al Bazzaz di . 
Anthakiyyah1254 menceritakan kepada kami, Katsir bin “Ubaid Al 


1353 Az-Zawaid (1/195) dan dia berkata (8/81), “Di dalam sanadhnya terdapat 
Yazid bin Abu Ziyad. Dia adalah seorang layyinul hadits. Adapun perawi lainnya adalah 
tsigah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan redaksi serupa.” 

1354 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 671 


Hadzdzal355 menceritakan kepada kami, Muhammad bin Himyar 
menceritakan kepada kami, dari Syu'aib bin Abu Hamzah,1356 dari 
Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Abu Salamah, dari Abu 
Hurairah 4, dari Nabi @belaiu bersabda, “Berdebat tentang Al 
Our 'an adalah kekufuran.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Hisyam selain 
Ibnu Abu Hamzah, dan hanya Ibnu Hirnyar yang meriwayatkannya dari 
Ibnu Abu Hamzah. 


Isnad: Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada nomor 
496. Anda dapat merujuk ke nomor tersebut. 


Gas Apa yi A3) oi Bah 2 ja KAS 
GP dana . 4 He had 1 3 JA GAS Ce ea Hj 


. 


X9. 


PAI op) ap oi AE AN yi Maa 1 5 
WP se Ko Ja pa ag TE Lo 
| CAB 2 do Gaatie JUN Ia Ap Jak 


575. Ali bin Ishag bin Rida Abu Al Hasan Ath-Thabrani1357 
menceritakan kepada kami, Nuh bin Habib Al @ausi menceritakan 
kepada kami, Azhar bin Al @asim menceritakan kepada kami, Al 
Mutsanna bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari @atadah, dari 


1855 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “Al 
Haddad" tetapi redaksi ini adalah keliru. 

1856 Di dalam naskah yang telah diterbitkan dan naskah manuskrip disebutkan 
dengan redaksi “Al Asy'ts”. Tetapi redaksi yang benar adalah seperti yang disebutkan 
di dalam kitab Tagrib At Tahdzib dan lainnya. 

1357 Saya belum menemukan biografinya. 


672 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Abdullah bin Babaih, dari Abdullah bin Amru!358 @, dari Nabi &, 


“Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jallah membanggakan orang-orang yang 
melakukan wukuf di hadapan para Malaikat-Nya pada hari “Arafah dan 
Dia berfirman: Lihatlah hamba-hamba-KU, mereka datang kepadaku 
dalam kondisi rambut lusuh dan berdebu (karena perjalanan dari tempat- 
tempat yang jauh). 1359 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari @atadah selain Al 
Mutsanna, dan hanya Azhar yang meriwayatkannya dari Al Mutsanna. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh 
Ahmad, dan Ath-Thabrani di dalam A/ Mu'jjam Ash Shaghir dan A/ 
Mujam Al Kabir. Dan para perawi dalam riwayat Ahmad adalah 
tsigah.” 1560 


y o- Ob Ba bear 


USAGA Uy3 Ka Cl CI Laga Jia 2 JP AS 
ai AS Ebi ato lo 5 ja Cas 
Se SB pp ERA Gp MG gi PAP Gg AAS 


2 AR Ip G3 aan PE BEE ASI 1G eh 
“ 40 N ara o8 - Ta Te SAT Ah LA OAT AE Ae 
Baba Silat BUS OB Uebal jP 33 1JU SUJU pai HS ayla 


1358 Dj dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “bin 
'Umar” tetapi redaksi itu adalah keliru. 

1359 Kata s4 artinya dalam kondisi badan, rambut, dan pakaian yang lusuh 
karena mereka tidak memberikan perhatian kepadanya. Dan kata ! /& artinya tanpa 


mencukur rambut kemaluan dan tidak mandi. Dan tubuh mereka dipenuhi debu di 
perjalanan. 
1360 AzZawaid (3/251). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 673 


576. Ali bin Ash Shufi Al Ashbahanil361 menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Mahdi menceritakan kepada kami, Ali bin Shalih 
Shahib Al Mushalla menceritakan kepada kami, Al @asim bin Ma'n 
menceritakan kepada kami, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin 
Malik RA dari Nabi #& beliau bersabda, “Tolonglah saudaramu yang 
melakukan kezaliman atau yang dizalimi.” Aku pun bertanya, “Wahai 
Rasulullah, tentu aku akan menolongnya ketika dia dizalimi. Tetapi, 
bagaimana aku menolongnya ketika berbuat zalim?” Rasulullah 
menjawab, “Hentikanlah dia dari perbuatan zalim, dan itulah yang 
dimaksud menolongnya.” | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Gasim selain Ali 
bin Shalih Shahib Al Mushalla Al Mahdi. Demikian pula, Abu Muslim 
menceritakan kepada kami, Al Anshari menceritakan kepada kami, dari 
Humaid, dari Anas dengan redaksi yang sama dengan redaksi di atas. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, Bukhari dan 
. At-Tirmidzi.1362 | 


“ 


03 0 A 


an Dat 15 cab TI MAAN SATA ja ad 23 AI 
3 bing AA A ”, y He PG Sa “aa Joe » - - 0. an 
d3 elang Al AI Gale Al Jay JG JB AS Kap) Ja 


1861 Dia adalah salah seorang ulama sufi yang terkenal dari daerah Ashbahan dan 
dia adalah salah seorang murid Muhammad bin Yusuf Al Bana. Kemudian 
kedudukannya meningkat hingga menulis (nasihat-nasihat) dari kepada Al Junaid bin 
Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ali bin Ash Shufi meriwayatkan -hadits dari 
Yunus bin Habib dan dia wafat pada tahun 307 H. Lihat Ashbahan (2/14). 

1362 Fath Al Bari (5/98), Tuhfah Al Ahwadzi (6/531), dan Shahih Muslim (1832) 
yaitu dari hadits Jabir. ' 


674 —Muw'jam Ash-Shaghir 


577. Ali bin Yazid Al Manbaji!368 menceritakan kepada kami, 
Muammal bin Ihab menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ibnu Al 
Walid Al "Adani menceritakan kepada kami, Mush'ab bin Tsabit 
menceritakan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad RA dia 
berkata, Rasulullah & bersabda, “Aku masuk ke dalam Surga, dan 
seketika aku mendengar sesuatu. Lalu, aku menoleh dan ternyata itu 
adalah Bilal.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hazim selain 
Mush'ab. | 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mujjam Al Kabir. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhnya terdapat 
Mush'ab bin Tsabit. Ibnu Hibban menilainya sebagai perawi tsigah. 
Tetapi ia dinilai dha'if oleh Al Jama'ah. Adapun perawi lainnya adalah 
tsigah.”1364 


ANA PLAN ae 5 dajad sa NN An na Pp 
Ba CP 155 u Nae Tawa 15 Gi Pe 2 
db Ad pa din Sta daa 
nia AS (oa Man LG 
a dan Ab Cp Ko fa, ia Ka) SI 

AA Ca sal) ala Ai Ke 


1363 Saya belum menemukan biografinya. 
1364 AzZawaid (9/299), Al Kabir (5745), dan hadits ini akan disebutkan juga 
pada (no. 934). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 675 


578. Ali bin Ibrahim bin Al Abbas Al Mishri!365 menceritakan 
kepada kami, Sulaiman bin Syu'aib Al Kisa'i menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Ziyad Ar Rashshashi menceritakan kepada 
kami, Al Mas'udi menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 
Sugah, dari Nafi, dari Ibnu Umar RA dia” berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Aku tidak mengetahui sebuah pohon yang 
perumpamaannya seperti seorang Mukmin. ” Lalu, aku berkata -dan aku 
adalah sahabat yang paling kecil di antara yang ada ketika itu, “Dia 
adalah pohon kurma.” Kemudian Rasulullah & berkata, “Benar, itu 
adalah pohon kurma.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Mas'udi selain 
Abdurrahman. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaikhan “dengan 
lafazh, “Maka, aku (Ibnu Umar) ingin mengatakan bahwa pohon itu 
adalah pohon kurma...”1366 


gn Jar 6 tara A5 daya PI Jadi PIN PAN Un 
CA NE Pn Il 1 al Ab au 
23 tega no PA ai Ap Ma aya 
Se nasa Ie ale AN Jlo AI J5 JG JB aa 
anal Ma 


579. Al Abbas bin Al Fadhl Al Asfathi!2867 menceritakan 
kepada kami, Isma'il bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, saudara 


1365 Saya belum menemukan biografinya. 
1366 Jami” AI Ushul (1/59), Fath Al Bari (1/147), Tuhfah Al Ahwadzi (8/167), 
dan Mukhtashar Muslim (29). 


676 — Mu'jam Ash-Shaghir 


laki-lakiku menceritakan kepadaku, dari Sulaiman bin Bilal, dari 
Ubaidilah bin Umar, dari Tsabit Al Bunani, dari Anas bin Malik, dari - 
Abu Thalhah Al Anshari #, dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
“Barang siapa membaca salawat kepadaku sebanyak satu kali maka 
Allah akan bersalawat (memberikan rahmat dan pahala) untuknya 
sebanyak sepuluh kali.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ubaidilah selain 
Sulaiman dan hanya Abu Bakar bin Abu Uwais yang meriwayatkannya 
dari Sulaiman. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim dan 
Bukhari di dalam kitab Al Adab Al Mufrad1368 dari hadits Anas. Dan 
'Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam A/ Mu'jjam Al Kabir dengan 
redaksi yang panjang, sedangkan di dalam A/ Mujjam Al Ausath dia 
meriwayatkannya dengan redaksi yang ringkas. Dan. di dalam sanad 
pada A/ Mujam Al Kabir terdapat dua orang perawi yang tidak 
diketahui ihwalnya.”1369 | 


1367 Al Haitsami - Az-Zawaid (5/66) - berkata, “Saya tidak mengetahui tentang 
perawi ini.” Saya sampaikan di sini bahwa Ibnu Al Atsir berkata di dalam Al Lubab 
(1/54), “Nama ini dinisbatkan kepada jual beli Asfath (semacam tempat parfum dan 
sejenisnya) dan pekerjaan membuat Asfath. Dan kepadanya dinisbatkan nama Al 
"Abbas bin Al Fadhl Al Asbathi Al Bashri. Dia meriwayatkan hadits dari Abu Al Walid 
Ath Thayalisi dan Ali bin Al Madini. Di dalam manuskrip disebutkan dengan redaksi 

Al Asbathi” tetapi redaksi ini adalah keliru. 

1368 Aj Adab Al Mufrad (no. 643). Hadits ini dishahihkan oleh Al Hakim dan Ibnu 
Hibban. Ibnu Hajar berkata, “Para perawinya adalah tsigah.” Lihat pula Faidh Al Gadir 
(6/169) 

1369 AzZawaid (10/161). Saya katakan bahwa PN ini dapat diterima 
karena perawi perawinya adalah tsigah. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 677 


Aa See HN AB Cia 


Dora 30. D0 S3? 


So PAI KEKE SE di oi Ata 3 LAN 
A 9, "4 aa Pa . na 4 3 a03 ana 2 : 2 La Sa 
AI ate Ga JA el ale Ato AI Syah SIS 3 Jb 
KA F3 NB UG gal 53 S8 SEN AI Gi le 
2 4 7 Ge... 2 1 c TG Piare : ra Tee 000201 #1 
3 H5 Y 1d (le 3 3 Oya "Ja dala Da d Las 
BI eh Nee ga Ip Tan TU KAP TOL "heran 
MSI IE Kp Il gia Iya Karta SP JI 
580. Al Abbas bin Ar Rabi' bin Tsa'lab1870 menceritakan 
kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, Abu Isma'il Al Muaddib 
Ibrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Abu 
Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Abu Aufa, dia menuturkan, 
Abdurrahman bin Auf mengadukan Khalid bin Al Walid kepada 
Rasulullah & Lantas, Nabi @ berkata, “Wahai Khalid, janganlah 
engkau menyakiti salah seorang sahabat yang pemah ikut perang 


Badar. Seandainya engkau meninfakkan emas sebesar gunung Uhud 
niscaya itu tidak akan bisa menyamai amalnya.” 


Lalu, Khalid berkata, “Mereka menghinaku sehingga aku pun 
membalasnya.” Maka, Nabi bersabda, “Janganlah kalian mencela Khalid 
karena dia adalah salah satu pedang Allah yang Dia timpakan kepada 
orang-orang kafir.” | 


1870 Al Haitsami berkata di dalam Az-Zawaid (2/78), “Saya belum menemukan 
biografinya.” Saya katakan bahwa Al Khathib Al Baghdadi menyebutkannya di dalam 
(12/149), dan dia berkata, “Al “Abbas bin Ar Rabi' meriwayatkan dari bapaknya. 
Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Ath-Thabrani.” Al "Abbas wafat pada 
tahun 291 H. 


678 — Muw'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Isma'il selain Abu 


Isma'il, dan hanya Ar Rabi' yang meriwayatkannya dari Abu Isma'i. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkannya 
di dalam A/ Mu'jam Ash Shaghir dan Al Mu'jam Al Kabir secara ringkas. 
Al Bazzar juga meriwayatkan redaksi serupa. Dan para perawi yang 
disebutkan Ath-Thabrani adalah tsigah.”1371 


I Gis desai an el bong PA ata 
5: 2 au uh 
0 Le ot () ag 


3 Ni ap data an pad de SIA HA Si 
an X 
Ep Ii NS IP CAN ga al Ip (gr oa : 


so. ..9 3 


ale Ho Jo boss IG Gg) gta Tab 
3 & 
de Je Gale An Tb le Aa Ga Ja ia 


581. Al Abbas bin Ahmad bin Abu “Agil Al Baghdadil872 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Huraits Al Marwazi 
menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa As Sanani menceritakan 
kepada kami, dari Ubaidah bin Mu'tab Adh Dhabi, dari Abu Malik An 
Anshari, dari Zaid bin Wahb, dari Ka'ab bin “Ujrah Al Anshari &, dia 
berkata, Rasulullah #& bersabda, “Barang siapa memberikan tenggang 
pembayaran utang kepada orang yang sedang kesusahan niscaya Allah 
akan memberikan naungan kepadanya pada hari ketika tidak ada lagi 
naungan selain naungan-Nya.” 


1871 Az-Zawaid (9/349). 

1372 Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Ibnu “Agil kn Abu “Adil). 
Dia memiliki kunyah Abu Al Fadhl Al Bazzaz. Al “Abbas bin Ahmad meriwayatkan 
hadits dari Manshur bin Abu Muzahim dan ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan 
darinya adalah 'Abdush Shamad Ath Thisti dan lainnya. Lihat Baghdad (12/150). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 679 


. Hadits ini tidak diriwayatkan dari Ka'ab selain dengan sanad 
ini, dan hanya Al Fadhl yang meriwayatkannya. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkannya 
di dalam tiga kitabnya. Dan di dalam sanadhya terdapat Ubaidah bin 
Mu'tab, dia adalah seorang perawi matruk.1373 


Ban Kera 15 eh AN ph Aa Aa Nu Kera 


ge AG 


(iba Kan 5 cah AS TE aa rear Be EN d 
AA ba JA ya AAN an Pb yA pl 
Ga db ml 3 dr ju Ka WA 
33 OS NI Gt of Gi 
582. Al Abbas bin Muhammad Al Mujasyi'i Al Ashbahani1374 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Ya'gub Al Kirmani 
menceritakan kepada kami, Hassan bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, dari Ibrahim Ash Shayigh, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dari 
Rasulullah Saw: (Rasulullah & ditanya) tentang seorang wanita yang 
memiliki harta dan sudah bersuami, sementara suaminya tidak 
mengizinkan wanita itu untuk menunaikan ibadah haji. Rasulullah 
menjawab, “Wanita itu tidak boleh berangkat haji kecuali atas izin 
suaminya.” 


1373 Az-Zawaid (4/134) dan Al Kabir (19/106). Hadits ini diriwayatkan juga oleh 
Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah dari Abu Al Yusr dengan redaksi yang panjang. Lihat 
kitab Faidh Al @adir (6/89). 

1374 Dia memiliki kunyah Abu Al Fadhl. Abu Nu'aim berkata di dalam Tarikh 
Ashbahan (2/142), “Dia adalah Syaikh #sigah.” 


680 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim selain 


. Hassan. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Para perawinya adalah 
tsigah.”1375 


EA eng Wenyrta Gel oi Kabah Ep Spa Ta 


Ah oo 1G - 


Tee HA Ba 3 Ii K3 Ca pate LA 
Bu Sae Key Wap selip sad 
2 0 - PN ... 8, , 2 A4 e P .. Pa 
3 Em An LAI 8 aah ale Ie DO rs 


4 


(3) 4 .a 
KA Aa ha aga 

583. Al Abbas bin Muhammad bin Al Abbas Al Mishri di 
Mesir1376 menceritakan kepada kami, Ahmad bin Shalih menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Nafi” Ash Shaigh menceritakan kepada kami, 
dari Abdullah bin Umar Al Umari, dari saudara laki-lakinya, Ubaidilah 
bin Umar, dari “Atha' bin Abu Rabah, dari Ibnu Abbas (dikisahkan): 
Nabi @ berkata kepada bukit Marwah, “Ini adalah tempat 
penyembelihan (yang paling utama), dan semua jalan di antara dua 
gunung atau jalan apa pun di Makkah adalah tempat penyembelihan 
hewan pada ibadah “Umrah.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ubaidilah selain 
Abdullah. : 


1375 Az-Zawaid 3/215). 
1376 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 681 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
bdk bin Umar Al Umari, dia adalah perawi yang masih diperbincangkan 
meskipun ada yang menilainya sebagai perawi tsigah.”1377 


EA Ge ki AA PAN Gi kana 2 Aa Cia 

Kej IE Ci as ie Oei Ea Pe Saga y Kia yg 

GA oi pe 6 CPI SA yi CL) 3 KEL -g «Ii 

Se AT IA ilg IE AI Ko AI IA JB 1 de AI 1333 
CAS JA DS ON JAS Ia msi Ui IE 03 Je 


584. Al Abbas bin Muhammad bin Al Faraj Abu Ya'la Ar 
Rukhajil378 menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa Al @aththan 
menceritakan kepada kami, Mihran bin Abu Umar menceritakan kepada 
kami, Ali bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari!279 As-Suddi, 
dari Rifa'ah bin Syidad Al Fityani,1380 dari Amru bin Al Hamg RA, dia 
berkata, Rasulullah 8 bersabda, “Barang siapa memberikan jaminan 
keamanan atas darah (nyawa) seseorang, lalu dia membunuhnya, maka 
aku berlepas diri dari si pembunuh, meskipun yang dibunuhnya adalah 
orang kafir.” 


1377 Az-Zawaid (3/281). 

1378 Kata Ar Rukhaji adalah nisbat kepada Ar Rukhajiyyah, sebuah 
perkampungan di dekat Baghdad. Lihat Lubab. 

1379 Di dalam naskah yang telah diterbitkan tidak disebutkan redaksi “dari” dan 
ini adalah keliru. 

1880 Dj dalam naskah yang telah diterbitkan maupun manuskrip disebutkan 
dengan redaksi “Al @itbani” yang benar merujuk kepada kitab-kitab tentang nama para 
perawi. 


682 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Abdul A'la 
selain Mihran Ar Razi. 


Isnad: Hadits ini telah disebutkan pada (no.38) dan Anda 
dapat merujuk ke nomor tersebut. 


8 .o,- 6-30 


SH SPERAN ita gi LA 5 AAN SS 

SB pi Ke TAS celah Dp BIP CAS Kao Gi Apaan 
Irak daan Jo ya) IE IG ARE gp P3 
era ag an AI con yr aah ab ya sai 


585. Al Abbas bin Muhammad bin Sa'ad Ad Dimasygi1381 
maula Bani Hasim menceritakan kepada kami, Shafwan bin Shalih 
menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada 
kami, Abdul Aziz bin Hushain At Turjuman menceritakan kepada kami, 
dari Shafwan bin Sulaim, dari Al Mughirah bin Hakim, dari Ibnu Umar 
RA dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Perumpamanan orang 
munafik adalah seperti seekor kambing betina yang kebingungan. 
Apabila kambing itu mendatangi kelompok yang ini maka dia akan 
menanduknya. Dan apabila kambing itu mendatangi kelompok yang lain 
maka dia juga akan menanduknya. 1882 


1381 Ibnu "Asakir menyebutkan biografinya di dalam kitab Tarikh Dimasyg 
(7/256) tetapi dia tidak memberikan komentara tentang dirinya. Dan Ibnu 'Asakir 
menyebut namanya dengan “Ibnu Sa'id” sebagai pengganti redaksi “Sa'ad”. 

1382 Redaksi 14! 1 artinya kambing yang berjalan bolak-balik kebingungan. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 683 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Shafwan selain 
Abdul Aziz dan hanya Al Walid bin Muslim yang meriwayatkannya dari 
Abdul Aziz. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim dan An- 
Nasa'1.1383 


OI BI tara La bi AI bi F Ogan bel Krian 
AR GO ES aja Jah 3 KAA ES ASN Ia 
EA 3 TE oa Maak na) 
HE uas Al le LM Ih JG -JG 
AB 3 


586. Al Abbas bin Ibrahim Al @arathis Al Baghdadi1384 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Rasyid1285 Al Adami 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin. Bilal Al Bashri 
menceritakan kepada kami, Rayah1386 bin Amru Al @aisi menceritakan 
kepada kami, dari Ayyub As Sakhtiyani, dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA 
dia berkata, Rasulullah @ bersabda, “Barang siapa menjulurkan 


pakaiannya (ke bawah) karena sombong maka Allah. tidak melihat 
dirinya pada hari kiamat ” 


1388 A/ Jami" Ash Shaghir (5/8158), Mukhtashar Muslim (no. 1942), dan Sunan 
An-Nasa'1(8/134). 

1384 Aj 'Abbas bin Ibrahim memiliki panggilan Abu Al Fadhl. Dia meriwayatkan 
dari Ishag bin Ziyad Al Aili dan ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya 
adalah Ahmad bin Salman An Najjad dan ulama lainnya. Al Khathib Al Baghdadi 
berkata (12/151), “Dia adalah perawi tsigah.” Al "Abbas bin Ibrahim wafat pada tahun 
304 H. 

1885 Di dalam naskah yang telah diterbitkan dan di dalam manuskrip disebutkan 
dengan redaksi “Rusyd” tetapi redaksi ini adalah keliru. . 

1386 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “Rabah”, 
tetapi redaksi ini adalah keliru. 


684 — Mu'jam Ash-Shaghir 


- 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Rayah selain 
Muhammad, dan .hanya Ibrahim: yang meriwayatkannya dari 


Muhammad. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Jama'ah selain 
Abu Daud.1387 


2 
AD 


EA Ea AAA LA OMA Ep Ta GAS 
HAMA Alam EA AI Ip PAS GIS CJEAM (img 
“or AN 2 an MI an Bak Ten Tana Mean ho REA tea 
— NI Ie dam) OS JB cas dl 3 ve us aot3 

PPS MI T w5, Pata 

| 9 ll an yaa lag 

587. Al Abbas bin Hamdan Al Hanafi Al Ashbahani1388 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa Ad Damighani 
menceritakan kepada kami, Amru bin Himran (Hamdan) menceritakan 
kepada kami, Hisyam Ad Dastuwa'i menceritakan kepada kami, dari 


@atadah, dari Anas RA dia berkata, “Rasulullah & shalat di atas 
Khumrah (sejenis sajadah kecil)”1889 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Gatadah selain 
Hisyam, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Hisyam selain Amru. 
Dan hanya Ad Damighani yang meriwayatkannya dari Amru. 


1 1387 Jami" Al Ushul (10/8316), Mukhtashar Muslim (no. 1361), Fath Al Bari 
(10/254), An-Nasa'i (8/206), Tuhfah Al Ahwadzi (5/403), Al Muwaththa ' (4/273), 
dan Sunan Ibnu Majah (3569). 

1388 Abu Nu'aim menyebutkan biografinya di dalam kitab Akhbar Ashbahan 
(2/142) dan dia berkata, “Dia meriwayatkan dari An Nadhr bin Hisyam,” tetapi Abu 
Nu'aim tidak memberikan komentar tentang dirinya. 

1389 Kata Khumrah artinya sajadah kecil yang terbuat dari pelepah kurma atau 
daunnya sekadar ukuran sujud, atau lebih besar sedikit dari itu. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 685 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini di dalam A/ Mu'jam Al Ausath dan AI Mujam Ash Shaghir 
dengan beberapa sanad yang di antaranya terdiri dari para perawi 
tsigah.”1390 


SA II es ra “Sana la oi sn 3 ae ta 


hara 30 3-43 


| PIP ag EA GT ag Oi Ab Eta LAN C3 
JH SE RA GP NA Gi ye 3 SI gi MAA Ke 3 
Pdt gn aa Ie Hina ala Sei Ne 
OP 3 3 A4 MY das G as dat 

A4 YP YG CBU 3 II bp oi 


588. Al Abbas bin Hammad bin Fadhalah Ash Shairafi Al 
Bashril891 menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Al Faraj Ar Rayasy 
menceritakan kepada kami, Umar bin Yunus Al Yamani menceritakan 
kepada kami, Isa bin 'Aun menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik 
bin Zurarah, dari Anas bin Malik «& dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
“Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada hambanya berupa harta 
alau keluarga, atau anak, lalu hamba itu mengucapkan: Apa yang Allah 
kehendaki (niscaya akan terjadi) tidak ada kekuatan kecuali dengan izin 
Allah, niscaya dia tidak akan melihat ada penyakit (masalah) dalam 
nikmat itu selain kematian.” Dan Rasulullah & membaca firman Allah,. 
“Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan: 


1390 Az-Zawaid (2/57). Hadits ini adalah hadits shahih dan berasal dari 
Maimunah sebagaimana disebutkan di dalam Faidh Al @adir (5/222). 
1391 Saya belum menemukan biografinya. 


! 


| 686 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Sungguh, atas kehendak Allah, semua ini terunjud, tidak ada kekuatan 
kecuali dengan (pertolongan) Allah.”1392 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Anas melainkan dengan 
sanad di atas, dan hanya Umar bin Yunus yang meriwayatkannya. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Abdul Malik bin Zurarah, dan dia adalah perawi dha'if”1398 


pt - 


na oet Krae SENI Pa yi Jd 29 aa Gi 


Ni WS Ea Kara Jab 2 ja 6 agen KIA pra 


- 
2 0. pa 


IA gd Ip LASy K3 Di MAA Laga pi ali 

Ga fa pl Aa BIA Gl din Pan 

5 led da Soy) LN Ada 3 Oya eh 
pa JG rita Ja Sta Ula 3 


1589. Al Abbas bin Al Walid bin Syuja' Al Ashbahni!394 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Manshur Al Marwazi 
menceritakan kepada kami, An Nadhr bin Syumail menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu Najih 
menceritakan kepada kami, aku mendengar Abdullah bin Katsir 
menceritakan dari Abu Al Minhal, dari Ibnu Abbas # sebagai berikut: 
Ketika Rasulullah & tiba di Madinah, masyarakat Madinah ketika itu 


1392 OS. Al Kahfi 18:39). 
1393 Az-Zawaid (10/140). Hadits ini juga diriwayatkan oleh selain Ath-Thabrani. 
' Tetapi hadits ini adalah dha'if. Lihat Faidh Al Gadir (5/429). 

1394 Aj 'Abbas bin Al Walid memiliki panggilan Abu Al Fadhl. Dia Ainan 
hadits dari Ahmad bin Manshur dan Muhammad bin Yahya An Naisaburi. Abu Nu'aim 
berkata di dalam kitab Akhbar Ashbahan (2/143), “Al “Abbas bin Al Walid wafat pada 
tahun 320 H.” 


Mu'jam Ash-Shaghir — 687 


terbiasa melakukan praktik sa/af1395 dalam makanan dan kurma. Lalu, 
Rasulullah & bersabda, “Barang siapa melakukan praktik salaf maka 


hendaknya itu dilakukan dengan tempo dan takaran yang jelas.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah selain An 
Nadhr. | 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan penyusun 
Kutub As Sittah dengan tambahan redaksi, “Dan dengan timbangan 
yang jelas.”1396 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Abdullah 


PR Ka 2. f () Td 0 6G. 3 3 9 Ii Ass era 


H Ton 0. .8 2 Pj , Pt — . 
A3 GP SI yi AA 8 Ae Obat ENI Sau Hita 
A 5 . #17... TN 0. 1 . 0 Lee 3 T e 
BD de AD BN Ato 3 Ad oi OLS YP Celah uji 
AS Le Y ialah EA Io AI Iya) J6 106 cal, ale 


MI 4 1333 


1395 Sa/af adalah salah satu bentuk praktik jual beli dengan memberikan 
— pembiayaan (pembayaran) dimuka, sementara barangnya akan diberikan setelah selesai 
dikerjakan. 

1396 A/ Jami' Ash Shaghir (6/8433), Fath Al Bari (4/429), Mukhtashar Muslim 
(no. 967), Sunan An-Nasa'i (7/290), Tuhfah Al Ahwadzi (4/538), Mukhtashar Sunan 
Abu Daud (3318), dan Sunan Ibnu Majah (2280). 


688 — Mu'jam Ash-Shaghir 


590. Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Abu Maryam1397 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin1398 Yusuf Al Firyabi (AI 
Firyabil menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 
kepada kami, dari Syu'bah bin Al Hajjaj, dari Ya'la bin “Atha, dari 
Umarah bin Hadid, dari Shakhr1399 dan dia sempat mendapati masa 
Nabi Saw, dia berkata, Rasulullah $ bersaba, “Janganlah kalian 
mencela orang-orang yang sudah meninggal sehingga kalian menyakiti 


orang-orang yang masih hidup karenanya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan selain Al 
Firyabi, dan hanya Ibnu Abu Maryam yang meriwayatkannya dari Al 
Firyabi. Abu Al Gasim Ath-Thabrani rahimahullah berkata: Diriwayatkan 
dari Nabi & “(Yaitu) Orang-orang kafir yang anak-anak (keturunan) 


mereka masuk islam.” 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mujam Al Kabir. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
Abdullah bin Sa'id bin Abu Maryam, dia adalah perawi dha '1f”1400 


Laka NA ES GE al oi daa Oi AN AP Gis | 


- 30. o o- Ao 4 


9 - OP 0 sp y Se AG 3 


1397 Yonu “Adi berkata, “Abdullah bin Muhammad bin Sa'id meriwayatkan hadits- 
hadits batil dari Al Faryabi.” Ibnu “Adi juga berkata, “Bisa jadi dia memang lalai, atau 
mungkin juga sengaja berdusta ketika meriwayatkannya. Aku melihat dia meriwayatkan 
hadits-hadits munkar.” Lihat Mizan (2/491) dan Diwan Adh Dhu'afa (no. 2293). 

1398 Redaksi “bin” ini tidak ditemukan dalam naskah yang telah diterbitkan. 

1399 Nama lengkapnya adalah Shakhr bin Wada'ah Al Asadi. Dia adalah salah 
seorang sahabat Nabi Saw. dan ada dua hadits yang diriwayatkan darinya. Lihat Al 
Ishabah (2/181). 

1400 AzZawaid (8/76) dan. Al Kabir (8/29). Hadits ini diriwayatkan juga oleh 
Ahmad dari hadits Al Mughirah dan para perawinya adalah perawi kitab Shahih. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 689 


4 sx. 2 5 88 5 o- #0 


AA 3 Aa KENA AN LAN dya JB J6 
aah HS ole CA ih lal aU anu 


“ak & TG 35 | Pa 250 

591. Abdullah bin Sa'id bin Abu Maryam!401 menceritakan 
kepada kami, Amru bin Abu Salamah At Tanisi menceritakan kepada 
kami, Shadagah bin Abdullah menceritakan kepada kami, dari Thalhah 
bin Zaid, dari Musa bin Ubaidah, dari Sa'id bin Abu Hind, dari Abu 
Musa Al Asy'ari RA dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Allah akan 
membangkitkan para ulama pada hari kiamat lalu Allah berkata, “Wahai 
sekalian ulama! Sesungguhnya Aku tidak meletakkan ilmu-Ku pada 
kalian dan Aku ingin mengazab kalian. Akan tetapi, Lai karena Aku 
telah mengampuni kalian?” 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Abu Musa selain dengan 
sanad ini, dan hanya Amru bin Abu Salamah yang meriwayatkannya. 

Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam /A/ 
Mu jam Al Kabir. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Musa bin Ubaidah Ar Rabadzi, dan dia adalah perawi yang sangat 
dha 'if”1402 


Ay deg OA Gis setan 5 Gue BA JA 


1401 Biografinya telah disebutkan. 
1402 AzZawaid (1/126). 


690 — Mu'jam Ash-Shaghir 


J5 Ae ea Ko sea SA 


Aca Malas isa TAS 


592. Abdullah bin nina bin Abal Uni Al Halabil403 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Al Akhyal menceritakan kepada 


kami, Mu'awiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami, Sufyan Ats- 
Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ammar bin Ad Duhani,1404 dari 
Abu Az-Zubair, dari Jabir, “Nabi # masuk ke kota Makkah pada hari ia 


ditaklukkan, sementara di atas kepalanya terdapat serban hitam.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan selain 
Mu'awiyah, dan hanya Ibnu Al Akhyal yang meriwayatkannya. 


Isnad: Hadits ini telah disebutkan pada (no.29), Anda dapat 
merujuk nomor tersebut. 


00 OA AG 310 Y Ea 


LA GA BS Ja HA ja Ia 

J5 Aap oi ea up Haa Up Gala SE ES aoi 
kena eneknen yna 
at dai SAB 5 IA IG Al in gih daa Je 


593. Abdullah bin Muhammad bin Hambal!405 menceritakan 
kepada kami, Juwairiyah bin Asyras Al Mingari menceritakan kepada 


1403 Saya belum menemukan biografinya. 

1404 Di dalam naskah yang telah diterbitkan "disebutkan dengan redaksi “Adz 
Dzuhani” yaitu dengan huruf dzal. Tetapi, redaksi ini adalah keliru. 

1405 "Abdullah bin Ahmad memiliki panggilan Abu 'Abdurrahman Al Hafizh. Dia 
meriwayatkan hadits dari bapaknya. 'Abdullah bin Ahmad juga meriwayatkan hadits 


Mu'jam Ash-Shaghir — 691 


kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, 
dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah @, dia berkata, 
“Aku pernah mandi bersama Rasulullah & dari satu bejana yang sama, 
yaitu benjana yang terbuat dari kuningan. Dan ketika itu dia (Aisyah) 
berkata: Sisakanlah (airnya) untukku, sisakanlah (airnya) untukku.”1406 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah selain: 
Hammad bin Salamah, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari 
Hammad selain Juwairiyah. Dan hanya Abdullah yang meriwayatkannya 
dari Juwairiyah. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Bukhari, An-Nasa'i, 
dan Abu Daud.1407 


2 0o- Kara - 


HA ca ls HA oi YA A2 6 
ca 27 - Ha 5 aan La yi su 1 X5 o- 2 adan 1G Kara 


2.3 0 


A3 Ip Jelek 6 Pa BA 3 Be op dahan 


Nag Aa Se ea na daa Ma - o- eY 
Sl Iya) JB JB ML Tp) AS yA KEP UP 3 


dari guru-guru bapaknya yang terhitung muda. Adapun yang meriwayatkan darinya 
adalah Ath-Thabrani, Al Baghawi, Al Mahamili, dan ulama lainnya. 'Abdullah bin 
Ahmad juga seorang Imam yang sangat mumpuni di bidang hadits dan ilmu tentang 
cacat-cacat yang terdapat di dalam hadits. Dia adalah perawi yang nabt dan tsigah. 
'Abdullah bin Ahmad wafat pada tahun 290 H. Lihat kitab Syadzarat Adz Dzahabt 
(2/203), Thabagat Al Hanabilah (1/ 180), An Nujum Az Zahirah (3/130), dan kitab- 
kitab lainnya. 

1406 Redaksi &5 2 artinya bejana yang terbuat dari kuningan atau batu dan 
terkadang digunakan untuk berwudhu. 

1407 Jami' Al Ushul (7/5040), Mukhtashar Muslim (no. 161), Mukhtashar Sunan 
Abu Daud (70), Fath Al Bari (17363), dan Sunan An-Nasa' (1/ 130). Hadits ini telah 
disebutkan pada hadits Ummu Salamah (no. 492). 


692. — Mu'jam Ash-Shaghir: 


Es At Ate BA nga JS mi alah ale A1 Ko 
SAI JG 33 AI 


594. Abdullah bin Al Hasan bin Ahmad bin Abu Syu'aib Al 
Harranin1408 menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Malik bin 
- Wagid Al Harrani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, dari Ibrahim bin 
Muhajir, dari Isma'il maula Abdullah bin Amru, dari Abdullah bin Amru 
RA dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku berada 
di tangan-Nya! Pembunuhan terhadap seorang mukmin itu lebih besar di : 
sisi Allah pada hari kiamat kelak daripada kehancuran dunia.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim selain 
Muhammad bin Ishag, dan hanya Muhammad bin Salamah yang 
meriwayatkannya dari Muhammad bin Ishag. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan At- 
Tirmidzi. Dan dia berkata, “Hadits ini diriwayatkan juga secara mauguf 
dan itulah yang lebih shahih. Adapun derajat hadits ini adalah 
hasan.”1409 


1408 "Abdullah bin Al Hasan memiliki panggilan Abu Syu'aib dan dia sempat 
bermukim di Bagdad. 'Abdultah bin Al Hasan meriwayatkan hadits dari Yahya Al 
Babilati dan “Affan. . 

Ad Daraguthni berkata, “Dia adalah perawi #sigah dan dapat dipercaya.” Ulama 
selain Ad-Daraguthni juga menilainya sebagai perawi tsigah. 

Ahmad bin Kamil berkata, “Dia bukanlah perawi yang dituduh miring meskipun 
dia meminta upah satu dirham untuk hadits yang sampaikannya.” 'Abdullah hidup 
selama sembilan puluh tahun, dan dia wafat pada 

tahun 295 H. Lihat Al Bidayah (11/107), Syadzarat (2/218), Tadzkirah (2/639) 
dan kitab-kitab lainnya. 

1409 Jami' Al Ushul (10/7720), Tuhfah Al Ahwadzi (4/652 dan Sunan An- 
Nasa'i (7/82). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 693 


4 KJ 


Me ae Ba Lea GA gi Ii De Eta 
oi IP AT LP 5 Sh Ty Gia ang 
JB A3 AI Pr nike en SPP oi ng 
(ya ja SY BAY uap (ey na ala Ai 2 A Jas Je 

Gaal Sar, GA wat HI 


595. Abdullah bin Ayyub Al @irbi Al Bashri di Bagdad1410 
menceritakan kepada kami, Umayyah bin Bustham menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, dari Rauh bin 
Al @asim, dari Suhail bin Abu Shalih, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, 
dari Abu Hurairah 4, dia berkata, Rasulullah & bersabda, “mam 
(shalat) adalah penanggung jawab (shalat para makmum) dan muazin 
adalah orang yang dapat dipercaya. Ya Allah, bimbinglah para Imam, 
dan ampunilah para muazin.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Rauh selain Yazid. 
Isnad: Hadits ini telah disebutkan pada (no. 297).1411 


Tem ata bag ta sega 


1410 "Abdullah bin Ayyub pernah tinggal di Bagdad, dan di sana dia meriwayatkan 
hadits dari Abu Walid Ath Thayalisi dan ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan 
darinya adalah Abu Sahl bin Ziyad dan lainnya. 

Dalam sebuah riwayat, Ad-Daraguthni berkata tentang dirinya, “Dia adalah 
perawi matruk.”Abdullah bin Ayub wafat pada tahun 292 H. Lihat Baghdad (9/413) 
dan Mizan (2/394). 

1411 Hadits ini akan disebutkan juga pada (no.750,756). 


694 — Mu'jam Ash-Shaghir 


o. XI 2, Naga BN 3 anu dea 3 . NI o-. 0 £ 0. 
SE ke AI Ig JB JB AI ap) II KS 3 AP 
Tg : Pa Ma Tan Isa Ma aah 

so Pal ida CN ml Uda 1 


596. Abdullah bin Al Husain Al Mishishi!412 menceritakan 
kepada kami, Husain bin Muhammad Al Marwazi menceritakan kepada 


kami, sulaiman bin @arim menceritakan kepada kami, dari Abu Yahya 
Al @attat, dari Mujahid, dari Jabir bin Abdullah #:, dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Kunci surga adalah shalat, dan kunci shalat 
adalah wudhu.” | | | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Yahya Al 
@attat -dan namanya adalah Dzadan- selain Sulaiman bin @arim. Dan 
hanya Husain yang meriwayatkannya dari Sulaiman. 


Isnad: Saya katakan bahwa di dalam sanadnya ana 
Husain bin Muhammad Al Marwazi. Ibnu Hajar berkata, “Dia adalah 
perawi majhul.”1413 | 


AB SD Kas TAN AA S1 daa 
PAR 3 Cp Uu yh SSI 5 TA para A5 Aja 


1412 "Abdullah Al Mishishi berasal dari Bagdad.- Dia meriwayatkan hadits dari 
Muhammad bin Al Mubarak Ash Suhri dan Al Jama'ah. 

Ibnu Hibban berkata, “Dia mencuri riwayat dan memutarbalikkannya. Hadits 
yang hanya diriwayatkan darinya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.” 

Al Hakim berkata, “Dia adalah perawi #sigah.” Lihat Mizan (1/408) dan Lisan 
(3/272). 

1413 J ihat Tagrib At Tahdzib. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Al 
Baihagi di dalam Syu'ab. Sementara, As Suyuthi mengisyaratkan bahwa derajat hadits 
ini adalah hasan sebagaimana disebutkan di dalam A/ Jami' Ash Shaghir (5/8192). At 
Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang sama, “Kunci shalat adalah 
wudhu.” Lihat Tuhfah Al Ahwadzi (1/41). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 695 


8 Nana AI - 2 Leo. o0- - 6 B3. 2 0 -. 
CN ae AI Lp AA AP Kega  LA P INI 
ag IN AT ian Ha . ad ng SA £.. - PIP s2 AN 2, 
Ja Jas CUSlALa USU Iya or Gent pekan dalP dl aa 
| Sei San ala da Ai Lo 


597. Abdullah bin Al Husain Al Mashshishi1414 menceritakan 
kepada kami, Adam bin Abu Iyas Al Asgalani menceritakan kepada 
kami, Abdul Malik bin Al Husain Abu Malik An Nakha'i menceritakan . 
kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu 
Hurairah 4: Nabi & mendengar seorang laki-laki mengucapkan: 
Wahai, Syahin Syah (Maharaja). Lalu, Rasulullah #& bersabda, “Hanya | 
| Allah!413 yang pantas disebut Maharaja.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ashim selain 
Abdul Malik, dan hanya Adam yang meriwayatkannya dari Abdul Malik. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaikhan, At-Tirmidzi, 
dan Abu Daud dengan matan yang berbeda.1416 


“. 3 | Te 3 G | e 8-3 30 y 5 os Pt Ina 


0 oo. AL Oo. IA 0oc “. 


BAP IA Ea AL Gen EP AS As 
Tn y 2 . Aa 2. z0 PA Men 0. kan 
de Ai Ja) mes JG (Te) P3) daa 1 tas 1 (aK 


1414 Biografinya telah disebutkan sebelumnya. 

1415 Dj dalam naskah yang telah diterbitkan, lafzul Jalalah “Allah” tidak 
disebutkan. 

1416 Jami" Al Ushul (1/148), Mukhtashar Muslim (no. 1416), Mukhtashar Sunan 
Abu Daud (no. 4795), Tuhfah Al Ahwadzi (8/125), dan Fath Al Bari (10/588). 


696 — Mw'jam Ash-Shaghir 


3 : o -. Mn ee .. .e Aa TER 3 - ot A 
ss Won juan 
35.9. 


598. Abdullah bin Muhammad bin Abu As Siny Al 
Asgalanil417 menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan 
kepadaku, Abdul Wahhab bin Hammam: saudara laki-laki “Abdurrazzag 
menceritakan kepadaku, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Bahz 
bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknyal418 w, dia berkata: 
Rasulullah & memberikan khutbah kepada mereka dan beliau bersabda, 
“Sampai kapan kalian merasa tidak nyaman untuk menyebutkan 
keburukan orang fajir! ' Lecehkanlah ia agar orang-orang 
menjauhinya. 1419 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ma'mar selain 
Abdul Wahhab. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini di dalam ketiga'kitabnya. Sanad yang disebutkan di dalam A/ 
Mu jam Al Ausath dan Al Mu'jam Ash Shahgir adalah hasan dan para 
perawinya adalah t#sigah meskipun terdapat perbedaan yang tidak 
sampai membuat cacat sanad tersebut.”1420 


1417 Saya belum menemukan biografinya. 

1418 Yaitu Mu'awiyah bin Haidah bin Mu'awiyah Al @usyairi. Dia pernah singgah 
di Basrah. Al Bukhari meriwayatkan haditsnya secara mu'allag, sementara para 
penyusun kitab Sunan menilai bahwa haditsnya adalah shahih. Lihat Khulashah dan Al 
Ishabah (1/149). 

1419 Kata 0,£f artnya sama seperti kata »,:'/ maksudnya mencegah diri/enggan. 


1420 AZawaid (2/149). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 697 


E- 0.co Ro 1G. 3 Papa 8 2. ee1 30 Y, 20. Hg - 
| FS ye 2 2 Pt 4 ag. AG 8 | ea 2 4 a 
Csatadil Jl, ui “ Wa— AS u Li Ka (Misal S ed 
“Jo. ta In 


LI ERA Cop SI di GA Si ni ae ah GAS 
o 3 P4 , PB Snp at 9, y PJ Pat 
PK er SAN Sela dala AI lo WI Sya) JB 


599. Abdullah bin Wuhaib Al Ghazi!421 menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ahmad bin Abu As Sirriy Al Asgalani 
menceritakan kepada kami, Bagiyyah bin Al Walid menceritakan kepada 
— kami, Umar bin Rasyid Al Yamani menceritakan kepada kami, Abu 

Katsir Yazid bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Abu 
Hurairah RA dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Hiasilah hari Jed 


kalian dengan ucapan takbir.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Katsir selain 
Umar, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Umar selain Bagiyyah. 
Dan hanya Ibnu Abi As Sirriy yang meriwayatkannya dari Bagiyyah. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat 
Umar bin Rasyid. Ahmad, Ibnu Ma'in, dan An-Nasa'i menilainya sebagai 
perawi dha'if Dan Al Ijli berkata, “Dia adalah perawi yang dapat 
diterima.” 1422 


1421 Al Haitsami berkata, “Saya tidak mengetahui ihwal perawi ini.” Lihat Az- 
Zawaid (2/47). 3 

1422 Az-Zawaid (2/197). Hadits ini disebutkan juga oleh Ibnu Ad Daibagh di 
dalam kitab Tamyiznya (85), Al “Ajluni di dalam Kasyf Al Khafa (1/ 1441) bahwa ini 
adalah hadits dha'if. 


698 — Mu'jam Ash-Shaghir 


2 1 mi 4 Png AA Ip ISA , BA Kor rae 


# 


P3 Pa edi pe 


Lu In oa £ 3 arang Ga (Jaa HA 
PS ai PR gp aa Oh Oi ae Es 
Had Je Ip IG IG AD ph pia gi Bat 
de Jd Ga d3 onle L5 orak ANN ing 
un Mba IG daan D5 UN sll CON et Hama 
IE KUER Us Ao BEI lia Sie AI II 
ema JA AS yaa - JG EA Sh an) S7 
Ja (3 SA 6 ale ola ah ol Le Pat HI, NS 
He daan du: HIS WN Gi ON tel: As) 
Ka Tato HA IG Da :J8 SNN, J da pw 
—ba SA ea NI Ah Bb 3 Ba IG ata 
Uut os SG, ps Sab Jah ii pa PA TELAT 
ag Bata Ta ur Oo 
600. Abdullah bin Muhammad bin Muslim (Salm| Al Firyabi di 
Baitul Magdis1423 menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Wazir 
Ad Dimasygi menceritakan kepada kami, Yusuf bin As Safr 
menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Al 


Mufadhdhal bin Yunus Al Kinani menceritakan kepada kami, dari Al 
A'masy, dari Zaid bin Wahb, dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, 


1423 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 699 


Rasulullah & bersabda, “Allah mengumpulkan!” dua orang hamba- 
Nya yang telah Dia anugerahkan banyak harta dan keturunan. Lalu, 
Allah bertanya kepada salah seorang dari mereka, Wahai fulan'. Orang 
itu menjawab, 'Aku penuhi panggilanmu, Rabbku. Dan kami memohon 
kebahagiaan dari-Mu' Allah bertanya, “Bukankah aku telah 
menganugerahkan kepadamu harta dan keturunan yang banyak?” Orang 
itu menjawab, 'Benar, ya Rabb' Allah kembali bertanya, 'Apa yang 
telah engkau lakukan terhadap pemberian-Ku itu?” Orang itu pun 
menjawab, 'Aku meninggalkan harta itu untuk keturunanku karena 
khawatir mereka akan menjadi miskin'. Lalu, Allah berkata, “Sungguh, 
seandainya engkau mengetahui hakikat yang sebenarnya niscaya engkau 
akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Sesuatu yang engkau 
khawatirkan itu telah Aku timpakan kepada mereka: Dan Allah 
bertanya kepada hamba yang lain, Wahai fulan”. Orang itu menjawab,” 
Aku penuhi panggilanmu, Rabbku. Dan kami memohon kebahagiaan 
dari-Mu'. Allah bertanya, 'Bukankah aku telah menganugerahkan 
kepadamu harta dan keturunan yang banyak?" Orang itu menjawab, 
Benar, ya Rabb'. Allah bertanya, 'Apa yang telah engkau lakukan 
terhadap pemberian-Ku itu?' Orang itu pun menjawab, 'Aku telah 
menginfakkannya untuk ketaatan kepada-Mu dan aku mempercayakan 
keturunanku kepada keadilan-Mu yang indah'. Allah berfirman, 
Sungguh, seandainya engkau mengetahui hakikat yang sebenarnya 
niscaya engkau akan banyak tertawa dan sedikit menangis. Apa yang 


:.” 


engkau percayakan itu telah aku berikan kepada mereka'. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy selain 
Al Mufadhdhal, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Al 


1424 Kata AS di sini artinya menghidupkan. Di dalam naskah yang telah 
diterbitkari disebutkan dengan redaksi “1:5”, dan di dalam kitab Majma' Az Zawa'id 
disebutkan “4” 


700: — Muw'jam Ash-Shaghir. 


| 2 


Mufadhdhal selain Al Auza'i, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari 


Al Auza'i selain Yusuf. Dan hanya Muhammad yang meriwayatkannya 


dari Yusuf. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini di dalam A/ Mu'jam Ash Shaghir dan Al Mu'jam Al Ausath. 
Dan di dalam sanadnya terdapat Yusuf bin As Safr1425, dia adalah 
perawi dha 1f”1426 


Ca aa MA oi SI AA 3 & Cr ra 
.. o- Ao 4d f . 


PA aa Sa ea 3 3 ra Sr Pu HA 
ARA Gp AR Gp GP oh apb DP AIA 
CA YAN BEAN al ale An Ko IL JG :JB 

MA Oya APA 


601. Abdullah bin Al Abbas bin Martsad (Mazyad)| Al 
Bairuti1427 menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan 
kepadaku, dari kakekku, Hammad bin Abdul Malik Al Khaulani 
menceritakan kepadaku, Hisyam bin Urwah menceritakan kepadaku, 
dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya RA dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Tidak ada yang menyampaikan kisah kepada 


masyarakat selain penguasa, atau orang yang ditugaskan penguasa, atau 


orang yang mencari muka. 1428 


1425 Di dalam Majma' Al Zawa'id disebutkan dengan redaksi “Al “Izz” tetapi 
redaksi ini adalah keliru. | 

1426 Az-Zawaid (3/132). 

1427 Saya belum menemukan biografinya. 

1428 Maksudnya, tidak ada yang menyampaikan kisah-kisah atau fatwa Kesan 
masyarakat. Ada ulama yang berpendapat bahwa konteks hadits ini sekadar 
menunjukkan pengabaran, bukan larangan. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 701 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Hisyam selain 
Hammad, dan hanya Al Walid bin Martsad IMazyad| yang 
meriwayatkannya dari Hammad. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Ibnu 
Majah. Dan Al Iragi menilainya hasan. Al @ari berkata, “Ibnu Majah 
meriwayatkannya dengan sanad shahih.”1429 


3 o- aa . 


Wa Sa Ce JP oi IA HA Ap Cia 

5 Jab Ae ata anda AN Cara Ga ar 
CAN, Aa AS IE EA Lp) DA oi ip ja 
Se pan Ba aa Tel Le SS hei ya Cw 
DR SP ca la AI La A5 
Ag sa Aa sn ji Sa J3 Ia aa G3 
IG 3 yi cl dab ad 3 AN Ia Ia F3 Ai 
Mag Sai did Ia Ia JA Un aa Ya 
nga Sei Sya SI 3 Ia Iban, aga 
Desa na mem agan aa PB ee Ij, 


Oak ST, Y Bye Vj aa 55 AA IT Gaid gt 


Wang peang GAP cpu Tap aa AL PI S3 


1429 Faidh Al @adir (6/454), Al Asrar Al Marfu'ah (hlm. 63) dan Sunan Ibnu 
Majah (3753). Di dalam kitab Az-Zawaid disebutkan, “Di dalam sanadhya terdapat 
'Abdullah bin “Amir Al Aslami, dia adalah perawi dha'if. 


702 — Mw'jam Ash-Shaghir 


602. Abdullah bin Muhammad bin "Uzaiz Al Maushili di 


Bagdad!480 menceritakan kepada kami, Ghassan bin Ar Rabi' 
menceritakan kepada kami, Yusuf bin “Abdah menceritakan kepada 
kami, Humaid Ath-Thawil dan Tsabit Al Bunani menceritakan kepada 
kami, dari Anas bin Malik RA dia mengisahkan: Aus dan Kazraj adalah 
dua suku dari kalangan Anshar. Dahulu, keduanya saling bermusuhan, 
tetapi setelah Rasulullah & tiba di Madinah permusuhan itu pun hilang 
— karena Allah menyatukan mereka. | 


Suatu saat, ketika mereka sedang duduk-duduk di sebuah 
majelis, salah seorang laki-laki dari suku Aus membacakan bait sya'ir 
yang di dalamnya terdapat ejekan kepada suku Khazraj. Lalu, salah 
seorang laki-laki dari Khazraj membalas dengan membacakan bait sya'ir 
yang di dalamnya terdapat ejekan kepada suku Aus. Lantas, keduanya 
saling menuturkan bait sya'ir untuk saling mengejek hingga sebagian 
mereka lompat ke sebagian lainnya. Mereka pun mengambil senjata dan 
pergi untuk berperang. | 

Berita itu pun sampai kepada Rasulullah @ dan sesaat 
kemudian wahyu diturunkan kepada beliau. Kemudian, Rasulullah 
berjalan dengan tergesa-gesa hingga menyingkap betisnya. Dan ketika 
Rasulullah melihat mereka, beliau pun berseru, “Wahai orang-orang 
yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa 
kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam ' keadaan 
Muslim,”181 dan beliau membacakan beberapa ayat berikutnya. Orang- 
orang pun menahan pedang-pedang mereka dan melemparkannya, lalu 
mereka saling berpelukan sambil menangis. 1482 


11430 "Abdullah bin Muhammad bin'Uzaiz memiliki panggilan Abu Muhammad At 
'Tamimi. Dia tinggal di bagdad dan di sana dia meriwayatkan hadits dari Ghassan bin 
Ar Rabi'. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Isma'il bin Ali Al Khatbi dan Ath- 
Thabrani. Al Khathib (10/92) berkata, “Dia adalah perawi tsigah.” Dia wafat pada 
tahun 288 H. : 

1431 OS. Ali "Imran 2:/102) 

1432 Kata remuk 14353 artinya mereka melemparkan senjata-senjata mereka. 


Muwjam Ash-Shaghir— 703 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Tsabit dan 
Humaid selain Yusuf bin “Abdah, dan hanya Ghassan yang 
meriwayatkannya dari Yusuf bin “Abdah. 


ISnad: Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Ghassan bin Ar Rabi', dia adalah perawi dha'if”1433 


o Go. 250 KG 


ia ISA ORA YA Sbabua Cc Al X6 2 Six 


0 GA Io 3 Pet 


MA EA ag UE dag OA OI dar sa 
MA AP an ab Ana Ki ai Ig 

o (pal HI Of Iu oi A3 ella sj Kakak 
en deh Io bar atas 1G AAN Gp sa 
DN IS) Sa Sa HA eebag Pa Dt Aa ella Es 
TEA mu Koi Ja LI ey ga Ulat Ab ala 
sy GI IA TN RE aa uan 
Ja ena Ma BY l UE, Ue, 
CA Jus At SI 9, Li La Kat postes 
Hera 3356 Yan Sel) SJ ed J5 Gd ta 
CNG SEN 3G Asy ul, dana An Ie dp 
GA gl Jt JA an SEN ang 


1433 AzZawaid (8/80). 


104 — Mw'jam Ash-Shaghir 


A1 Ko dp en Ng sat os En IPB ust Je 


603. Abdullah bin Muhammad bin Al As'ats Abu Ad Darda!184 
di kota Tharsus menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad bin 
Ubaidah menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada 
kami, Al Jarrah bin Mulaih menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin 
Abdul Hamid bin Dzi Himayah, dari Ghailan bin Jami', dari Ya'la bin 
'Atha, dai jabir bin Yazid bin1485 Al Aswad As Suwa'i, dari bapaknya 
RA dia mengisahkan: Aku pernah melaksanakan ibadah haji bersama 
Rasulullah & Aku mengerjakan shalat subuh bersama beliau di Mina. 
Setelah selesai mengerakan shalatnya, tampak ada dua orang di 
belakang jama'ah yang tidak ikut mengerjakan shalat. Rasulullah 
bersabda, “Bawa kemari kedua laki-laki itu.” 


Lalu, keduanya dibawa ke hadapan Rasulullah sementara tubuh 
mereka gemetar. Rasulullah bertanya, “Apa yang membuat kalian tidak 
ikut shalat bersama kami?” Keduanya menjawab, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya kami sudah shalat ketika di tempat tinggal kami karena 

kami mengira tidak akan mendapati shalat (berjama'ah).” 


Rasulullah bersabda, “Jangan kalian lakukan hal itu. Apabila 
kalian berdua sudah mengerjakan shalat di tempat tinggal kalian, 
kemudian kalian mendapati shalat (berjama'ah dilaksanakan) maka 
hendaklah kalian ikut mengerjakannya sebagai shalat sunnah.” Lalu, 
salah seorang dari mereka berkata, “Wahai Rasulullah, mintakanlah 
| ampunan untuk kami.” Rasulullah pun berdo'a, “Ya Allah, ampunilah 
dia.” : 

Lalu, orang-orang pun berkerumun berdesakan di sekitar 
Rasulullah & dan ketika itu aku seperti orang yang paling muda dan 


1434 Saya belum menemukan biografinya. 
1435 Redaksi “bin” tidak ditemukan di dalam naksah yang telah diterbitkan. 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 705 


paling kuat di antara mereka. Aku pun ikut berdesakan dengan orang- 
orang hingga aku dapat meraih tangan Rasulullah & dan 
meletakkannya di dadaku. Aku belum pernah mendapati sesuatu yang 
lebih dingin dan lebih baik daripada tangan Rasulullah #1436 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ghailan selain 
Ibnu Dzi Himayah. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, An-Nasa'i, 
dan At-Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits hasan 
shahih.” Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh ulama hadits selain 
mereka.1437 | 


AI Li Ha Ea ea ASI eri & 2 Ga 
PK ui oi u KA ot Gis Oa ai AE 
A ol ERA ph PA Pl gi Aan Lp Ea K 
Au pa 2 3G edar ale hn to 
AU La DO JAN SY Ha 


'604. Abdullah!488 bin Al Abbas Ath-Thayalisi1189 
menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Asy Sya'ir menceritakan kepada 


1436 Kata a8'f artinya bergetan/gementar karena takut. Kata ,a5 adalah bentuk 
jama' dari xx 5 artinya daging yang ada di antara kedua sisi perut hewan dan tulang 
punggungnya. Atau bisa juga kata ini ditujukan secara umum untuk manusia dan 
hewan. Dan makna itulah yang tepat untuk konteks hadits ini. 

1437 Nashb Ar Rayah (2/150), Mukhtashar Sunan Abu Daud (no. 543- 544), 
Tuhfah Al Ahwadzi (2/3), dan Sunan An-Nasa'7(2/112-113). 

1438 Dj dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “Abd bin 
Al "Abbas”, tetapi redaksi ini adalah keliru. 


706 — Mw'jam Ash-Shaghir 


kami, Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Sufyah Ats- 
Tsauri menceritakan kepada kami, dari Yunus bin “Ubaid, dari Abu Al 
“Aliyah, dari Abdullah bin Ash Shamit, dari Abu Dzarr RA, dari 
Nabi & beliau bersabda, (Kelak) kalian akan dipinpin oleh orang-orang 


yang menunda pelaksanaan shalat. Hendaklah kalian tetap mengerjakan 
shalat pada waktunya dan jadikanlah shalat kalian bersama mereka 
sebagai shalat sunnah.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan dari Yunus 
selain Az-Zubairi, dan hanya Hajjaj yang meriwayatkannya dari Yunus. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim, At-Tirmidzi, 
dan Abu Daud dengan redaksi yang serupa.1440 


BE IE ES Aga! 235 Gg oi BAG Gis 
Gea Sa A3 al Lan B3 LAN Ap 03 AN Ne 
LA. Pa Ia AB 
dea 


o- 0 Tee #0. ae 0 o.- 0 

AS or Kala GL OP ARIE G1 yAS gt TPA OP Ha Uh 

Ng Ya G ae Ga Ba Ip - ox - 0 LL... 
Bl Jd o—, J5 :J6 PA P3 GE hal al 53 Ci 
Dyah eye Hem Cg In Ja ah ala Aa lo 


2 


5 Se We | . 0.290 Si 2 aa 2 3... 38 Sina 
2 Yg Ae Aa PG Md os dh BN 


1439 "Abdullah bin Al “Abbas meriwayatkan hadits dari 'Abdullah bin Mu'awiyah 
Al Jumahi dan ulama lainnya. Dia juga banyak menukil perkataan imam Ahmad. 
Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Makhlad dan lainnya. 

Al Khathib berkata, “Dia adalah perawi tsigah.” "Abdullah bin Al “Abbas wafat 
pada tahun 308 H. Lihat Baghdad (10/69) dan Tuhtah Al Ahwadzi (1/189). 

1440 Jami” Al Ushul (5/3931), Mukhtashar Sunan Abu Daud (404), Mukhtashar 
Muslim (226), dan Tuhfah Al Ahwadzi (1/524). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 707 


605. Abdullah bin Abu Daud As Sajastani!41 menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakim 
menceritakan kepada kami, Ya'gub bin Abu Abbad Al @alzani 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Uyainah menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Amru bin Algamah, dari Abu 
Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Sa'id Al Khudri RA dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Orang yang paling sempurna keimanannya 
adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang-orang yang bersahaja, 
yang dapat dekat dengan orang lain dan orang lain dapat dekat 
dengannya. Dan tidak ada kebaikan pada orang yang tidak dapat dekat 
atau didekati orang lain, "1142 | 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin 
Uyainah, saudara laki-laki Sufyan, selain Ya'gub. 

Jsnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits serupa di: 
dalam Al Mu'jjam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya 


terdapat Ya'gub bin Abu Abbad Al @alzumi dan aku tidak mengetahui 
tentang dirinya.” 1443 | | 


1441 "Abdullah bin Abu Daud memiliki panggilan Abu Bakar. Bapaknya bernama 
Abu Daud, seorang hafizh hadits, perawi &sigah, dan penyusun banyak kitab. 
Umumnya, hadits yang dicatat oleh 'Abdullah dan bapaknya dapat diterima oleh 
kalangan ulama hadits. Al Khallal berpendapat bahwa 'Abdullah lebih banyak hafal 
hadits daripada bapaknya. 

Adz-Dzahabi berkata, di dalam A/ Mizan, “Aku tidak menyebutkannya melainkan 
untuk memujinya karena ada orang-orang yang mengkritisi tentang dirinya.” 

'Abdullah lahir pada tahun 235 H dam wafat pada tahun 316 HI. Lihat Thabagat 
Al Mufassirin (1/229) Thabagat Asy Syafi'iyyah (2/229), Lisan Al Mizan, dan kitab 
lainnya. 

1442 Redaksi UST osb,U berasal dari wb ss yaitu tunduk dan rendah. Dan kata 
SSY! artinya bagian sisi. Maksudnya, orang yang nyaman bagi orang lain. Siapa saja 
yang berteman dengannya tidak akan merasa disakiti. 

1443 ArZawaid (8/21). Saya katakan bahwa Ya'gub di sini disebutkan di dalam 
kitab Al Lubab (3/51): “Dia adalah perawi tsigah.” Hadits ini dikuatkan oleh beberapa 
hadits syahid yang dapat dilihat di dalam kitab Jami' Al Ushul (4/1975). 


708 — Mwjam Ash-Shaghir 


A1 Aa G5 Ga Ai 25 PA Aa Ga 
Ta PA. Yi 
303 0-4 Ag 


TAN Dean Ea NN AA Cia nakal ja 5 
Ad BE Cop PE Aa AP PU IS Pi 
dn Kakang mn 3 oa | Je 

Ha Sab lin Je Bias Ja VI 


606. Abdullah bin Ja'far Al Hasyimi: dia adalah Khathib di 
Basrah1444 menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mu'awiyah Al Hajji 
menceritakan kepada kami, Wuhaib bin Khalid menceritakan kepada 
kami, Sulaiman bin Al Aswad menceritakan kepada kami, dari Abu Al 
'Mutawakkil An Naji, dari Abu Sa'id Al Khudri RA: Nabi & melihat 
seorang laki-laki shalat sendirian di masjid setelah beliau selesai 
mengerjakan shalat. Lalu, beliau berkata: Adakah seseorang yang mau 
bersedekah kepada orang ini dengan shalat bersamanya. 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Abu Sa'id selain dengan 
sanad ini. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, Abu 
Daud, dan lainnya. 1445 


1444 Saya belum menemukan bi 

1445 Jami” Al Ushul (9/7076). Di dalam catatan kaki disebutkan, “Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ahmad di-dalam Al Musnad, Sunan Ad Darimi, dan Al Hakim dan 
disepakati oleh Adz-Dzahabi.” Dan kenyataannya memang seperti itu. Hadits ini akan 
disebutkan juga pada (no. 665). Lihat Tuhfah A/ Ahwadzi (2/6), Mukhtashar Sunan 
Abu Daud (542), dan Al Mustadrak (1/209). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 709 


o AG. 3 30 Lo. 


AN at HAN Ao AA HA Ka GAS 
Hei Ab hp elo UK Sl PENS CAN 
Ao 2x0) Te ang one 
Sai pay lbh Heo Iran Ch NE AR Ip) yi) 
Ba de 


607. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz1146 
menceritakan kepada kami, Abu Ar Rabi' Az Zahrani menceritakan 
kepada kami, Abu Yusuf Al Gadhi menceritakan kepada kami, dari Abu 
Ayyub, dari Salim bin Abu An Nadhr, dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman, dari Ibnu Umar dan Sa'ad bin Abul447 Waggash RA, 
keduanya berkata, “Kami pernah melihat Rasulullah & (berwudhu 


dengan) mengusap kedua sepatu khufnya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Ayyub 
Abdullah bin Ali selain Abu Yusuf Al @adhi. Dan hanya Abu Ar Rabi' 
yang meriwayatkannya dari Abu Yusuf. Demikian yang diriwayatkannya 
dari jalur Abu An Nadhr, dari Ibnu Salamah, dari Ibnu Umar dan Sa'ad. 


, 


1446 Dia memiliki kunyah Abu Al Gasim Al Baghawi. Dia meriwayatkan hadits 
dari Ali bin Al Ja'ad dan banyak ulama lainnya. Adapaun yang meriwayatkan darinya 
adalah Yahya bin Muhammad bin Sha'id dan banyak ulama lainnya. Al Khathib 
berkata, “Dia adalah perawi #sigah dan tsabt banyak meriwayatkan hadits, dan 
mengerti hadits.” 

Ibnu “Adi pernah mengomentari dirinya tetapi kemudian dia menarik 
komentarnya itu. Dia lahir tahun 214 H dan wafat pada tahun 317 H. Dia termasuk 
ulama yang memiliki umur yang panjang. Lihat Baghdad (10/111), Al Hanabilah 
(1/ BA Al Bidayah (11/163), Mizan, dan Tadzkirah. | 

447 Kata “Abu” tidak tercantum di dalam naskah yang telah diterbitkan. 


710 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Dia juga meriwayatkannya dari Ibnu Lahi'ah.dan Amru bin Al 
Harits, dari Abu An Nadhr, dari Abu Salamah, dari Ibnu Umar, dari 
'Sa'ad, dan sanadini adalah shahih. ' 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Bukhari, Malik, dan 
An-Nasa'i dari hadits Ibnu Umar, dari Sa'id.1448 


Ou 2 Oa ena ea 1 2 Ni Rea 


Pd 


Pa SAI CSI Pan fouta PRA an ea 


Be Cab ON op ab pap pda Gi SAS Gie i 
ore ND Oo. OP ta 
an Ha P3 Lala 


608. Abdullah bin Najiyah Al Baghdadil49 menceritakan 
kepada kami, Harun bin Sufyan Al Mustamli menceritakan kepada kami, 
Daud bin Sulaiman Abu Sulaiman Al Kuraizi Az-Zubairi Al @adhi 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi”, dari Ibnu Umar: Nabi & membaca 
dengan giraat: (Maka dia memperoleh) kehidupan dan kenikmatan ...” 
AS. Al Gagi'ah 56:/89J1450 


1448 Jami” Al Ushul (7/5270), Fath Al Bari (1/305), Sunan An-Nasa'i (1/82), 
dan A/ Muwaththa ' (1/79). 
1449 "Abdullah bin Najiyah memiliki panggilan Abu Muhammad Al Barbari. Dia 
adalah seorang Hafizh dan Musnid. Dia menyusun kitab Musnad yang terdiri dari 
seratus tiga puluh dua juz. Dia adalah seorang perawi tsigah dan tsabt sebagaimana 
yang dikatakan oleh Al Khathib, Adz-Dzahabi, dan lainnya. 'Abdullah bin Najiyah wafat 
pada tahun 301 H. Lihat Siyar A'lam An-Nubala (14/164), Syadzarat (2/235), 
Tadzkirah (2/696), Baghdad (10/104). 
1450 @iraat ini berbunyi: 55, yaitu hurut ra dibaca dhammah, dan ini adalah 


giraat Ya'gub. Maknanya adalah kehidupan. Adapun giraat ulama lainnya adalah Hy 
yaitu dengan fathah, dan artinya adalah ketenangan. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 711 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ayyub selain 
Hammad, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Hammad selain 
Daud, dan hanya Harum yang meriwayatkannya dari Daud. 


Isnad: Saya katakan bahwa di dalam sanadhya terdapat Daud 
bin Sulaiman Al Kuraizi. Ibnu Hibban berkata di dalam Ats-Tsigat, 
“Haditsnya dinilai syadz 451 


Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di 
dalam Al Mu'jam As Shaghir dan A/ Mu'jam Al Ausath, dan Hai 
perawinya tsigah.” 1452 


16 7 


Ka S Pe aon 
Ap AN gk AP sa oa ip abu Maa 


2. 2. 


— ru ag ale Ko At Ih JG :JB AS Dp) 


. . 


2 — Cl Jt 2J—33 HE ASI 5S OS Li 2 
AE Fa JG Seri 


609. Abdullah bin Sa'ad bin Yahya Ar Ragiy!453 menceritakan 
kepada kami, Abu Farwah Yazid bin Muhammad bin Sinan Ar Rahawi 
menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, dari 
bapaknya, dari Zaid bin Abu Unaisah dan Abdullah bin “Ali, dari “Adi bin 
Tsabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah @ dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Barang siapa ikut mengantarkan jenazah 
sampai ia dikuburkan maka orang itu akan mendapatkan pahala sebesar 

1451 /isan Al Mizan karya Ibnu Hajar. : 
1452 Ar-Zawaid (7/156). Hadits ini juga akan disebutkan dalam hadits “Aisyah 


pada (no.617). 
1453 Saya belum menemukan biografinya. 


7112 — Mw'jam Ash-Shaghir 


dua girath.” Ada yang bertanya, “Seperti apakah ukuran satu gua 
itu?” Rasulullah menjawab, “Seperti gunung Uhud.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Ali 
Abu Ayyub Al Ifrigi selain Yazid bin Muhammad bin Sinan. 


Isnad: Asal hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, 
dari hadits Abu Hurairah.1454 


TE nat CPI Aji oi DU Gi AI Ka Kas 
Ong 5 at PN RA EN KN 
Ca 6 Ida niaga BA ge 
SU jati Lage Kaya alta Ob Jo KE Dl 
BA TA AT Al ag ai as ea 
IN YEL Uas IG la ati VI SNI ds 


610. Abdullah bin Zaidan bin Yazid (Barid) Al Bajali Al Kufi1455 
menceritakan kepada kami, Hamzah bin Aun Al Mas'udi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ash Shult menceritakan kepada kami, 
Umar bin Miskin menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, 


1454 Fath Al Bari (3/196), Mukhtashar Shahih Muslim (481), dan disebutkan di 
dalam kitab Subul As Salam (2/106) hadits ini diriwayatkan oleh dua belas orang 
sahabat Nabi Saw.” 

1455 "Abdullah bin Zaidan meriwayatkan dari Abu Kuraib dan para ulama yang 
seangkatan dengannya. Muhammad bin Ahmad bin Hammad Al Hafizh berkata, 
“Mataku belum pernah melihat ulama seperti dia. Dia adalah seorang tsigah dan 
hujjah.” Di dalam majelisnya, dia banyak membaca, “Wahai Dzat yang membolak- 
balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk taat kepada-Mu.” 

'Abdullah bin Zaidan meninggal pada tahun 313 H. Adz-Dzahabi berkata, “Dia 
adalah seorang Imam tsigah, panutan, ahli ibadah ...” Lihat Siyar Alam An-Nubala 
(14/436), Syadzarat (2/266), dan At Tadzkirah (2/766) pada biografi Abu @uraisy. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 713 


dari Abu Ayyub RA dia berkata: Tidaklah aku shalat di belakang Nabi 
kalian melainkan aku mendengar beliau membaca doa berikut setelah 
selesai shalat, “Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa- 
dosaku seluruhnya. Ya Allah, 'tinggikanlah (derajat)ku, tutupilah 
kekuranganku, bimbinglah aku kepada amal-amal shalih dan akhlak 
yang baik. Sungguh, tidak ada yang bisa membimbing kepada 
kebaikannya dan menghindarkan dari keburukannya selain Engkau.” 1456 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Abu Ayyub selain dengan 
sanad ini, dan hanya Muhammad bin Ash Shult yang meriwayatkan 
demikian. 

Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/' 
Mu jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Sanadnya Jayyid.” 1457 


Y 


“8 - 3 Ban .$ Pn . PA “ o- ah 
WA 3 Ad GEA UII 3 AI IAI 3 GAS 


Sal EN en ala di Sio kn Os DG UG 
CA Dari ea 


611. Abdullah bin Al Hasan bin An Nu'man Al Gazzaz Al 
Bashri1458 menceritakan kepada kami, Al Husain bin Ali bin Yazid Ash 
Shuda'i menceritakan kepada kami, Abu Ali bin Yazid menceritakan 
kepadaku, dari Fudhail bin Marzug, dari Athiyyah Al Aufi, dari Abu Sa'id 


1456 Redaksi «5 artinya tinggikanlah aku. 
1457 Az-Zawaid (10/11 1). 
1458 Saya belum menemukan biografinya. 


714 — Mu'jjam Ash-Shaghir 


Al Khudri RA dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Seandainya salah 
seorang kalian berusaha untuk lari dari rizki yang telah ditetapkan 
untuknya niscaya rizki itu akan tetap menghampirinya, ang 
kematian pasti akan menghampirinya.” 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Abu Sa'id selain dengan 
sanad di atas, dan hanya Al Husain bin Ali Ash Shuda'i yang 
meriwayatkannya.. 


Isnad: Ath- Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Muji 'iam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhnya terdapat 
Athiyyah Al Aufi, dia adalah perawi. dha'if yang ada kalanya dinilai 
tsigah.”1459 Al Mundziri berkata, “Sanadhya hasan.” 1460 


oc. L) 8. era ta 9 y os Pa 
KS Ap Kaban Aja AG "gp AA BI XS SAS 
Bad Do 0 3 30 Y, & 0 


ma Ben Na aa An 
Nahi an yan aj d5 GA 
5 dau pa Pegat LA 
DEA pg Lann FE 5 AR La Kata (Kb Cal 

Da Sat AN ap TAN Coat SB dah 


612. Abdullah bin Ali Al Muaddib Al Bashri!461 menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin “Ubaid bin Hisab menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, Mush'ab bin 
Muhammad bin Syurahbil mengabarkan kepadaku, dari Abu Salamah 


1459 AzZawaid (4/72). 
1460 Ar-Targhib wa At Tarhib (2/526). 
1461 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 715 


bin Abdurrahman, dari Aisyah, “Bahwa Nabi & menghadap kepada 
orang-orang lalu bersabda: Wahai sekalian manusia, barang siapa di 
antara kalian ditimpa musibah setelah kematianku maka hendaklah dia 
lebih bersedih dengan musibah yang menimpa dirinya karena 
kepergianku daripada musibahnya itu. Sebab, seseorang dari umatku 
tidak akan ditimpa satu musibah yang lebih besar setelahku daripada 
musibah karena kematianku.” 


| Hadits ini tidak diriwayatkan dari Aisyah selain dengan sanad 
ini. Dan hanya Abdullah bin Ja'far yang meriwayatkannya. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan di dalam kitab Al Muwaththa 
dengan redaksi serupa dan sanad mungathi' Az Zargani berkata, “Ibnu 
“Abdil Barr berkata: Hadits ini diriwayatkan secara musnad dari hadits 
Sahl bin Sa'ad, Aisyah, dan Al Miswar bin Makhramah.”1462 


Jasa Naa AN SN ab opa Kaban Hai Ia 

Cp 5 SMU SI 31 KAS as al NS 

AGE AN 3 AN La Ki PAN K3 ad oi Ta 

Et Ai 2 CA Pune le AP Ogaa  UU G Tata 

AE HI Gp Te Ji tea ala At Jo An £ da3 de Jb 

Te sena La NE 3 GA kaan ka ap Sa 
| al JI 


1462 Jami” Al Ushul (6/4638) dan Syarh A/ Muwaththa ' Ba Az Zsiasi 
(3/78). 


716 —.Mu'jam Ash-Shaghir 


613. Abdullah bin Muhammad bin Thuwait Ar Ramli Al 
Bazzaz!463 menceritakan kepada kami, Muhammad bin 'Ali keponakan 


dari Rawwad bin Al Jarrah menceritakan kepada kami, Rawwad 
menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, 
dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Al Gasim, dari Aisyah RA, (cl 
Malik menceritakan kepada kami, dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah 4 dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Perjalanan (safar) itu 
adalah salah satu bagian dari azab. la menghalangi seseorang dari 
tidurnya, makannya, minumnya, dan kenikmatannya. Oleh karenanya, 
apabila salah seorang kalian telah menyelesaikan urusannya hendaklah 
dia segera pulang ke keluarganya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Malik, dari Rabi'ah 
selain Rawwad. Dan riwayat yang masyhur adalah yang berasal dari 
hadits Malik dari Sumay. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaikhan, Malik, dan 
Ibnu Majah dari Abu Hurairah secara marfu'1464 


5 0- Pt - 


CN PAN OS ad oi ap AG Gis 


04 23 Pt 03 Do 3G. Pe Na 
) Soe 


2 cad yp lah 5) Pi Cabe ME IS L 
aan Je :JU HPA (pp) MU oat 
KAI Bts) dala Ia G3 HIS teh JGN 


1463 Saya belum menemukan biografinya. 

1464 Jami” Al Ushul (56/3019), Mukhtashar Shahih Muslim (1117), Fath Al Bari 
(3/622), Ionu Majah (2882) dan Malik (4/394-395). Adapun tentang-hadits “Aisyah, Al 
Haitsami berkata (37210), “Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam Al Mu'jam Al 
Ausath dan di dalam sanadnya terdapat Dawud bin Al Jarrah. Perawi ini banyak 
diperbincangkan. Ibnu Hibban menilainya tsigah. Akan tetap, dia juga mengatakan 
bahwa perawi ini pernah melakukan kesalahan dalam periwayatan.” 


Mw'jam Ash-Shaghir— 717 


614. Abdullah bin Musa bin Abu Utsman Al Anmathi Al 
Baghdadil465 menceritakan kepada kami, Muhammad bin 'Ubaid Al 
Azragi menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, dari bapaknya, dari Anas bin Malik RA, dia berkata: 
Rasulullah & pernah ditanya, “Apakah orang yang sedang berpuasa 
boleh mencium (istrinya)?” Rasulullah menjawab, “tu boleh dilakukan. Ia 
seperti aroma wangi yang diciumnya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman selain 
anak laki-kalinya: yaitu Mu'tamir. 


Isnad: Al Haitsami, “Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di 
dalam A/ Mu'jjam Ash Shaghir dan Al Mu'jam Al Ausath.” 1466 


3 aban GIS KENA Te SI Aa 23 Ii A02 Hi 

ta - 0-3 Ki . 3 P6 Y " AS. | Ra 2g. 16 A "5, 4 
DP AP KELINI GP ASIN oh bp WAS giaa 
kl HPS Aa - or. to 2, - Z0 1, Pd - - 0. oi 
OP JB Ca KAP AI Ko 3 AA pg AP al 
3 . PAK 3 MAN nan SNN - Hg o “5 Oa ea 
ni Ken Ke Saba Tok Ra TOL 01 3 3, 
M8 LAU Oh cela Lyla DG RL OI) tmbh ya 

615. Abdullah bin Ash 'Shakhr As Sukri Al Baghdadi1467 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mushaffa1468 menceritakan 


1465 "Abdullah bin Musa memiliki kunyah Abu Muhammad Ad Dahgan, tetapi dia 
lebih dikenal dengan Ionu Bala'aha. Dia meriwayatkan hadits dari Yahya bin Ma'in dan 
ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Ibnu @ani' dan lainnya. 

Al Khathib berkata di dalam Tarikh Baghdad (10/148), “Aku tidak mengetahui 
satu kondisinya pun selain kebaikan.” Hanya saja, Al Haitsami berkata di dalam Az- 
Zawaid (8/154), “Aku tidak mengetahui ihwal perawi ini.” 

1466 Az-Zawaid (3/167). 


7118 — Mu'jam Ash-Shaghir 


kepada kami, Bagiyyah bin Al Walid menceritakan kepada kami, dari Al 
Auza'i, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir &, dari 
Nabi & beliau bersabda, “Seungguhnya, orang-orang Majusi dari umat . 


ini adalah orang-orang yang mendustakan takdir Allah 'Azza wa Jalla. 
Apabila mereka sakit janganlah kalian menjenguknya. Apabila kalian 
berjumpa mereka janganlah kalian mengucapkan salam kepada mereka. 
Dan apabila mereka meninggal janganlah kalian ikut mengurusi 
jenazahnya.” . 

Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Auza'i selain . 
Bagiyyah, dan hanya Ibnu Mushaffa yang meriwayatkannya. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, dan ini 
adalah hadits dha'if Ibnu Al Jauzi berkata, “Hadits ini tidak shahih.”1469 


EL KN YAI ti e HA ip Gis 
Un ME ai Sp ga an LA 
AA Sala 15 Jd oh PPP jp Oi KE Aa 
ME dl Ae A1 Jo AI Jp pa HI HEAN g3 
S3 Va 5 AD 135 Ga gia Gile Io eh 


“ar pat di Isa HS OS Mi, 


1467 "Abdullah Bin Ash Shakhr memiliki panggilan Abu Al “Abas. Dia 
meriwayatkan hadits dari Ibrahim bin Al Mundzir Al Huzami dan ulama lainnya. Al 
Khathib berkata, “Dia adalah perawi tsigah.” Ad-Daraguthni berkata, “Tsigah.” Dia 
wafat pada tahun 302 H. Lihat Baghdad (9/482). 

1468 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “Ash 
Shaffar” tetapi redaksi ini adalah keliru. Demikian pula yang disebutkan di dalam 
manuskrip. 

1469 Faidh Al @adir (2/521) dan Ibnu Majah (92) dari jalur Muhammad bin 
Mushaffa, dari Bagiyyah. : 


Mu'jam Ash-Shaghir— 719 


616. Abdullah bin Syu'aib Abu Al @asim Al Harbi Al 
Baghdadil470 menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Makhlad bin 
Janah maula Umar bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu 
Yusuf Al @adhi menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin “Ali, dari 
Amru bin Dinar, dia berkata, aku mendengar Ibnu Umar RA berkata, 
“Ketika Rasulullah & tiba (di Makkah) dan beliau bertawaf di Ka'bah, 
lalu shalat dua raka'at di belakang Magam Ibrahim, dan sa'i di antara 
bukit Shafa dan Marwah. Sungguh, pada diri Rasulullah terdapat teladan 
yang baik bagi kalian.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdullah selain 
Abu Yusuf, dan hanya Al Hasan bin Makhlad yang meriwayatkannya 
dari Abu Yusuf. | 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah melalui 
jalur Amru bin Dinar. matan serupa juga diriwayatkan oleh Shaikhan 
dan lainnya.1471 


“a 
25, 


Ga Pan sa AA oi Olah gi bi X5 Ca 
1G : o 
Hei ea Adi 


AM X5 
ol Inn Aga Ban GA JA GA 
Sang eb bi dn da lo 


& 0. 


1470 "Abdullah bin Syu'aib aubukikan hadits dari Al Hasan bin Makhlad dan 
ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu Al Hasan bin Al . 
Munadi dan lainnya. Al Khathib Al Baghdadi menyebutkan biografinya di dalam Tarikh 
Baghdad (9/475), tetapi dia tidak memberikan komentar tentang dirinya. 

1471 Jami" Al Ushul (3/1430), Sunan Ibnu Majah (2/2959), dan Fath Al Bari 
(3/487). 


720 — Mw'jam Ash-Shaghir 


617. Abdullah bin Ishag bin Ibrahim Ash Shagri Al Halabi!172 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu Bakar Al “Ataki 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 
Harun bin Musa An Nahwi, dari Budail bin Maisarah, dari Abdullah bin 
Syagig, dari Aisyah, “Nabi @ membaca dengan giraat: (Maka dia 
memperoleh) kehidupan dan kenikmatan ...” (Os. Al Wadi'ah (561: 89) 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah selain bin 
Abu Bakar. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan Abu 
Daud. Sanad Abu Daud adalah shahih, sedangkan At-Tirmidzi 
menilainya hasan!473 dan dia berkata, “Hadits hasan gharib, dan kami 
tidak mengetahui sanad hadits ini selain dari hadits Harun Al A'war.” 


aa . 3.10 oo Ka 
HS IE NUN Ca MP tara 
K3 SE 335 Cia HUI WA eh 
Bu Ag 


PR KE KL SEP op AA SPI 

2 : 3 An, 5. Ai 23 . 03 o y o- 0 Pa 

BI Io IS EA Ki MP 

. oo o Com - Ca . F PA AA ore 4 2, 

Aya SO giIai YO Er PI SI aah AE ee 
Lab Yg Aap EN 


1472 Di dalam kitab Al Ansab saya tidak menemukan penisbatan “Ash Shagri” 
ini, tetapi yang ada adalah “Ash Shafriy”, Wallahu A'lam. 

1473 Jami" Al Ushul (2/966), Tuhfah Al Ahwadzi (8/259), Mukhtashar Sunan 
Abu Daud (no.3835), dan hadits ini telah disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar 
(no.6083). 


Muw'jam Ash-Shaghir — 721 


618. Abdullah bin @uraisy Al Asadi Al Baghdadi1174 
menceritakan kepada kami, dia berkata, aku menemukan di dalam 
penyimakan Al Faraj bin Al Yaman Al Kurdali (disebutkan), Daud bin Az 
Zibrigan menceritakan kepada kami, dari Mathar Al Warrag dan 
Muhammad bin Juhadah, dari Al Hakam bin “Utaibah, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Abdullah bin “Ukaim Al Juhani, dia 
berkata: Rasulullah @& memerintahkan kami untuk pergi ke daerah 
Juhainah, dan beliau berpesan, “Janganlah kalian memanfaatkan 
(menikmati) bangkai hewan, baik berupa ihab maupun uratnya. 1175 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mathar dan Ibnu 
Juhadah selain Daud sebagaimana yang ditemukan pada penyimakan Al 
Faraj bin Al Yaman. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, An-Nasa'i, 
At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya. At Tirmdizi berkata, “Ini adalah 
hadits Hasan.”1476 


AG 6 Go 3.0, 30 6 


303 G- £ 


Ju JG Saga 2 v e Na aa si Ka ya 9 & us SI 


1474 "Abdullah bin @uraisy memiliki panggilan Abu Ahmad. Dia meriwayatkan 
dari Abu Hammam Al Walid bin Syuja' As Sukuni dan lainnya. Adapun yang 
meriwayatkan darinya adalah Yahya bin Muhammad bin Sha'id dan lainnya. Ad- 
Daraguthni berkata, “Dia dapat diterima.” Baghdad (10/43). 

1475 Ihab adalah kulit yang belum disamak. 

1476 Jami” Al Ushul (7/1070), Mukhtashar Sunan Abu Daud (3964,3965), 
Tuhfah Al Ahwadzi (5/401) Sunan An-Nasa'1(7/175) dan Sunan Ibnu Majah (3613). 


722 — Mu'jam Ash-Shaghir 


9 £ Ta NP TU Pa Bu o 4 Aa 3 Ah P3 1 2 8 - 
HPA Ala Ia PB 3 Ag sae elo AI dye) 
Oi Ga Ob pas At 

619. Abdullah bin Muhammad: keponakan Rawwad bin Al 
Jarrah1477 menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu As Sariy Al 
Asgalani menceritakan kepada kami, Rawwad bin Al Jarrah 
menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada 
kami, dari Ar Rabi' bin Anas, dari Abu Al “Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab, 
dia berkata: Rasulullah & bersabda tentang firman Allah, “Pada wajah 


mereka tampak tanda-tanda bekas sujud”1178, “Yaitu cahaya pada hari 
kiamat.” 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Ubay selain dengan sanad ini, 
dan hanya Abu Ja'far yang meriwayatkan demikian. 

Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Rawwad bin Al Jarrah. Ibnu Hibban dan lainnya menilainya tsigah, 
tetapi Ad Daraguthni dan lainnya menilainya dha'1f”1179 


. 8 0 A8 0.138 M4 0 5. oY oo 0 
SEA GA gd Gee oy3 Kaban Gi Al MG Vas 
an 2 


LAYAN yA ITN dh SA 
IN Ke IE IE KE P3 BP SI ai 


Pp ga 


1477 Saya belum menemukan biografinya. 
1478 OS. Al Fath 48:(29). 
1479 Az-Zawaid (7/107). 


Mu'jam Ash-Shasghir — 723 


”— 


4 Pad 
oe 


Ne ab aa Agen 5 J5 ea Ip MAN dl ara 


.. 


P4 


Sd got uns al APo peron karir Op 


620. Abdullah bin Muhammad bin Al Abbas Adh Dhabbiy Al 
Jumari Al Bashri di bani Jumrah1480 menceritakan kepada kami, Ali bin 
Al Madini menceritakan kepada kami, Yunus bin Muhammad Al 
Muaddib menceritakan kepada kami, dari Mush'ab bin Hayyan, dari 
saudara laki-lakinya: Mugatil bin Hayyan, dari Ar Rabi' bin Anas, dari 
Abu Al “Aliyah, dari Rafi” bin Khudaj RA dia berkata, 
“Rasulullah & tidak bangkit dari majelisnya hingga beliau membaca: 
Mahasuci Engkau, Ya Allah, dan segala puji hanya bagi-Mu. Aku 
memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu. Kemudian dia berkata, 
“Sesungguhnya dzikir ini adalah kaffarat (penghapus) bagi dosa yang 
terjadi di dalam majelis.” 


j 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Al “Aliyah, 
dari Rafi” selain Mugatil. Dan tidak ada yang meriwayatkannya dari 
Mugatil selain saudara laki-lakinya, Mush'ab. Dan hanya Yunus bin 
Muhammad yang meriwayatkannya dari Mush'ab. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan 
hadits ini di dalam tiga kitabnya, dan para perawinya adalah tsigah.” Al 
Mundziri berkata, “Dengan sanad Jayyid.” Hadits ini diriwayatkan juga 
dengan redaksi yang lebih panjang oleh An-Nasa'i dan Al Hakim, dan 
dia menilainya Shahih.1481 


1480 "Abdullah bin Muhammad Al Jumari memiliki kunyah Abu 'Abdurrahman. 
Dia meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Sa'ad Abu Manshur, Ali bin "Abdullah 
bin Al Fadhl, dan Ali bin Al Madini. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Ath- 
Thabrani. Lihat Al Ikmal (2/194) dan catatan kakinya. 

1481 A7-Zawaid (10/141), At-Targhib (2/412), dan Al Kabir (4/342). 


724 — Muw'jam Ash-Shaghir 


3 0 ea | 3 


Ana Pe aa CI AI BR 5 AO Na aan beat 


# TA 20 4 - Pa 2 3.86. - 
An ip dag Talas 3 Aas GAS GAN SAS gaji 
0. and 0 - 20, 0 - 8. $ oo. T 0. “» (3 


SO aa LX S, y - .. Set 13 - o - ey o- 
So - ot 290 ne kn Pa AN 3.4 :. - - Ra Pd 
C9 NI Cg BIN J3 ga Je IU SU lap ye PM 


Ji 


. 


621. Abdullah bin Ishag bin Ibrahim Al Mada'ini!482 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Bazigh Al Khashshaf Ar Ragiy 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Maslamah Al Umawi 
menceritakan kepada kami, dari Abu Janab Yahya bin Abu Habbah Al 
Kalbi, dari Thalhah bin Musharrif, dari Ibrahim bin Algamah, dari 
Abdullah bin Mas'ud RA dari Rasulullah &: Rasulullah & melarang 
berpuasa pada tiga hari berikut: (1) Satu hari sebelum pelaksanaan 
ru'yah hilal untuk mendahului (Ramadhan), (2) pada hari raya Idul Adha, 
dan (3) pada hari raya Idul Fitri. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Thalhah bin 
Musharrif selain Abu Janab, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari 
Abu Janab selain Sa'id bin Maslamah. Dan hanya Ibnu Bazigh yang 
meriwayatkannya dari Sa'id bin Maslamah. 


1482 "Abdullah Al Mada'ini meriwayatkan hadits dari Utsman bin Abu Syaibah 
dan ulama yang seangkatan dengannya. Al Khathib berkata, “Dia adalah perawi 
tsigah.” 

Ad Daraguthni ditanya tentangnya, dan dia berkata, “Dia adalah perawi tsigah 
dan terpercaya.” Dia wafat pada tahun 311 H. Lihat Syadzarat (2/262) dan Baghdad 
(9/413). 


Muw'jam Ash-Shaghir— 1725 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Sa'id bin Maslamah. Bukhari dan Al Jama'ah menilainya sebagai perawi 
dha 'if. Sedangkan Ibnu Hibban menilainya tsigah, dan dia berkata, “Dia 
pernah melakukan kesalahan dalam periwayatan.”1488 


GC o-3 o 8-30 Ao “. 


B0... 8. 13 & 
ka Cola Cg gl Oku. 0 Iaue Up abh IS Cod 
0. og - -0 o - 0. 3 Pn Kbs ta 
SP Am GP Spa oi MIL IP KAN BU 
Aa Ke Ina S Nur CuZ 200 RN, tang -.3 ( S-01 4 
Pn) o— Jay JB JB cas MI SPI aa Bo (32 y & 

Crnasr VI DEA Y Obi ON SKI 2g Ale 

622. Abdullah bin Muhammad bin Ubaidah Al @aumasi di 
Bagdad1481 menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada 
kami, Abu Ishag Al Fazari menceritakan kepada kami, dari Malik bin 
Mighwal, dari Asy Sya'Abi, dari Abu Burdah, dari Abu Musa RA, dia 
berkata, Rasulullah & bersabda, “Sikap malu dan iman selalu 


bersamaan, dan keduanya tidak akan berpisah melainkan secara 
bersamaan pula.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Asy Sya'Abi selain 
Malik, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Malik selain Abu Ishag 
Al Fazari, dan hanya Ibnu Ubaidah yang meriwayatkannya dari Abu 
Ishag Al Fazari. 


M83 Az-Zawaid (3/203). Saya katakan bahwa di dalam sanadnya terdapat Abu 
Khabbab. Ibnu Hajar berkata di dalam Tahdzib At-Tahdzib, “Dia adalah perawi dha'if 
dan seorang mudalls.” 

1484 Dia pergi ke Bagdad dan meriwayatkan hadits di sana dari bapaknya. Al 
Khathib (10/95) menyebutkan biografinya tetapi dia tidak memberikan komentar 
tentang dirinya. 


726 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath dan Al Mu'jam Al Kabir. Dan dia berkata, “Hanya 
Muhammad bin Ubaidah Al @aumasi yang meriwayatkannya.”1485 Al 
Munawi berkata, “Dia adalah perawi dha 'if”1486 


koe rb 


2 0 AI AA ANN Aan 3 JASA Ep AN KE Gis 

RO ae Tali Bina aa 0, - Me 2 a01 
VI pen :J6 EA 909 PSA PP 
ta 8 : € PS 0 3 232 5 as » 2 0 . -ana 
It Io MI Span Tata AB KAT H4 MAS Ud 
3 ip ta Hb Se AG Fi Oh saga RA da 
2s tt 2” 0x LN asa Le an C3 4 0 Pa Tea, 
aa ea KA: KIA NI aa Dg "3 ca tealaja 

Ia Pa la dng So Sai Ol ip Jp 9 

623. Abdullah bin Muhammad bin Sa'id As Simari An 
Nagid1487 menceritakan kepada kami, Al Husain bin Al Hasan Asy 
Syailami menceritakan kepada kami, Khalid bin Muhammad!488 bin 
Isma'il Al Makhzumi menceritakan kepada kami, Ubaidilah bin Umar 
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar dia RA dia 
berkata: Aku pernah memberitahukan kabar gembira kepada Bilal dan 
dia bertanya kepadaku, “Wahai Abdullah, apakah kabar gembira yang 
akan engkau sampaikan kepadaku?” Lalu, aku katakan: Aku mendengar 
Rasulullah & bersabda, “Bilal akan datang pada hari kiamat dengan 


1485 AzZawaid (1/92) 

1486 Faidh Al @adir (3/426). 

1487 Di dalam kitab Al Ikmal (4/529) disebutkan, “Dia meriwayatkan dari Al 
Husain bin Al Hasan Asy Syailami. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah 
Muhammad bin Ishag bin Ibrahim Al Gadhi. 

1488 Redaksi “bin Muhammad” tidak ditemukan di dalam naskah yang telah 
diterbitkan. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 1727 


menunggangi kendaraan dari emas. Tali kekangnya dari mutiara dan 
Yagut. Dia akan membawa panji yang diikuti oleh para muazin, dan 
Bilal akan memasukkan mereka ke dalam surga. Bahkan, Bilal akan 
memasukkan ke dalam surga orang yang mengumandangkan azan 
selama empat puluh subuh (hari) demi mengharapkan keridhaan Allah 
Azza wa Jalla.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ubaidilah selain 
Khalid, dan hanya Al Husain yang meriwayatkannya dari Khalid. 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jjam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Khalid bin Isma'il Al Makhzumi, dan dia adalah perawi dha 'if”1489 


DS 1052 apa DRA pa gi Sa 33 0 Ap Wa 
HE ben jap gan Kode 53 
Aan PR Aap dl ip PEP OS 
Dyah GA UI ala da An 3 uji bas» J3 dia 
HAAY SP FI db si V7 Ab cEYI si 
daa GA SE 3 Ag ji 
AT Kp aral ma ea Ju Pn) na 
ok 


LN 


1489 Az Zawaid (9/300). 


728 — Mw'jam Ash-Shaghir 


BG Hat Se op d6 ee Saga dn ita sale 


Pe Pata 0S Op dh 3 Gaia OS os 2 AI la 


an Gi ip Sy Je Oa HE Ju 
o PS H2 Ie A63, ajah sa 283 Kail Or 
0 ega No. 3. ge P3 PAN, (P3 AG ore... 
KG d 48 94 Tap AYAT Ayla Asia (Nadi sa 
2 JR aa apa SN Ba GA Ea) 
2 
AI JG Ga A9 13 2 BA AN Cun AI 
Na 2 VI ae WES CG L,23I SA: ana 
AM aa Ni Te 
La & 2. ca ade ai “de -. Ju An 
624. Abdullah bin Ahmad bin Khalad Al @aththan Al 
Bashril490 menceritakan kepada kami, Syaiban bin Farrukh Al Ubuli 
menceritakan kepada kami, Ash Sha'g bin Hazn menceritakan kepada 
kami, dari “Agil Al Ja'di, dari Abu Ishag Al Hamdani, dari Suwaid bin 
Ghaflah, dari Abdullah bin Mas'ud, RA dia mengisahkan: Aku masuk 
menemui Rasulullah Saw, lalu beliau berkata, “Wahai Ibnu Mas'ud, 
apakah ikatan iman yang paling kokoh?” “Hanya Allah dan rasul-Nya 
yang mengetahui,” jawabku. Beliau berkata, “Ikatan islam yang paling 
kokoh adalah memberikan kewaliyan (loyalitas) karena Allah, mencintai 
karena Allah, dan membenci karena Allah.” 
Kemudian beliau bersabda, “Wahai Ibnu Abbas.” Ia menjawab, 


“Aku penuhi seruanmu, wahai Rasulullah.” Beliau bertanya, “Tahukah 
engkau, siapakah manusia yang paling utama?” Aku menjawab, “Hanya 


1490 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 729 


Allah dan rasul-Nya yang mengetahui,” Beliau bersabda, “Manusia yang 
paling utama adalah yang paling baik amalnya apabila dia paham agama 


mereka (islam).” 


Rasulullah bersabda lagi, “Wahai Ibnu Abbas.” Aku menjawab, 

“Aku penuhi seruanmu, wahai Rasulullah.” Beliau bertanya, “Tahukah 

engkau, siapakah manusia yang paling berilmu?” aku menjawab, 

“Hanya Allah dan rasul-Nya yang mengetahui,” Beliau bersabda, 

“Sesungguhnya, orang yang paling berilmu adalah orang yang paling 
memahami kebenaran di saat orang lain sedang berselisih, meskipun 
orang itu memiliki kekurangan dalam beramal, dan meskipun dia 

berjalan dengan pantatnya (mengesot)1/91 Umat sebelum kalian berselih 
hingga terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, tiga golongan 
darinya selamat, sementara yang lainnya binasa. Yang selamat itu 
adalah kelompok yang menghadapi!49? para raja. Dan para raja itu 
memerangi mereka karena mereka berpegang kepada agama mereka 
dan agama Nabi Isa bin Maryam AS Para raja itu menangkap orang- 
orang tersebut, membunuhnya, dan membelah badannya dengan 
gergaji. Kelompok lainnya adalah orang-orang yang tidak memiliki 
kekuatan untuk menghadapi para raja dan tidak mampu tinggal di 
tengah mereka untuk mendakwahi mereka kepada agama Allah dan 
agama nabi Isa bin Maryam. Kemudian, kelompok ini pergi menjauh 
dari kota dan memilih hidup sebagai rahib. Mereka itulah yang 
disebutkan Allah "Azza wa Jalla: Mereka mengada-adakan kehidupan 
sebagai rahib padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka (yang 
Kami wajibkari hanyalah) mencari keridaan Allah. 1493 


Lalu, Nabi bersabda, “Barang siapa beriman kepadaku, 
mengikutiku, dan membenarkanku, maka sungguh dia telah memeliharanya 


1491 Kata ce artinya pantat, dan maksudnya di sini lubang dubur. 
1492 Kata D$f artinya menghadapi. 
1493 OS. Al Hadid 57:/27) 


1730 — Mu'jam Ash-Shaghir 


(mencari keridhaan Allah) dengan semestinya. Dan barang siapa tidak 
mengikutiku maka merekalah orang-orang yang binasa.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Ishag selain “Agil, 
dan hanya Ash Sha'g yang meriwayatkannya dari “Agil. 

Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mujam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat “Agil 
bin Al Ja'ad. Bukhari berkata bahwa dia adalah seorang munkarul 
hadits”1494 Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dan di dalam 
sanadhya terdapat Ash Sha'g.1495 
Ci Kat dsn dB Len PA TA 23 MA GS 


.. 39 L&00 


Ga AG GA ai Wa BAG gi pai Gi LN 
— CHE Ba dl Kenal Jae Olah 
DI 3 AI Cp) CM TAS oi AS 1 dapa 
ANA sa aa OS Gala ale AI Jie AI Iya 
ea , le J3 9 -JG 833 vp cai G peng G “3 (Sang 

are Pa P3 PIN TNI 8. orc o ..  0Anate Oo 13 
LA, Ala IS) Ja eb enib Se AAA Hei 

Te 020 or 0 27 o "3. sore ore o-oro.- Li 
HE Ai J3 ASI mek Ag Ale JA dag PAI 
—- : | ni JAN Ca IE 3g ah C1, 5 Ws (aib 


d3 


Td 


SEE LAIN cg If UG La ep LI aa 


1494 Az-Zawaid (1/163) 
1495 Al Mustadrak (2/163). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 731 


SNI Pa 


Ja (all, FE Pa NA, Me KI 30 Meh 29 
AC 3S eat KS dab al Baba, 


625. Abdullah bin Ali Al Jarudi An Naisaburi di Makkah1496 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hafsh bin Abdullah As Sulami 
menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, Ibrahim bin ' 
Thahman menceritakan kepada kami, dari “Agil Al Ja'di, dari Abu Ishag Al 
Hamdani, dari Ashim Al “Adawi, dari Ka'ab bin "Ujrah Al Anshari RA, dia 
berkata, Rasulullah bersabda kepadanya, “Wahai Kaab, aku 
memohonkan perlindungan kepada Allah untukmu dari para pemimpin yang 
ada setelahku.” Aku pun bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapa demikian?” 
Rasulullah menjelaskan, “Barang siapa menemui mereka lalu membenarkan 
kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, maka orang itu tidak 
termasuk golonganku dan aku tidak termasuk golongannya, dan orang itu 
tidak akan berjumpa diriku di telaga surga. Dan barang siapa tidak menemui 
para pemimpin tersebut, tidak membenarkan kebohongan mereka, dan tidak 
menolong mereka dalam melakukan kezaliman, maka orang itu termasuk 
golonganku dan aku temasuk golongannya, dan dia akan berjumpa diriku di 
telaga surga. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram tidak akan 
masuk surga, dan setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka 
neraka lebih pantas baginya. Setiap manusia melakukan perbuatannya 
karena (salah satu dari) dua hal (1) ada yang menjual dirinya lalu dia 
memerdekakannya (dari Neraka). Shalat itu cahaya, puasa merupakan 


1496 "Abdullah An Naisaburi memiliki kunyah Abu Muhammad. Dia meriwayatkan 
hadits dari Abu Sa'id Al Asyaj dan banyak ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan 
darinya adalah Abu Hamid bin Asy Syargi dan ulama lainnya. 

Adz-Dzahabi berkata, “Dia adalah seorang Hafizh dan kritikus di bidang hadits.” 
Dia adalah penyusun kitab Al Muntaga fi As Sunan. Dia wafat pada tahun 307 H. 
Lihat Tadzkirah (3/794) dan Siyar A'lam An-Nubala (14/239). 


732 — Mw'jam Ash-Shaghir 


FA. 


perisai, dan sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat 
memadamkan api. 1497 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Ishag selain “Adil, 
dan hanya Ibrahim bin Thahman yang meriwayatkannya dari “Agil. 


Isnad: Hadits ini telah disebutkan secara ringkas pada (no. 430). 
Anda dapat merujuk ke nomor tersebut. 


SAN AA a—1, g Ni ui X5 “3 Kara 
Ubi » ai tara ud Pan uyais u ra Wee Spa 


D3 Pap ad HP SA Sa Up 
IE Kp ab Uh : IA ip da IA el JG R3 


CI 5 Be IU S3 Ma Gi sada ay (al at 
Su 


626. Abdullah bin Al Husain bin Rasyid As Sulami An Naisaburi di 
Bashrah!498 menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hafsh menceritakan 
kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, Ibrahim bin Thahman 
menceritakan kepada kami, dari Mihran bin Hakim, saudara laki-laki dari 
Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya RA dia menuturkan: Aku 
pemah bertanya kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, kepada siapakah aku 
harus berbakti?” Rasulullah menjawab, “Ibumu.” Aku bertanya lagi, “Lalu, 
kepada siapa?” Belaiu menjawab, “Ibumu. ” Aku bertanya lagi, “Lalu, kepada 
siapa?” Beliau menjawab, “Ibumu. ” Aku bertanya lagi, “Lalu, kepada siapa?” 


1497 Kata cl artinya (sesuatu yang) haram. Kata sa artinya membinasakan. 


Dan kata 251 artinya perisai/pelindung. 
1498 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 1733 


Beliau menjawab, “Bapakmu. Kemudian kerabat terdekat setelah itu, dan 
kerebat terdekat setelahnya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mihran selain Ibrahim, 
dan Mihran tidak meriwayatkan satu hadits musnad pun selain hadits ini. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan Abu Daud 
dengan sanad hasan.1499 


KAN ia 0 2. i6- 8 4d bal 2. e os Pa 
OKE 2 Ia WAS KAM Pisah! Ya G3 Al AP Gas 

o . .. 3 . .. - e 2... Ac Y oo A8- 
dari GP CINA dat oh PEP ji MSG 
05 Hana 2 AA 2 NG s1, Os : ai P rd 
due | Iga JB JB AI Cap3 AL AS op At 5 cell 


. 


ACab ale ap AG F3 Da 

627. Abdullah bin Umar Ash Shaffar At Tusturi!500 menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Bazigh menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari 
Sa'id bin Al Musayyab, dari Jabir bin Abdullah RA dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Barang siapa melakukan sumpah palsu demi 
mengambil harta seorang Muslim niscaya orang itu akan berjumpa Allah 
Azza wa Jalla sementara Dia murka kepadanya.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yahya selain Ibnu 
Bazigh, dan hanya Yahya yang meriwayatkannya dari Ibnu Bazigh. 


1499 Jami" Al Ushul (1/190), Mukhtashar Sunan Abu Daud (4976), Tuhfah Al 
Ahwadzi (6/21), dan hadits ini akan disebutkan juga pada (no. 1140) 
1500 Saya belum menemukan biografinya. 


734 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Abdullah bin Bazigh, dia adalah perawi layyin. Adapun perawi lainnya adalah 
tsigah.”1501 


Pe ai p z0. ta - » Leo.3 0 o sa og “. or 
JB JB RN 33 AA AP AA OP gada Ip gal 
Je 0 Ha Bat 2 3 .” 5 Pa INaE ot th 6, y 4 1. 
SEN Y, WI BE FPV ialah MP elo AI Iya) 
PN -. na Or not 2... SIA SOLAR | 3 Pn an 9 
Wet NY KAS BA A3 YK Ia 
0d . Pa ye NA # PE : 5 ed £ rd 
SAI IE SI Yo SI Je sal Yy 
628. Abdullah bin Umar!502 menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Bazigh1503 menceritakan kepada kami, dari Sulaim maula Asy Sya'Abi, 
dari Asy Sya'Abi, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Seorang wanita tidak boleh dimadu bersama 
dengan bibi dari pihak ibunya atau bersama keponakan perempuan dari 
pihak ibunya itu. Dia juga tidak boleh dimadu bersama dengan bibi dari pihak 
bapaknya atau bersama keponakan perempuan dari pihak bapaknya itu. 
Jadi, yang lebih kecil (keponakan) tidak boleh dimadu bersama dengan yang 
besar (bibi), dan yang besar tidak boleh dimadu bersama dengan yang kecil." 


1501 Az-Zawaid (4/180). Hadits ini dikuatkan oleh hadits syahid dari Ibnu Mas'ud 
pada (no. 338). 

1502 Pia adalah Syaikh yang disebutkan di dalam hadits yang lalu. 

1503 Saya belum menemukan perawi bernama Yahya bin Bazigh. Yang saya 
temukan adalah perawi bernama 'Abdullah bin Bazigh dan sanadnya adalah Yahya bin 
Ghailah menceritakan kepada kami, 'Abdullah bin Bazigh menceritakan kepada kami, 
dari ...” 


Mu'jam Ash-Shaghir — 1735 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Sulaim selain Ibnu 
Baziah. 
Isnad: Hadits ini telah disebutkan secara ringkas pada (no.240). 


PI EN GA gk! TA yi AN X2 SN Cas 

Pa ip DP ida PLP NS ep GS Si 
ai ON stang Gia AI Jo GA ng oa db 
J3 By LI Le Jie 26 IM 


| 629. Abu Syarra'ah Abdullah bin Syarra'ah Al Gaisi An Nashri1504 

| menceritakan kepada kami, An Namr bin Kultsum An Namnri menceritakan 
kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, dari Humaid Ath-Thawil, 
dari Anas bin Malik RA dia mengisahkan: Bani Rabi'ah datang menemui 
Rasulullah $ dan meminta izin kepada beliau untuk kembali lebih dulu pada 
nafar awal (tanggal 12 Zulhijah). Lalu, Jibril AS datang kepada Nabi & dan 
berkata, “Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah "Azza wa Jalla 
menyampaikan salam untukmu dan Dia berkata kepadamua: Katakanlah 
kepada Bani Rabi'ah agar tidak kembali pada nafar awal. Sebab itu akan 
memutuskan ikatan kasih di antara mereka.”1505 


1504 Saya belum menemukan biografinya. 

1505 Redaksi «5 tts artinya: Balasan bagi mereka apabila pulang pada nafar 
awal adalah hal itu akan memutuskan ikatan kasih di antara mereka. Yang dimaksud 
nafar awal adalah hari tasyrik yang kedua. 


736 — Mu'jam Ash-Shaghir 


| 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Anas selain dengan sanad di atas, 
dan hanya An Namr yang meriwayatkannya. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat perawi 
yang tidak aku ketahui ihwalnya.”1506 


PEN CAS RI Ad oi Sat 5 AI A2 Gia 


. .. 2 303 G- £ 


80. PA 3g . Lo 

Jana dala ES dit dana Ha 6 AN Lag 
Papa ya IE HPA UP) AL Oi of ALE PU gi 
2 8. PNG 2 £ Ta 

«Y la Ke SS daa 12 OI daa ng png 


Te PI Uli Pb is 
630. Abdullah bin Sandah bin Al Walid Al Ashbahani!507 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Khalid Ar Ragiy menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah, dari Amru bin Dinar, dari “Atha, dari Ibnu Abbas 4& dia 
mengisahkan: Nabi $ mendengar seorang laki-laki berkata, “Aku penuhi 
panggilanmu (untuk berhaji) atas nama Syubrumah.” Rasulullah berkata, 
“Apakah engkau sudah berhaji?” Laki-laki itu menjawab, “Belum.” Rasulullah 
berkata, “Berhajilah untuk dirimu sendiri, baru kemudian engkau berhaji 
untuk Syubrumah.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Amru selain Hammad, 
. dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Hammad selain Yazid. Dan hanya 
Abdurrahman yang meriwayatkannya dari Yazid. 


1506 /zZawaid (1/265). 
1507 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 1737 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Ibnu Majah, 
dan lainnya.1508 


Aa 025.3 8. 6.330 9, 20 


JD Sea bodo CSI pa Iezua Al eneg 
IE SA Up mag HP KAI KN MI CAS Sekai 
8. Tana 58 0. “0, . .. Prud . a80 
PP Hang” Pa G2 Laku Aa Lalu 8) Had sah d Pa ad ane 
: pe Th PP or 4 2 P3 Pn na ta . .. PE ore A 
IP JB celah de AI Geo Pang Mei Song ala ale AI 
Io Gis De Boa Ip ud duta "at 
S8 Tn HAN CAS, Aj ab Hal 3 JG SIS GA 
u.. ox. A.A :, 56... I PEN PAN TN Tn NNG 
Kah Ale Ike AAA Ta AN eko 1G AU, 
631. Abdullah bin Muhammad Al Abbasi Al Ashbahani1509 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mughirah menceritakan 
kepada kami, An Nu'man bin “Abdussalam menceritakan kepada kami, dari 
Isa bin Adh Dhahhak, dari Al A'masy, dari Abu Wa'il, saudara kandung Ibnu 
Salamah, dari Ummu Salamah «& isteri Nabi &, dari Nabi & beliau 
bersabda, “Apabila kalian hadir di tempat orang yang meninggal maka 
ucapkanlah perkataan yang baik-baik karena sesungguhnya para Malaikat 
akan mengaminkan (ucapan itu) ” Lalu, aku katakan, “Wahai Rasulullah, apa 


1508 Mukhtashar Sunan Abu Daud (1737). Al Baihagi berkata, “Sanad ini adalah 
shahih, dan dalam pembahasan tentang masalah ini tidak ada hadits yang lebih shahih 
darinya.” Hal yang sama dikatakan juga oleh Syaikh Al Arnauth di dalam Jami" Al 
Ushul (83/1750) dan dari sini tampak bahwa hadits ini adalah shahih. Lihat pula Sunan 
Ibnu Majah (2903). 

1509 Al Haitsami berkata, “Aku tidak mengetahui ihwal perawi ini.” Saya katakan 
bahwa Abu Nu'aim di dalam Dzikri Akhbar Ashbahan (2/62) berkata, “Abdullah Al 
“Abbasi Al Ashbahani meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Al Mughirah dan Sahl 
bin Utsman. Bapaknya, yaitu Muhammad bin Al “Abbas, pernah meriwayatkan kitab 
Al Muwaththa ' dari Al @a'nabi. Dia adalah penyusun kitab Ushul. 'Abdullah Al “Abbasi 
wafat pada tahun 296 H. 


738 — Mw'jam Ash-Shaghir 


yang sebaiknya kami ucapkan?” Rasulullah bersabda, “Ucapkanlah: Ya 
Allah, ampunilah kami dan dia, rahmatilah dia, dan berikanlah untukku 
pengganti yang baik.” Ummu Salamah berkata, “Dan setelah suamiku 
meninggal, Allah menjadikan Rasulullah #8 sebagai penggantinya untukku.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Isa bin Adh Dhahhak,: 
saudara laki-laki Al Jarrah bin Adh Dhahhak, selain An Nu'man 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim, At-Tirmidzi, An- 
Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah.1510 


daa Na na Dp ga JS GM Ap lt 

IP yi IA Na & AA Ta OR PENA Yr Ka an 3 

pa gi Ai gi Dana Ui gag 

Te ie A1 Jp JG A5 MAA op) NA 55 

oh AI Ha Gap Jr Ar as 

(ea dg ea JA TRI JAS ed 136 Ko atdi 
AS AI Ea H5 di IS nj ls 096 G Iis 


632. Abdullah bin Muhammad bin Imran Al Ashbanai!?11 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali Al Halwani menceritakan 


1510 Jami" Al Ushul (11/8554), Mukhtashar Sunan Abu Daud (2986), Sunan 
Ibnu Majah (1/1447), Mukhtashar Muslim (452), Sunan An-Nasa'1(4/4-5), dan Tuhfah 
Al Ahwadzi (4/54). 

1511 Dia memiliki panggilan Abu Muhammad dan Abu Sulaiman dan dia berasal 
dari Khurasan. 'Abdullah bin Muhammad bin “Imran meriwayatkan hadits dari ulama- 
ulama Hijaz, yaitu dari Abu "Umar Al “Adani dan liannya. Bapaknya pernah menjadi 
pemimpin di Hijaz. Abu Nu'aim berkata di dalam Akhbar Al Ashbahan (2/64) 


Mu'jam Ash-Shaghir— 739 


kepada kami, “Aun bin Imarah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al 
Mutsanna bin Abdullah bin Anas menceritakan kepada kami, dari Tsumamah 
bin bdl bin Anas, dari Anas bin Malik, dari Abu @atadah Al Anshari RA dia 
berkata, Rasulullah & bersabda, “Semua umatku akan dimaafkan kecuali 
Mujahirun. 1512 Beliau pun ditanya, “Wahai Rasulullah, siapakah yang 
dimaksud mujahirun?” Beliau menjawab, “Yaitu orang yang melakukan 
keburukan di malam hari, lalu Allah menutupi keburukan itu (dari 
pengetahuan orang lain), tetapi di pagi harinya orang itu berkata: Wahai 
fullari semalam aku melakukan ini dan itu. Orang itu membuka sendiri apa 
yang telah Allah tutupi darinya.” | 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Abu @atadah selain dengan sanad 
di atas, dan hanya Al Halwani yang meriwayatkannya. 

Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam /A/ 
Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat “Aun 
bin Umarah, dan dia adalah perawi dha 1£”1513 


2 deh CA AEP NI Jati 3 AI Aa SAS 

Ka US Ka N Na uyata Ka Ja Bas dal AE Pa 

N Ie Te alat JG AA 3 paha gi Ma 
CAN pa 0 zgAd. 0 & Kat Celany dala ale 


“Perkataannya dapat diterima.” Dia merupakan pemimpin yang menjadi rujukan bagi 
sekian permasalahan (agama). Dia wafat pada tahun 304 H. 

1512 Diriwayatkan oleh Syaikhan dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi “ Y 
oyaki” yaitu dengan rafa' dengan asumsi bahwa istitsna' di sini adalah mungathi'. 
Adapun mayoritas riwayat menyebutkan redaksi ini dengan nashab. Lihat Fath Al Bari 
(10/486). 

1513 Az-Zawaid (10/192). 


740 — Mwjam Ash-Shaghir 


633. Abdullah bin Bundar Al Ashbahani Al Bathirgani1514 
menceritakan kepada kami, Isma'il bin Umar Al Bajili menceritakan kepada 
kami, Israil menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari 
Algamah, dari Abdullah bin Mas'ud RA (dia mengisahkan): “Kami pemah 
makan bersama Nabi #& dan kami mendengar suara tasbih makanan.” 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Bukhari dan At-Tirmidzi 
dengan redaksi yang panjang.1515 


tra SME Tae ar LA SA IA Ae Es 
o- 0. 0, 35053 36- “aer X0 3.0. 
ra ASI pi PA ny Ka ar Op par 
Ai MN FA HI pad 
Edu Pl ha da nas Ta LB as AI 
re en Aan HT “JW Ola Gita 
ka yana agan a 
Sa bata ala Sa naa 2 rat 
Mata Jenang uga besi dua 
CA IG A3 IR 3 GE Ia Se Ol ea dbs 
634. Abdullah bin Muhammad bin Al Hasan bin Usaid Al 
Ashbahanil516 menceritakan kepada kami, Ja'far bin “Anbasah Al Kufi 


1514 Saya belum menemukan bi 
1515 Jami” Al Ushul (11/8906), Tuhfah Al Ahwadzi (10/110), dan Fath Al Bari 
(6/587). 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 741 


menceritakan kepada kami, Umar bin Hafsh Al Makki menceritakan kepada 
kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari kakeknya, yaitu Ali bin 
Al Husain, dari Anas bin Malik RA dia mengisahkan: Rasulullah & pergi ke 
suatu tempat di Madinah yang bemama Bathhan. Beliau bersabda, “Wahai 
Anas, ambilkanlah air wudhu untukku.” Setelah beliau selesai menunaikan 
hajatnya, beliau pun mendatangi air wudhu itu. Sebelumnya, seekor kucing 
telah lebih dahulu menghampiri air wudhu itu dan menjilat di bejana. Maka, 
Rasulullah & berhenti sejenak, dan setelah kucing itu selesai minum barulah 
beliau berwudhu. Kemudian, aku pun bertanya kepada Rasulullah & tentang 
masalah kucing tersebut. Beliau menjelaskan, “Wahai Anas, sesungguhnya 
kucing itu termasuk perhiasan rumah. Dia tidak akan mengotori sesuatu dan 
dia tidak akan membuatnya menjadi najis.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ja'far selain Umar bin 
Hafsh. Dan dia tidak ada yang meriwayatkan hadits dari jalur Ali bin Al 
Husain, dari Anas, selain hadits di atas. 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat Umar 
bin Hafsh Al Makki. Adz-Dzahabi berkata: Ihwalnya tidak diketahui, tetapi 
Ibnu Hibban menilainya tsigah.”1517 


- 
Jo Y, Ao AI 


Hi SE ENI Tan JA Aa Es 
: Da aa Be o - Ta oYA ( - 0-3 0 - 8g. 
JS 2JB tp Gil G3 AK So AA Pe 


1516 "Abdullah bin Muhammad bin Al Hasan memiliki kunyah Abu Muhammad 
Ats Tsagafi. Dia meriwayatkan hadits di Ashbahan dan di Madinah, yaitu kota 
Rasulullah Saw. Abu Nu'aim berkata, “Perkataannya dapat diterima dan dia banyak 
meriwayatkan hadits.” Al Khathib berkata, “Dia adalah perawi tsigah.” 'Abdullah wafat 
pada tahun 310 H. Lihat Ashbahan (2/70) dan Baghdad (10/110). 

1517 Az-Zawaid (1/216). 


742 — Mw'jam Ash-Shaghir 


# 2... 0. Pn s9. 4 oo. PN or Aa, 9, 1 1 . 
ME AN En gr) AN 3G ja 1g ANE AN elo Bl Sya) 


5 ai kaga NG ) , ata a 2 s1 o' 9. Fe Ito . 
SN Ig (Al Ga Al Fita Oa HP CIA HP Pa Bl 
Had INASG Up J6 AN boa GI SAI Jb oa 

2 AI 


635. Abdullah bin Ahmad bin Usaid Al Ashbahanil518 
menceritakan kepada kami, Abu Anas Katsir bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, Khalaf bin Khalid Al Bashri menceritakan kepada kami, Sulaim 
bin Muslim Al Makki menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu 
Abi Mulailah, dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Barang 
siapa Allah anugerahkan kepadanya wajah dan nama yang indah, dan dia 
tidak meletakkan keduanya pada hakhal yang tidak layak, maka orang itu 
termasuk makhluk pilihan Allah.” 

Dan Ibnu Abbas berkata: seorang penya'ir mengatakan, 

“Di manakah tanda Nabi yang penah mengatakan 
Carilah kebaih dari ah al indah.” 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Ibnu Abbas selain dengan sanad 
di atas, dan hanya Katsir yang meriwayatkannya. 


1518 "Abdullah bin Ahmad bin Usaid memiliki kunyah Abu Muhammad. Dia 
meriwayatkan hadits dari Nashr bin Ali Al Jahdhami dan ulama lainnya. Adapun yang 
meriwayatkan darinya adalah para ulama di negaranya, di antaranya adalah Abu Amru 
As Samak dan lainnya. Dia juga menyusun kitab Musnad. 'Abdullah wafat pada tahun 
310 H. Lihat Baghdad (9/380). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 1743 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mujam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat Khalaf 
bin Khalid Al Bashri, dan dia adalah perawi dha 1£”1519 


L o- Pt - 


Te Ae claa tata SAI ag II X3 Bab 
daa SEN op ba « Jaa A3 pa AG Taat CAN 
An daa Io Jp Ka AA Lp) AN op 

St de Baba gag Ge 


636. Abdullah bin Ash Shabbah Al Ashbahani!?20 menceritakan 
kepada kami, Hisyam bin Al Walid Al Harawi menceritakan kepada kami, 
An Nadhr bin Syumail menceritakan kepada kami, Ibnu 'Aun bin 
Muhammad bin Sirin menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas RA dia 
berkata, “Ketika sedang hujan, Rasulullah # memerintahkan seseorang agar 
mengumumkan: Shalatlah kalian di rumah-rumah kalian.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu “Aun selain An 
Nadhr. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Bukhari dari Ibnu Abbas 
dengan redaksi berbeda.1521 


1519 Majma” Az Zawa'id (8/194). Saya katakan bahwa Ad-Daraguthni 
menudingnya sebagai pemalsu hadits sebagaimana disebutkan di dalam catatan kaki 
manuskrip dan di dalam Diwan Adh Dhw'afa wa Al Matrukin. 

1520 'Abdullah bin Ash Shabbah memiliki kunyah Abu Muhammad Al Bazzaz. 
Abu Nu'aim berkata, “Dia adalah perawi shadug dan tsigah. Dia meriwayatkan hadits 
dari ulama-ulama di Irak dan Makkah. 'Abdullah wafat pada tahun 294 H. Lihat 
Ashbahan (2/63). 

1521 Fath Al Bari (2/97). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Syaikhan, dan 
lainnya dari hadits Ibnu 'Umar. Juga oleh Muslim, Abu Daud, dan At Tirmidzi dari 
hadits Jabir sebagaimana disebutkan di dalam Jami” A/ Ushul (5/3814,3816). 


144 — Mw'jam Ash-Shaghir 


- 
oo... 3 0 » & 0 AG 


aa sn SAI Ba op Ka op BL A2 Vale 


Mg amal k23 MA Us dodi sen La 


.. . Te 0. 3.8 . Je. 03 AA 8-1 

E Aci slbs ye CSI Dg pa Ai Tu Ketua hal 

2 £ - ba 010 -— 4 . - : o Sai Pa na o - 

In Ion Of AAA Lgp3 AA oi Jini LP tee Ol op 

Par Teo. 2. 1 PANEN TA - “as x 8 

KAN Sya ny gb SB elang s2 MI ap 

637. Abdullah bin Ahmad bin Ishag At Tusturi!522 menceritakan 

kepada kami, Abu Yusuf Ya'gub bin Ishag Al Galusi menceritakan kepada 

kami, Ubaidilah bin Abdul Majid Abu Ali Al Hanafi menceritakan kepada 

kami, Rabah bin Abu Ma'ruf Al Makki menceritakan kepada kami, dari 

“Atha" bin Abu Rabah, dari Ibnu Abbas, dari Al Fadhl bin Al Abbas RA, 

“Rasulullah #& masih terus mengumandangkan bacaan talbiyah hingga beliau 
(akan) melempar jumrah "Agabah.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Rabah selain Abu 'Ali. 
Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Jama'ah.1528 
4 ba 4 " 4 or 5 
CA MAN IAI Loyang oi KS PN LG SA 
Pa 8... “.- 0 2201 30503 PN 8 .3 Ta, 2023 
na CA Ap 0 good 0 Oawoadl Uido (SJ ab op pa 
a La 3 0 4, 2 rd . H4 7. .. : . .. 70 
CA AAN ap CI Aa A3 Aha Lp Rae 
2, 2. TI) : Pd Le 2. e Z PL . 05 Aa a35 
Beng Tea, al jg GRI dh Ia OS ipek A6 Al elo 
1522 Saya belum Senam biografinya. 
1523 Jami” Al Ushul (3/1556), Fath Al Bari (3/532), Mukhtashar Shahih Muslim 


(721), Tuhfah Al Ahwadzi (3/665), Mukhtashar Sunan Abu Daud (1741), Sunan Am 
Nasa'i (5/268), dan Sunan Ibnu Majah (3040). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 145 


| ' 638. Abdullah bin Muhammad bin Ya'gub Al Khazzaz Al 
| Ashbahanil524 menceritakan kepada kami, Umar bin Syabbah An Numairi 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Al Hasan bin Athiyyah Al Aufi 
menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari 
“Athiyyah, dari Abu Sa'id Al Khudri RA: Apabila Nabi & mengerjakan 
shalat, beliau duduk (tasyahhud) dengan menjulurkan telapak kaki kirinya dan 
menegakkan telapak kaki kanannya. 


| Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy selain Al 
| Husain, dan hanya Umar bin Syabbah yang meriwayatkannya dari Al 
| Husain. 

Jsnad: Saya katakan bahwa di dalam sanadhya terdapat Al Husain 
bin Al Hasan bin Athiyyah Al Aufi, dia adalah perawi dha'if sebagaimana 
disebutkan di dalam Lisan Al Mizan. Demikian pula kakeknya.1525 


5-4 A9 Yy & 0o- Pa 


PS EN AGAN On oh KA yi MAS C2 
CN DA Ai Il EA CIA SATA KALA 
SAI ee Oi OP tb IP Kaka gai DP DES 
IE BE in db ab gn 
SAN US AS DI ig Pa Abe T 

639. Abdullah bin Muhammad bin Sikhtan Asy Syairazi1526 
menceritakan kepada kami, Ali bin Muhammad Az Zayyad Abadzi Asy 


1524 Abu Nu'aim menyebutkan biografinya di dalam Akhbar Ashbahan (2/71) 
tetapi dia tidak memberikan komentar tentang dirinya. Dia berkata, “Abdullah bin 
Muhammad Al Khazzaz wafat pada tahun 313 H bulan Rabi'ul Awal. 

1525 Hadits ini shahih dari jalur hadits Wa"il bin Hajar dan lainnya. Lihat Jami” A/ 
Ushul (5/3554) dan Nashb Ar Rayah (1/418). 


746 — Mw'jam Ash-Shaghir 


| 


Syairazi menceritakan kepada kami, Salim bin Nuh menceritakan kepada 
kami, dari Hisyam bin Hassan, dari Gais bin Sa'ad, dari Thawus, dari Ibnu 
Abbas, dia meriwayatkan hadits ini secara marfu' kepada Rasulullah &, 
beliau bersabda, “Setiap persendian anak Adam harus dikeluarkan 
sedekahnya setiap hari, dan itu semua bisa ditutupi dengan shalat dhuha.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Hisyam bin Hassan 
selain Salim, dan hanya Ali bin Muhammad yang meriwayatkannya dari 
Salim. 

Isnad: Ada dua perkataan Al Haitsami terkait hadits ini. Pertama, 
“Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam A/ Mujam Ash Shaghir dan Al 
Mu'jam Al Ausath, dan di dalam sanadhya terdapat perawi yang belum saya 
ketahui biografinya.”1527 Kedua, “Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Al 
Bazzar, dan Ath-Thabrani di dalam A/ Mujam Al Kabir dan Al Mu'jam Ash 
Shaghir dengan redaksi serupa. Para perawi yang terdapat di dalam sanad 
Abu Ya'la adalah perawi kitab Shahih.”1528 


KAS CAS KENA CASN OT yi Ing D3 AN X2 ES 
SH 3 Way Bi Bae NP yi PN AS Hi 


— Aa Gg Ap Ph da DA sy 
Erni AA 33 Ie ta jpn jas 33 eng al Ai lo 
ne ag Ijin Balas WE AA Gd Kal ih An sa 


1526 Saya belum menemukan biografinya. 

1527 AzZawaid (2/237). 

1528 Az-Zawaid (3/104). Hadits ini adalah shahih dari hadits Abu Dzar. Lihat pula 
Jami' Al Ushul (9/7114). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 1747 


ox 0 


0 Ao. G- Ie St 4 
BEA NN Gd 3 BA ah TA Bd AA 
Oh Ag 


640. Abdullah bin Yazid bin Aban Ad Dagigi Al Baghdadi1529 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman bin Ghazawan 
Abu Abdullah menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, 
dari Salim Al Afthas, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA bahwa 
Nabi @ bersabda, “Apabila seorang lakidaki masuk surga, dia akan 
menanyakan keberadaan kedua orang tuanya, isterinya, dan anaknya. Lalu, 
dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya tingkat mereka tidak sampai kepada 
kedudukan dan amalmu'? Lalu, lakiaki itu berkata, “Ya Rabb, sesungguhnya 
aku telah beramal untuk diriku dan diri mereka'. Maka, diperintahkanlah agar 
orang-orang tersebut dikumpulkan bersama laki-laki itu.” 


| Kemudian, Ibnu Abbas membaca, “Dan orang-orang yang 
beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam 
keimanan...”1580 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Salim selain Syarik, 
dan hanya Ibnu Ghazawan yang meriwayatkannya dari Syarik. 

Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mujam Al Kabir. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Muhammad bin Abdurrahman bin Ghazawan, dan dia adalah perawi 
dha'if”1531 


| 1529 Saya belum menemukan biografinya. | 
| 1530 OS. Ath Thur 52: (21) 
| 1531 Az-Zawaid (7/114) dan Al Kabir (11/440). 


748 — Mw'jam Ash-Shaghir 


- 
Pan TN 3 Sa .0 Y £ o- 3 - 


ha gi BAE PAP Sae bi pin CAS CA Ie 
BL gi Aa PE gi MIE Kya pak Algi 
He Lo ph Ip S3 1JB ea II 23 GAN 
Ha ap s0 dita JA dub at Gn BLS da 
35 Sya pinta Ja “J3 “ai Nae G ep U 13 ea laa 
LAS dj36 JB ABE MA Naa gai Ol Ou Ja JB AN 

23 ala Y RN “2 oa Aan laa 


641. Abdullah bin Muhammad bin Syu'aib Ar Rajani!582 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Hakim Al Mugawwim menceritakan 
kepada kami, Shafwan bin Isa Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi, dari Abdullah bin Abu @atadah, 
dari Jabir bin Abdullah Al Anshari RA dia mengisahkan, Kami masuk 
menemui Rasulullah & pada hari jum'at dan ketika itu di hadapan beliau 
terhidang makanan yang beliau makan. Rasulullah bersabda, “Mendekatiah 
kalian dan makananlah makanan inii” Maka kami katakan, “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya kami sedang berpuasa.” Rasulullah bertanya, 
“Apakah kalian juga berpuasa kemarin?” kami jawab, “Tidak,” Beliau 
bertanya lagi, “Apakah kalian ingin berpuasa pada esok hari?” kami jawab, 
“Tidak.” Lalu, beliau bersabda, “Mendekatlah kalian dan makanlah makanan 
ini. Tidak boleh berpuasa (sunnah) hanya pada hari jum'at saja.” 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Jabir selain dengan sanad di atas. 


1532 Jbnu Al Atsir Al Jazari berkata di dalam Al Lubab (2/18), “Abdullah Ar 
Rajani meriwayatkan hadits dari Muhammad bin 'Abdurrahman Al Mugri. Adapun 
yang meriwayatkan darinya adalah Abu Al @asim Ath-Thabrani.” 


Mu'jam Ash-Shaghir — 1749 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam /A/ 
Mu'jam Al Ausath dengan redaksi tambahan “dan dijadikan sebagai hari ied.” ! 
Di dalam sanadhya terdapat Abdullah bin Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi. : 
Dia adalah perawi matruk.1533 


Ao. Pt . 


Ta Oa long Manan 

BA Aedea LEGI AA IA) Ale aed ate Ae oi Kd 
dip KA gpp oi lb 5 deptaNN pita 2 la 
Ie Ke dy Jb NG One Aa 3 ar A6 s al 


5 . 


oi ala Ye GE 3 Aan p NN SI : Ag 5 
LA AJ, ot Ye SE SA and AS A3 : 
Pa ag Mean SA 

Oni 


642. Abdullah bin Imran bin Musa Al Baghdadil584 menceritakan 
kepada kami, Shalih bin Ali bin Abdullah Al Halabi menceritakan kepada 
kami, “Abdu Rabbih bin Hubairah Al Muaddib Al Halabi menceritakan 
kepada kami, Salamah bin Sinan Al Anshari menceritakan kepada kami, dari 
Thalhah bin Amru Al Makki, dari “Atha" bin Abu Rabah, dari Abu Hurairah 
RA dia berkata, Rasulullah @ bersabda, “Para hari kiamat, Allah akan 


1588 AzrZawaid (3/199). Hadits jabir tentang larangan puasa (sunnah) hanya 
pada hari jum'at juga diriwayatkan oleh Syaikhan dengan redaksi yang berbeda. Lihat 
Jami' Al Ushul (6/4527). 

1534 "Abdullah bin “Imaran bin Musa memiliki kunyah Abu Muhammad Al Mugri 
An Najjar. Dia meriwayatkan hadits dari Abu Bakar, Utsman bin Abu Syaibah, dan 
ulama lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar Al Ju'abi dan $ 
lainnya. Al Khathib menyebutkan biografinya (10/38) tetapi dia tidak memberikan | 
komentara tentangnya. 


750 — Mw'jam Ash-Shaghir 


"PA 


memerintahkan seorang penyeru mengatakan: Ketahuilah bahwa Aku telah 
menjadikan nasab, dan kalian juga menjadikan nasab. Aku menjadikan orang 
yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, tetapi 
kalian enggan dan justru berkata: Fulan bin fulan lebih baik daripda fulan bin 
fulan. Pada hari ini, Aku akan mengangkat nasab yang telah Aku tetapkan, 
dan aku rendahkan nasab kalian. Di manakah orang-orang yang bertakwa?” 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Abu Hurairah selain dengan 
sanad di atas, dan hanya Abu Shalih yang meriwayatkannya. 

Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkannya di dalam A/ Mu jam Al 
Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat Thalhah bin 
Amru, dan dia adalah perawi dha 1£”1585 


2 0 Hn 


LA IA Gi AAA AI oi dab Gi AG GAS 


23 Aa Iya an : 15 din ai tata va Pasi can Tp) 


NX 
x 


2 Kean PJK Belah op IA IP Kap 

3s. . KN . . at. 

as SI nga UU Id Gps alan gi Se 
4 0 sg - “ 


"Jas AD Bra 3 SG Lah Sa Dk 

Pd 30 AA Se 4 P € rd 

Ora ad Jeda AJB AU Geet ads KS 

2 IG... sa 5 5 Pd 

MY 3 oi Kan vs YG oT, BOY 3 Haa Y 

ora al bar Sa 

643. Abdullah bin Muhammad bin Jum'ah Ad Dimasyail536 

menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Al Walid bin Mazyad menceritakan 


1535 Az-Zawaid (8/84). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 751 


kepada kami, bapakku mengabarkan kepadaku, Ibnu Lahi'ah menceritakan 

kepada kami, Yazid bin Abu Habib menceritakan kepadaku, dari 
Muhammad bin Ishag, dari Makhul, dari Mahmud bin Ar Rabi', dari Ubadah 

bin Ash Shamit RA, dia mengisahkan: Rasulullah & pernah mengimami 

kami pada salah satu shalat yang beliau menyuarakan bacaannya. Setelah , 
selesai, beliau menghadap kepada kami dan bertanya, “Bukankah aku 
melihat kalian ikut membaca bersama imam kalian?” kami menjawab, 

“Benar wahai Nabi Allah.” Lalu, beliau bersabda, “Aku katakan, mengapa 

aku diganggu ketika membaca Al Our 'an? Janganlah kalian melakukan itu. 

Apabila imam membaca ayat Al Our 'an dengan jahar maka makmum tidak 

boleh membaca apa pun selain Ummul @ur'an (Al Fatihah). Sebab, tidak 

ada (sah) shalat bagi orang yang tidak membaca Ummul @ur'an.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yazid bin Habib selain 
Ibnu Lahi'ah. Dan Al Walid bin Mazyad termasuk perawi yang meriwayatkan 
dari Ibnu Lahi'ah sebelum kitab catatannya terbakar. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, Abu Daud, At- 
Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al Hakim, Ad Daraguthni, dan lainnya. 1587 


- 0 8, .. 3 ... te (2 Lg t 
A0. 
3 


30.1 4 3 Pa 3 0 2 o . Pa 8. PIA 
# 


o- o Tr PN 0? oz. Lo. 2» 08 2... 
AS Kake —b CI AP kran OP SPN 3 dj 


1536 Saya belum menemukan biografinya. 
1537 Jami” Al Ushul (5/3915), Subul As Salam (1/170), Mukhtashar Sunan Abu 
Daud (787), Tuhtah Al Ahwadzi (2/226) dan At Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits 
- Hasan.” Kemudian, dia juga meriwayatkan dari jalur Az Zuhri, dan berkata, “Sanad 4 
hadits ini lebih shahih.” Lihat pula Al Mustadrak (1/239) dan Ad-Daraguthni (1/318), 
dan dia berkata, “Sanad hadits ini hasan.” 


152 — Muw'jam Ash-Shaghir 


gg 


X 9 Ya 9. - Hate agam Ming . Leo o- Lo 
Il eko AI Sya) Karam :JU PN PRA di ya 
Ia Inab— AN SUS Said OS Ol aa td ad ie 


4 
Pe Ta o 


644. Abdullah bin “Attab bin Ahmad Az Zifti Ad Dimasyai!588 di 
Damaskus menceritakan kepada kami, Hisyam bin Ammar menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Yahya Al Lakhamil539 menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Yazid menceritakan kepada kami, dari Az-Zukri, dari @ubaishah 
bin Dzuaib Al Khuza'i dan Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu 
Hurairah RA dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Hampir saja orang-orang 
yang menjaga perbatasan kaum muslimin dengan senjata, dan senjata dari 
Khaibar. 1540 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri selain Yunus, 
dan hanya Sa'id bin Yahya yang meriwayatkannya dari Yunus. Sulaiman bin 
Abdurrahman berkata, “Sa'ad bin Yahya Al Lakhami.” 


Isnad: Saya katakan bahwa para perawinya adalah perawi kitab 
Shahih selain Ath-Thabrani.1541 


1538 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi 
“Abdullah bin Ghiyats Ar Ragiy (Az Zifti/” dan ini adalah salah satu kekeliruan fatal di 
dalam cetakan tersebut. Yang benar adalah seperti disebutkan di dalam kitab Al Lubab. 
Ibnu Al Atsir berkata di dalam Al Lubab (2/72), “Dia meriwayatkan dari Ahmad bin 
Abu Al Hiwari dan Hisyam bin “Ammar. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah 
Abu Bakar Al Mugri dan lainnya. 

1539 Di dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan “Yahya bin Sa'id” tetapi 
redaksi tersebut adalah keliru. 

1540 Kata ms adalah bentuk jamak dari 1x4 artinya perbatasan atau orang- 
orang yang menjaga perbatasan tersebut. 

1541 Hadits ini akan disebutkan pula pada (no.873). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 753 


Wa Ae alba aa MAS Sl. Ke Ia 
Ii BI EN SA Jap AE EN 
P3 PP Oi ob aa GP AA JASA Use GAS WA 
dia IKA HA AE alay ale RI Io 3 HA 
- P. . - "3 » 
HS ya Wa dita &3 PI II KS gb 1, 
2 Lal 


645. Abdullah bin Muhammad bin Murrah Abu Thahir Al 
Bashri!542 menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Al Mutsanna 
'menceritakan kepada kami, Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, 
Ashim bin Muhammad Al Umari menceritakan kepada kami, dari bapaknya, 
dari Ibnu Umar RA dia meriwayatkan dari Nabi & secara marfu' bahwa 
beliau bersabda, “Barang siapa bersikap tawadhu kepada-Ku (Allah) seperti 
ini -dan beliau memberi isyarat dengan telapak tangannya ke tanah- niscaya 
Aku akan mengangkatnya seperti ini -dan beliau memberi isyarat dengan 
telapak tangannya ke langit. 1548 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Ibnu Umar selain dengan sanad di 
atas, dan hanya Ashim yang meriwayatkannya. 


1542 Saya belum menemukan biografinya. 
1543 ni adalah hadits @udsi dan itu dapat diketahui dengan jelas melalui 
redaksinya. 


754 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Aa Sa Ba Ba SA PA BN ANN DT NA Ea MEA Pa ND AND YEN PA PENA NY SA EA 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat Al 
Hasan bin Al Mutsanna, dan aku tidak mengetahui tentang ihwal dirinya. 
Adapun perawi lainnya adalah tsigah.”1544 


LA Xo y, &0- 


SEN kayak Pi 3 et Ki Kabah Pa Ah Era 
PI api AE dah 3 TN X5 13 Gl CS 
4 0... Goa #.. oo. t- - 0 OA o - a 2 
al PAP SPA Ip ip EA No Bb 
4 . 3. Pi Senen NG a, , PJ In aa Ru 30 
IBAN JA 1 le AI Ip AI Sya) JU 2JB cs 
646. Abdullah bin Muhammad bin Ju'ban Al @adhi di kota Al 
Karda1545 menceritakan kepada kami, Ishag bin Abdullah Abu @urrah Ash 
Shaghir menceritakan kepada kami, Abu @urrah Musa bin Tharig 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Shalih maula At Tauamah, 
dari Abu Hurairah RA dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Penundaan 
pelunasan utang oleh orang yang mampu (melunasinya) adalah perbuatan 
salim. 1546 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Shalih selain Ibnu 
Juraij, dan hanya Abu @urrah yang meriwayatkannya dari Ibnu Jurajj. 


1544 Majma' Az-Zawaid (8/82). Al Munawi berkata di dalam Al Ittihafat As 
Sunniyah Li Al Ahadits Al @udsiyyah (hlm. 204), “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, 
Al Bazzar, Abu Ya'la, dan Ath-Thabrani di dalam Al Mu'jam Al Ausath dari 'Umar.” 

1545 Jonu Hajar menyebutkan biografinya di dalam Tahdzib At-Tahdzib pada 
bagian perawi yang meriwayatkan dari Abu @umrah. Dan Ibnu Makula 
menyebutkannya di dalam kitab Al Ikmal (2/108) pada bagian perawi berinisial Ju'ban. 

1546 Redaksi &i Jis maksudnya penundaan pembayaran utang yang dilakukan 
oleh orang yang telah mampu membayarnya. 


Mu'jam Ash-Shaghir — 159 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Jama'ah dengan 
tambahan redaksi, “Apabila piutang salah seorang kalian dialihkan kepada 
pihak lain yang sanggup melunasinya, maka terimalah pengalihan itu.”1547 


30 w & 9. Pa 


ala 5 an en tai A5 ena pal 4 Manga 


ai AAA Aa UNP 
IE JB sana mana 


4... panah Ca Kara f4 4 SL 0, 

647. Abdullah bin Al Khayyir bin Jum'ah Ad Dimasygi1548 (Abu 
“Anbah Ahmad di kaumJ1549 menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Isma'il bin Abu Fudaik menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi 'b, dari 
Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Abdullah bin Umar (Amruj!550 RA, 
Nabi #& memberikan nasihat agar tidak tertawa karena kentut seseorang. 
Beliau bersabda, “Apakah yang membuat salah seorang kalian tertawa 
karena (kentut) yang dilakukan oleh sahabatnya sendiri.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abi Dzi'b selain 
Ibnu Abi Fudaik. 


11547 Faidh Al @adir (5/523), Fath Al Bari (4/466), Mukhtashar Shahih Muslim 
(962), Sunan An-Nasa'i (7/317), Sunan Ibnu Majah (2403), Mukhtashar Sunan Abu 
Daud (3306), Tuhtah Al Ahwadzi (4/535), dan Al Muwaththa '(3/325). 

1548 Saya belum menemukan biografinya. 

1549 Demikian redkasi yang tertera di dalam naskah yang sudah diterbitkan 
maupun yang masih berupa manuskrip, dan redaksi ini tidak memiliki arti apa pun. 

1550 Dj dalam kitab-kitab hadits disebutkan dengan redaksi Hisyam bin “Urwah, 
dari bapaknya, dari 'Abdullah bin Zam'ah. 


7156 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Hadits tentang larangan tertawa karena mendengar kentut 
diriwayatkan juga oleh Syaikhan, Ahmad, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi dari 
hadits Abdullah bin Zam'ah.1551 


Pa ... 4 9 y 4 o- Pa Na 


AA EA KN Aa AKA AN A2 Ci 


82025. 43 o TN 


CAS aldi 2 yee PENA 2 Naa 
BD Pe loe Pa nu Bg 
Aan gn YA SIG cak ale Ko 

Ad SS Ad 


648. Abdullah bin Ahmad bin Abu Muzahim Al Baghdadi1552 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Al Hajaj Al 
Baghdadi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Nuh As Saraj 
menceritakan kepada kami, Ishag Al Azrag menceritakan kepada kami, dari 
Ubaidilah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi & beliau bersabda, 
“Tidak ada satu ummat pun melainkan di antara mereka ada yang masuk 
neraka dan ada pula yang masuk surga. Kecuali ummatku, semuanya akan 
masuk surga.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ubaidilah selain Ishag. 
Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mujam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 


1551 Fath Al Bari (8/705) dan Tuhfah Al Ahwadzi (9/268). 

1552 Al Khathib Al Baghdadi (9/376) menyebutkan biografinya dan dia berkata, 
“Abdullah bin Ahmad meriwayatkan hadits dari Abu Bakar Al Marwazi, yaitu murid 
dari Ahmad bin Hambal adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu Al @Gasim 
Ath-Thabrani.” Tetapi Al Khathib tidak memberikan komentara tentang dirinya. 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 1757 


Ahmad bin Muhammad bin Al Hajjaj bin Rasydin, dia adalah perawi 
dha'if”1553 


3 9 y Lo. Pe 


ae aan Ira Abu cesiya ai Oo “ IS — 
3 Bh 3 BE Lai AI aa Mia IN ep JK 
Peang AN 3 . Joe 4 - . £ .. -al Ta j 2 
BU aa Dean Lipa 
SEN JSI Bata 5 3 Die 38 :JG 
649. Abdullah bin Ibrahim As Susi di Halab1554 menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Bakkar bin Bilal menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Basyir menceritakan kepada kami, dari Gatadah, dari Abu Ishag, 
dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali RA, dari Nabi @ beliau bersabda, “Aku 
menggugurkan kewajiban zakat dari kalian atas kuda dan budak.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Gatadah selain Sa'id, 
dan hanya Muhammad bin Bakkar yang meriwayatkannya dari Sa'id. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, At-Tirmidzi 
dan dia menilainya shahih,1555 dan Ibnu Majah. 


KALA Ip AAA Gis an go aan 
ob PA KEP Pi mi He PIL gap 
BE SE IP yi PE AE 3 aa 3 BIA oi ola 
1553 4z-Zawaid (10/69). 
1554 Saya belum menemukan biografinya 


1555 Sunan At-Tirmidii (2/383), Tuhfah Al Ahwadzi (3/249), Mukhtashar Sunan 
Abu Daud (1515), dan Sunan Ibnu Majah (1813). 


758 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Us ks aU AN Gp EA Dag pl ae FTNAw 
ea IE Pp dah AE SN DE 3 KAI 


650. Abdullah bin Ziyad bin Khlaid Al Maushili1556 menceritakan 
kepada kami, Mugaddam bin Muhammad Al Wasithi menceritakan kepada 
kami, pamanku, Al @asim bin Yahya menceritakan kepada kami, dari 
Ubaidilah bin Umar, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari 
Abdurrahman bin Auf, dia berkata: Rasulullah & bertanya kepadaku setelah 
kami selesai mengerjakan thawaf di Ka'bah, “Wahai Abu Muhammad, apa 
yang engkau lakukan terkait pengusapan rukun (tiang Hajar Aswad)” Aku 
katakan, “Aku mengusapnya (ketima mampu) dan meninggalkannya (ketika 
tidak mampu).” Nabi berkata, “Engkau benar.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ubaidilah selain Al 
@asim, dan hanya Mugaddam yang meriwayatkannya dari Al Masim. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Al 
Bazzar dan Ath-Thabrani di dalam A/ Mujjam Ash Shaghir dengan sanad 
muttashil Al Bazzar dan Ath-Thabrani juga meriwayatkan di dalam A/ 
Mu'jam Al Kabir dengan sanad mursal. Perawi yang disebutkan di dalam 
sanad mursal adalah perawi kitab Shahih. Yang menjadi guru Al Bazzar di 
dalam sanad yang marfu' adalah Ahmad bin Muhammad bin Sa'ai Al 
Anmathi, tetapi saya tidak menemukan biografinya. Adapun perawi lainnya 
adalah tsigah,”1557 | 


PJ 0 3-4 Pa 0-43 110 


Jp Kol NUN IE oi Ualay GAN A2 Ka Kare 


Anta ip al IP PU aoi ng GEA UEA Aat 


Pan 


1556 Saya belum menemukan biografinya. 
1557 Az-Zawaid (3/241). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 1759 


Ag APA Ke BO Hb Lp) BAE 33 LAN 
we Ot Ep 


651. Abdullah bin Yusuf bin Fadza Al Khutali Al Baghdadi1558 
menceritakan kepada kami, Umar bin Sa'id Ad Dimasygi menceritakan 
kepada kami, Khalid bin Yazid bin Abu Malik menceritakan kepada kami, 
dari bapaknya, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Utsman RA: 
Nabi & berwudu tiga kali tiga kali. 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Yazid selain anaknya: 
Khalid. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaikhan, Abu Daud, dan 
An-Nasa'i dengan redaksi yang panjang maupun yang ringkas1559 


. . 


. “ ta Hd -: . . 2 or Aa 3 . . P4 o od 

GS SG Ha Ulang Al Al laa Ipa Tan oi al 

oi dea GP eat PIL AN IE 3 alah SAI ES teyi 
Lo. 


M Io ie tah 1G ARA Lap) al GP OA oi Ma 
0-9 ln - ore ta »5 
Oia oip pa Ale AI ko 


652. Abdullah bin Ja'far bin Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin 
Az-Zubair bin Al “Awwaml560 menceritakan kepada kami di kota 
Rasulullah & pada tahun 283 H, kakekku, Mush'ab bin Abdullah 


1558 Al Khathib Al Baghdadi menyebutkan biografinya di dalam (10/197) tetapi 
dia tidak memberikan komentar tentangnya. 

1559 Jami” Al Ushul (7/5143), Fath Al Bari (17259), Mukhtashar Muslim (130), 
An-Nasa'i (1/65), Mukhtashar Sunan Abu Daud (94-97). 

1560 Saya belum menemukan biografinya. 


760 — Muw'jam Ash-Shaghir 


menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, dari Isma'il bin 
Abdullah bin Ja'far, dari bapaknya RA, dia berkata, “Aku pemah melihat 
Rasulullah #& mengenakan dua helai pakaian berwama kuning.” 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Abdullah selain dengan sanad di 
atas. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat Abdullah 
bin Mus'ab Az-Zuhri. Ibnu Ma'in menilainya sebagai perawi dha'if 
Sementara, Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam A/ Mu'jam Al Ausath, 
begitu pula Abu Ya'la, dengan redaksi tambahan: yang telah dicelup dengan 
Za'faran. Beliau juga memakai serban.”1561 


ey o- So Ao 3 o- Pa 


- 3 0 N 
PA IS Ka rara CI UP aoi AI Ke Gia 
ep HA OLS ai la PS il kuat ay 
2. Ia ta 8, h 2 3. Ae s Ao. x 2... Le o.3 (na 
Hay Ale Dl le Ml Sya) JB JG MN ap) ORA ta 
“Ii PA Ya GNU NG TUNGGU MP2 
ai SI YG Je Je SY 
653. Abdullah bin Abu “Arabah Al Kufi1562 menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu 
Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dari 


Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah RA dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Tidak boleh laki-laki tidur dengan sesama laki-laki 


tanpa pakaian, dan tidak boleh perempuan tidur dengan sesama perempuan 
tanpa pakaian.” 


1561 AzZawaid 5/129-157). 
1562 Saya belum menemukan biografinya. 


Mu'jam Ash-Shaghir— 761 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Sirin selain 
Hisyam, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Hisyam selain Abu Bakar. 
Dan hanya Ibnu Yunus yang meriwayatkannya dari Abu Bakar. 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan redaksi 
tambahan, dan di dalam sanadhya terdapat perawi majhul.1563 


HA el Ha Ai Jie Si Igpog Ulat 12 NI ph 
ARI pp UI) Asa 


654. Abdullah bin Muhammad bin Isa Al Ma'dil564 Abu 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar bin Yazid 
menceritakan kepada kami, Isma'l bin Hakim Al Khuza'i menceritakan 
kepada kami, Yunus bin “Ubaid menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, 


1568 Mukhtashar Sunan Abu Daud (no.3862). Larangan ini diriwayatkan secara 
shahih dari hadits Abu Sa'id Al Khudri di dalam Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, 
Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Lihat pula Mukhtashar Sunan Abu Daud 
(3861). 

1564 "Abdullah Al Ma'di memiliki panggilan Abu Muhammad. Dia adalah seorang 
Hafiz hadits dan memiliki ilmu yang dalam. Dia juga merupakan mufti, ulama, dan ahli 
zuhud di Murriy. Dia tinggal di Mesir selama sekian tahun lamanya. Dia meriwayatkan 
hadits dari Al Muzani dan Ar Rabi' kemudian dia berpindah. Dan dialah yang 
mengangkat madzhab Asy Syafi'i di Khurasan. 'Abdullah Al Ma'di memiliki julukan 
'Abdan. Dia menyusun kitab Al Ma'rifah yang terdiri dari seratus juz dan juga kitab A/ 
Muwaththa'. Ketika itu, fatwa dan permasalahan-permasalahan pelik merujuk 
kepadanya. 'Abdullah Al Ma'di wafat pada tahun 293 H. Di dalam kitab Asy 
Syadzarat, namanya dinisbatkan kepada Al Marwazi. Lihat Mu'jam Al Muallifin 
(6/135), Syadzarat (2/215), Husn Al Muhadharah (1/160) dan kitab lainnya. Lihat 
pula Thabagat Asy Syafi'iyyah (2/297), Tadzkirah Al Huffazh (2/687), dan Siyar 
A'lam An-Nubala (14/13). 


762 — Muw'jam Ash-Shaghir 


dari Imran bin Hushain, dia berkata, Umar RA berkata, 
“Rasulullah & berkhutbah di hadapan kami, beliau memerintahkan kami 
agar bersedekah dan melarang kami memotong bagian tubuh hewan yang 
masih hidup.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Al Hasan bin Imran 
selain Yunus, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Yunus selain Isma'i. 
Dan hanya Abdullah bin Umar yang meriwayatkannya dari Isma'l. 
Sementara, Husyaim dan lainnya hanya meriwayatkan hadits ini dari Yunus, 
dari Al Hasan, dari Imran. 

Isnad: Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat perawi 
yang tidak aku kenal.”1565 | 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Abdan 


7 Pa, L) 2 ..- . appa 8 oi 8. aan Pt 
Sl ea EK “Jp Kaban Up Ol Ga 


as 7 8 ot Pt 7 


Ai KA JP EA hana Op ES EA it 
(HE 21 US JB Ce gakia II pp Sd 3 ca up AA | 
Ie dai da MEA To IP ah ana TI 
Ang isi ba an Wi 5 gal je oa 
He el de KN JB taking ala AN Jo Ai J3 


1565 Az-Zawaid (6/249). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 163 


na Iebat 2 SUS mak NT Mn an TAG Sanata aa 
WI II RP SPI AP DL Jaya) GT Ca Aib 
A of et aro NG Te LN AA iko 
Ai daa el ala Al ato AI Ig) JB GA G3 Ol 
o Kena apa 8s.” Lo. “2 PA s5 25 . NS 
— Ia SA SN SAI JI SI tag le lo OS 
ni 8s. aa - Tan # 8 vc. . ” 

J3 AN AS 3 3 tilas gal p AJI IE aa 
HI lane LIA led AAU NAME GI NA 
: 9 oo AEe 2 Lan ta jie - 

BU) Ed cal Gile AN H3 sal 


655. Abdan bin Muhammad Al Marwazi menceritakan kepada 
kami di Makkah tahun 287 H,1566 Gutaibah bin Sa'id menceritakan 
kepada kami, Sukhail bin Muhammad bin Abu Yahya Al Aslami 
menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari bapakku: Hadrad Al 
Aslami, dia berkata, Aku pernah berutang kepada seorang Yahudi 
sebesar empat Dirham, lalu orang Yahudi itu menagihnya kepadaku. 
Ketika itu, Rasulullah # hendak melakukan penyerangan ke Khaibar. 
Maka, aku pun meminta orang Yahudi itu agar menangguhkan 
piutangnya hingga aku kembali (dari Khaibar). Aku katakan, “Mungkin 
kami akan mendapatkan rampasan perang.” 

Lalu, Rasulullah $& mendatangiku dan bersabda, “Berikanlah 
hak orang itu.” Belaiu mengatakannya sebanyak dua kali. Aku katakan, 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau akan menyerang Khaibar, 
mungkin saja Allah akan menganugerahkan harta rampasan perang 
kepada kita.” Rasulullah #& bersabda lagi, “Berikanlah hak orang itu!” 
Dan apabila Rasulullah # telah mengulangi ucapannya tentang suatu 
masalah sebanyak tiga kali (berulang kali, maka masalah itu tidak dapat 
dipertanyakan kembali. 


1566 Yang dimaksud adalah 'Abdullah bin Muhammad yang disebutkan pada 
hadits yang lalu. i 


764 — Muw'jam Ash-Shaghir 


Ketika itu, aku memiliki pakaian bagian bawah milikku (pakaian 
bawah) dan kain serban di kepalaku. Ketika hendak keluar, aku katakan 
(kepada orang Yahudi itu), “Belilah pakaian bawahku ini.” Maka orang 
Yahudi itu pun membelinya (sebagai bentuk pelunasan) utangku 


kepadanya. Lalu, aku menjadikan serbanku di kepalaku sebagai pakaian 


bawahku. Kemudian, ada seorang wanita lewat dan dia memiliki kain 


mantel. Maka, wanita itu pun memberikan mantelnya kepadaku.1567 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Abu Hadrad selain dengan sanad 
di atas. Dan hanya Gutaibah yang meriwayatkannya. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani di dalam A/ Mujjam Ash Shaghir dan Al Mu'jam Al Ausath, dan 
para perawinya tsigah kecuali Muhammad bin Abu Yahya Al Aslami. Aku 
tidak menemukan ada satu hadits yang dia riwayatkan dari sahabat 
Nabi #& sehingga haditsnya terhitung sebagai hadits mursa/ shahih.1568 


Ba da adi Ja AD an an ya gi MAA 
S3 oa (Heli LAN AN sa ag JB GS 
JS 3 Alai Wat Se aa JAS AAN 5 Ki JSI 
ag JSI Ig dhan begin & LAI AL ntt op IS 

LENGKAP Kay 


1567 Kata 2-4 artinya kain yang digunakan untuk menutupi/melilit tubuh. 
1568 Az-Zawaid (4/130). 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 765 


656. Abdan bin Muhammad Al Marwazil269 menceritakan kepada 
kami, @utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al Laits bin Sa'ad 
menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Ath Thufail 
Amir bin Watsilah, dari Mu'adz bin Jabal #, apabila Nabi & melakukan 
perjalanan sebelum matahari tergelincir (di siang hari) maka beliau akan 
mengakhirkan shalat zuhur dan mengerjakannya bersama shalat “Ashar. Dan 
apabila beliau melakukan perjalanan setelah matahari tergelincir maka beliau 
akan memajukan shalat Ashar sehingga beliau mengerjakaannya bersama 
shalat zuhur. Begitu pula, apabila Rasulullah melakukan perjalanan sebelum 
matahari terbenam maka beliau akan mengakhirkan shalat maghrib dan 
mengerjakannya bersama shalat Isa. Dan apabila beliau melakukan 
perjalanan setelah matahari terbenam maka beliau akan mengerjakan shalat 
Isa bersama slahat maghrib.1570 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Mu'adz selain dengan sanad di 
atas. Dan hanya @utaibah yang meriwayatkannya. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud tetapi dia 
menilainya sebagai hadits munkar. Padahal, ini adalah hadits shahih apabila 
dilihat dari hadits Anas.1571 
AI  —b CAS AAN ban Par Kura Tae 


HE Gb oi MX OA Yi ah Cit di 
da PA PAN mane ai Ih pia 


1569 Dia adalah guru Ath-Thabrani pada hadits yang lalu. 

1570 Redksi ema & # artinya matahari condong ketika tergelincir. 

1571 Jami" Al Ushul (5/4034) dan Mukhtashar Sunan Abu Daud (no. 1164). 

“ Di dalam naskah manuskrip disebutkan, “Ini adalah bagian akhir dari juz 
ketujuh dari kitab Al Mu'jam Ash Shaghir karya Ath-Thabrani. Dan (selanjutnya) adalah 
awal dari juz kedelapan.” 


766 — Mu'jam Ash-Shaghir 


ee VE ae AN OP Ia MI AS PA :JG 
Jet Ta TA ala GA DG aa H3 AS Opa Jala 
AB 3 NN 3 Ja bea ES NG LA 


657. Abdan bin Ahmad Al Ahwazil572 menceritakan kepada kami, 
Ashim bin An Nadhr Al Ahwal menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Ubaidilah bin Umar, dari Umar 
bin Abdullah, dari Bilal bin Al Harits Al Muzani, dari Nabi & beliau bersabda, 
“Sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan perkataan yang 
mendatangkan keridhaan Allah, sementara orang itu tidak menyadarinya. 
Dan karena perkataan tersebut orang itu dicatat sebagai orang yang 
mendapatkan keridhaan Allah hingga hari kiamat. Ada pula seseorang yang 
mengucapkan perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah, sementara 
orang itu tidak menyadarinya. Dan karena perkataan tersebut, orang itu 
dicatat sebagai orang yang mendapatkan kemurkaan Allah hingga hari 
kiamat ” 

Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ubaidilah selain 
Mu'atamir. Nasab Umar bin Abdullah yang menjadi sumber periwayatan bagi 
Abdullah dalam hadits ini adalah Umar bin Abdullah bin “Utbah. Dan perawi 
lain yang meriwayatkan dari Umar bin Abdullah adalah Muhammad bin 
“Ajlan. 


1572 “Abdab bin Ahmad adalah seorang Imam dan penyusun beberapa kitab. Dia 
meriwayatkan hadits dari Abu Kamil Al Jahdari dan lainnya. Adapun yang 
meriwayatkan darinya adalah Ibnu @ani' dan lainnya. 

Al Hafizh Abu Ali An Naisaburi berkata, “Dia hafal seratu ribu hadits, dan aku 
belum pernah menjumpai syaikh hadits yang lebih hafal darinya.” 

Adz-Dzahabi berkata, “Abdan sempat melakukan kekeliruan kecil, dan dia 
adalah perawi shagud.” 

“Abdan hidup selama sembilan puluh tahun dan dia wafat pada tahun 306 H. 
Lihat Siyar A'Jam An-Nubala (14/168), Tadzkirah (2/688), dan Syadzarat (2/249). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 767 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Malik, Ahmad, At- 
Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim. Dan dia (Al 
Hakim) mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.1573 


? ?, 
AG 2 00 nb 


an. Pt 2.9 a 

USS (la ey AS Kan Bab Oa Orka EI2 

9 1 Pa 0 (3 sea ip 1 Aa o- 3501 5. 
CL ISP PS al da) Ulama Lal 5 CNG UI 
y # UI sa sg S 2 o 2 . 0. 0. 2 |, PA 2 
al OPS Ju "JB US ASI Jarum 3 cal 15 Ten) Pan 

2... . 5 “ng 1. Pa an Na 2. ? .. or Pp or 4 ae 
0d 3 Aka TIP AS Op C3 Cai ian la AN Je 
Se Ne na £ Agan Aka BER napa D 
Blu dan Kana 03 Ui BK 393 Lewati UH 


658. Abdan bin Ahmad1574 menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin “Ubaid bin Hisab menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub As Sakhtiyani dan Ubaidilah bin 
Umar, dari Amru bin Yahya Al Mazini, dari bapaknya, dari Abu Sa'id Al 
Khudri, dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Tidak ada zakat (pada perak) 
yang nilainya kurang dari lima Ugiyah (200 Dirham). Tidak ada zakat (pada 
unta) yang kurang dari lima Dzaud (lima ekor), Dan tidak ada zakat (pada 
buah/tanaman pangan) yang nilainya kurang dari lima Ausug (300 
Sha), 1575 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ayyub selain 
Hammad, dan hanya Ibnu Hisab yang meriwayatkannya dari Hammad. 


1573 Jami' Al Ushul (2/1973), Sunan Ibnu Majah (2/3969, Tuhfah Al Ahwadzi 
(6/609), dan Al Muwaththa ” (4/ 401-402). 

1574 Dia adalah syaikh yang disebutkan di dalam hadits yang lalu. 

1575 Kata d',M! adalah bentuk jamak dari kata 3591, ia setara dengan empat puluh 
dirham. Kata s5 artinya jumlah antara dua hingga sembilan. Dan kata G2 setara 
dengan enam puluh sha'. 


768 — Mw'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Malik, Asy Syafi'i, Ahmad, 
dan Al Jama'ah.1576 


Bab 
Syaikh Yang Namanya Diawali Dengan Ubaidilah 


JL YK o-2 Era 


sal Ig 


aa TA LN Oa, Pi GA JA 

yi gaga Ka ata JP EN Gaya Cg Ga 
op taka ea aan 
Ha PN WN PP 


659. Ubaidilah bin Muhammad Al Umari Al Gadhi meriwayatkan 
kepada kami di kota Thabariyah pada tahun 277 H,1577 Isma'il bin Abu 
Uwai menceritakan kepada kami, Musa bin Ja'far bin Muhammad 
“ menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari kakeknya, Ali bin Al Husain, 
dari Al Husain bin “Ali, dari Ali RA dia berkata, Rasulullah & bersabda, 
“Barang siapa mencela para nabi maka hukuman bagi orang itu adalah 


1576 Jami' Al Ushul (41/2668), Al Jam'i Ash Shaghir (5/7645), Fath Al Bari 
(3/271), Mukhtashar Muslim (502), Mukhtashar Sunan Abu Daud (1502), Tuhtah Al 
Ahwadzi (3/261), Sunan An-Nasa'i (5/17), Sunan Ibnu Majah (1794), dan A/ 
Muwaththa ' (2/93). 

1577 'Ubaidilah bin Muhammad meriwayatkan hadits dari ulama yang seangkatan 
dengan Isma'il bin Abu Uwais. Dia menjabat sebagai Gadhi di Himsh, @insirin, 
Anthakiyah, dan wilayah-wilayah perbatasan di Syam. Dia juga pernah menjabat 
sebagai gadhi di Damaskus pada masa Khamarawiyah, kemudian dia dicopdt: An- 
Nasa'i menudingnya sebagai pendusta. Ad-Daraguthni berkata, “Dia adalah perawi 
dha'if. Dia wafat pada tahun 294 H.” Lihat Lisan A/ Mizan (14/112), @udhat Ad 
Dimasyg (24), dan Mizan Al Ptida! (3/51). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 769 


dibunuh. Dan barang siapa mencela elenaa hukuman bagi orang itu 
adalah didera.” 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Ali selain dengan sanad di atas, 
dan hanya Ibnu Abu Uwais yang meriwayatkannya. 

Jsnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mujam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
gurunya yang bemama Abdullah ... An-Nasa'i menudingnya sebagai perawi 
pendusta.”1578 


Lana Ky MAAN 


gn. 3 0 “03 


PP PENATAAN PAN 
81, KA En EA an ya aa Jan ja 
S3 ID Gp FA aa Gn ae 


660. Abu Al @asim Ubaidilah bin Muhammad bin Abdurrahman Al 
Bargi!579 menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Ya'gub bin Abu 
Abbad Al Makki menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin “Ajalan, dari Umar bin 
Katsir bin Aflah, dari Ibnu Umar RA dari Nabi & beliau bersabda tentang 
barang yang hilang, “Ya Allah Yang dapat mengembalikan barang yang 


1578 Az-Zawaid (6/260). 

1579 Jonu Hajar berkata, “Dia adalah perawi shadug dan termasuk tingkat kedua 
belas.” An-Nasa'i meriwayatkan hadits darinya. Al Mizzi berkata, “Aku belum 
menemukan biografinya.” An-Nasa'i berkata, “Dia adalah perawi yang dapat diterima.” 
Abu Al @asim wafat pada tahun 291 H. Lihat Tagrib (1/538) dan Khulashah (2/198). 


1710 — Muw'jam Ash-Shaghir 


hilang, dan menunjuki sesuatu yang hilang, Engkaulah Yang menunjuki 
(makhluk) dari kesesatan (hilang). Kembalikanlah kepadaku barangku yang 
hilang dengan keagungan dan kuasa-Mu. Karena ia merupakan pemberian 
dan karunia-Mu.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu “Ajlan selain Ibnu 
Uyainah dan hanya Abdurrahman yang meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah. 
Dan hadits ini tidak diriwayatkan dari Ibnu Umar selain dengan sanad di atas. 
— JIsnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkan hadits 
ini di dalam ketiga kitabnya. Dan di dalam sanadhya terdapat Abdurrahman 
bin Ya'gub bin Abu Abbad Al Makki. Aku tidak mengetahui ihwal perawi ini. 
Adapun perawi lainnya adalah tsigah.”1580 


Santa Aa 3 La ego Sena OA AP Aa Lara 

ale 5 LA 3 os, SB 3 3 opa dept Ae pe) 
PA Cai Na dy Wa abi 303 Dike 

3 OI La Tan ai Je hg aa led 


LAS Ika 3 si alat Ad KA $ 

8 Naya 
BEA AN Up Sa AA 
ph Salt Eh Ea MUA R3 Ka SEA 
PAN SA Kan Se To TA AU d5 


SE Sae Al MA ad 5 MUA SA AU ol 


1580 AzZawaid (10/133) dan Al Kabir (12/340). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 771 


Oa Oa 0 3£ 0. #0 P : “bete un Han 2 0 ..o, T- o 2 
besar 3 Da Li SI beseP S Ai Fani SS al 


3-6 


Tu, 


Ng .. sk 2.3 Pa Sa Pete dn Ng Dc 2 9. . :f 
egg Lb ag Sl lg LS ane Jib Ui 3 
PN PA TG 00 .. n- .-. Fo 
Jah aa UP Ce GE AGS AG LAS Ulas 


3 0 Cam 2 01 S7. £ Pn ? 7. bo AG 
BA (AA Dai Unis MAS IU AI 
0. 3 . 0 0 age 
». 2,43 - Ai ol Ganga "a Ia APK sa 13 Tya . se | Je 
. . o 7 . 3 
Iu La ISI aa 3 Ta Aa LAS TE U 
3-6 
P3) 
PJ 0 . . A0 Z 3 
may pai YA aa "eh ut Gis Ya 


Te AT Lo. Pa AN 2 2 N, P3 naa 
SAI SI SA SI AAN gs "Pata, SAT Us da Us Lan 


. .. 


aa 


Io JGN Kim aa ale d1 Ko AI Kan C1 YG 
13 «SI Ab K2 JOS Wek ala ai 


DH UTS UI A3 ayah D3 DC Uu 


. 


661. Ubaidilah bin Rumahis1581 Al @aisi menceritakan kepada 
kami di Ramadah Ar Ramlah tahun 274 H, Abu Umar (Abu Amruj Zayyad 
bin Tharig menceritakan kepada kami dan dia hidup selama seratus dua 


1581 "Ubaidilah bin Rumahis meriwayatkan dari Al Amir Badr Al Hamami dan 
lainnya. Adz-Dzahabi berkata, “Dia hidup dalam waktu yang cukup lama. Dan aku 
belum pernah melihat ada kritikan terhadap dirinya.” Lihat A/ Mizan (3/6). 


712 — Muw'jam Ash-Shaghir 


puluh tahun, aku mendengar Abu Jarwal bin Shurad Al Jusyami berkata, 
“Ketika Rasulullah #& menawan kami pada perang Hunain, yaitu perang 
Hawazin, belaiu memilah-milah antara tawan dan kambing. Aku pun 
mendetangi beliau seraya menyampaikan bait sya'ir berikut: 
Berikanlah kepada kami -wahai Rasulullah- kemuliaan karena 
engkau adalah orang yang kami harapkan dan tunggu-tunggu. 
Berikanlah kepada kami kedudukan yang telah dihancurkan 
Kekuatannya terpecah-belah karena perubahan waktu 
Waktu menyisakan teriakan kesedihan bagi kami. 
Di hati mereka terdapat banyak penutup, 
apabila kenikmatan yang engkau sebarkan tidak menyapa mereka 
wahai manusia yang paling lembut ketika diuji. 
Berikanlah kepada wanita-wanita yang menyusuimu 
Karena mereka telah mengisi mulutmu dengan mutiara. 
Ketika masih kecil, engkau menyusu kepadanya 
Dan dia menghiasimu atas apa yang datang dan pergi 
Jangan jadikan kami seperti orang yang terpisah setelah kematian 
Biarkanlah kami bersatu karena kami adalah kumpulan yang bersinar 
Kami sangat bersyukur atas nikmat ketika ia diingkari 
Dan setelah hari ini kami masih memiliki simpanan 
Maka, berikanlah maaf kepada orang yang engkau menyusu kepadanya 
dari ibu-ibumu karena maaf itu membuat terkenal 
Wahai manusia terbaik yang rambut kuda pacu bergoyang-goyang 
untuknya ketika bergerak dan menerbangkan debu 
Kami mengharapkan maaf darimu yang engkau berikan 


Mu'jam Ash-Shaghir — 773 


kepada makhluk ini karena engkau telah memaafkan dan menang 
Maafkanlah, semoga Allah memaalkan apa yang engkau harapkan 
kepada-Nya pada hari kiamat ketika Dia memberimu kemenangan. 


Ketika Nabi # mendengar bait sya'ir itu, beliau bersabda, “Apa 
Yang menjadi hakku dan hak keturunan Abdul Muththalib maka itu menjadi 
milik kalian” Orang-orang @uraisy berkata, “Apa yang kami miliki adalah 
untuk Allah dan rasul.Nya.” Dan orang-orang Anshar juga berkata, “Apa 
yang kami miliki adalah untuk Allah dan rasu-Nya.” 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Zuhair bin Shard, dengan redaksi 
lengkap seperti ini, selain dengan sanad di atas. Dan hanya Ubaidilah yang 
meriwayatkannya. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Ath-Thabrani meriwayatkannya di 
dalam tiga kitabnya, dan di dalam sanadhya terdapat perawi yang tidak aku 
kenal.”1582 


CA ap WNI UI ALAN ai ea 24 AN Ia Ea 

YA ta TI v SW 12 Para ale n Tera rara ea aan ari 
PARA 4 - , 8 - re aro. Pai Pa 0 
(ag KIP AI ee Al Iga Sp OP IP IN Ae al 56 
ant Aa Wp sah He ale Si sko AI ar J8 :J8 


P3 - 
o 0. 


da... Sa Ai aa Ban 3 PP -, EN Fe. 
BAN dgan SUN AN GA TA er JI mba AN 


1582 Az-Zawaid (6/186), Al Kabir (5/311), dan Ionu Hajar menyebutkannya di 
dalam Lisan A/ Mizan. Adz-Dzahabi menjelaskan bahwa yang menjadi “at (cacat) 
dalam hadits ini adalah karena ada dua perawi yang hilang dari sanadnya. Lihat Mizan 
(3/6) dan Lisan Al Mizan (4/99). 


714 — Mw'jam Ash-Shaghir 


2... - 83 4d 2g PA Ta St s2 
LA J3 SY (ai OPEN SI ip DN ya) 
(RN 


& « “3 A Ja Ara 5S) Seni : Ps Y, SAI Ke “el 


662. Ubaidilah bin Muhammad bin Ash Shannam Ar Ramli1588 
menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus Al Fakhuril584 Ar Ramli 
menceritakan kepada kami, Ugbah bin Algamah menceritakan kepada kami, 
dari “Arthah bin Al Mundzir, dari Abu Amir Al Alhani, dari Tsauban maula 
Rasulullah & dia berkata, Rasulullah & bersabda, “Sungguh, aku akan 
mendapati segolongan dari umatku yang membawa kebaikan sebesar 
gunung Tihamah pada hari kiamat, lalu Allah menjadikannya seperti debu 
yang berterbangan.”” Para Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, 
beritahukanlah ciri-ciri orang itu kepada kami agar kami tidak termasuk 
golongan mereka sementara kami tidak mengetahui.” Rasulullah bersabda, 
“Mereka berasal dari saudara-saudara kalian juga. Akan tetapi, apabila 
sedang sendiri, mereka melakukan hal-hal yang Allah haramkan. " 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Tsauban selain dengan sanad di 
atas, dan hanya Ugbah yang meriwayatkannya. Nama Abu Amir adalah 
Abdurrahman bin Yahya, dan dia juga dipanggil Abdullah bin Yahya. 

Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah. Dia berkata, 
“Isa bin Yunus menceritakan kepada kami ...,” lalu, Ibnu Majah 
menyebutkan seperti sanad di atas.1585 


1583 Pj dalam kitab Al Lubab (2/247) disebutkan, “Penisbatan nama kepada Ash 
Shannam ditujukan kepada kakek dari 'Ubaidilah bin Muhammad bin Ash Shannam Ar 
Ramli Ash Shannami. 'Ubaidilah ini meriwayatkan hadits dari "Isa bin Yunus Ar Ramli. 
Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Ath-Thabrani. 

1584 Dj dalam naskah yang telah diterbitkan disebutkan dengan redaksi “Al 
Fakhudzi”, tetapi redaksi ini adalah keliru. 

1585 Sunan Ibnu Majah (4245). Di dalam kitab Az-Zawaid disebutkan, “Sanadnya 
shahih dan para perawinya tsigah.” 


Mwu'jam Ash-Shaghir — 775 


Se Ie To 
de Ip SEE Ke Aa AP Abe Bh 
Ae EN AG Far UG yA Kat el ala Ai 


663. Ubaidilah bin Abdurahman bin Wagid Abu Syibl Al 
Baghdadi!586 menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, 
Abu Hafsh Al Abbar Umar bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
dari Muhammad bin Juhadah, dari “Athiyyah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia 
— berkata, Rasulullah & bersabda, “Manusia yang paling berat azabnya pada 
hari kiamat adalah pemimpin yang lalim.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juhadah selain 
Abu Hafsh. 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 
Ya'la dan Ath-Thabrani di dalam A/ Mujam Al Kabir dan Al Mujam Al 
Ausath. Di dalam sanadhya terdapat “Athiyyah, dan dia adalah perawi 
dha'if”1587 


Pt) - 2 Na 8 0 - e GG. or o-. ia 
Ca SAI ab 3 Kaban Uy AI AS SAS 
- Pj - - - 


. 


0 0 L 30 30 - an 3 - e£ 3 Dt AL 3 Ae na P3 
C2 da Mata Ud (sj uasYI SAI Din) 03 Jeadll 


1586 Abdullah bin 'Abdurrahman meriwayatkan hadits dari bapaknya dan ulama 
lainnya. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar Al Anbari An Nahwi 
dan lainnya. Al Khathib Al Baghdadi (10/340) berkata, “Dia adalah perawi tsigah dan 
wafat pada tahun 298 H." 

1587 Az-Zawaid (3/236), tetapi Al Haitsami tidak menyebutkan bahwa Ath- 
Thabrani juga meriwayatkannya di dalam Al Mu'jam Ash Shaghir. Saya katakan bahwa 
di dalam kitab tersebut juga terdapat perawi bernama Athiyyah. 


7716 — Mw'jam Ash-Shaghir 


ata TT. —- 


Cejua SA LA ai EP laa Op IR Pa 3 
8. 3 9 


Papa or 4 “ , : 7 €. si . 8 2 £ 0. 
AN Ale A3 JA ya Uang Ola) (le Ga 23 


664. Ubaidilah bin Muhammad bin Syabib Al Bashri Al 
@urasyil588 menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Ya'gub Al Jazari Al 
Anshari menceritakan kepada kami, Makhlad bin Yazid menceritakan 
kepada kami, dari Rauh bin Al @asim, dari Sa'ad bin Sa'id, dari Umar bin 
Tsabit Al Khazraji Al Anshari, dari Abu Ayyub Al Anshari, dia berkata, aku 
mendengar Rasulullah #& bersabda, “Barang siapa berpuasa Ramadhan dan 
berpuasa enam hari di bulan Syawwal, sungguh dia telah berpuasa selama 
satu tahun.” 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, Muslim, At- 
Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah. 1589 


3 os Pe ... Pp. . 3 Pi Lo. . , as. Pa 
AI 2 C5 SAN Cab AAA pian Cp Al AS UAS 
. # 


02 SA Ona Et le 3 2 CAS Sal UK 5 
Te Fo DA NE Ka AN PU SA 
A3 VI en CA IA kak 3 Jt IA eh el 

je uan G lih Je Tha 


1588 Saya belum menemukan biografinya. 
1589 Mukhtashar Sunan Abu Daud (2323), Mukhtashar Shahih Muslim (618), 
Tuhfah Al Ahwadzi (3/465), dan Sunan Ibnu Majah (1716). 


Mu'jam Ash-Shaghir — 777 


665. Ubaidilah bin Ja'far Al Hasyimi, Khatib di Bashrah1590 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mu'awiyah Al Juma'i menceritakan 
kepada kami, Wuhaib bin Khalid menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 
Al Aswad menceritakan kepada kami, dari Abu Al Mutawakkil An Naji, dari 
Abu Sa'id Al Khudri, Nabi & pemah melihat seorang laki-laki shalat 
sendirian di masjid setelah beliau selesai mengerjakan shalat. Maka, beliau 
bersabda: Adakah seseorang yang mau bersedekah kepada orang ini dengan 
shalat bersamanya? 

Hadits ini tidak diriwayatkan dari Abu Sa'id selain dengan sanad di 
atas. 

Isnad: Hadits ini telah disebutkan pada (no.606). 


B- 3 30 Y, LX or 


AN ai Ea HASAN ea oh daa 3 AR Eu 

Aa AON, “ - lara - "a .... Tr. 0. 
ag KAA Ata AI JA 2OU han Gal DP Oi eh 3 
sa 0. - Re ap o La ag “9 - 0 0. 
IS hy Al Jaran A3 Jb AR IS AP Aa 15 
2 0 4 ya “3 9 Z4 G . 
(IA of Ayak Heat GI Aang of 3G KI AN 
02. Ios , . Ope he 0. 3 Te 0... -at 
PP RA JP PIN Te Cai oya AP Ag Aa 
Dad "5 Pa On ANA PT Pa AN Sr Ag BAN 
He Ola ap AN PA OP Ed Oa aa Ai J5 


Ep ES A36 sela Ta IE Gs 


1590 Ath-Thabrani menyebutkan namanya pada hadits (no.606) dengan nama 
'Abdullah, dan dia menyebutkan redaksi hadits ini pada nomor tersebut dengan sanad 
yang sama. 


7718 — Mw'jam Ash-Shaghir 


666. Ubaidilah bin Muhammad bin Khunais Ad Dimyathi1591 
menceritakan kepada kami, Abu Aslam Muhammad bin Makhlad Ar Ru'aini 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menceritakan 
kepada kami, dari bapaknya, dari “Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id dia 
berkata: Nabi @& pemah ditanya tentang hakikat Ashabul A'raf. Beliau 
bersabda, “Mereka adalah orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, tetapi 
mereka juga orang-orang yang durhaka kepada orang tua mereka. Oleh 
karena itu, mati syahid menghalangi mereka dari masuk nereka, tetapi 
perbuatan maksiat mereka juga menghalani mereka dari masuk surga. 
Mereka berdiam di dinding pemisah antara surga dan neraka hingga daging 
dan lemak mereka habis dan itu berlangsung hingga Allah selesai menghisab 
seluruh makhluk. Setelah Allah selesai menghisab makhluk-Nya, dan yang 
tersisa hanya Ashab Al A'raf. maka Allah pun menganugerahkan rahmat- 
Nya kepada mereka, lali memasukkan mereka ke dalam Surga dengan 
rahmatNya itu.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Zaid bin Aslam selain 
anak laki-lakinya, yaitu Abdurrahman. Dan hadits ini tidak diriwayatkan dari 
Abu Sa'id selain dengan sanad di atas. 

Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jjam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalamnya terdapat Muhammad 
bin Makhlad Ar Ru'aini, dan dia adalah perawi dha 1£”1592 


0. 4 0 h3 3 0-3 Pa 


sa jt G5 KENA AA jaan g Ol ane USA 


beb S1 Gl rara dna Ae Gis A5 Cg daa ta 


1591 Saya belum menemukan biografinya. 
1592 AzZawaid (7/23). Saya katakan bahwa menurut Ibnu “Adi, hadits ini adalah 
hadits bathil. 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 1779 


o- 90 


- "JB « jin gi AN AE GP AJE Gi dab ika AP Gal 
2 JS eka EA He AI Is Abah K3 33 GA 
813 —5h dy ga Sapa 633 4 & ca 
IN, Net al ana ea an sa 


dn ol To an 5 3 MA ap | cok Pa 
Ab DA YG Pita SI 


667. Ubaidilah bin Ja'far bin A'yun Al Baghdadi1593 menceritakan 
kepada kami, Abu Al Asy'Ats bin Al Migdam Al Ijli menceritakan kepada 
kami, Ashram bin Hausyab menceritakan kepada kami, Ishag bin Washil 
Adh Dhabiy menceritakan kepada kami, dari Abu Ja'far Muhammad bin “Ali, 
dari Abdullah bin Ja'far, dia berkata: Al Abbas bin Abdul Muththalib datang 
menemui Rasulullah @lalu bersabda, “Wahai Rasululah, aku penah 
mendatangi suatu kaum yang sedang berbincang-bincang. Dan ketika melihat 
diriku, mereka berhenti berbicara. Mereka tidak suka dengan kehadiranku.” 
Rasulullah & bersabda, “Mereka telah melakukannya (kesalahan). Demi Dzat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya. Tidak beriman seseorang dari mereka 
hingga mereka mencintai kalian karena kecintaan kepadaku. Apakah mereka 
berharap masuk surga dengan syafa'atku tetapi mereka tidak suka kepada 
keturunan Abdul Muththalib Itetapi dia tidak suka kepada keturunan Abdul 
Muththalib).” 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far selain dengan 
sanad di atas, dan hanya Abu Al Asy'ats yang meriwayatkannya. 


1593 Adz-Dzahabi berkata, “Dia meriwayatkan dari Bisyr bin Al Walid Al Kindi. 
Dan Ad-Daraguthni menilainya sebagai perawi Layyin.” Dia wafat pada tahun 309 H. 
Ibnu Hajar berkata, “Dia wafat pada tahun 359 H.” Lihat Mizan Al Ftidal (3/4) dan 
Lisan Al Mizan (4/68). 


780 — Mu'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini di dalam A/ 
Mu'jjam Al Ausath. Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadhya terdapat 
Ashram bin Hausyab. Dia adalah perawi matruk.”1594 


— AB LA do KM Ia krna 
3 S 4 0 Han aa : 5 PE bd ban 
Cl ge pati AA Gi CPI SI SNN 
na usai Dua Na 33 u ai be kara EA Kura : u ag 
# 1 Magi : & o - Co o 0 o- 0 - To 0 9. 
J5 J5 AE gi op Ale gi GP KEP GEA oi J3) 
ar ERA £ 3 . . PN ea or Xx, P y 2 3. 
Saba D3 pas AAL Ul Heli MIE AN ole AI Jae 
668. Ubaidilah bin Muhammad bin Abu Muhammad Al Bazidi Abu 
Al @asim Al Baghdadi Al Muaddib An Nahwi!595 menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Manshur Ath Thusi menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Muhammad Al Muaddib menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Zaid bin 
Aslam, dari Abdurrahman bin Wa'lah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 
Rasulullah & bersabda, “Kulit (bangkai) apa pun, apabila ia telah disamak, 
maka ia adalah suci.” 


Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Hammad selain Yunus 
bin Muhammad, dan hanya Muhammad bin Manshur yang 
meriwayatkannya dari Yunus bin Muhammad. 


1594 AzZawaid (1/88). | 

1595 Dia meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Manshur Ath Thusi, 
"Abdurrahman: yaitu keponakan dari Al Ashma'i, juga dari ulama lainnya. Adapun 
yang meriwayatkan darinya adalah keponakannya sendiri, yaitu Muhammad bin Al 
“Abbas, dan ulama lainnya. Al Khathib Al Baghdadi berkata, “Dia adalah perawi 
sigah." Dia wafat pada tahun 284 H. Lihat Baghdad (10/338). 


Mu'jjam Ash-Shaghir— 781 


Isnad: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim dan para Imam 
kitab Sunan.1596 


NG Ja HN EA cab yi Al ae Ip AI 3 Ci 
Ta Sie ii SE Aa Es ds AN ME 
Oi ali —$ Pari ae ye au bg AI IX dia Os 23 
5 2 2 On Ea ba “5 Hana 2 - KE .. 
dya tela Mae AI elo dya) paa raj KL Da ida 
5 Bara Po Ia 8 P3 
2) yP dea go JS 
—. 669. Ubaidilah bin Abdullah bin Thahir1597 menceritakan kepada 
kami, Az-Zubair bin Bakkar menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu 
Gutailah menceritakan kepada kami, Abdul Khalik bin Abu Hazim 
menceritakan kepada kami, Rabi'ah bin Utsman menceritakan kepadaku, 
Abdul Wahhab bin Bukht menceritakan kepadaku, dari Umar bin Abdul Aziz, 
Anas bin Malik menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar 
Rasulullah & bersabda, “Setiap pemimpin akan dimintai 
pertanggungjawaban atas apa-apa yang dipimpinnya.” 


Hadits ini tidak diriwayatkan dari Umar selain dengan sanad di atas, 
dan hanya Az-Zubair yang meriwayatkan demikian. 


1596 Mukhtashar Sunan Abu Daud (no. 3960), Mukhtashar Shahih Muslim (117), 
Tuhfah Al Ahwadzi (5/399), Sunan Ibnu Majah (3609) dan Sunan An-Nasa'7(7/173). 

1597 'Ubaidilah bin 'Abdullah adalah saudara laki-laki dari Muhammad bin 
'Abdullah bin Thahir. 'Ubaidilah bin 'Abdullah pernah menjabat sebagai gubernur di 
Baghdad. Dia meriwayatkan hadits dari Abu Ash Shalt dan ulama lainnya. Adapun 
yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Yahya Ash Shauli dan lainnya. 
'Ubaidilah adalah seorang yang memiliki keutamaan, seorang sastrawan, penya'ir dan 
fasih dalam penuturan bahasa. Dia wafat pada tahun 300 H. Lihat Baghdad (11/340) 


182 — Muw'jam Ash-Shaghir 


Isnad: Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani di dalam A/ Mu'jam Ash Shaghir dan Al Mu'jam Al Ausath dengan 
dua sanad berbeda. Dan salah satu sanad yang disebutkan dalam A/ Mu'jam 
Al Ausath terdiri dari para perawi kitab Shahih.”1598 


1598 Az-Zawaid (5/207). 


Mu'jam Ash-Shaghir— 783 


